

Ta’liq: 

Muhammad Ibrahim A1 Hifnawi 

Takhrij: 

Mahmud Hamid Utsman 

SURAH: 

AnRuum, Luqmaan, As-Sajdah, 

A1 Ahzaab, Saba' dan Faathir 



















DAFTARISI 


PENGANTAR PENERBIT 


SURAH AR-RUUM 


Surah Ar-Ruum ayat 1-5. 2 

Surah Ar-Ruum ayat 6-7............. 17 

SurahAr-Ruumayat8. 19 

SurahAr-Ruumayat9. 21 

Surah Ar-Ruum ayat 10....23 

Surah Ar-Ruum ayat 11-13. 24 

Surah Ar-Ruum ayat 14-15. ...26 

SurahAr-Ruumayatl6. 32 

Surah Ar-Ruum ayat 17-18. 33 

Surah Ar-Ruum ayat 19.36 

Surah Ar-Ruum ayat 20-26..37 

Surah Ar-Ruum ayat 27. 48 

Surah Ar-Ruum ayat 28.53 

Surah Ar-Ruum ayat 29. .........55 

SurahAr-Ruumayat30...............56 

Surah Ar-Ruum ayat 31 -32. ....72 

SurahAr-Ruumayat33. 76 

SurahAr-Ruumayat34. ...77 

Surah Ar-Ruum ayat 35. ..78 

SurahAr-Ruumayat36.80 

Surah Ar-Ruum ayat 37...81 

Surah Ar-Ruum ayat 38.82 

Surah Ar-Ruum ayat 39.85 


l[ Tafsir Al Qurthubi 


Daftar Isi 



























Surah Ar-Ruum ayat 40. 

SurahAr-Ruumayat41..... 

Surah Ar-Ruum ayat 42..... 

Surah Ar-Ruum ayat 43. 

SurahAr-Ruumayat44..... 

SurahAr-Ruumayat45. 

Surah Ar-Ruum ayat 46..... 

Surah Ar-Ruum ayat 47.... 

Surah Ar-Ruum ayat48-49. 

Surah Ar-Ruum ayat 50. 

SurahAr-Ruumayat51.. 

Surah Ar-Ruum ayat 52-53. 

SurahAr-Ruumayat54.. 

SurahAr-Ruumayat55. 

Surah Ar-Ruum ayat 56. 

SurahAr-Ruumayat57. 

Surah Ar-Ruum ayat 58-60... 

SURAH LUQMAAN 

Surah Luqmaan ayat 1-5.. 

Surah Luqmaan ayat 6..... 

Surah Luqmaan ayat 7. 

Surah Luqmaan ayat 8-9.. 

Surah Luqmaan ayat 10-11. 

Surah Luqmaan ayat 12. 

Surah Luqmaan ayat 13.. 

Surah Luqmaan ayat 14-15. 

Surah Luqmaan ayat 16. 

Surah Luqmaan ayat 17. 

Surah Luqmaan ayat 18. 

Surah Luqmaan ayat 19. 


..94 

..95 

..98 

..98 

100 

101 

101 

102 

104 

106 

108 

109 

110 
112 
115 

117 

118 


123 

124 

138 

139 

140 
142 
150 
152 
158 
162 
164 
168 
































Surah Luqmaan ayat 20-21.....172 

Surah Luqmaan ayat 22.176 

Surah Luqmaan ayat 23-24...178 

Surah Luqmaan ayat25-26.179 

Surah Luqmaan ayat 27. 180 

Surah Luqmaan ayat 28. 183 

Surah Luqmaan ayat29-30.185 

Surah Luqmaan ayat 31. 187 

Surah Luqmaan ayat 32.189 

Surah Luqmaan ayat 33. 192 

Surah Luqmaan ayat 34. 194 


SURAH AS-SAJDAH 


Surah As-Sajdah ayat 1-2.201 

Surah As-Sajdah ayat 3.203 

SurahAs-Sajdahayat4.205 

Surah As-Sajdah ayat 5.206 

Surah As-Sajdah ayat 6.214 

Surah As-Sajdah ayat 7-9..215 

Surah As-Sajdah ayat 10.219 

Surah As-Sajdah ayat 11.222 

Surah As-Sajdah ayat 12.228 

Surah As-Sajdah ayat 13. 231 

Surah As-Sajdah ayat 14. 236 

Surah As-Sajdah ayat 15. 238 

Surah As-Sajdah ayat 16. 240 

Surah As-Sajdah ayat 17.250 

Surah As-Sajdah ayat 18. 255 

Surah As-Sajdah ayat 19-20.257 

Surah As-Sajdah ayat 21......259 


[ Tafsir AI Ourthubi 






























SurahAs-Sajdahayat22. 262 

Surah As-Sajdah ayat 23-25. 263 

SurahAs-Sajdahayat26.267 

SurahAs-Sajdahayat27...269 

Surah As-Sajdah ayat 28-29....271 

Surah As-Sajdah ayat 30.273 

Surah As-Sajdah ayat 31 
Surah As-Sajdah ayat 31 

SURAH ALAHZAAB 


Surah AlAhzaab ayat 1.280 

Surah AlAhzaab ayat 2-3 .. 285 

Surah A1 Ahzaab ayat 4.287 

SurahAlAhzaabayat5. ....295 

SurahAlAhzaabayat6.301 

Surah AlAhzaab ayat 7..316 

Surah AlAhzaab ayat 8. 320 

SurahAlAhzaabayat9.321 

Surah AlAhzaab ayat 10.358 

Surah AlAhzaab ayat 11.363 

Surah A1 Ahzaab ayat 12.364 

Surah AlAhzaab ayat 13.365 

Surah Al Ahzaab ayat 14.370 

Surah AlAhzaab ayat 15. 372 

Surah AlAhzaab ayat 16.374 

Surah AlAhzaab ayat 17.375 

Surah AlAhzaab ayat 18.376 • 

Surah AlAhzaab ayat 19.379 

Surah AlAhzaab ayat 20.384 

Surah AlAhzaab ayat 21.386 






























Surah AlAhzaab ayat 22.390 

Surah AlAhzaab ayat 23-24. 396 

Surah AlAhzaab ayat 25. 401 

Surah AlAhzaab ayat 26-27.402 

Surah AlAhzaab ayat 28-29. 405 

Surah AlAhzaab ayat 30-31 .432 

Surah A1 Ahzaab ayat 32. 441 

Surah AlAhzaab ayat 33.444 

Surah AlAhzaab ayat 34 .455 

Surah AlAhzaab ayat 35....461 

Surah AlAhzaab ayat 36.465 

Surah AlAhzaab ayat 37.469 

Surah A1 Ahzaab ayat 38-39...489 

Surah AlAhzaab ayat40.490 

Surah A1 Ahzaab ayat 41. 494 

Surah AlAhzaab ayat42. 496 

Surah A1 Ahzaab ayat 43. 497 

Surah AlAhzaab ayat 44. 499 

Surah AlAhzaab ayat 45-46. 501 

Surah AlAhzaab ayat 47-48 . 505 

Surah AlAhzaab ayat 49......507 

Surah A1 Ahzaab ayat 50. 512 

Surah AlAhzaab ayat 51. 526 

Sirrah AlAhzaab ayat 52. 533 

Surah AlAhzaab ayat 53.539 

Surah AlAhzaab ayat 54. 550 

Surah AlAhzaab ayat 55 .4......... 550 

Surah AlAhzaab ayat 56. 553 

Sirrah AlAhzaab ayat 57. 569 

Surah AlAhzaab ayat 58. 577 

Surah AlAhzaab ayat 59.578 



































Surah AlAhzaabayat 60-62. 

Surah A1 Ahzaab ayat 63. 

Surah AlAhzaabayat 64-65 . 

Surah AlAhzaabayat 66-67. 

Surah A1 Ahzaab ayat 68. 

Surah A1 Ahzaab ayat 69. 

Surah AlAhzaabayat 70-71... 

Surah AlAhzaabayat 72-73 . 

SURAH SABA' 


Surah Saba' ayat 1 ... 
Surah Saba' ayat 2 ... 
Surah Saba' ayat 3-4 
Surah Saba' ayat 5 ... 
Surah Saba' ayat 6 ... 
Surah Saba' ayat 7 ... 
Surah Saba' ayat 8 ... 
Surah Saba' ayat 9 ... 
Surah Saba' ayat 10 . 
Surah Saba' ayat 11.. 
Surah Saba' ayat 12 . 
Surah Saba'ayat 13 . 
Surah Saba' ayat 14 . 
Surah Saba' ayat 15 . 
Surah Saba' ayat 16 . 
Surah Saba' ayat 17 . 
Surah Saba' ayat 18 . 
Surah Saba' ayat 19 . 
Surah Saba' ayat 20 . 
Surah Saba' ayat 21 . 
Surah Saba' ayat 22 . 


588 

595 

596 

597 
600 
601 
608 
611 














Surah Saba' ayat 23. 

Surah Saba' ayat 24. 

Surah Saba' ayat 25. 

Surah Saba' ayat 26. 

Surah Saba' ayat 27. 

Surah Saba' ayat 28-30 
Surah Saba' ayat 31-33 
Surah Saba' ayat 34-38 

Surah Saba' ayat 39. 

Surah Saba' ayat 40-41 

Surah Saba' ayat 42. 

Surah Saba' ayat 43. 

Surah Saba' ayat 44-45 

Surah Saba' ayat 46. 

Surah Saba' ayat 47. 

Surah Saba' ayat 48. 

Surah Saba' ayat 49. 

Surah Saba' ayat 50. 

Surah Saba'ayat 51.. 

Surah Saba' ayat 52. 

Surah Saba' ayat 53. 

Surah Saba' ayat 54. 


.712 

.720 

.722 

.723 

.724 

.725 

.728 

.737 

.745 

.748 

.750 

.751 

.753 

756 

761 

761 

763 

764 

765 
769 
772 
774 


SURAH FAATHIR 


Surah Faathir ayat 1. 778 

Surah Faathir ayat 2.782 

Surah Faathir ayat 3. 784 

Surah Faathir ayat 4.785 

Surah Faathir ayat 5.786 

Surah Faathir ayat 6-7.787 

Surah Faathir ayat 8.790 

































Surah Faathir ayat 9.793 

Surah Faathir ayat 10.795 

Surah Faathir ayat 11.800 

Surah Faathir ayat 12.803 

Surah Faathir ayat 13. 806 

Surah Faathir ayat 14. 807 

Surah Faathir ayat 15...808 

Surah Faathir ayat 16-17.810 

Surah Faathir ayat 18.811 

Surah Faathir ayat 19-22 ..814 

Surah Faathir ayat 23..817 

Surah Faathir ayat 24.817 

Surah Faathir ayat 25-26. 818 

Surah Faathir ayat 27-28 . ...819 

Surah Faathir ayat 29-30. 824 

Surah Faathir ayat 31. 826 

Surah Faathir ayat 32-35 . 827 

Surah Faathir ayat 36-37 . 837 

Surah Faathir ayat 38. 843 

Surah Faathir ayat 39.844 

Surah Faathir ayat40.845 

Surah Faathir ayat 41. 847 

Surah Faathir ayat 42-43. 849 

Surah Faathir ayat44.. 854 

Surah Faathir ayat45.855 


; : ' Ai Qurthubi j 


































Ailt 


Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang 


Firman Allah: 


J>*5 - • r * (jil O^ 1 

‘iSJoa a?6#^Vl ey 

r 

>3 aa*^;£4 c>: 


“Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa RomawL Di 
negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu 
akan ntenang. Dalam beberapa tahun lagl Bagi Allah-lah 
urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di 
hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah 
orang-orang yang beriman , karena pertolongan Allah. Dia 
menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Maha 
Perkasa lagi Penyayang. ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 1-5) 


Firman Allah SWT, Jaf '4 0 pjtf 0 J3l. At- 

* 



Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, dia berkata, “Pada 
peristiwa Badar, Romawi dapat mengalahkan Persia. Hal ini membuat orang- 
orang yang berimanmerasa takjub. Maka, Allah SWT pun menurunkan firman- 


Nya, 0 s (*-*J <j O (Juft's^ O^ 1 

0 jh*y3 h- da?-? «4 


'Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang 
terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam 
beberapa tahun lagi. BagiAllah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka 
menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah 
orang-orangyang beriman, karenapertolongan Allah 


Abu Sa’id A1 Khudri berkata lagi, “Maka orang-orang yang beriman 



At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits gharib darijalur periwayatan 

•• >9 

mt 

Nashr bin Ali A1 Jahdhami membaca pJlT dengan lafazh, 
. Kisah di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu 
Abbas RA dengan lebih sempuma. 

Ibnu Abbas RA berkata tentang firman Allah SWT, OJi 
Jo'jii Jil ^ 0 “Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa 

Rumawi. Di negeri yang terdekat ,” dia berkata, “ Ghalabat waghulibat 
(mengalahkan dan dikalahkan).” Dia berkata lagi, “Kaum musyrikin lebih suka 
orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi, sebab mereka sama- 
sama para penyembah berhala. Sementara kaum muslimin lebih suka orang- 
orang Romawi mengalahkan orang-orang Persia, karena mereka adalah ahli 
kitab. 


Hal ini mereka sampaikan kepada Abu Bakar RA, lalu Abu Bakar 


1 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/343, no. 3192). Setelah itu, dia 
berkata tentang hadits ini, “Ini adalah hadits hasan gharib .” 




sampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, 
‘Sesungguhnya mereka akan menang’. 

Abu Bakar kemudian menyampaikan hal ini kepada kaum muslimin. 
Maka mereka berkata, ‘Tetapkan jangka waktu antara kami dan kamu. Jika 
ka mi yang menang maka untuk k ami ini dan jika kamu yang menang maka 
untukmuini’. 

Abu Bakar menetapkan jangka waktu lima tahun, namun temyata 
mereka (orang-orang Romawi) belumjuga dapat mengalahkan orang-orang 
Persia. Dia lalu menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau 
bersabda, ’’Kenapa kamu tidak menetapkan jangka waktu kurang dari 
sepuluh tahun —Aku kira, beliau bersabda, ‘‘Sepuluh tahun ’— 

Ibnu Abbas RA berkata, “Abu Sa’id berkata, ‘Kata beraiti jumlah 

yang kurang dari sepuluh’ 

Ibnu Abbas RA berkata, “Kemudian Orang-orang Romawi menang 
setelahitu.” 


Ibnu Abbas RA berkata, “Itulah makna firman Allah SWT, 0 >31 



Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat 
dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun 
lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan 
di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang 
yang beriman, karena pertolongan Allah ’. ” 

Sufyan berkata, “Aku mendengar bahwa mereka menang atas 
orang-orang Romawi bertepatan dengan peristiwa Badar.” 2 

Abu Isa berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih gharib .” 

2 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/343, no. 3193). Setelah itu, dia 
berkata tentang hadits ini, “Ini adalah hadits hasan shahih gharib .” 


Surah Ar-Ruum 


Abu Isa At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Niyar bin 
Mukram A1 Aslami, dia berkata, “Ketika turun finnan Allah SWT, 

4 O (j^l 4 O O^ 1 

‘Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di 
negeriyang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. 
Dalam beberapa tahun lagi orang-orang Persia berhasil mengalahkan 
orang-orang Romawi, padahal kaum muslimin lebih suka dengan 
kemenangan orang-orang Romawi atas orang-orang Persia, karena mereka 
sama-sama ahli kitab. Tentang hal ini turun firman Allah SWT, \ 

^ ^ jAj ♦ 3 * ^ £j*-i Dan di 

hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang 
beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Maha Perkasa lagi Penyayang’. Sementara 
kaum Quraisy lebih suka dengan kemenangan orang-orang Persia, sebab 
mereka sama-sama bukan ahli kitab dan tidak beriman dengan hari 
kebangkitan. 

Setelah Allah SWT menurunkan ayat ini, Abu Bakar Ash-Shiddiq 
RA keluar sambil membaca dengan nyaring di lorong-lorong Makkah, 

4 ^ 4 O f-S^ O ^ 

‘Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di 
negeriyang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. 
Dalam beberapa tahun lagi ’. 

Sejumlah orang Quraisy berkata kepada Abu Bakar RA, ‘Itu akan 
sama-sama kita buktikan. Sahabatmu menyatakan bahwa Romawi akan 
menang atas Persia dalam beberapa tahun lagi! Kenapa kita tidak taruhan 
sajauntukitu?’ 

Abu Bakar RA menjawab, ‘Baik’. Ini terjadi sebelum adanya 
pengharaman taruhan. Abu Bakar dan kaum musyrikin pun bertaruh dan 
mereka pun telah menetapkan taruhannya. 




Mereka lalu berkata kepada Abu Bakar, ‘Berapa jangka waktu yang 
kamu tetapkan? Tiga tahun atau sembilan tahun? Sebutkanjangka waktunya! ’ 
Abu Bakar RA pun menyebutkan enam tahun. 

Ketika enam tahun telah berlalu sedangkan orang-orang Romawi 
belum juga menang, kaum musyrikin pun mengambil taruhan Abu Bakar 
RA. 

Ketika masuk tahun ketujuh, orang-orang Romawi berhasil 
mengalahkan orang-orang Persia Maka, kaum muslimin meneela Abu Bakar 
karena telah menetapkan enam tahun.” 

Niyar bin Mukram A1 Aslami berkata, “Karena Allah SWTberfirman, 

a.” 

Niyar beikata lagi, “Setelah kejadian itu, banyak orang-orang musyrikin 
yang masuk Islam.” 3 

Abu Isa berkata, “Ini adalahhadits hasan shahihgharib .” 

A1 Qusyairi, Ibnu Athiyyah dan lainnya meriwayatkan, 4 bahwa ketika 
ayat-ayat ini turun, Abu Bakar membawa ayat-ayat ini kepada kaum musyrikin, 
lalu dia berkata, “Apakah kalian senang bila Romawi menang? Sebab, 
sesungguhnya Nabi kami memberitahukan dari Allah SWT bahwa mereka 
akan menang dalam beberapa tahun lagi.” 

Maka Ubai bin Khalaf dan Umayyah, saudaranya —ada yang 
mengatakan, Abu Sufyan bin Harb— berkata, “Hai Abu Faishal! 5 —Mereka 
mengolok dengan gelamya: Hai Abu Bakar— Mari kita bertaruh untuk itu.” 
Abu Bakar kemudian menerima tantangan bertaruh mereka. 

Qatadah berkata, “Ini teijadi sebelum taruhan diharamkan. Mereka 


3 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/344, no. 3194). Setelah itu, At- 
Tirmidzi berkata tentang hadits ini, “Ini adalah hadits shahih hasan gharib.” 

4 Lih.AlMuharrarAl Wajiz (12/242) dan Tafsir Ath-Thabari (21/12). 

5 AlFaishal adalah anak unta yang telah dipisahkan dari induknya. Bentuk jamaknya 
adalah fushlaan dan flshaal. Lih. Lis an Al Arab, entri: fashala. 


Surah Ar-Ruum J 


menetapkan taruhan sebesar lima ekor unta muda dan jangka waktunya 
adalah tiga tahun” 

Ada yang mengatakan bahwa mereka menjadikan taruhan sebesar tiga 
ekor unta muda. 

Kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan 
tentang hal ini kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Apakah kamu tidak 
mengerti? Sesungguhnya al bidh ’u itu antara tiga, sembilan dan sepuluh 
tahun! Kembalilah dan tambah taruhan dengan mereka serta minta 
mereka menerima tambahan jangka waktu. ” 

Abu Bakar kemudian melakukannya. Maka mereka menambah jumlah 
taruhan menjadi seratus ekor unta muda dan jangka waktu adalah sembilan 
tahun. Temyata Romawi mendapatkan kemenangan sebelum jatuh jangka 
waktu tersebut. 

Asy-Sya’bi berkata, “Mereka berhasil mengalahkan Persia pada tahun 
kesembilan” 

Menurut Al Qusyairi, yang populer dalam riwayat-riwayat, kemenangan 
Romawi adalah pada tahun ketujuh dari kemenangan Persia atas Romawi. 
Barangkali riwayat Asy-Sya’bi itu adalah kesalahan pengucapan dari tujuh 
ke sembilan dari sebagian penukil. 

Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar menjadikan 
taruhan sebesar tujuh ekor dan jangka waktunya adalah sampai sembilan 
tahun. 

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah akhir penaklukan Kisra 
Aprawiz. Pada tahun itu, dia berhasil menaklukan Konstantin hingga dia pun 
dapat membangun rumah api di sana. 

Taruhan ini kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW dan beliau 
merasa kecewa dengan hal itu. Maka Allah SWT menurunkan kedua ayat 
tersebut. 


fUDUB) 




An-Naqqasy dan lainnya menceritakan bahwa ketika Abu Bakar Ash- 
Shiddiq RA ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW, lalu Ubai bin Khalaf 
mencoba menahannya. Dia kemudian berkata kepada Abu Bakar RA, “Siapa 
yang berani taruhan denganku, j ika Romawi menang?” MakaAbdurrahman, 
putera Abu Bakar melayani taruhannya. 

Ketika Ubai hendak pergi ke Uhud, Abdurrahman menagih taruhan 
tersebut kepadanya. Maka dia pun memberikan taruhan tersebut. Kemudian, 
Ubai meninggal dunia karena luka akibat dilukai oleh Rasulullah SAW. 

Romawi dapat mengalahkan Persia bertepatan dengan peristiwa 
Hudaibiyah, yakni sembilan tahun dari kekalahan mereka. 

Asy-Sya’bi berkata, “Belum sampai pada jangka waktu itu, Romawi 
telah berhasil mengalahkan Persia dan mereka dapat menambatkan kuda- 
kuda mereka di Mada'in. Bahkan mereka juga dapat membangun 
pemerintahan Romawi. Abu Bakar RA, yang sebelumnya telah mengadakan 
taruhan dengan Ubai, segera mengambil taruhan dari ahli warisnya. Ketika, 
Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar RA, ‘Sedekahkan hasil 
taruhan itu Abu Bakar pun segera menyedekahkannya.” 

Para ahli tafsir berkata, 6 “Sesungguhnya sebab kekalahan Romawi atas 
Persia adalah ada seorang perempuan di Persia yang tidak melahirkan anak 
kecuali anaknya menjadi raja dan patriot. Ketika itu, Kisra berkata kepada 
perempuan tersebut, ‘ Aku ingin menugaskan salah seorang anakmu untuk 
memimpin sebuah pasukan yang akan kupersiapkan untuk menyerang 
Romawi’. 

Perempuan itu berkata, ‘Ini Hurmuz, dia lebih berani dari srigala dan 
lebih waspada dari elang. Ini Farrukhan, dia lebih tajam dari mata pedang 
dan lebih cepat mengenai sasaran dari panah. Ini Syahrabazan, dia lebih pandai 
dari ini. Silakantuanpilih’. 


6 Lih. TafsirAth-Thabari (21/13) dmAlBahrAlMuhith (7/161). 


Surah Ar-Ruum J 



Kisra kemudian memilih orang yang pandai dan menj adikannya sebagai 
pemimpin. Syahrabazan, si pandai ini pirn berangkat menuju Romawi bersama 
orang-orang Persia. Dia kemudian berhasil mengalahkan Romawi.” 

Ikrimah dan lainnya berkata, “Sesungguhnya setelah berhasil 
mengalahkan Romawi, Syahrabazan terns menaklukkan daerah-daerah yang 
berada di bawah kekuasaan Romawi sampai daerah teluk. 

Ketika itu, saudaranya yang bemama Farrukhan berkata, ‘Menurutku, 
aku sudah dapat duduk di atas singgasana Kisra’. 

Kisra pirn langsung menulis surat kepada Syahrabazan yang isinya 
memerintahkannya untuk mengirimkan kepala Farrukhan. Namun dia tidak 
mau melakukannya. Maka Kisra menulis surat kepada orang-orang Persia 
yang isinya sebagai berikut: ‘ Sesungguhnya aku telah menjadikan Farrukhan 
sebagai pemimpin kalian dan aku menurunkan Syahrabazan dan jabatannya’. 

Dia juga menulis surat kepada Farrukhan, bahwaapabiladiamenerima 
j abatan barunya tersebut, maka dia harus membunuh Syahrabazan. 

Farrukhan kemudian bemiat untuk membunuh Syahrabazan, namun 
sebelum ituteijadi Syahrabazan telah memperlihatkan kepada Farrukhan tiga 
buah surat dari Kisra yang memerintahkannya untuk membunuh Farrukhan. 

Setelah itu Syahrabazan berkata kepada Farrukhan, ‘ Ses ung g uh nya 
Kisra telah menulis tiga buah surat kepadaku yang isinya agar aku 
membunuhmu, namun aku tidak akan melakukannya selama-lamanya. Lantas 
apakah kamu akan membunuhku hanya karena sebuah surat? ’ 

Akhimya, Farrukhan menyerahkan kembali tongkat kekuasaan kepada 
saudaranya, Syahrabazan. Syahrabazan sendiri segera menulis surat kepada 
Kaisar, Raja Romawi. Akhimya, mereka berdua bahu-membahu untuk 
mengalahkan Kisra. Romawi pun menang atas Persia dan Kisra pun tewas. 

Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW pada hari Hudaibiyah. Maka 
beliau dan kaum muslimin yang bersama beliau merasa gembira. Inilah maksud 


d u mping 




firman Allah SWT, J*jST\ Jaf 0 fjjlTcJl* 0 J3l “AlifLaam Miim. 
Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeriyang terdekat, ” maksudnya 
adalah, di negeri Syam. Menurut Ikrimah, di negeri Adzri’at, yakni sebuah 
daerah yang terletak di antara negeri Arab dan Syam. 

Ada yang mengatakan bahwa Kaisar mengutus seorang laki-laki yang 
bemama Yuhannas dan Kisra mengutus Syahiabazan. Keduaorang ini bertemu 
di Adzri’at dan Bashra, daerah negeri Syam yang lebih dekat dengan negeri 
Arab dan negeri non Arab. 

Menurut Mujahid, maksudnya adalah di Jazirah, sebuah tempat antara 
Irak dan Syam. Sedangkan menurut Muqatil, maksudnya adalah di Yordania 
danPalestina. 


JSf artinya lebih dekat. Ibnu Athiyyahberkata, 7 “Jika perang itu teijadi 
di Adzri’at, maka Adzri’at memang termasuk negeri yang terdekat ke Makkah. 
Tnilah pendapat yang disebutkan oleh Imru'ul Qais dalam bait syaimya. 


Jl p LibjlS O jL> 


i ^ O X x 

JL»ij CAPjil ^ 


Engkau telah meneranginya dari Adzri 'at dan penduduknya 


dengan penduduk Yatsrib lebih dekat dalam pandangan orangyang 
berada di tempat tinggi 8 


Jika perang itu teijadi di Jazirah, maka Jazirah memang negeri yang 
terdekat ke negeri Kisra. Jika perang itu teijadi di Yordania maka Yordania 
memang negeri yang terdekat ke negeri Romawi. 

Ketika perang tersebut teijadi dan Romawi mengalami kekalahan, 
orang-orang kafir merasa senang. Namun Allah SWT memberikan kabar 
gembira kepada hamba-hamba-Nya bahwa Romawi akan menang dan 


7 Lih. AlMuharrarAl Wajiz (12/242). 

8 Lih. Dhvan Imru' Al Qais (no. 47). Bait syair ini disebutkan oleh Sibawaih dalam Al 
Kitab (2/227), Ibnu Aqil (no. 12), dan Ibnu Malik dalam Al Qaftyah (no. 967). 



kemenangan akan mereka raih dalam sebuah peperangan. 

Tentang huruf-huruf hija‘iyah yang terdapat di awal surah telah 
dipaparkan sebelumnya. Abu Sa’idAl Khudri RA, Ali bin Abu Thalib RA dan 
Mu’awiyah bin Qurrah membaca £jjiJ dengan lafazh, — 

yakni dengan huruf ghain dan huruf lam berharakat fathah —? Takwilnya, 
bahwa yang teijadi bertepatan dengan peristiwa Badar adalah Romawi 
menang. Hal ini sangat mengecewakan kaum kafir dim membuat kaum muslimin 
merasa senang. Lalu, Allah SWT memberitahukan kepada hamba-hamba- 
Nya bahwa mereka akan meraih kemenangan kembali dalam beberapa tahun 
lagi. Penakwilan ini disebutkan oleh Abu Hatim. 

Abu Ja’far An-Nuhas berkata, 9 10 “Qira 'ah mayoritas ulama adalah 
pjlt 9-3^,—yakni dengan huruf ghain berharakat dhammah dan huruf lam 
berharakat kasrah— 

Diriwayatkan dan Ibnu Umar RA dan Abu Sa’idAl Khudri RA, bahwa 
mereka berdua membacanya dengan lafazh, fdan membaca 
• Abu Hatim menceritakan bahwa Ishmah meriwayatkan dari Harun, 
bahwa ini adalah qira 'ah ahli Syam. 

Ahmad bin Hanbal berkata, “Sesungguhnya Ishmah ini adalah perawi 
dha ’if dan Abu Hatim banyak meriwayatkan riwayat darinya. Sementara hadits 
menunjukkan bahwa qira 'ah yang benar adalah ghulibat, yakni dengan huruf 
ghain berharakat dhammah.” 

Dalam riwayat di atas terdapat bukti kebenaran kenabian Muhammad 
SAW. Sebab, Romawi telah dikalahkan oleh Persia, lalu Allah SWT 
memberitahukan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW bahwa Romawi akan 
menang atas Persia dalam beberapa tahun lagi dan orang-orang yang beriman 


9 Qira‘ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/243), Ibnu 
Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (12/241) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al 
Muhith (7/\ 61). 

10 Lih. I’rab Al Qur'an (3/261). 



akan merasa senang dengan hal tersebut, karena orang-orang Romawi adalah 
ahlikitab. 

Ini adalah ilmu tentang hal-hal yang ghaib yang diberitahukanAllah SWT 
kepada beliau yang tidak mungkin diketahui oleh siapa pun. Bahkan, beliau 
memerintahkan kepada Abu Bakar untuk bertaruh dengan orang-orang kafir 
dan menambah jumlah taruhan. Setelah kejadian ini, baru taruhan diharamkan 
dan kebolehan taruhan di-nasakh dengan pengharaman judi. 

Ibnu Athiyyah berkata, 11 “Qira 'ah dengan huruf ghain berharakat 
dhammah adalah qira 'ah yang paling shahih dan ulama sepakat atas lafazh 
yakni dengan hurufya' berharakat fathah dan dhamir (kata ganti) 
pada lafazh tersebut kembali kepada Romawi.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa dia juga membaca dengan 
hurufya' berharakat dhammah pada firman Allah SWT, V < J Dalam 
qira ‘ah ini, makna yang telah dinampakkan oleh riwayat-riwayat tersebut 
terbalik. 

Abu Ja’far An-Nuhas berkata, 13 “Barangsiapa yang membaca 
• maka menurutnya, maknanya adalah, dan Persia setelah 

kemenangan mereka —maksudnya setelah mereka menang—, akan 
dikalahkan.” 

Diriwayatkan bahwapeperangan yang terjadi antaraRomawi dan Persia 
teij adi pada peristi wa B adar, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu 
Sa’id Al Khudri, yakni hadits At-Tirmidzi. Namun diriwayatkan juga bahwa 
peperangan itu teij adi bertepatan dengan peristi wa Hudaibiyah dan beritanya 
sampai padaperistiwaBai’at Ridhwan. Demikianpendapatyang dikatakan 
oleh Ikrimah dan Qatadah. 


11 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (12/242). 

12 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (12/242) 
dan Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/161). 

13 Lih. Ma ’aniAl Qur 'an (5/243). 


Surah Ar-Ruum i 

____ L 


IbnuAthiyyah berkata, 14 “Pada dua hari tersebut, datangpertolongan 
dari Allah untuk orang-orang yang beriman.” 

Para ulama telah menyebutkan sebab kebahagiaan kaum muslimin 
dengan kemenangan Romawi dan keinginan mereka bahwa Persia kalah, yaitu 
orang-orang Romawi adalah ahli kitab seperti kaum muslimin. Sedangkan 
orang-orang Persia adalah para penyembah berhala, seperti yang telah 
dijelaskan dalam hadits. 

An-Nuhas berkata, “Ada pendapat lain dan pendapat ini lebih baik, 
yaitu kebahagiaan mereka adalah karena terwujudnya j anj i Allah SWT. Sebab, 
di dalamnya terdapat bukti kebenaran kenabian, karena Allah SWT 
memberitahukan apa yang akan teijadi beberapa tahun yang akan datang 
dan apa yang diberitahukan akan teijadi itu telah benar-benar teijadi.” 

Ibnu Athiyyah berkata, 15 “Bisa juga dijadikan sebagai alasan 
kebahagiaan mereka adalah sukanya mereka dengan kemenangan musuh yang 
lebih kecil, sebab biaya yang dibutuhkan untuk melawan musuh yang lebih 
kecil ini akan lebih ringan. Sementara bila musuh yang lebih besar menang 
maka ketakutan akan lebih besar. Renungkanlah makna ini, di samping juga 
apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW berupa nampaknya agama Allah 
dan syariat-Nyajuga kemenangannya atas agama dan syariat umat-umat yang 
lain, serta keinginan orang-orang kafir Makkah akan adanya suatu kekuatan 
yang dapat memusnahkan ajaran beliau dan membuat mereka terbebas dari 
beliau.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa kebahagiaan mereka adalah karena 
pertolongan kepada Rasulullah SAW untuk melawan orang-orang musyrikin, 
sebab Jibril AS memberitahukan hal itu kepada beliau pada peristiwa Badar. 
Demikian pendapat yang diriwayatkan oleh A1 Qusyairi. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Bisa jadi juga kebahagiaan mereka 


l4 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (12/243). 
15 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (12/243). 




karena semua alasan-alasan yang disebutkan di atas. Mereka bahagia dengan 
kemenangan mereka atas musuh mereka, dengan kemenangan romawi dan 
dengan terwujudnyajanji Allah SWT. 

Abu Haiwah Asy-Syami dan Muhammad bin Sumaiqa’ membaca 
jjJ , dengan lafazh •&. 'j*, —yakni dengan huruf lam 
berharakat sukun —, 16 Keduanya ada dalam bahasa Arab. Seperti kata azh- 
zha ’n dan azh-zha ’an. 

A1 Farr a ' 17 menyatakan bahwa asalnya adalah a*- Lalu, 

huruf ta' Hihilan g kan sebagaimana dihilangkan dalam firman Allah SWT, 
« 13 . Asalnya adalah 

An-Nuhas berkata , 18 “Ini jelas salah menurut mayoritas ahli Nahwu, 

sebab 5adalah mashdar yang dihilangkan darinya karena fi 7-nya 

✓ * 

adalah fi 7 mu ’tal (salah satu huruf dalam kata ada huruf alif, wau atmya '). 
Lalu dijadikan ta' sebagai ganti yang dihilangkan. Sedangkankata bukan 
fi 7 mu ’tal dan tidak ada yang dihilangkan. 

A1 Ashma’ i menceritakan bahwa tharada thardan , halaba halaban 
dan ghalaba ghalaban, manakala yang dihilangkan dalam kata ini. Apakah 
boleh dikatakan pada akala aklan dan sejenisnya, ada yang dihilangkan 
darinya?” 

^ » * 

<4 huruf ta' marbuthah dihilangkan dari £**2 untuk 

membedakan antara mudzakkar dan mu ‘annats. Hal ini telah dijelaskan 

dalam surah Yuusuf . 19 Huruf nun pada kata diberi harakat fathah, 

karena ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Di antara orang Arab 

ada yang mengatakan <4 sebagaimana diamengatakantentang 

lafazh jX-p. Kata boleh dijamakkan dengan jamak orang yang berakal, 

yakni dengan tambahan huruf wau dan huruf nun atau huruf ya' dan huruf 

16 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam AlBahrAlMuhith (7/161). 

17 Lih. Ma 'ani Al Qur'an (2/319). 

18 Lih. VrabAl Qur'an (3/262). 

19 Lih. tafsir surah Yuusuf, ayat 42. 



nun. Sebab terkadang dihilangkan darinya sesuatu, maka dijadikan bentuk 
jamak ini sebagai ganti dari kekurangan yang sebelumnya lengkap pada bentuk 
tunggal, karena asal kata adalah atau Diberi harakatkasrah 

pada kata untuk menunjukkan bahwa bentuk j amaknya keluar dari 

qiyas dan kaidahnya. Ini adalah pendapat para ulama Bashrah. 

Sementara A1 Farra' berpendapat bahwa harakat dhammah harus 
dibumbuhi, sebab dia berkata, “Dhammah adalah petunjuk untuk hurufvraw 
dan huruf wau telah dihilangkan dari kata i pada salah satu dua pendapat.” 

Akan tetapi tidak ada seorang pun yang memberi harakat dhammah 
sepanjang pengetahuan kami. 

jju & “Bagi Allah-lah urusan sebelum dan 

setelah (mereka menang). ” Allah SWT memberitahukan keesaan-Nya 
dalam hal kekuasaan dan apa yang terjadi di alam ini, baik kemenangan dan 
lainnya adalah dari-Nya dan dengan kehendak-Nya juga kekuasaan-Nya. 
Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, 4 ) “Bagi Allah-lah urusan”, 
maksudnya meluluskan segala keputusan. 

Jbu ^3 -ja “Sebelum dan setelahnya”, maksudnya sebelum 
kemenangan ini dan setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya 
adalah sebelum segala sesuatu dan setelah segala sesuatu. 

qa kedua kata tersebut, yakni Jp dan jJJ adalah zharf 
yang mabni (tetap, tidak dapat berubah) atas dhammah, sebab keduanya 
menjadi ma’rifah dengan dihilangkannya apa yang disandarkan kepada 
keduanya dan keduanya menj adi mengandung apa yang disandarkan tersebut. 
Keduanya menyalahi ma 'rifah ism dan keduanya lebih mirip dengan huruf 
dalam pengharakatan dhammah. Oleh karena itu, keduanya dibaca mabni- 
atas dhammah. Hanya d\-mabni-kan atas dhammah, karena keduanya lebih 
mirip dengan munada mufrad (obyek panggilan yang berbentuk tunggal) 
dalam hal apabila kata itu dibaca nakirah. Apabila di-idhafah-kan 
(digabungkan dengan kata lain) maka mabni- nya hilang. Dikatakan, 




crfj ifc* &■ 

A1 Kisa'i menceritakan dari salah seorang bani Asad tentang firman 
Allah SWT, jJJ qa bahwa yang pertama dibaca kasrah dan tanwin 

serta kedua dibaca dhammah tanpa tanwin (min qablin wa min ba ’du). A1 
Farra' menceritakan tentang firman Allah SWT, ail bahwa 

keduanya dibaca kasrah tanpa tanwin (min qabli wa min ba ’df). 20 Namun 
An-Nuhas 21 mengingkari qira ‘ah ini dan membantahnya. 


A1 Farra' berkata, “Dalam A1 Qur'an ada begitu banyak.” Ini jelas 
salah. Di antaranya, dia menyatakan bahwa boleh min qablu wa min ba ’du. 
Sesungguhnya boleh min qablu wa min ba ’du bila keduanya adalah nakirah. 


Az-Zujaj berkata, “Maknanya adalah dari yang terdahulu dan dari yang 
terkebelakang.” 


Firman Allah SWT, j 


“Danpada 


hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orangyang 
beriman, karena pertolongan Allah.” Hal ini telah dipaparkan sebelumnya. 


^ . J a “Dia menolong siapa yang Dia kehendaki.” 

Maksudnya adalah, para kekasih-Nya. Sebab pertolongan-Nyahanya khusus 
untuk kemenangan para kekasih-Nya atas para musuh-Nya, sedangkan 
kemenangan musuh-Nya atas para kekasih-nya bukanlah pertolongan-Nya, 
namun itu adalah ujian dan terkadang disebut dengan keberuntungan. 

“D/a Maha Perkasa, ” dalam menurunkan siksaan-Nya. 

it maksudnya adalah, Allah Maha Penyayang terhadap orang- 
orang yang taat kepada-Nya. 


20 Lih. Ma ’aniAl Qur 'an (2/320). 

21 Lih. l’rab AlQur 'an (3/263). 


Surah Ar-Ruum 



Firman Allah: 






OjiAiP^ *jb^ ^ ^_aj Li jJT 5_^£T ^ o j-J*j i 


“(Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuL Mereka 
mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; 
sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalaL ” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 6-7) 


Firman Allah SWT, / a i^ %\^r “(Itulah) janji Allah. 

Allah tidak akan menyalahi janji-Nya ”, karena firman-Nya adalah benar. 

* g-car jU\ “Tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui. ” Mereka adalah orang-orang kafir dan mereka adalah 
mayoritas. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang 
musyrik Makkah. 


M jlpj dibaca nashab karena berfungsi sebagai mashdar. 
Maksudnya, wa ’ada dzaalika wa ’dan (Allah menjanjikan hal itu dengan 
sebuahjanji). KemudianAllah SWTmenjelaskan sembari menunjuk apa yang 


mereka ketahui. Dia berfirman, 13 jlJT £ IOj-lLu "Mereka 


mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia,” maksudnya 
adalah, perkara kehidupan mereka dan dunia mereka, kapan mereka 
menanam dan kapan mereka memanen, bagaimana mereka menanam pohon 
dan bagaimana mereka mendirikan bangunan. 22 Demikian pendapat yang 
dikatakan oleh Ibnu Abbas RA, Ikrimah dan Qatadah. 


Adh-Dhahhak berkata, “Maksudnya, membangun istana-istana dunia. 


22 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/245) dan A1 Mawardi 
dalam tafsimya (3/258). 




membelah sungai-sungai dunia dan menanam pohon-pohon dunia.” 23 Namun 
maknanya dengan penakwilan di atas sama saja. 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah apa yang 
dibisikkan oleh syetan-syetan kepada mereka dari perkara-perkara durnawi 
ketika syetan-syetan itu mencuri dengar dari langit dunia 24 Demikian pendapat 
yang dikemukakan oleh Sa’id bin Jubair. 

Ada lagi yang berpendapat bahwa maksudnya adalah la h i r dan batin, 

✓ 0 $ 

sebagaimana yang Dia firmankan dalam ayat lain, f 1 “Atau 

kamu mengatakan (tentang hal itu) sekedar perkataan pada lahirnya 
saja. ” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 33) 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Perkataan IbnuAbbas RAlebih sesuai 
drngan maksud lahir kehidupan dunia. Hingga Hasan pemah berkata, “Demi 
Allah, ilmu dunia salah seorang dari mereka sampai kepada dapat menilai 
ukuran dirham. Dia dapat memberitahukan berat timbangannya, namun dia 
tidak bisa melakukan shalat dengan baik.” 

Abu A1 Abbas Al Mubarrad berkata, “Kisra pemah membagi hari- 
harinya. Dia berkata, ‘Hari berangin bagus untuk tidur. Hari berawan bagus 
untuk berburu. Hari sering turun huj an bagus untuk minum dan hiburan. Hari 
panas bagus untuk mencari kebutuhan’.” 

Ibnu Khalawaih berkata, “Alangkah mengertinya mereka dengan 
pengaturan dunia mereka. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan 
dunia, ‘Sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat’, 

maksudnya adalah, mempelajarinya dan beramal untuknya. 

'Mereka lalai’. ” 


23 Astar dari Adh-Dhahhak ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/258). 
u Atsar dari Sa’ id ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/258). 


Surah Ar-Ruum ] 

_4 


Finnan Allah: 


“ill 4iil jj£ U 


“Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang 
(kejadian) diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan 
dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang 
ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara 
manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan 
Tuhannya.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 8) 


Firman Allah SWT, ^ adalah yang kembali kepada kata 

tafakkur, bukan sebagai maf’ul (obyek). Namun menjadi muta ’addi 

kepadanya dengan huruf jar. Sebab, mereka tidak diperintahkan untuk 
memikirkan tentang kejadian diri mereka saja, akan tetapi mereka 
diperintahkan untuk mempergunakan pikiran mereka untuk memikukan tentang 
kejadian langit dan bumi danjuga diri mereka, hingga mereka meyakim bahwa 
Allah tidak menciptakan langit dan lainnya kecuah dengan benar. 

Az-Zujaj berkata, “Dalam firman Allah SWT ini ada yang dihilangkan, 
yakni Sebab, dalam firman ini terdapat petunjuk atasnya, yakni 

* * * 

A1 Farra' berkata, 25 “Makna adalah illaa lil haqq (kecuali 

untuk kebenaran), yakni pahala dan siksa 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kecuali untuk 
menegakkan kebenaran. 26 


25 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/322). 

26 Pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma \aniAl Quran (5/236). 





Ada lagi yang berpendapat bahwa maksud adalah dengan adil. 27 

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan 
kebijaksanaan. 28 Semua makna di atas hampir sama maknanya. 

Ada juga yang berpenapat bahwa maksud adalah bahwa itu 

adalah benar dan untuk kebenaran Dia menciptakannya, dan itu merupakan 
petunjuk akan keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya. 

Jill “Dan dalam waktu yang ditentukan, ” maksudnya 

aMah, langit dan bumi memiliki batas waktu, yaitu Hari Kiamat Dalam ayat 
ini 

memiliki batas waktu tertentu, j uga menunj ukkan adanya pahala bagi orang- 
orang yang berbuat baik dan siksa bagi orang-orang yang berbuat jahat. 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud a dalah Dia 

menciptakan di waktu yang telah Dia tetapkan untuk menciptakan sesuatu 
tersebut. 

<3* “Dan sesungguhnya 

kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan 
dengan Tuhannya. ” Huruf lam pada lafazh adalah untuk taukid 

(penegas). Perkiraan maknanya adalah, sungguh mereka kafir dengan 
pertemuan dengan Tuhan mereka. Yakni dalam kalimat tersebut ada yang 
disebutkan terlebih dahulu dan ada yang disebutkan di akhir. Maksudnya, 
benar-benar mengingkari dengan kebangkitan setelah mati. 

Dalam bahasa Arab, diungkapkan '•‘S 

(sesungguhnya Zaid di dalam rumah benar-benar duduk). Seandainya 
diungkapkan dengan kalimat, ^ *1 (sesungguhnya Zaid 

benar-benar di dalam rumah benar-benar duduk), maka ini pun boleh. Akan 
tetapijika diungkapkan dengan kalimat, j'-d' ^ '**ij < - ) ! (sesungguhnya 



27 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/258). 

28 Ibid. 


Surah Ar-Ruum ) 

___ L 


Zaid duduk benar-benar di dalam rumah), maka ini tidak boleh. Sebab, huruf 
lam hanya boleh digunakan untuk taukid ism inna dan khabar- nya. Begitu 
jugajika diungkapkandengan kalimat, jtJJ' ^ >^i3 <^! (sesungguhnya 

Zaid benar-benar duduk benar-benar di dalam rumah), juga tidak boleh. 29 


Finnan Allah: 

5 y *3^^“ 

r 4ilj f£aVj 




"Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat 
bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang 
mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari 
mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) 
serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka 
makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul 
mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka 
Allah sama sekali tidak berlaku zhalim kepada mereka, 
tetapi merekalah yang berlaku zhalim kepada diri mereka 
sendirL ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 9) 


Finnan Allah SWT, “Dan tidakkah 

mereka bepergian di bumi lalu melihat ”, dengan pandangan mata kepala 
dan mata hati mereka. 


J9 Lih. I’rabAl Qur 'an (3/266). 




'Ja'ji Iijjlilj Sy j^L. iil j^J3^ QtJjl JLLp offvjJf “Bagaimana 


kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? 
Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah 
mengolah bumi (tanah), ” maksudnya adalah, membalik tanah untuk ditanami, 
sebab penduduk Makkah tidak ahli dalam membajak tanah. Allah SWT 
berflrman tentang umat Nabi Musa AS, “Membajak tanah.” 

(Qs. AlBaqarah [2]: 71) 


“Serta memakmurkannya melebihi apa 
yang telah mereka makmurkan, ” maksudnya adalah, orang-orang sebelum 
mereka memakmurkan bumi melebihi apa yang mereka telah makmurkan, 
namun pemakmuran mereka tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi 
mereka, begitu juga lamanya hidup mereka. 

f llj “Dan telah datang kepada mereka rasul- 

rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, ” maksudnya 
adalah, dengan membawa mukj izat-mukj izat. 30 Ada juga yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah dengan membawa hukum-hukum, namun mereka 
ingkar dan tidak mempercayai. 31 

Ui “Maka Allah sama sekali tidak berlaku 
zhalim kepada mereka ”, dengan membinasakan mereka tanpa dosa, tanpa 
ada rasul yang diutus dan tanpa dalil yang diberikan. 

f c&J Tetapi merekalah yang berlaku 

zhalim kepada diri mereka sendiri, ” maksudnya adalah, dengan kemusyrikan 
dankemaksiatan. 


30 Ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam FathAl Qadir (4/302). 


Firman Allah: 


'i' \ >• 1 f T I t u\ I ' *1 

ijl Li \£)D 



* .* 1*7 

* Sp 


“Kemudian, adzab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi 
orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka 
mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu 
memperolok-olokkannya. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 10) 


Firman Allah SWT, l£\yiS\\JiL\ ^djJI iJL p olT £ “Kemudiart, 
adzab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan. ” Kata jAj j it dibentuk mengikuti pola kata 
dari kata dimana kata tersebut merupakan bentuk ta 'nits (feminim) 
dari kata seperti kata yang merupakan bentuk ta 'nits dari kata 

Ada yang berpendapat bahwa maksud jA y j. i T di sini adalah api 
neraka. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA. 


Makna \y<.\ adalah menyekutukan. Hal ini ditunjukkan oleh firman- 
Nya selanjutnya, &\ i yjJ=» o* “Karena mereka mendustakan 

ayat-ayat Allah. ’’ Selain itu, kata adalah nama api neraka, 

sebagaimana halnya yang merupakan nama surga. 

Maksud \y \Z-. J\ adalah li an kadzdzabuu (agar mereka 
mendustakan). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh A1 Kisa'i. Ada 
juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah bi an kadzdzabuu. 

Nafi’, Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca 2 . 2.0 q'C ^ijj|,yakni 
dengan rafa ’(harakat dhammah) pada ism'yg . 32 Disebutkan juga dalam 
bentuk mudzakkar karena ta 'nits tidak hakiki. Sedangkan jA^ f iT adalah 


32 Qira 'ah ini adalah Qira 'ah yang mutawatir seperti yang tersebut dalam Taqrib An- 
Nasyr (hal. 159). 




khabar j jf. Sedangkan ahli qira ‘ah lainnya membaca dengan nashab sebagai 
khabar ' 0 g dan dengan rafa’ adalah ism ' 0 g . Bolehjuga ism ' 0 g 


adalah pendustaan. Maka perkiraan maknanya adalah, kemudian adalah akibat 
orang-orang yang berbuat kejahatan. Dengan demikian, adalah 

mashdar ]JlL\ atau sifat bagi kata yang dihilangkan, yakni T",—St iDJ* 


(tingkah lakuyang buruk). 

Diriwayatkan dari A1 Amasy, bahwa dia membaca f 

\’j {.C-t , 33 yakni dengan harakat dhammah pada kata as-suu 

An-Nuhas berkata, 34 “Kata artinya keburukan yang lebih buruk. 

** 99 

Kata ini mengikuti pola kata 

o4lL 1o' “Karena mereka mendustakan ayat-ayat 
Allah. ” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Muhammad SAW 
danAl Qur'an. 35 Demikian pendapat yang dikemukakan oleh A1 Kalbi. Menurut 
Muqatil, maksudnya adalah mendustakan adzab akan turun kepada mereka. 36 
Menurut Adh-Dhahhak, maksudnya adalah mendustakan mukjizat-mukjizat 
Muhammad SAW. 37 Firman Allah SWT selanjutnya, *tp 


“Dan mereka selalu memperolok-olokkannya. ” 


Firman Allah: 

Ijlxa-i jJj © ipLjt 

© s 'ZjAji^ SSk fii&H 

“Allah yang ntemulai penciptaan (makhluk), kemudian 


33 Qira WiAlA’masy ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/246). 

34 Ibid. 

35 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/259). 

36 Ibid. 


Surah Ar-Ruum j 


mengulanginya kembali; kemudian kepada-Nya kamu 
dikembalikan. Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, 
orang-orang yang berdosa (kaum musyrik) terdiam 
berputus asa. Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat 
(pertolongan) bagi mereka dari berhala-berhala mereka, 
sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka 
itu.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 11-13) 


Abu Amr dan Abu Bakar membaca yb-'f dengan lafazh )J % 
—yakni dengan hurufya'—. Sementara yang lain membacanya dengan huruf 
ta\ 


Firman Allah SWT, by* apLUT {"(yfj “ Dart pada hari 


(ketika) terjadi Kiamat, orang-orang yang berdosa (kaum musyrik) 
terdiam berputus asa. ” Abu Abdurrahman As-Sulami membaca kata 
dengan lafazh , iJ £j , 39 —yakni dengan huruf lam berharakat fathah—. Makna 
yang sudah diketahui dalam bahasa untuk kalimat, Jj^ii adalah 
seseorang terdiam dan tidak dapat iagi mengutarakan argumentasinya dan 
tidak terlihat dia memiliki argumentasi lain. Makna yang sama dengan makna 
kata ini adalah bingung. 


A1 Ajjaj mengungkapkan dalam bait syaimya. 


CJjIj AiJe -f "pju JU 


l~« jbb* twj i_3 j*j ( Jj& L 


Hai sahabatku apakah kamu tahu tulisan yang disucikan 
dia menjawab, ‘Iya, aku mengetahuinya lalu keduanya kebingungart 10 


37 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/259). 

3 * Qira'ah ini adalah qira'ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
Nasyr (hal. 159). 

39 Qira 'ah Abu Abdurrahman ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab At Qur 'an 
(3/266) dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (12/248). 

40 Lih. DiwanAlAjjaj( no. 123), TafsirAth-Thabari (21/18), MajazAlQur'an (2/120), 
Ma’aniAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (5/248) dan Tafsir Ibnu Athiyyah (12/248). 



Sebagian ahli Nahwu menyatakan bahwa kata iblis diambil dari kata 
ini. Menurut An-Nuhas, 41 seandainya benar apa yang dikatakan sebagian ahli 
Nahwu ini maka kata iblis wajib bertanwin, sementara di dalam A1 Qur'an 
kata ini tidak bertanwin. 


Menurut Az-Zujaj, artinya orang yang diam dan tidak dapat 

lagi menyampaikan argumentasinya, lagi tidak mungkin mendapatkan 


argumentasi lain. 

Firman Allah SWT, (Jj “Dan tidak mungkin 

bagi mereka dari berhala-berhala mereka ”, maksudnya adalah, dari apa 
yang mereka sembah selain Allah. 


i Jt\£=>j IjiaLa-i. “Ada pemberi syafaat 
(pertolongan), sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka 
itu. ” Mereka berkata, “Berhala-berhala itu bukan tuhan.” Mereka berlepas 
diri dari berhala-berhala itu dan berhala-berhala itu pun berlepas diri dari 
mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 


Firman Allah: 








“Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, pada hari itu 
manusia terpecah-pecah (dalam kelompok). Maka adapun 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
maka mereka di dalam toman (surga) bergembira. ” 
(Qs.Ar-Ruum [30]: 14-15) 


41 Lih. IrabAl Qur'an (3/267). 



Finnan Allah SWT, *s-ViS\ [■“Danpadahari 

(ketika) terjadi Kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah (dalam 
kelompok), ” maksudnya adalah, orang-orang yang beriman dan orang-orang 
kafir. Dia tidak menjelaskan bagaimana perpecahan mereka. Lalu Dia 
berfirman, life. 

An-Nuhas berkata, 42 “Aku mendengar Az-Zujaj berkata, ‘Makna &{ 
adalah tinggalkan apa yang kita berada di dalamnya dan ambil apa yang di 
hiamya’.” 

Sibawaihjuga berkata, “Sesungguhnya maknanya adalah walaupun kita 
berada di dalam sesuatu, tetapi ambillah apa yang di luamya.” 

“Maka mereka di dalam taman (surga) 
bergembira. "Adh-Dhahhak berkata, “Kata artinya taman ataukebun. 
Sedangkan artinya taman-taman.” 

Abu Ubaid berkata, “Kata berarti taman yang berada di bawah. 

Apabila berada di atas maka disebut eytf.” 

Selainnya berkata, “ Ar-Raudhah (taman) yang paling bagus adalah 
yang berada di tempat tinggi dan keras.” 

Akan tetapi, taman yang berada di tempat tinggi bisa dikatakan jj 
apabila di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan. Apabila di dalamnya tidak 
terdapat tumbuh-tumbuhan dan taman itu berada di tempat tinggi maka disebut 
i'ju. Tetapi adajuga yang mengatakan bahwa maksud i'jd bukan seperti itu. 

A1 Qusyairi berkata, “ Ar-Raudhah menurut orang Arab adalah sayur- 
sayuran yang tumbuh di sekitar saluran air. Tidak ada satu tempat pun bagi 
orang Arab yang paling bagus dari tempat ini.” 

Menurut AlJauhari, 43 jamak adalah dan Huru fwau 

menjadi hurufya' karena huruf sebelumnya berharakat kasrah. Ar-Raudh 


42 Lih. IrabAl Qur'an (3/267). 

43 Lih. Ash-Shihah (3/1081). 





juga berarti air sekitar setengah tempat air. Contohnya adalah, ^ 

** * * 

ja X&jj (di telaga itu ada sewadah air), ini diungkapkan apabila air 

* ' " 

menutupi seluruh dasar telaga. Abu Amr dalam sebuah syair mengungkapkan. 


° 0 



✓ Q S * 

***.JJJ 


Dan sedikit air yang darinya aku beri minum binatangku 44 



Adh-Dhahhak dan Ibnu Abbas RA berkata, “Artinya 


dimuliakan.” 45 


Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah mendapatkan 
kenikmatan. 46 Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan 
Qatadah. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah bergembira. 
Menurut As-Suddi, artinya adalah berbahagia. 

Arti kata 5^Ji menurut orang Arab sendiri adalah kegembiraan dan 
kebahagiaan. Demikian pendapat yang disebutkan oleh A1 Mawardi. 47 

A1 Jauhari berkata, 48 “Al Habr artinya kesenangan. Kata ini dibentuk 
dari kata, \‘£~Allah SWT berfirman, 

maksudnya adalah, mendapatkan kenikmatan, dimuliakan dan 
bergembira. Contohnya adalah, j£-j. Kata mengikutipolakata 

An-Nuhas berkata, 49 “Al Kisa'i menceritakan bahwa kalimat tij?- 
artinya aku muliakan dan aku beri kenikmatan kepadanya. Aku pemah 
mendengarAli bin Sulaiman berkata, ‘Itu diambil dari kalimat ,«'jr 


44 Nidhwah artinya binatang yang telah kelelahan karena perjalanan. Syair ini termaktub 
dalam Ash-Shihah dan Lis an Al Arab, entri: rawadha. 

45 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/259) dari Ibnu Abbas RA. 
46 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Mi ’aniAl Qur'an (5/248) danAl Mawardi 

dalam tafsimya (3/259). 

47 Lih. TafsirAl Mawardi (3/259). 

48 Lih. Ash-Shihah (2/620). 

44 Lih. I’rabAl Qur'an (3/268). 


Surah Ar-Ruum j 



(di atas gigi-giginya adalah bekas). Maka arti adalah jelas terlihat 

pada mereka bekas kenikmatan. Kata Ji diambil dari kata ini.” 

Seorang penyair mengungkapkan. 


ir* i£j ^ 


, ^ o. o „ ^ ^ «*• ti f I « £ T . 

(j j&j V 


Jangan mengisi penuh wadah air itu tapi isilah sedikit saja 
Tidakkah kau melihat bekas orangyang memberi minum darinya 


Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari at-tahbiir yang berarti 
pembagusan. Sehinggaarti adalah dibaguskan. Contohnya adalah 

kalimat, (si fiilan itu tampan dan bagus penampilannya). 

Ini seakan-akan ia adalah mashdar dari kata \"J^ yang artinya aku 
membaguskannya Yang pertama adalah ism. Contoh lain dalam hadits adalah, 


✓ 

O s' 0 s' s' . 

06J 


& h* fa 


“Akan keluar seseorang dari api nereka yang telah hilang 
ketampanan dan kebagusan penampilannya. ” 50 


Yahya bin Abu Katsir berkata tentang makna firman Allah SWT 
^ jj J> “Maksudnya, memperdengarkan nyanyian di dalam 
surga.” 51 


Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh A1 Auza’i. Dia berkata, 
“Apabila ahli surga mulai bemyanyi, maka tidak ada satu pohon pim di 
dalam surga kecuali membalas nyanyian dengan tasbih dan taqdis 
(penyudan).” 


A1 Auza’i juga berkata, “Tidak ada seorang makhluk Allah pun yang 


50 As-Sibr artinya penampilan yang bagus dan tampan. Terkadang huruf swi-nya 
diberi harakat fathah. 

Lih. An-Nihayah (2/333). 

51 Atsar dari Yahya ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur'an (5/248) 
dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (12/249). 




lebih bagus suaranya dari Israfil. Apabila dia mulai bemyanyi, maka seluruh 
penduduk tujuh lapis langit menghentikan shalat dan tasbih mereka.” 

Selain A1 Auza’i menambahkan bahwa tidak ada satu pohon pun di 
dalam surga kecuali mengulangi nyanyiannya. Tidak ada satu tirai dan pintu 
pun kecuali berkibar dan terbuka. Tidak ada satu lingkaran pun kecuali 
berdengung dengan bermacam-macam dengungan. Tidak ada satu sending 
pun dari seruling-seruling emas kecuali keluar suara darinya hingga menciptakan 
irama-irama yang indah. Tidak ada seorang bidadari pun dari para bidadari 
surga kecuali bemyanyi dengan nyanyian-nyanyiannya dan burung dengan 
kicauannya. 

Allah SWT pun mewahyukan kepada para malaikat, “Sambut- 
menyambutlah kalian dengan mereka dan perdengarkan kepada hamba- 
hamba-Ku yang telah menyucikan pendengaran mereka dari seruling-seruling 
syetan.” 

Maka, para malaikat pun saling bersambut dengan alunan irama dan 
suara mereka. Suara-suara ini pun bercampur hingga menjadi satu irama. 
Kemudian Allah SWT berfirman, “Hai Daud.” Maka dengan suaranya yang 
memuji Tuhannya, dia pun mengiringi suara-suara tersebut, hingga keindahan 
dan kenikmatan pun kian berlipat ganda. Inilah makna firman Allah SWT, 

“Maka mereka di dalam taman (surga) 
bergembira. ” Ini disebutkan oleh At-Tirmidzi A1 Hakim. 

Ats-TsaTabi menyebutkan bahwa Abu Ad-Darda‘ RA meri wayatkan, 
bahwa Rasulullah SAW pemah memberikan nasehat kepada manusia. Beliau 
kemudian menyebutkan tentang surga dan apa yang ada di dalamnya, seperti 
para isteri (dari bidadari) dan berbagai kenikmatan. Ketika itu, di barisan 
belakang kaum ada seorang Arab pedalaman. Dia bertanya, “Wahai Rasulullah, 

■'i 

apakah di dalam surga dapat mendengar nyanyian?” 

Rasulullah SAW menjawab, “Iya, hai orang Arab pedalaman! 
Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungaiyangdi kedua tepiannya 


Surah Ar-Ruum j 



ada para perempuan perawan. Semuanya berkulit putih dan bertubuh 
ramping. Mereka bernyanyi dengan suara yang tidakpernah didengar 
oleh makhluk sebelumnya. Itulah nikmat surga yang paling utama. ” 

Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Ad-Darda‘ RA, “Nyanyian 
apa yang mereka bawakan?” Dia menjawab, “Tasbih.” 52 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Itu seluruhnya merupakan kenikmatan, 
kebahagiaan dan kemuliaan. Maka, tidak ada yang bertentangan antara 
pendapat-pendapat tadi. Apalagi bila kita mengingat firman Allah 

j ^ jf ® j, ✓ / ✓ / 

Tak seorang pun mengetahui 


berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang." (QS. As-Sajdah 
[32]: 17)Akanadapenjelasannyalebihlanjut. 


Rasulullah SAW juga bersabda. 


4-U Sfj o 


+ J 

ji 


i Yj ofj Si i^* 


“Di dalam surga itu terdapat sesuatu yang tidakpernah dipandang 
oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah 
terlintas dalam hati manusia. ” 53 


Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


AissJl JaI 3Q bli i&ai fcssJl Jb il)l 

s ^ / s ~ s s 

s' 4 m ' ' 0 , \ M * 

' \ * », £ t> . * t # / «. 0 ✓ Q 1^* 

U ^ J* j* J) C— ( j-^ a ^Lwl 

.iT> Cjjlji jif y oi>i iiL- 

' * ' ' 

“Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pohon-pohon yang di 


52 Lih. Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf(31200). 

53 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/174) tentang surah As-Sajdah, 
Muslim dalam pembahasan tentang surga (4/2174), At-Tirmidzi dalam pembahasan 
tentang surga, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud, Ad-Darimi dan Ahmad 
dalam .4/ Musnad (2/313). 




atasnya ada lonceng-lonceng dari perak. Apabila para penghuni 
surga ingin mendengar maka Allah mengirimkan angin dari bawah 
Arasy lalu angin itu mengenai pohon-pohon tersebut. Maka 
bergeraklah lonceng-lonceng tersebut hingga menimbulkan suara 
yang seandainya didengar oleh penduduk dunia niscaya mereka 
akan mati dalam keadaan bemyanyi. ” 

Demikian yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. 54 


Finnan Allah: 



c^uJj \Ss±>\l> ]jj jSj 


“Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat- 
ayat kami (Al Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari 
akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan 
(neraka). ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 16) 


Firman Allah SWT, IjiaTj IjjiT ^iAlt dfj “Adapun orang- 

orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami (Al Qur'an)” hal ini 
telah dijelaskan sebelumnya. 

hb*' 1 <jfyf maksudnya kebangkitan dari kubur. 

Ojs** yio*)l J jO/ljU “Maka mereka tetap berada di dalam 
siksaan (neraka). n Kata berarti tetap berada. 55 Ada yang 

berpendapat bahwa maksudnya adalah dikumpulkan. 56 Ada juga yang 
berpendapat bahwa maksudnya adalah diadzab. 57 Ada lagi yang mengatakan 

54 Lih. Al Kasysyaf(3/200). 

55 Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/260). 

56 Ibid. 


bahwa maksudnya adalah datang. Contoh lain untuk makna ini terdapat dalam 


finnan Allah SWT, til “Apabilaseorangdiantarakamu 


kedatangan (tanda-tanda) maut.” (Qs. A1 Baqarah [2]: 180) 5S Demikian 
pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Syaj arah. Makna-makna itu hampir sama 
satusamalain. 


Firman Allah: 


J© oa** 

© OlfJ 


“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di 
petang hari dan waktu kamu berada di waktu Shubuh. Dan 
bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu 
kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada 
di waktu Zhuhur. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18) 


Dalam ayat ini terdapat tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, jjaf ji "Maka bertasbihlah 
kepada Allah. ” Ada tiga pendapat terkait maksud ayat ini, yaitu: 

1. Ini adalah firman yang ditujukan kepada orang-orang beriman yang 

memerintahkan mereka untuk beribadah dan mendorong mereka untuk 
shalat di dalam waktunya. 

Ibnu Abbas RAberkata, “Shalat lima waktu terdapat dalam A1 Qur'an.” 
Ada yang bertanya, “Di mana?” Dia menjawab, “Allah berfirman, 
'qjs- S\ ( ^ 4ii adalah shalat Maghrib dan shalat Isya. 
adalah shalat Shubuh. diupj adalah shalat Ashar. 


5 * Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/260). 


►5 adalah shalat Zhuhur .” 59 Seperti inilah pendapat yang 
dikatakan oleh Adh-Dhahhak dan Sa’id bin Jubair. 


Diriwayatkan dan Ibnu Abbas RAjuga dan dan Qatadah bahwa ayat 
ini me ngis yaratkan empat shalat, yaitu shalat Maghnb, Shubuh, Ashar 
dan shalat Zhuhur. Mereka berkata, “Sedangkan shalat Isya terdapat 
dalam ayat lain 60 , yakni firman-Nya, jjT LiJjj ‘Danpada bagian 
permulaan danpada malam ’ (Qs. Huud [11]: 114) jugadalam firman- 
Nya tentang waktu-waktu aurat.” 


2 . 


An-Nuhas berkata , 61 “Ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini: 


men,elaskan tentang shalat. 




Aku juga mendengar Ali bin Sulaiman berkata, ‘Maksud sebenamya 
menurutku adalah, maka bertasbihlah kepada Allah di dalam shalat- 
shalat, sebab tasbih ada di dalam shalat’ 


3 Maksudnya adalah maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kalian 
berada di petang hari dan waktu kalian berada di waktu Shubuh. 
Demikian pendapat yang disebutkan olehAl Mawardi. 

Selain itu, dia menyebutkan pendapat pertama. Konteksnya adalah 
maka shalatlah kepada Allah di waktu kalian berada di petang hari dan waktu 
kalian berada di waktu shubuh. 




* 


I 


shalat mer 

dari kata as-sabhah, sedangkan arti as-sabhah berarti shalat. Contohnya 

adalah sabda Rasulullah SAW, iiUai' f i>jft u Akanadabagi 

✓ / 

mereka shalat di Hari Kiamat. n 


59 A tsar dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’arti Al Qur'an 
(5/249). 

60 Atsar dari Ibnu Abbas RA dan Qatadah ini disebutkan oleh IbnuAthiyyah dalam Al 
MuharrarAl Wajiz (12/250). 

61 Lih. I’rabAl Qur'an (3/268). 






Kedua: Finnan Allah SWT, Mj ,_g jlL>JT aJj. 

Ini adalah ungkapan sisipan, penyebutan pujian atas segala nikmat dan 
segala karunia-Nya. Ada yang beipendapat bahwa makna ijj adalah 
shalat untuk-Nya, karena hanya dalam shalat diwajibkan membaca pujian 
(surah A1 Fatihah). Namun pendapat yang pertama lebih bagus, sebab pujian 
kepada Allah merupakan sal ah satu jenis pengagungan terhadap-Nya, 
dorongan untuk menyembah-Nya dan harapan untuk kekekalan nikmat-Nya. 
Maka ini merupakanjenis lain yang berbeda dengan shalat. Wallahu a ’lam. 


Dimulai dengan shalat Maghrib, karena malam lebih dahulu dari siang, 
sedangkan dalam surah A1 Israa‘ dimulai dengan shalat Zhuhur, karena shalat 
ini adalah shalat pertama yang dilakukan oleh Jibril AS bersama Nabi SAW. 


Menurut A1 Mawardi, shalat malam disebutkan dengan nama tasbih 
dan shalat siang disebutkan dengan nama pujian, karena di siang hari manusia 
berada dalam berbagai keadaan yang mengharuskannya mengucap pujian 
kepada Allah SWT, sementara di malam hari manusia berada dalam 
keheningan yang mengharuskannya mensucikan Allah dari segala sesuatu. Oleh 
karena itu, pujian di waktu siang lebih khusus, maka dinamakanlah shalat 
siang dan tasbih di malam hari lebih khusus, maka dinamakanlah shalat malam. 


Ketiga: Ikrim ah membaca o ~ £*■ j Maknanya 

Jl + * 

adalah, j (terkadang kalian berada di waktu 

^ s'" 

petang dalam bertasbih dan terkadang kalian berada di waktu Subuh dalam 
bertasbih). Lalu aj dihilangkan untuk memperingan bacaan. Keterangan ini 
sama seperti keterangan dalam firman-Nya, cj* V jj 


“Dan jagalah dirimu dari (adzab) Hari (Kiamat, yang pada 


hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun. ” 
(Qs. A1 Baqarah [2]: 48) 


menurut A1 Jauhari, 63 dan sliJdi adalah dari shalat Maghrib 


62 Qira 'ah Ikrimah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab AlQur'an (3/268). 

63 Lih. Ash-Shihah (6/2426). 



sampai shalat Isya. Contohnya adalah kalimat, ^ ^ (aku 

* ”/■ * * * 

mendatanginya pada waktu perang kemarin). Bentuk tashghir dari kata > 

adalah jCii, tidak berdasarkan qiyas mukabbar-nya. Sepertinyamereka 
men-tas&g/H'r-kan kata dCii yang makna bentuk jamaknya adalah 

Ada juga yang mengatakan untuk bentuk tashghir-nya adalah, . 

Sedangkan bentuk tashghir adalah dan bentuk jamaknya adalah 

< ^ ^ 

,-ji* «■"»■.& Kata *■'^>*1' —dengan huruf ain berharakat kasrah dan huruf sin 
dengan mad—, seperti Sedangkan kata berarti Maghrib dan 

Isya. 

Ada suatu kaum yang menyatakan bahwa adalah waktu dari 

teigelincir matahari sampai terbit fajar. Mereka pun menyebutkan sebuah bait 
syair. 


* 

J 


0 


^ ✓ o ^ 

L« Jt*j cLJUP 


jSi 


* 


o jJtP U jJLP 


Ka/w berada di suatu pagi yang malamnya begadang 


sejak Isya, setelah tengah hari 64 


Menurut A1 Mawardi, 65 perbedaan antara al masaa ‘ dan al isyaa ‘ 
ialah al masaa' adalah munculnya gelap setelah tenggelam matahari, 
sedangkan al isyaa' adalah akhir siang ketika matahari condong untuk 
tenggelam. Kata^4/ Isyaa ‘ diambil dari Jji\ Jz* yang berarti kurangnya 
cahaya matahari pada penglihatan. 


Firman Allah: 





64 Bait syair ini disebutkan dalam Ash-Shihah (6/2426), Lisan Al Arab , entri: asyaa, 
dan Fath Al Qadir (4/307). 

65 Lih. TafsirAlMawardi (3/260). 


Surah Ar-Ruum | 



“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan 
menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah 
kamu akan dikeluarkan (dari kubur). ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 19) 

Allah SWT menjelaskan kesempumaan kekuasan-Nya. Maksudnya, 
sebagaimana Dia mampu menyuburkan tanah dengan mengeluarkan tumbuh- 
tumbuhan setelah gersangnya maka Dia pun mampu menghidupkan kalian 
dengan membangkitkan kalian. 

Dalam ayat ini juga terdapat dalil kebenaran qiyas. Dal am surah Aali 
‘Imraan, telah dipaparkan penjelasan tentang firman Allah SWT, 
£4-^I^JfrinL 


Firman Allah: 


^ ^ ' * | T** 4 i'Z 0 * f - 'is 9 s 

I l^j^j <y>\jJ £jA £)l 

fci L^'j b&4 Jjt 'aa 

9 ' " » C t ^ i^ ' 9 s s ^ ^ ^ ^ ^9^ 

vtU’^ oj 3:>^. 

-43* *4i}*S a 

-4-^i ^ 

tujjT ^ iS> &Jf -45# © 

''' * * *—* 

a .L_>j ^ ^ 



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu 
(menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara 
tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- 
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan 
berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuL 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di 
waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari 
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk 
(menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia 
menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi 
dengan air itu sesudah mutiny a. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan 
iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali 
panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari 



kubur). Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di 
langit dan di burnt Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. ” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 20-26) 


Firman Allah SWT, yly J* o' o-j “Dan di antara 
tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah ,” 
maksudnya adalah, di antara tanda-tanda ketuhanan dan keesaan-Nya ialah 
Dia menciptakan kalian dari tanah. Yakni, menciptakan ayah kalian dari tanah. 
Tentang hal ini telah dijelaskan dalam surah AlAn’aam. berada pada posisi 
rafa ’ karena berfungsi sebagai mubtada ', begitu juga pada firman Allah 
SWT, ^’jjl jji£-o'> 

J-AX\\ “Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) 
manusiayang berkembang biak, ” maksudnya adalah, kemudian kalian 
menjadi orang yang berakal, dapat berbicara dan dapat berbuat pada apa 
yang dapat menopang hidup kalian. Artinya, Dia tidak menciptakan kalian 
dengan main-main. Barangsiapa yang ditakdirkan seperti ini maka dia pantas 
untuk ibadah dan tasbih. 


Maksud firman Allah SWT, “ Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, ” adalah Allah telah 
menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian merasa 
tenteram kepadanya. Maksud ^SLoiil adalah dari air mani kaum laki- 
laki dan dari jenis kalian. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 
Hawa yang Allah SWT ciptakan dari tulang rusuk Adam. 66 Demikian pendapat 
yang dikemukakan oleh Qatadah. 


(*■ 


“Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 


kasih dan sayang. ” Ibnu Abbas RAdan Mujahid berkata, “ Al Mawaddah 
adalah hubungan intim dan ar-rahmah adalah anak.” 67 Seperti ini juga 


66 Pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/251) dan Al 
Mawardi dalam tafsimya (3/261). 

67 Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/261). 



pendapat yang dikatakan oleh Hasan. 


Ada yang mengatakan bahwa maksud al mciwaddah dan ar-rahmah 
adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. 68 As-Suddi berkata, “Al 
Mciwaddah adalah cinta dan ar-rahmah adalah rasa sayang.” 69 


Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RAtentang makna ayat ini, dia 
berkata, “Al Mawaddah adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan 
ar-rahmah adalah kasih sayangnya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu 
yangburuk.” 


Selain itu, ada yang berpendapat bahwa laki-laki asalnya adalah dari 
tanah dan pada dirinya terdapat kekuatan tanah. Pada dirinyajuga terdapat 
alat kelamin yang darinya diawali penciptaaxmya. Oleh karena itu, dia 
membutuhkan tempat. Lalu, diciptakanlah perempuan sebagai tempat hag i 
laki-laki. Allah SWT berfirman, I3J 

• “Dan di antara tanda-tcmda kekuasaan-Nya ialah 
dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) 
manusia yang berkembang biak ” Lalu Dia berfirman, q\ lUayli ^ 
LgJ] ijSL^sJ “Dan di antara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. ” 


Allah SWT mengartikan kebersamaan laki-laki dengan perempuan itu 
adalah perasaan tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari 
gej olak kekuatan. Sebab, apabila alat kelamin ditahan maka meletuslah air 
sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan 
perempuanlah laki-laki terbebas dari akibat letusan tersebut. 


Untuk kaum laki-laki, diciptakan alat kelaminkaumperempuan. Allah 
SWT berfirman, C. qjjjIj “Dan kamu 

tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. ” (Qs. 


Asy-Syu’araa' [26]: 166) 

Allah SWT memberitahukan kepada kamn laki-laki bahwa tempat itu 
diciptakan untuk kaum laki-laki, oleh karena itu isteri wajib menyerahkannya 
di setiap waktu saal suami memhut uhkanny a. Tika isteri tiriak men yerahkanny a 
maka dia telah berlaku zhalim dan bersalah besar. 

Cukup sebagai dalil akan hal ini apa yang termaktub dalam Shahih 
Muslim dan hadhs Abu Hurairah RA, diaberkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

• , J ✓ * % * 

^ J 

* 

X£& ji ( J>- Ua^-C* ^ (^jdl 

‘Demi Dzatycmgjiwa-Ku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang 
suami pun yang mengajak isterinya ke kasur, namun isterinya 
enggan memenuhi ajakan suaminya itu kecuali orangyang berada 
di langit marah terhadap isteri tersebut sampai suaminya ridha 
terhadapnya’. ’ m 

Dalam riwayat lain disebutkan. 


\ j * caJL) jjlj 


4* Ji 


' o * ^ 


jj ^>1 ji 5 y>r\-* 51 



“Apabila isteri melewati malam jauh dari kasur suaminya, maka 
para malaikat melaknatnya sampai pagi. ” 71 

Finnan Allah SWT, “Dan di antara 

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi” Tentang 
ayat ini telah dijelaskan dalam surah A1 Baqarah. Mereka (orang-orang 
musyrik) mengakui bahwa Allah SWT itu adalah Yang menciptakan. 


70 HR. Muslim dalam pembahasan tentang nikah, bab: Keengganan Isteri Memenuhi 
Ajakan Suami (2/1060). 

71 HR. Muslim dalam pembahasan dan bab: Keengganan Isteri Memenuhi Ajakan 
Suami (2/1059). 



j;^saslJ f vliukS -^ “Daw berlain-lainan bahasamu dan 
warm kulitmu Lisan terdapat di (Mam mulut sedangkan perbedaan bahasa 
yang dimaksud adalah, ragam bahasa yang digunakan manusia seperti bahasa 
Arab, bahasa Turki dan bahasa Romawi. Sedangkan perbedaan wama kulit 
yang dimaksud aMah, wama putih, hitam dan merah. Hampir tidak ada satu 
pun orang kecualiAnda berbeda dengannya dan dia berbeda dengan lainnya. 

Ini jelas bukan hasil yang muncul karena air mani dan bukan dari 
perbuatan kedua orang tua. Ini semua pasti ada pelaku dan dapat dipastikan 
bahwa pelakunya adalah Allah SWT. Hal ini merupakan dalil yang 
menunjukkan adanya Tuhan Yan g Maha Mengatur dan Maha Menciptakan. 

^ Oj “Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaumyang berfikir, ” maksudnya 

aMah, bagi orang yang baik dan orang yangjahat. Hafsh membaca jjaJuJJ , 

yakni dengan huruf lam berharakat kasrah. 72 Kata tersebut adalah bentuk 
* 

jamak dari kata |«46h. 

Firman Allah SWT, jdlTj jX “Daw di antara 

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang 
hari Ada yang mengatakan bahwa dalam ayat ini ada yang didahulukan dan 
ada yang diakhirkan. Maknanya adalah, jllt^ 

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah tidur 
kalian di waktu malam dan usaha kalian mencari sebagian dari karunia-Nya 
di waktu siang). Hurufyar (yakni huruf&aOdihilangJcan dari jtjdlj karena 
bersambung dengan jji, dan a//ia/"kepadanya. Huruf wau menempati 
tempat huruf/ar apabila berhubungan dengan yang di-athafkan, namun ini 
pada ism yang nampak saja. 

Allah SWT menjadikan tidur di malam hari sebagai Mil kematiandan 
usaha di siang hari sebagai Mil kebangkitan. 

n Qira ‘ah dengan huruf lam berharakat fathah dan berharakat kasrah adalah qira ‘ah 
mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 159). 





“Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
mendengarkan, ” maksudnya adalah, mendengarkan dengan m emahami dan 


adalah mendengarkan nasehat, lalu menjadi takut kepada-Nya. 74 Ada lagi 
yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mendengarkan A1 Qur'an, lalu 
membenarkannya. 75 Semua maksud di atas saling berdekatan. 

Ada yang berpendapat bahwa di antara orang-orang musyrik ada orang 
yang apabila dibacakan A1 Qur'an saat dia berada di tempat, dia menutup 
kedua telinganya hingga dia tidak mendengar. Maka Allah SWT pun 
menjelaskan dalil-dalil ini kepadanya. 

Firman Allah SWT, ^i; ^ lliLj li>- 'SjX\ “Dan di 

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu 
kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan” Ada yang 
berpendapat bahwa maknanya adalah, j J==uJ> of. Huruf dihilangkan 
karena ungkapan tersebut telah mewakilinya. Ada juga yang berependapat 
bahwa dalam ayat ini ada yang didahulukan dan diakhirkan. Yakni, 
(3}dl (» 3 S'* q* (dan Dia memperlihatkan kepada kalian kilat dari 

tanda-tanda kekuasaan-Nya). 

Lebih jauh, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah 
*** 0*3 (dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, 

ada satu tanda yang dengannya Dia memperlihatkan kepada kalian kilat). 

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 0*3 

0?3 ^=UjJ (dan di antara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya bahwa Dia memperlihatkan kepada kalian kilat untuk 


73 Pendapat ini disebutkan oleh A1M award i dalam tafsimya (3/263). 




menimbulkan ketakutan dan harapan dari tanda-tanda kekuasaan-Nya). 
Demikian pendapat yang dikatakan oleh Az-Zujaj. Artinya, ini adalah athaf 
kalimat atas kalimat. 

Lafazh, “Untuk (menimbulkan) ketakutan, ” maksudnya adalah 

bagi orang yang sedang musafir. 

i-. Lj “Dan untuk (menimbulkan) harapan, ” maksudnya adalah, 
bagi orang yang mukim (tidak sedang musafir). 76 Demikian pendapat yang 
dikemukakan oleh Qatadah. 

Menurut Adh-Dhahhak, \yX. “Untuk(menimbulkan) ketakutan”, 
terhadap petir. Sedangkan il ^ Uj “Dan untuk (menimbulkan) harapan, ” 
terhadap hujan. 77 

Sementara itu menurut Yahya bin Salam, “Untuk (menimbulkan) 
ketakutan, ” terhadap dingin yang dapat merusak tanaman. Sedangkan 

“Dan untuk (menimbulkan) harapan, ” terhadap hujan yang dapat 
menghidupkan tanaman. 78 

Menurut Ibnu Bahr, (xj*. “Untuk (menimbulkan) ketakutan, ” bila 
kilat itu adalah kilat khullab. Sedangkan “Dan untuk (menimbulkan) 

harapan, ” bahwa kilat itu diiringi hujan. 79 Kilat khullab adalah kilat tanpa 
diiringi hujan, seperti tipuan. Oleh karena itu, ada ungkapan untuk orang yang 
tidak menepati janji dan tidak melaksanakanjanji adalah, 

* * 

(kamu tidak jauh beda dengan kilat tanpa hujan). Kata juga berarti 
awan yang tidak membawa hujan. Terkadang kalimat diucapkan 

dengan idhafah, yakni J. 

* 

76 Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’At Bayan (21/22), 
A1 Mawardi dalam tafsimya (3/263) dan Abu Hayyan dalam At Bahr At Muhith (7/168). 

77 Atsar dari Adh-Dhahhak ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/263) 
dan Abu Hayyan dalam At Bahr At Muhith (7/168). 

78 Atsar dari Ibnu Salam ini disebutkan oleh A1 Mawardi tafsimya (3/263) dan Abu 
Hayyan dalam At Bahr At Muhith (7/168). 

79 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/263) dan Abu Hayyan 
dalam At Bahr Al Muhith (7/168) tanpa menisbatkannya kepada seseorang. 


Surah Ar-Ruum j 



Firman Allah SWT, <> 

^~>j***i jDJ'i jj ^ j j “Dan dia menurunkan hujan dari 

langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. " Tentang hal ini telah 
dijelaskan sebelumnya. 

Finnan Allah SWT, *-yL» »l * . 1 1 ^yu qI iUsijli ^ “Dandi 

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi 
dengan iradat-Nya. "Huruf disiniberadapadaposisirq/fr’sepertiyang 
telah dijelaskan. Maksudnya, berdiri dan tidak jatuhnya langit yan g tanpa 
tiang itu dengan kekuasaan-Nya. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan 
pengaturan dan kebijaksaan-Nya. Maksudnya, Allah SWT menahan langit 
yang tanpa tiang itu untuk kebaikan makhluk. 80 Ada lagi yang mengatakan 
bahwa maksud adalah dengan izin-Nya. 81 Sebenamya, semua maksud 

di alas adalah sama. 

Firman Allah SWT, 0 ij* I jj p 

“Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, 
seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur), ” maksudnya adalah, Tuhan 
yang memperbuat semua itu mampu membangkitkan kalian dari kubur kalian. 

Maksud ungkapan ini adalah hal itu cepat terwujud tanpa sedikit pun 
terhenti atau terdiam, sebagaimana halnya seorang bawahan menjawab 
seruan atasannya yang ditaati. 

Seorang penyair mengungkapkan, 

yf y* jl ijiail j> Cj’jf -S lUtSo *uJL.U CllfT oyS 

****** s s s 

Aku panggil nama Kulaib maka seakan-akan 


80 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/263). 



aku memanggil sebuah batu yang sedang jatuh atau lebih cepat lagi 82 

Peng-athaf-an berdirinya langit dan bumi dengan menggunakan j*j, 
karena besamya perkara tersebut dan mampunya Dia melakukan perkara 
seperti itu. Hanya dengan berfirman, “Hai para ahli kubur, bangkitlah kalian.” 
Maka tidak ada satu manusia pun dari awal sampai akhir kecuali bangun 
sambil menunggu putusan masing-masing, sebagaimana finnan Allah 
SWT, pj jfi--: ^13 p& lili &f>-\ p “Kemudian ditiup sangkakala 

itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya 
masing-masing). ” (Qs. Az-Zumar [39]: 68) 

✓ J ^ ✓ 

I3J pertama yang terdapat pada finnan Allah SWT, JiSiPi lij berfimgsi 
sebagai syarth sedangkan lit kedua yang terdapat pada finnan Allah SWT, 
j£jl TSl berfimgsiuntukmakna mufaaja‘ah (maknatiba-tiba)danmengganti 
tempat fa ‘ yang berfimgsi sebagai jawab syarth. 

Para ahli qira ‘ah sepakat untuk memfathahkan hurufta' yang terdapat 
pada lafazh q yrf£- namun mereka berbeda pendapat seputar harakat ta' 
pada kata yang sama di dalam surah AlA’raaf. Penduduk Madinah membaca 
K-j -—yakni dengan harakat dhammah—, sedangkan penduduk 
Irak membacanya dengan fathah, yakni dyryfd t£.j- Qira ‘ah inilah yang 
dipilih oleh Abu Ubaid. Namun kedua makna ayat (ayat surah AlA’raaf dan 
surah Ar-Ruum) tidak jauh berbeda. Akan tetapi, penduduk Madinah 
membedakan antara keduanya berdasarkan redaksi finnan Allah SWT. 

Redaksi finnan Allah SWT dalam surah AlA’raaf lebih cocok dengan 
harakat dhammah, sebab kematian bukan dari perbuatan mereka, begitu juga 
pengeluaran mereka dari kubur, sedangkan dalam surah Ar-Ruum lebih cocok 
dengan harakat fathah berdasarkan redaksinya juga. Maksud finnan itu adalah, 
apabila Dia memanggil kalian maka kalian pun keluar, maksudnya kalian taat. 
Artinya, perbuatan lebih mirip merupakan perbuatan mereka. 


82 Bait syait ini disebutkan dalam Lisan At Arab, entri: thawada, Tctfsir At Mawardi (3/ 
263), Al BahrAl Muhith (7/168), dan FathAl Qadir (4/309). 



Keluar dari kubur ini teijadi ketika tiupan Israfil yang terakhir, 
sebagaimana yang telah dijelaskan dan yang akan dijelaskan. 

Adajuga yang membaca dengan harakat dhammah dan harakat fathah, 
yakni dan oyr’Jrd- Demikian pendapat yang disebutkan olehAz- 

Zamakhsyari. 83 Sayangnya, dia tidak menambahkan sedikit pun keterangan 
tentang hal ini dan tidak menyebutkan perbedaan yang telah kami sebutkan di 
atas. Wallaahu a lam. 

Finnan Allah SWT, “Dan kepunyaan- 

Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, ” sebagai makhluk, 

milikdanhamha 

“Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.” 
Diriwayatkan dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “Setiap kata qunuut dalam Al Qur'an berarti taat. ”® 4 

An-Nuhas berkata, 85 “Maksudnya adalah taat dengan ketaatan 
kepatuhan.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud qjLj adalah mengaku 
bahwa Allah beihak dengan penyembahan, baik perkataan maupun isyarat. 86 
Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ikrimah, Abu Malik dan As-Suddi. 

Ibnu Abbas RA berkata, “Maksud J adalah orang-orang 
m elakukan shalat ” 87 

Menurut Rabi’ bin Anas, ^ y-.s maksudnya adalah berdiri 

(menghadap-Nya) pada Hari Kiamat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, 


" Lih. Al kasysyqf(3/202). 

u HadhsAbu Sa’id RAini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/430) dengan 
redaksi, “Setiap huruf di dalam Al Qur'an yang menyebutkan qunuut maka artinya 
adalah taat. "Hadhs ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam AlMusnad dengan redaksi 
yang hampir sama (3/75). 

15 Lih. I’rabAl Qur'an (3/270). 

"Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/264). 




jiimft y^J ^liiT fj* “(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam? ” (Qs. A1 Muthaffifiin [83]: 6)untukhisab 
atau penghitungan amal perbuatan. 88 

Menurut Hasan, maksudnya adalah semuanya hanya kepada-Nya 
berdiri bersaksi bahwa dia adalah hamba-Nya. 89 Sedangkan menurut Sa’id 
bin Jubair, maksud q y--'* adalah memumikan amal hanya untuk-Nya. 90 


Firman Allah: 


^jiuJT ^jj aJp- * • jAj /owLjj JLj *15^ >*5 




<# i 


"Dfl/i Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari 
permulaan, Kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya 
kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih 
mudah bagi-Nya. dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi 
di langit dan di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 27) 


Firman Allah SWT, J £ jkft ^ jfr >j “D«» 

yang menciptakan (manusia) dari permulaan, Kemudian mengembalikan 
(menghidupkan)nya kembali Menciptakan dari permulaan adalah dengan 
bentuk segumpal darah di dalam rahim sebelum dilahirkan. Sedangkan 


mengembalikannya kembali adalah menghidupkannya setelah kematian dengan 
tiupan kedua, yakni tiupan kebangkitan Dia menj adikan permulaan peneiptaan 
yang telah diketahui sebagai dalil penghidupan kembali yang belum diketahui. 
Yakni, menj adikan apa yang dapat disaksikan sebagai dalil atas apa yang 


M Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/264). 


1 


tidak dapat disaksikan. 


Kemudian Dia menguatkannya dengan firman-Nya selanjutnya, 

. ijiif jAji "Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah 
bagi-Nya. ” 

IbnuMas’ud dan Ibnu Umar membaca j fcj f dengan lafazh 
jl^jTdari kata £$•£-&'. Dalilnya adalah firman Allah, 
jl^ \s£i'ynA i| “Sesungguhnya Dia-lahyangmenciptakan (makhluk) 
daripermulaan dan menghidupkannya (kembali). " (Qs. A1 Buruuj [85]: 
13) Sementara dalil qira 'ah mayoritas ahli gtfra a/» adalah firman Allah SWT, 
“Sebagaimana dia Telah menciptakan kamu pada 
permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya). ” (Qs. 
AlA’raaf[7]:29) 

Lafazh ^ 1 yyj bermakna lebih mudah. Maksudnya, mengembalikan 
itu mudah bagi-Nya. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Rabi’ bin 
Khutsaim dan Hasan. Lafazh ^bermakna lebih mudah, karena tidak 
ada sesuatu pun yang lebih mudah bagi Allah SWT dari sesuatu yang lain. 

AbuUbaidahberkata, 91 “Barangsiapayangmenjadikan *. ypM adalah 
ungkapan tentang lebih mudahnya sesuatu dari sesuatu yang lain, maka 
perkataannya itu ditolak berdasarkan firman Allah SWT, 
Mil <Jp _HU’j ‘Yang demikian itu mudah bagi Allah (Qs. An- 

Nisaa' [4]: 30) dan firman Allah SWT, •yj ‘Dan Dia tidak 

merasa berat memelihara keduanya’. (Qs. A1 Baqarah [2]: 255) Orang 
Arab juga biasa mengartikan kata yang berpola Jiif dengan makna kata 
berpola Jpli. Contohnya adalah ungkapan A1 Farazdaq, 


jpf ilsipS £; d ^ oj 


Sesungguhnya yang meninggikan langit adalah sukuku, kami memiliki 


91 Lih.Mj/flz^/gur a«(2/121). 


JJTafsir A! Qurthubi 





Sebuah rumah yang tiang-tiangnya sangat kuat dan panjang 92 
Dalam bait syair lain diungkapkan, 




Vi3 ^ 


Demi tuhan, aku tidak tahu dan sungguh aku sangat takut 

Siapakah diantara kami yang dijemput oleh kematian terlebih 

dahulu 93 


Ahmad bin Yahya mengungkapkan. 



✓ / ✓ /• / 



6s s 

j 

s 


Ada beberapa orang yang berharap aku mati dan jika aku mati 
Maka itulah jalan yang di dalamnya aku tidak sendiriar? 4 
Contoh lainnya adalah, ’JgX Jjt yang bermaknaAllah Maha Besar. 

Ma’mar meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, “Dalam qira'ah 
Abdullah bin Mas’ud RA disebutkan, 4** j^j-” 95 

Mujahid, Ikrimah dan Adh-Dhahhak berkata, “Sesungguhnyamaknanya 
adalah mengembalikan itu lebih mudah atas Allah dari memberi hidayah, 
sekalipun sebenamya semuanya atas Allah adalah mudah.” 

Seperti ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas RA. 
Alasannya, ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah SWT untuk hamba- 


92 Lih. Dhvan AlFarazdaq (no. 714), Ma’aniAl Qur'an, kaiyaAn-Nuhas (5/256), 
MajazAl Qur'an (2/121), TafsirAl Mawardi(3i2(A) dan FathAl Qadir (4/310). 

93 Bait syair ini adalah milik Ma’an bin Aus seperti yang disebutkan dalam AmaliAl 
Qali (3/218), Al Khizanah (3/516), dan Ma ’ani Al Qur 'an (5/256). 

94 Bait syair ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam FathAl Qadir (4/310). 

95 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah yang tidak mutawatir, karena menyalahi mushhaf imam. 
Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/256) dan Ibnu 
Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (12/256) dengan redaksi, “4^ Js* (dan 
itu adalah mudah bagi-Nya).” 


Surah Ar-Ruum J 


hamba-Nya. Diamenegaskan bahwa mengembalikan sesuatuyang telah Dia 
ciptakan lebih mudah dan memulainya. Maka, sangat masuk akal sekali 
membangkitkan orang yang sudah mati bagi Tuhanyang mampu menciptakan 
dari awal lebih mudah dan menciptakannya. 


Ada yang berpendapat bahwa dhamir (kata ganti) pada /fc kembali 
kepada makhluk. Maknanya, membangkitkan itu lebih mudah dari 
menciptakan. Hanya diserukan kepada mereka satu seruan maka seketika 
itujuga mereka bangkit dan hanya dikatakan kepada mereka, “Jadilah maka 
jadilah mereka.” Itu lebih mudah atas mereka dari mereka menjadi air mani, 
kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, 
kemudian menjadi janin, lalu menjadi anak-anak, lantas menjadi seorang 
remaja, setelah itu menjadi seorang pemuda, kemudian menj adi seorang laki- 
laki atau perempuan dewasa. Ini juga seperti pendapat yang dikemukakan 
oleh Ibnu Abbas RA dan Quthrub. 

Ada juga yang berpendapat bahwa * L } 'yf\ artinya ashal. Dia 
mengucapkan sebuah syair, 


'SJlj Q 


t , 

Cr~- 


(_£jjJl 


Mudah bagi Asma ‘ untuk menjauhkan biji kurma 


Hingga orang yang bingung karena sedih merasa sayang dan 
merindukannya 96 

Tentang firman Allah, \ Rabi’ bin Khutsaim berkata, 

“Tidak ada sesuatu pun yang sulit atas Allah.” 

Menurut Ikrimah, orang-orang kafir merasa heran Allah SWT akan 
menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, maka turunlah ayat ini. 

‘Dia memiliki sifatyangMaha Tmggi, ” maksudnya 
adalah, apa yang Allah SWT kehendaki pasti teijadi. Khalil berkata, 


96 Bait syair ini disebutkan dalam Tafsir AlMawardi (3/264). 





artinya sifat. Maksudnya, Dia memiliki sifat yang tinggi. 

£ “Di langit dan di bumi. ”Ini samaseperti firman 
Allah SWT, Oji-Ijl JLpj Jl\ “ Perumpamaan surga yang 

dijanjikan kepada orang-orangyangbertakwa (Qs. Ar-Ra d [13]. 35) 
maksudnya adalah, sifat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 
bertakwa. Tentang hal ini telah dipaparkan sebelumnya. 

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa maksud JpSfT f $CS\ adalah 
ucapan tidak ada tuhan melainkan Allah dan makna ayat adalah Tuhan 
Yang memiliki sifat yang paling tinggi, yaitu sifat wahdaniyah (Esa atau 


Tunggal). 

Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Qatadah. Dia berkata, 
“Sesungguhnya JiVt ffi-lT adalah kesaksian bahwa tidak ada tuhan 
melaink an Allah .” 97 

Hal ini didukung oleh firman Allah SWT selanjutnya, 

*< T . “Dia membuat perumpamaan bagimu dan dirimu sendiri. 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 28) Seperti yang akankamijelaskannanti, insyaAllah. 

Az-Zujaj berkata, “Firman-Nya, 4 ^ 

maksudnya adalah firman-Nya, 4 J&. >j- Diamembuatnya sebagai 

perumpamaan untuk kalian pada apa yang sulit dan apa yang mudah. 
Maksudnya, ayat ini adalah tafsir bagi ayat sebelumnya.” 

Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun 
yang serupa dengan-Nya.” 9 ® 

“Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. ” Ini telah dijelaskan sebelumnya. 


97 A tsar dari Qatadah ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/265). 

98 Atsar dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafcimya (3/265). 




Firman Allah: 


j&S fJ^jj C 4 ;l£.ji 

! ^ C+fll 'LaaS JjJ'JL^sa ^SwjLiI 


“Difl membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiru 
Apakah (kamu rela jika) ada di antara hamba sahaya yang 
kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) 
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu 
menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu 
takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada 
sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi 
kaum yang mengertL ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 28) 


Dalam ayat ini terdapat dua masalah, yaitu: 

Pertama: Finnan Allah SWT, Jiiwajl kemudianDia berfirman, 

I d . Huruf ^ yang pertama 

berfungsi untuk ibtida ‘ (memulai). Seakan-akan Dia berfirman, mengambil 
perumpamaan dari yang terdekat dari kalian, yaitu diri kalian sendiri. Sedangkan 
J* yang kedua berfungsi untuk tab ’idh (menunjukkan makna sebagian). 
yang ketiga, adalah tambahan, untuk menguatkan pemberian pemahaman. 




Cx! 


lalu Dia berfirman, pShlj 


Ayat ini turun pada orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengucapkan 
dalam talbiyah, “Labbaika laa syariika laka illaa syariikan huwa laka, 
tamlikuhu wa maa malaka (Kami penuhi seruan-Mu, tidak ada sekutu bagi- 
Mu kecuali sekutu yang dia milik-Mu. Engkau memilikinya sedangkan dia 
tidak memiliki apa-apa).” Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa’id 
bin Jubaid. 


Qatadah berkata, “Ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah SWT 



untuk orang-orang musyrikin. Maknanya, apakah salah seorang dari kalian 
rela bahwa budaknya sama seperti dia dalam hal harta dan dirinya? Apabila 
mereka tidak rela dengan kesamaan ini bagi diri mereka, maka bagaimana 
bisamereka menjadikan sekutu bagi Allah SWT?! 

Kedua: Sebagian ulama berkata, “Ayat ini adalah dasar adanya 
persekutuan di antara makhluk, karena sebagian mereka membutuhkan kepada 
sebagian lainnya dan tidak adanya sifat seperti ini pada Dzat Allah SWT. 
Sebab, ketika Dia berfirman. 




1 Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu 
rela jika) ada di antara hamba sahayayang kamu miliki, menjadi sekutu 
bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, 
sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu 
takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. 
Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengertV. 
Mereka pun pasti menjawab, ‘Budak kami bukanlah sekutu kami pada rezeki 
yang Engkau berikan kepada kami! ’ Maka dikatakanlah kepada mereka, 
‘Masuk akalkah bila kalian membersihkan diri kalian dari persekutuan budak 
kalian, tetapi kalian menjadikan budak-Ku sebagai sekutu-Ku pada ciptaan- 
Ku. Ini j elas hukum yang salah, pemikiran yang dangkal dan kebutaan hati! ’ 

Oleh karena itu, apabila batal pemyataan persekutuan antara budak 
dan tuan pada apa yang dimilikiolehtuan, sementara seluruh makhluk adalah 
budak Allah maka batal pulalah sesuatu dari alam sebagai sekutu Allah SWT 
pada perbuatan-Nya sedikit pun. 


Akhimya, tidak ada yang dapat disimpulkan kecuali bahwa Dia adalah 
Esa, mustahil bagi-Nya ada sekutu, sebab persekutuan berarti pertolongan, 



kitalah yang membutuhkan kepada pertolongan sebagian dari kita kepada 
sebagian lainnya, baik dengan harta maupun tenaga, sedangkan Allah Yang 
Tak berawal suci dari hal itu. 

Memahami mas alah ini lebih utama bagi penuntut ilmu dari menghafal 
kumpulan syair fikih, karena seluruh ibadah jasmani tidak akan sah kecuali 
dftngan mem he tiilkan hal ir>i di dalam hati. Oleh karena itu, pahamilah masalah 
mi 


Firman Allah: 





“Tetapi orang-orang yang zhalim, mengikuti keinginannya 
tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang dapat 
memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan 
Allah. Dan tidak ada seorangpenolongpun bagi mereka.” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 29) 



orang-orang yang zhalim, mengikuti keinginannya tanpa ilmu 
pengetahuan^ ” Ketika argumentasi telah disampaikan kepada mereka, Dia 
pun menyebutkan bahwa mereka menyembah berhala karena mengikuti 
keinginan mereka dalam menyembahnya dan karena mengikuti para pendahulu 
mereka. 

“Maka siapakah yang dapat memberi 
petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah” maksudnya adalah, 
tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan 
oleh Allah SWT. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kelompok 
Qadariyah. 


I^Tafsir AI Qurthubi 


„ * # A / 

O* j*i Uj maksudnya adalah, dan tidak ada seorang penolong 
pun yang akan menolong mereka. 


Firman Allah: 


V J^iT -<U;S X3&J j,a? 


^ I'J */" 


“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 
menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada 
perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuL ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 30) 


Dalam ayat ini terdapat tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Az-Zujaj berkata, dibaca nashab dengan makna, 

ikutilah fitrah Allah.” 

Dia berkata lagi, “Karena makna firman Allah SWT, ill eLlfrS JL3U 

adalah ikutilah agama yang lurus dan ikutilah fitrah Allah.” 

Ath-Thabari berkata , 99 “ Jfjt 0 JA 5 adalah bentuk mashdar dari makna 
sebab maknanya adalah, Allah SWT menciptakan manusia atas 
fitrah tersebut.” 

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, ikutilah agama Allah 
yang Dia menciptakan manusia untuk agama itu. Berdasarkan pendapat ini 
maka waqaf (tempat berhenti) pada adalah sempuma, sedangkan 


99 Lih. Jami’AlBayan (21/26). 



berdasarkan dua pendapat di atas harus bersambung. Artinya, tidak boleh 
waqaf pada (L^.. 


Agama dinamakan dengan fitrah, karena manusia diciptakan untuknya. 
Allah SWT berfirman, qjjujlJ -5j yTj Cj “Dan Aku tidak 

menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 
kepada-Ku. ” (Qs. Adz-Dzaariyaat [51 ]: 56) Ada yang berpendapat bahwa 



“Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu 
sendiri (Qs. A1 Israa' [17]: 7) 


Lafazh, JUli ditujukan kepada Rasulullah SAW. Dia 

memerintahkan beliau untuk menghadapkan waj ahnya untuk agama yang lurus. 
Sebagaimana firman-Nya, dkfJ-j J15U “Oleh Karena itu, 

hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus” (Qs. Ar-Ruum [30]: 
43) Yakni agama Islam. 


Maksud menghadapkan wajah adalah meluruskan tujuan dan 
menguatkan semangat dalam amal-amal agama Hanya wajah yang disebutkan, 
karena di sana terdapat seluruh indera manusia dan merupakan bagian tubuh 
yang paling mulia 

Umat Rasulullah SAW termasuk juga dalam firman Allah yang tujuannya 
kepada beliau ini, menurut kesepakatan para ahli takwil. Arti 11 -X. sendiri 
adalah (lurus atau seimbang) dan jauh dari agama-agama yang 
menyimpang lagi telah dihapus. 

Kedua: Dalam Ash-Shahih diriwayatkan bahwa Abu Hurairah RA 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


-aLJI oJLa { Js- IajIjj ^~ 

^ ^ ~ ' * ' 

J " '° ® "u * i' 's' .1 z ' s * % , A 

X X ^ // s' S s' 

X X J 

xOx O -x O. , O X % 



“Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan atas 
fitrah — dalam riwayat lain: atas agama ini —. Kedua orangtuanya 
yang membuatnya menjadi Yahudi, membuatnya menjadi Nasrani 
dan membuatnya menjadi Majusi. Sebagaimana binatang yang 
tidak cacat akan melahirkan binatang yang tidak cacat pula. 
Apakah kalian merasa akan ada di antara anaknya yang lahir 
cacat? ” m 

Kemudian Abu Hurairah RA berkata, “S ilakan kalian Kara J ika kalian 
mau firman Allah SWT, M jkj JjjcS V 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Hingga kalian yang membuatnya 
cacat. ” Sahabat bertanya, “ Wahai Rasulullah, ba gaimana dengan prang yang 
meninggal saat masih kecil?” Beliau menjawab, “Allah lebih tahu dengan 
apayangmerekalakukan. ” 101 Ini adalah redaksi yang diriwayatkan Muslim. 

Ketiga: Ada beberapa pendapat ulama tentang makna fitrah yang 
tersebut dalam A1 Qur'an dan Sunnah. Di antara maknanya adalah Islam, 
seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah RA, Ibnu Syihab dan lainnya. 
Mereka berkata, “Makna inilah yang populer dikalangan ahli takwil tendahulu.” 

Mereka mendasarkan pendapat tersebut dengan ayat ini dan dengan 
hadits Abu Hurairah RA. Selain itu, mereka menyokongnya dengan hadits 
Iyadh bin HimarAl Mujasyi’i, bahwa suatu hari Rasulullah SAWbersabda 
kepada orang-orang, “Maukah aku ceritakan kepada kalian apa yang 
diceritakan Allah kepadaku di dalam kitab-Nya. Sesungguhnya Allah 
SWT menciptakan Adam dan anak-anaknya dalam keadaan lurus dan 
muslim. Dia memberikan kepada mereka hartayang halal, bukanyang 
haram, namun mereka membuat apa yang telah Allah berikan itu 


100 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/173), Muslim Halam pembahasan 
tentang takdir, bab: Setiap Orang yang Dilahirkan dalam Keadaan Fitrah (4/2047). 

101 HR. Muslim dalam pembahasan tentang takdir, bab: Setiap Orang yang Dilahirkan 
dalam Keadaan Fitrah (4/2048). 



menjadi halal dan haram ....” 102 

Juga sabda Rasulullah SAW, “Ada lima yang termasukfitrah .... ” 103 
Di antaranya, beliau menyebutkan memotong kumis yang mana termasuk salah 
satu sunah-sunah Islam. 

Berdasarkan takwil ini, maka makna hadits, “27 dak ada seorangpun 
yangdilahirkan kecuali dilahirkan atasfitrah ...” bahwa Allah menciptakan 
anak itu dalam keadaan bebas dan kekufuran, berdasarkan janji yang Allah 
ambil dari keturunan Adam, ketika Dia mengeluarkan mereka dari sulbinya. 
Merekajuga, apabila meninggal dunia sebelum baligh akan masuk surga, balk 
anak orang Islam maupun anak orang kafir. 

Selain mereka berpendapat bahwa fitrah adalah permulaan yang atasnya 
Allah memulai mereka, yakni keadaan yang atasnya Allah menciptakan 
makhluk-Nya. Yaitu, Dia memulai mereka untuk kehidupan dan kematian, 
kebahagiaan dan kecelakaan dan kepada apa yang kepadanya mereka menjadi 
ketika baligh. 

Mereka berkata, “Dalam bahasa Arab, alfitrah artinya permulaan 
sedangkan al faathir artinya yang memulai.” Mereka berdalih dengan riwayat 
dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berkata, “Aku tidak tahu apa maksud 
faathir as samaawaati wal ardh, hingga kedua orang Arab badui itu datang 
dan berdebat tentang sebuah sumur. Salah seorang dari mereka berkata, 
‘v&W (aku adalah orang yang pertamamembuatnya)’.” 

Al Marwazi berkata, “Ahmad bin Hanbal berpendapat seperti ini, 
namun kemudian dia meninggalkan pendapat ini.” 

Sementara Abu Umar berkata dalam At-Tamhid, “ Atsar-atsar yang 
ditulis oleh Malik dalam Al Muwaththa ' dan disebutkannya dalam bab tentang 


102 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya secara makna, dari hadits 
Iyadh bin Himar Al Mujasysyi’ (3/433). 

IW HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa‘i dan Malik. 

Lih. Al Jami ’Al Kabir, karya As-Suyuthi (2/1730). 



takdir menunjukkan bahwa mazhabnya tentang fitrah adalah seperti ini. 
Wallahu a ’lam 


Di antara riwayat yang mereka jadikan sebagai dasar adalah riwayat 
dari Ka’ab A1 Qurazhi ketika penjelasan firman Allah SWT, Cs ^A 
,3>- LSjyj “Sebagiandiberi-Nyapetunjukdansebagianlagi 


sepantasnya menjadi sesat, ” (Qs. A1 A’raaf [7]: 30) dia berkata, 
“Barangsiapa yang Allah menciptakannya untuk kesesatan maka Dia pasti 
menjadikannya kepada kesesatan, sekalipun dia beramal dengan amal-amal 
petunjuk dan barangsiapa yang Allah menciptakannya untuk petunj uk maka 
Dia pasti menjadikannya kepada petunjuk, sekalipun dia beramal dengan amal- 
amal kesesatan. Allah SWT menciptakan Iblis atas kesesatan dan beramal 
dengan amal-amal kebahagiaan bersama malaikat, namun kemudian Allah 
mengembalikannya kepada apa yang atasnya Allah ciptakan.” 


Dia berkata lagi, “Dia pun tennasuk orang-orang kafir.” 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Perkataan Ka’ab ini telah disebutkan 
dalam surah A1 A’ raaf dan maknanya terdapat dalam riwayat Aisyah RA secara 
marfu Dia berkata, “Rasulullah SAW pemah diundang menghadiri jenazah 
seorang anak Kaum Anshar. Maka aku pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
beruntung sekali burung kecil dari burung-burung kecil surgaini. Ia tidak pemah 
melakukan perbuatan buruk danjuga belum sampai usia balig! ’ 

Rasulullah SAW bersabda. 


^ 'pAj IfJ aSJJ <&l 01 \XJuS\s- iJUi 'Js- jf 

^ tjj jLJJ j 

^ ✓ * * * * 


“Adakahyanglebih beruntung dari itu, hai Aisyah! Sesungguhnya 
Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi ahli 
surga. Dia menciptakan mereka untuk surga saat mereka masih 



berada di dalam sulbi ayah-ayah mereka. Dia juga telah 
menciptakan orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Dia 
menciptakan mereka untuk neraka saat mereka masih berada di 
dalam sulbi ayah-ayah mereka. ” m 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunan. 

Abu IsaAt-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 
“Rasulullah SAW keluar menemui kami sambil memegang duabuah kitab di 
tangan beliau. Lalu beliau bersabda, 'Tahukan kalian dua kitab apa ini? ’ 
Kami menjawab, ‘Tidak, wahai Rasulullah, kecuali engkau memberitahukan 
kepadakami’. 

Rasulullah SAW bersabda untuk kitab yang ada di tangan kanan beliau, 
‘Ini adalah kitab dari Tuhan semesta alam. Di dalamnya terdapat nama- 
nama ahli surga, nama-nama ayah mereka dan kabilah mereka. 
Kemudian Dia menjumlahkan nama-nama itu sampai nama orang 
terakhir. Dia tidak menambah pada mereka dan tidak mengurangi dari 
mereka selama-lamanya ’. 

Kemudian beliau bersabda untuk kitab yang ada di tangan kiri beliau, 
‘Ini adalah kitab dari Tuhan semesta alam. Di dalamnya terdapat nama- 
nama ahli neraka, nama-nama ayah mereka dan kabilah mereka. 
Kemudian Dia menjumlahkan nama-nama itu sampai nama orang 
terakhir. Dia tidak menambah pada mereka dan tidak mengurangi dari 
mereka selama-lamanya ’. ” 105 

At-Tlrmidzi berkata tentang hadits ini, “Ini adalah hadits hasan.” 

Suatu kelompok berkata, “Firman Allah SWT, t^j.lIlT 'joh dan 
sabda Rasulullah SAW, ‘Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali 
dilahirkan atasfitrah bukanlah bermaksud umum, akan tetapi maksud 


194 HR. Ibnu Majah dalam AlMuqaddimah (1/32, no. 82). 

105 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang takdir, bab no. 8. 


manusia atau anak itu adalah orang-orang yang beriman. Sebab, seandainya 
seluruh manusia diciptakan di atas Islam, maka tidak ada seorang pun yang 
kafir. Apalagi, telahjelas disebutkan bahwa Allahjuga menciptakan beberapa 
kaum untuk neraka, sebagaimana firman Allah SWT, \^\y^ "ist j ‘Dan 

sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam (Qs.AlA’raafjT]: 179) Allah 
SWT mengeluarkan dari sulbi Adam keturunan yang hitam dan keturunan 
yangputih.” 

Sedangkan tentang anak yang dibunuh oleh Khidr, kelompok ini 
berkata, “Dia dicap pada hari dicap sebagai orang kafir” 

Abu Sa’id A1 Khudri meriwayatkan, dia beikata, “Di suatu siang, 106 
Rasulullah SAW mengimami kami pada shalatAshar” 



bersabda. 


L>*jj jJjj oUlL >ST 0} Vf 

* * s* // 1^*1 ^ * 0 ^ | * ..• * * • |^ • * 

Oj-ojj )j$\S j r^lS JJjj c J> Ojajj 

s y y> V ✓ 

* ** » ^ 0 * ss * 9 > y i |*7 • / 1^-1^ 

tiyo U>»jj aJ jj -j* t»j9Vi 

Cti ' f ' • / ,<*•.* j • < " • \y \** " \* •\e*‘ * t* •* • / 

f.WaA)l tU*J^ Oj-«j j 1^50 Usxjj JUji ^ 

•Uwi ^3 


“Ketahuilah, sesungguhnya bani Adam itu diciptakan berbeda- 
beda. Di antara mereka ada yang dilahirkcm dalam keadaan 
beriman, hidup dalam keadaan beriman dan meninggcd dalam 
keadaan beriman. Di antara mereka ada yang dilahirkcm dalam 
keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir dan meninggcd dalam 
keadaan kafir. Di antara mereka dilahirkan dalam keadaan 
beriman, hidup dalam keadaan beriman narhun meninggcd dalam 


106 Maksudnya, pada saat matahari sedang muncul. 


keadaan kafir. Di antara mereka ada yang dilahirkan dalam 
keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir namun meninggal dalam 
keadaan beriman. Di antara mereka ada yang takdimya bogus 
dan permohonannya juga bogus. ” 

Riwayat ini disebutkan oleh Hammad bin Zaid bin Salamah dalam 
MusnadAth-Thalisi, dia berkata, “Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, 
dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id.” 


Mereka juga mengatakan bahwa ungkapan umum yang bermakna 
khusus banyak sekali dalam bahasa Arab. Coba perhatikan firman Allah SWT, 
$• tP j? “Yangmenghancurkan segala sesuatu, ”(Qs.AlAhqaaf[46]: 

25) padahal Dia tidak menghancurkan langit dan bumi. Begitu juga dengan 
firman Allah SWT, C>'y\“Kami pun membukakan 

semuapintu (kesenangan) untukmereka, ” (Qs. A1 An’aam [6]: 44) padahal 
Dia tidak membukakan semua pintu rahmat. 


Ishak bin Rawaih A1 Hanzhali berkata, “Ungkapan sudah sempuma 
pada firman Allah SWT, Jiili, kemudianDiaberfirman, 

M e/fii maksudnya, Allah menciptakan makhluk atas suatu penciptaan, 
untuk surga atau untuk neraka Hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW 
dalam sabda beliau, oJ ‘j> ajJji JS" ‘Setiapanak dilahirkan atas 

fitrah’. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, JjoIJ V ‘Tidakada 

perubahan pada ciptaan Allah ’. ” 


Abu Abbas berkata, “Barangsiapa yang mengatakan bahwa maksud 
fitrah itu adalah ketentuan bahagia dan celaka, maka ini cocok dengan fitrah 
yang tersebut di dalam A1 Qur' an. Sebab, Allah Azza wa Jalla berfirman, 
4 i)l jliJ Jjop V ‘Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah’. Sedangkan 
dengan fitrah yang tersebut dalam hadits maka tidaklah cocok, sebab beliau 
memberitahukan di bagian akhir hadits bahwa fitrah itu dapat diganti dan 
dirubah.” 


Satu kelompok dari ahli fikih dan logika berkata, “Fitrah itu artinya 


penciptaan (bentuk manusia dengan segenap keistimewaannya) yang atasnya 
seorang anak diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Seakan-akan beliau 
bersabda, ‘ Setiap anak dilahirkan atas penciptaan yang dengannya dia dapat 
mengenal Tuhannya apabila dia sampai kepada tahap pengenalan’. 
Maksudnya, penciptaan (bentuk manusia dengan segenap keistimewaannya) 
yang berbeda dengan penciptaan binatang yang mana penciptaannya tidak 
akan dapat menyampaikan kepada mengenal Allah.” 

Mereka mendasarkan pendapat bahwa alfitrah artinya al khilqah 
(penciptaan) dan alfaathir adalah al khaaliq (pencipta) dengan finnan Allah 

SWT, cJ' y * - It T Jod *J> iliT “Segala puji bagi Allah Pencipta 

* 

langit dan bumi, ” (Qs. Faathir [35]: 1) juga dengan firman Allah SWT, 
juc-l ^ J L.j “Dan tidak ada alas an bagiku untuk tidak 
menyembah (Allah) yang telah menciptakanku, ” (Qs. Yaasiin [36]: 22) 
begitu pula dengan finnan Allah SWT, cSjfr “(Dialah)yang telah 

menciptakannya. ” (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 56) Mereka berkata, “Maka, al 
fitrah artinya penciptaan dan al faathir artinya pencipta.” 

Mereka mengingkari bahwa anak yang dilahirkan diciptakan atas 
kekufuran atau keimanan, pengakuan atau pengingkaran. Mereka berkata, 
“Akan tetapi, anak yang dilahirkan diciptakan atas keselamatan, sebagian 
besamya, baik penciptaan, tabiat dan bentuk. Tidak ada bersamanya 
keimanan, kekufuran, pengingkaran dan pengakuan. Kemudian mereka 
meyakim kekufuran dan keimanan setelah baligh, ketika merekfl sudah dapat 
membedakan.” 

Mereka berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, “Sebagaimana 
binatang yang tidak cacat pasti melahirkan binatang yang tidak cacat 
pula. Apakah kalian merasa anak yang akan dilahirkannya cacat?” 

Beliau mengumpamakan hati anak Adam dengan binatang, sebab 
binatang itu dilahirkan dalam keadaan sempuma, tidak ada keknrangan sedikit 
pirn. Kemudian ada di antara binatang itu yang dipotong telinganya, hidungnya 



dan lain-lain. Maka dikatakan, “Binatang ini adalah binatang bahirah dan 
binatang ini adalah binatang sa 'ibah. ,mi Begitu juga hati anak Adam pada 
waktu dilahirkan, tidak ada padanya kekufuran dan keimanan, pengakuan 
dan pengingkaran. Ketika anak Adam sudah mencapai usia baligh, syetan- 
syetanpun mempermainkan mereka. Sebagian besar dari merekamenjadi 
kafir dan hanya sedikit yang dipelihara oleh Allah SWT. 

Mereka berkata lagi, “Seandainya anak-anak itu diciptakan atas 
sesuatu, baik kekufuran maupun keimanan di awal perkara mereka, maka 
mereka tidak akan berpindah dari sesuatu tersebut selama-lamanya. 
Sementara kita menemukan mereka beriman, kemudian mereka kafir.” 


Mereka juga berkata, “Tidak masuk akal ada anak, ketika dilahirkan 
dapat memahami kekufuran atau keimanan, karenaAllah SWTmengeluaikan 
mereka dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Allah Azza waJalla 


berfirman, ‘Dan Allah 


mengeluarkan kamu dariperut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatu pun (Qs. An-Nahl [ 16]: 78) Siapa yang tidak mengetahui sesuatu 
maka mustahil ada kekufuran atau keimanan, pengakuan atau pengingkaran.” 


Abu Umar bin Abdul Barr berkata, “Ini adalah pendapat paling benar 
tentang makna fitrah yang atasnya manusia dilahirkan.” 

Di antara dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT, & UjJ 
“Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang 
telah kamu kerjakan. ” (Qs. Ath-Thuur [52]: 16) Firman Allah SWT, 
JT “Setiap orang bertanggung jawab atas apa 
yang telah dilakukannya. " (Qs. A1 Muddatstsir [74]: 38) 


Barangsiapa yang belum sampai waktu amal, maka dia tidak 
bertanggung jawab atas apa pun. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, 
jjZ- jjjjJHi Ct iSj “Tetapi Kami tidak akan menyiksa 


107 Lih. tafsir surah A1 Maa‘idah, ayat 103. 




sebelum Kami mengutus seorang rasul. ” (Qs. A1 Israa' [17]: 15) Selain 
itu, ketika para ulama sepakat tidak menjatuhkan hukuman, qishash dan 
kesalahan atas orang yang belum sampai waktu amal di dunia, maka di akhirat 
lebihlaiklagi. Wallahua’lam. 

Tidak mungkin juga makna fitrah yang tersebut dalam A1 Qur'an itu 
adalah Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Syihab. Sebab, Islam 
dankeimanan adalahucapandi lisan,keyakinan di had dan amal dianggota 
tubuh, sedangkan semua ini tidak adapada anak kecil. Semua orang yang 
berakal telah mengetahui akan hal ini . 

Sedangkan perkataan A1 Auza’i, “Aku pemah bertanya kepada Az- 
Zuhri tentang seorang laki-laki yang menjadi budak, apakah sah seoiang anak 
yang masih menyusu memerdekakannya?” Az-Zuhri menjawab, “Iya, sebab 
Hia dilahirkan alas fitrah, y alcni Islam ”T) engftn demikia n, mi han ya dibolehkan 
oleh orang yang membolehkannya. 


Sementara yang lain tidak menyetujuinya. Orang-orang yang tidak 
menyetujuinya berkata, “Tidak sah pemerdekaan budak kecuali oleh orang 
yang sudah wajib melaksanakan puasa dan shalat” 


Selanjutnya, tidak ada dalam firman Allah Azza wa Jalla, 
Ojiyb “Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana 

kamu diciptakan semula. ” (Qs. A1 A’raaf [7]: 29) Tidak pula ada dalil dalam 
perbuatan Allah SWT mencap apa yang telah Diatetapkan dan Diatakdirkan 
bagi hamba, yang mendasari bahwa anak dilahirkan dalam keadaanberiman 
atau dalam keadaan kafir. Karena berdasaikan dengan logika, pada waktu 
itu dia tidak termasuk orang yang mengerti akan keimanan j nga kdnifi iran. 


Sementara itu, hadits yang menyatakan bahwa manusia diciptakan 
berbeda-beda bukan termasuk hadits yang tidak memiliki cacal Hadits ini 
hanya diriwayatkan oleh Ali bin Zaid bin Jud’an, yang dikritik oleh Syu’bah. 
Selain itu, sabda beliau, “ Dilahirkan dalam keadaan beriman ”, bisa 
diartikan bahwa anak dil ahirkan untuk menjadi orang yang b eriman dan 



dilahirkan untuk menjadi orang kafir sesuai dengan ilmu Allah padanya. 


RasulullahSAWbersabda, 3^dl oJU£- “Aku 


ciptakan mereka untuk surga dan Aku ciptakan mereka untuk neraka ”, 
tidak lebih dari menjelaskan akhir perjalanan mereka, bukan menjelaskan 
bahwa di waktu kecil, mereka sudah termasuk orang yang berhak masuk 
surga atau masuk neraka, atau termasuk orang yang dapat memahami 
kekufuran atau keimanan. 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Apa yang dipilih oleh Abu Umar dan 
dipegangnya dipilihjuga oleh sejumlah muhaqqiq, di antaranya Ibnu Athiyyah 
dalam tafsimya tentang makna fitrah dan Syaikh kami, Abul Abbas. 

Ibnu Athiyyah beikata, 10 * ‘Tendapat yang dapat dipegang tentang tafsir 
lafazh ini bahwa maknanya adalah al khilqah dan al hai'ah (bentuk) yang 
ada pada diri anak yang disiapkan dan diberikan kemampuan untuk 
membedakan ciptaan-ciptaan Allah SWT dan dengannya dia dapat meyakini 
Tuhannya, mengenal syariat-syariat-Nya dan mempercayai-Nya. Seakan-akan 
Allah SWT berfirman, ‘Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, agama 
yang lurus’. Ini adalah fitrah Allah yang siap menerima agama manusia 
diciptakan, akan tetapi ada beberapa rintangan yang menghadang mereka. 
Contohnya, sabda Rasulullah SAW, 


.4ji^4 m J Jip 


‘Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orangtuanya 
yang membuatnya menjadi Yahudi atau membuatnya menjadi 
Nasrani’. 


Dalam hadits ini, beliau menyebutkan kedua orangtua sebagai salah 
satu dari begitu banyak rintangan.” 


Syaikh kami berkata, “Sesungguhnya Allah SWT menciptakan hati 


*“ Lih. AlMuharrarAl Wajiz (12/258). 


anak-anak Adam siap untuk menerima kebenaran, sebagaimana Dia 
menciptakan mata dan pendengaran mereka siap untuk melihat apa yang dapat 
dilihat dan mendengar apa yang dapat didengar. Selama hati mereka tetap 
dapat menerima dan tetap siap mene rima, makahafi mereka akan mendapalkan 
kebenaran dan agama Islam yang merupakan agama yang benar.” 

Kebenaran hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, 
“Sebagaimana binatang yang tidak cacat pasti akan melahirkan 
binatang yang tidak cacat pula. Apakah kalian merasa dia akan 
melahirkan anakyang cacat?” 


Maksudnya, binatang yang tidak cacat akan m elahirkan anaknya dengan 
bentuk kejadian yang sempuma dan tidak memiliki cacat. Seandainyadibiarkan 
seperti itu, maka dia akan memiliki tubuh yang sempuma dan bebas dari cacat. 
Akan tetapi, bila diganggu dan dirusak, seperti dibelah telinganya dan dicap 
wajahnya, maka aib dan kekurangan pun terlihat pada dirinya. Artinya, dia 
keluardari bentuk kejadian asal. Regitnjnga mannsia Ini menipakan persamaan 
yang sangat nyata dan jelas. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Perkataan ini dan perkataan yang 
pertama memiliki kesamaan makna dan perubahan itu teijadi setelah manusia 
mengerti, ketika mereka memahami perkara dunia. 

Dalil Allah semakin menguat terhadap mereka dengan adanya beberapa 
tanda-tanda yang terlihat, yaitu: penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, 
daratan, lautan dan perubahan malam dan siang. 


Ketika hawanafeu mereka bekeija dalam diri, syetan pun mendatangi 
mereka, lalu syetan itu mengajak mereka menjadi Yahudi danNasrani. Hawa 
nafsu mereka juga pergi kesana-kesini. Mereka, seandainya meninggal dunia 
di waktu kecil, maka mereka akan berada di dalam surga. Maksudku, seluruh 
anak-anak kecil. Sebab, ketika Allah SWT mengeluarkan keturunan Adam 
dari sulbinya dalam bentuk bibit, mereka mengakui ketuhanan Allah. Allah 


SWT berfirman, ^& fSi; $ ^Siij 



.. 1-A “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 
mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), 
? 'BukankahAkuini Tuhanmu? ’Mereka menjawab, 'Betul (.Engkau Tuhan 

kami), kami menjadi saksi ” (Qs. A1 A’raaf [7]: 172) 

Kemudian Allah SWT mengembalikan mereka ke dalam sulbi Adam 
setelah mereka mengakui ketuhanan Allah SWT dan Allah tidak ada tuhan 
melainkan Dia. Kemudian, di perut ibunya, seorang hamba ditulis sebagai 
orang yang celaka atau orang yang bahagia berdasarkan kitab (ketetapan) 
pertama. 

Barangsiapa yang di dalam kitab pertama ditentukan sebagai orang 
'} yang celaka, maka dia akan diberi umur hingga berlaku apa yang ditulis oleh 

qalam, lalu dia membatalkan janji (kesaksian) yang telah diucapkannya di 
dalam sulbi Adam dengan kemusyrikan. Barangsiapa yang di dalam kitab 
pertama sebagai orang yang bahagia, maka dia akan diberi umur hingga berlaku 
apa yang ditulis oleh qalam, lalu dia menjadi orang yang bahagia. 

Anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia di waktu kecil, sebelum 
berlaku apa yang ditulis qalam, maka mereka bersama ayah mereka di dalam 
surga, sebab mereka meninggal dunia di atas kesaksian yang telah diucapkan 
di dalam sulbi Adam dan kesaksian itu tidak dibatalkan. 

Inilah pendapat sejumlah ahli takwil dan pendapat ini mengumpulkan 
antara beberapa hadits. Berdasarkan pendapat ini, maka makna sabda 
Rasulullah SAW ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik, “Allah 
lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan, ” adalah Allah SWT lebih 
mengetahui apa yang mereka keijakan, seandainya mereka telah baligh. 

Takwil ini juga ditunjukkan oleh hadits A1 Bukhari, dari Samurah bin 
Jundub RA, dari Rasulullah SAW, hadits yang cukup panjang, yakni hadits 
mimpi. Dalam hadits ini Rasulullah SAW bersabda, “Sedangkan laki-laki 
jangkung yang berada di taman itu adalah Ibrahim AS dan anak-anak 


|JTafsir Al Qurthubi 


yang berada di sekelilingnya adalah setiap anak yang dilahirkan atas 
fitrah. ” 

Lalu ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak- 
anak orang musyrik?” Beliau menjawab, “Dan anak-anakorangmusyrik. ,,m 

Ini adalah dalil yang dapat menghentikan perselisihan. Riwayat ini 
merupakan riwayat paling shahih dal am masalah ini, sementara riwayat- 
riwayat lainnya tentang masalah ini memiliki cacat dan bukan berasal dari 
hadits para imam lagi ahli fikih. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh 
Abu Umar bin Abdul Barr. 

Diriwayatkan dari hadits Anas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
pemah ditanya tentang anak-anak orang musyrik, maka beliau menjawab, 
‘Mereka tidak memiliki kebaikan, hingga mereka dibalas karenanya, 
lalu mereka menjadi salah satu raja di surga dan tidak memiliki 
keburukan, hingga mereka disiksa karenanya, lalu mereka menjadi salah 
satu ahli neraka. Mereka adalah para pelayan ahli surga’. ” no 

Riwayat ini disebutkan olehYahya bin Salam dalam tafsimya. 

Kami sendiri telah menambahkan penjelasan tentang masalah ini dalam 
At-Tadzkirah. Sedangkan dalam Al Muqtabas Fi Syarh Muwaththa' Malik 
bin Anas, kami menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Abu Umar tentang 
masalah ini. 

Ishak bin Rahawaih berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Jarir bin Hazim mengabaikan kepada kami, dari Abu Raja‘ 
Al Utharidi, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, “Perkara 
umat ini senantiasa dalam keadaan stabil hing ga mereka berbicara atau 


109 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang takbir mimpi setelah shalat Shubuh (4/ 
221 ). 

110 Riwayat ini disebutkan oleh Al Qurthubi dalam At-Tadzkirah (hal. 597), dari riwayat 
Yahya bin Salam dalam tafsimya (Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya dan Abu 
Nu’aim). 



membahas tentang anak-anak dan takdir” 

Yahya bin Adam berkata, “Lalu aku sebutkan riwayat ini kepada Ibnu 
A1 Mubarak, maka dia berkata, ‘ Apakah seseorang harus diam terhadap 
kej ahilan? ’ Aku berkata, ‘Apakah kamu menyuruh untuk berbicara?’ Namun 
dia diam, tidak menjawab.” 

Abu Bakar A1 Wairaq berkata, “Maksud firman Allah Azza wa Jalla, 
jjJ jjf ‘(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurutfitrah itu ’, adalah kefakiran dan kesusahan. 
Ini takwil yang bagus, sebab sejak dilahirkan sampai meninggal, dia fakir dan 
berhajat. Benar sekali! Begitu juga di akhirat. 

JialS Y “Tidak adaperubahanpada fitrah Allah. ” Fitrah 
ini tidak ada perubahan dari sisi Pencipta dan tidak akan datang perkara yang 
menyalahi fitrah ini. Maksudnya, tidak akan celaka orang yang Dia ciptakan 
sebagai orang bahagia dan tidak akan bahagia orang yang Dia ciptakan sebagai 
orang celaka. 

Mujahid berkata, “Maknanya, tidak ada perubahan bagi agama 
Allah.” 111 

Pendapat ini juga diutarakan oleh Qatadah, Ibnu Jubair, Adh-Dhahhak, 
Ibnu Zaid danAn-Nakha’i. Mereka berkata, “Makna ini berada dalam masalah 
keyakinan.” 

Ikrimah berkata, “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan Umar bin 
Khaththab RA bahwa maknanya adalah tidak ada perubahan bagi ciptaan 
Allah. Dari binatang, tidak boleh mengebiri binatang yang jantan.” 112 Dengan 
demikian, maknanya adalah larangan mengebiri binatang jantan. Hal ini telah 
dijelaskan dalam surah An-Nisaa'. 113 


111 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/266). 
m Ibid. 

113 Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 119. 




J^alT > \ JjT _HU'i “(Itulah) agama yang lurus, ” maksudnya 
adalah, itulah keputusan yang lurus. 114 Demikian pendapat yang dikemukakan 
oleh Ibnu Abbas RA. 


”115 


Muqatil berkata, “Maksudnya adalah itulah perhitungan yangjelas. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud JLIill „ ’■ ji4ll -l-U’i adalah 
agama Islam merupakan agama yang lurus. 

QjUxj S “Akan tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, ” maksudnya adalah, tidak memikirkan, hingga mereka 
mengetahui bahwa mereka memilih Pencipta yang beihak disembah dan Tuhan 
yang tak berawal yang ketentuan-Nya telah ditetapkan dan hukum-Nya pash 
terlaksana. 


Firman Allah: 

Cteb* 

I ^ 

rp& ot © 



“Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah 
kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu 
orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan 
mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan 
mereka. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 31-32) 


1,4 Atsar dan Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafcimya (3/266). 
115 Atsar dari Muqatil ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/266). 


Firman Allah SWT, ZS\ “ Dengan kembali bertobat kepada- 

Nya.” Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan 
bahwa maknany a adalah kembali kepada-Nya dengan tobat dan ikhlas. 
SementaraYahyabin Salam dan A1 Farra' berkata, “Menghadap kepada- 
Nya.” n< 

Abdurrahman bin Zaid berkata, “Maknanya adalah taat kepada- 
Nya.”" 7 

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah bertobat kepada- 
Nya dari segala dosa. 11 * Contoh lain adalah perkataan Abu Qais bin Aslat 
dalam bait syaimya. 


&& j ty t>‘ 4 


Maka jika mereka bertobat maka sesungguhnya bani Sulaim 
dan kaum mereka, Hawazan juga telah bertobat 119 

Sebenamya maknanya adalah sama, sebab kata Ljtf, Ld?, Jii dan 
LA bermakna kembali. A1 Mawardi berkata, 120 “Ada dua pendapat terkait 
asal makna al inaabah: Pertama, asal maknanya adalah memotong. Dari 
makna inilah diambil nama (taring), sebab ia alat memotong. Maka, 

seakan-akan makna al inaabah adalah memotong (mengkhususkan) ketaatan 
hanyakepada Allah SWT. Kedua, asal maknanya adalah kembali. Diambil 
dari kata yang berarti kembali lagi. Dari makna inilah diambil kata 

iTj-Jt (giliran), karena ia kembali kepada biasanya.” 

MenurutAl Jauhari, 121 kalimat <&' artinyadia menghadap dan 


1.6 A tsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/266). 

1.7 Atsar dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’AtBayan (21/21- 
28) dan Al Mawardi dalam tafsimya (3/266). 

m Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/266). 

1,9 Bait syair ini disebutkan dalam TafsirAl Mawardi (3/266). 

120 Lih. TafsirAl Mawardi (3/266). 

121 Lih. Ash-Shihah (1/229). 


bertobat kepadaAllah SWT. Kata iT^i adalah bentuk tunggal, sedangkan 
bentuk jamaknya adalah oijill- Contohnya adalah kalimat, 
'd&y (datang giliranmu). Atau,«AJt ^ &j3t byj&t 
(mereka bergiliran di antara mereka dalam mengambil air dan lainnya). 


berada dalam posisi nashab, karena berfungsi sebagai hal. 
Muhammad bin Yazid berkata, “Karena makna <lX£ -j JiiU adalah maka 
luruskan wajah-wajah kahan dengan bertobat kepada-Nya.” 


A1 Farra' berkata, 122 “Maknanya adalah maka luruskanlah wajahmu 
dan orang-orang yang ada bersamamu dengan bertobat kepadanya.” 

Adajuga yang mengatakan bahwa oiriy* berada dalam posisi nashab 
karena berfungsi sebagai penegasan. Maksudnya, maka luruskan wajahmu, 
kamu dan umatmu dengan bertobat kepada-Nya. Sebab perintah kepada 
beliau juga merupakan perintah kepada umat beliau. Oleh karena itu, tepat 
bila Dia berfirman, aIJi Sebagaimana firman Allah SWT, 

;T (Si ^Jt “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri- 

isterimu. ” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) 


o artinyatakutlah kalian kepada-Nya dan junjung tinggi apa yang 

Dia perintahkan kepada kalian. 


ylUT1 J, Yj5 “Serfa dirikanlah shalat 


dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan 
Allah. ” Allah SWT menjelaskan bahwa ibadah tidak akan berguna kecuali 


dengan ikhlas. Oleh karena itu Dia berfirman, IjijSo Yj 

“Dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik 


Tentang hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa', surah A1 Kahfi 123 
dan lainnya. 

Firman Allah SWT, 1 \jty “Yaitu orang-orang yang 

memecah-belah agama mereka Abu Hurairah RA, Aisyah RA dan Abu 


m Lih. Ma ‘artiAl Qur'an (2/325). 



Umamah RA mentakwilkan bahwa maksudnya adalah ahli kiblat yang menjadi 
ahli hawanafsudan bid’ah. Hal ini telah dijelaskan dalam surahAl An’aam. 124 
Sementara Rabi’ bin Anas berkata, i ‘Orang-orangyang 

memecah-belah agama mereka adalah ahli kitab dari orang-orang Yahudi 
dan orang-orang Nasrani.” Seperti ini juga pendapat yang dikemukakan oleh 
Qatadah dan Ma’mar. 

Hamzah danA1 Kisa'i membacanya dengan lafazh iji j\i. ns Ali 

bin Abu Thalib RAjuga membacanya seperti ini. Maknanya adalah, memisahi 
agama mereka yang wajib mengikutinya, yaitu tauhid (atau agama tauhid). 

\£saj “Dan mereka menjadi beberapa golongan.” Kata 
artinya beberapa kelompok. 126 Demikian pendapat yang dikatakan oleh A1 
Kalbi. Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah beberapa agama. 127 
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Muqatil. 

Oy>-J prAl L+j VJ >■ artinya bahagialagimerasabangga,sebab 
mereka tidak mencari kejelasan tentang kebenaran, padahal seharusnya 
mereka mencari kejelasan tentangnya. 

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum turun kewajiban- 
kewajiban. Sedangkan menurut pendapat ketiga, bahwa orang yang maksiat 
kepada Allah terkadang bahagia dan bangga dengan kemaksiatannya. Seperti 
ini juga syetan, paraperampok jalanan dan lainnya. Wallahu a ’lam. 

A1 Farra' 128 menyatakan bahwa boleh dikatakan sempuma ungkapan 
pada ^ j* ijSo Yj Dan janganlah kamu menjadi orang- 

orang musyrik’\ 


123 Lih. tafsir surahAn-Nisaa', ayat 36 dan tafsir surah A1 Kahfi, ayat 110. 

124 Lih. tafsir surah A1 An’aam, ayat 159. 

125 Qira 'ah Hamzah dan A1 Kisa' i ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan 
dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 113). 

t26 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/267). 

127 Ibid 

,2i Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/325). 


(^Tafsir Al Qurthubi 




Dengan demikian, firman-Nya, jUflo *14$ ^ y.jtf 

“Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka ,” adalah 
ungkapan barn. Boleh juga dikatakan, berhubungan dengan sebelumnya. 


MenurutAndSluhas, 129 apabila berhubungan dengan sebelumnyamaka 
menurut para ulama Bashrah, maka itu berfimgsi sebagai badal, dengan 
pengulangan huruf. Hal itu seperti firman Allah SWT, Jt3 

^a\p ijiJJJ “Pemuka-pemuka 


yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang- 
orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. ” 
(Qs. A1 A’raaf [7]: 75) Namun seandainya tanpa huruf pun boleh-boleh 
saja. 


Firman Allah: 



“Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka 
menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepada-Nya, 
kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka 
barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebagian dari 
mereka mempersekutukan Tuhannya.” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 33) 


Firman Allah SWT, tSj3 “Dan apabila manusia 

disentuh oleh suatu bahaya, ” maksudnya adalah kekeringan dan kesusahan. 

“Mereka menyeru Tuhannya, ” agar Dia mengangkat 
kekeringan dan kesusahan tersebut dari mereka. 


129 Lih. I’rab Al Qur'an (3/273). 



aJJ menurut Ibnu Abbas RA, maksudnya adalah menghadap 
kepada-Nya dengan segenap hati dan mereka tidak menyekutukan. 

Makna perkataan ini adalah ungkapan keheranan. Nabi mereka 
heranterhadap orang-orang musyrik yang tidak kembali kepada Allah SWT, 
padahal dalil dan bukti datang berturut-turut kepada mereka. 

Maksud ayat tersebut adalah, apabila bahaya, seperti penyakit dan 
kesusahan menimpa orang-orang kafir itu, mereka menyeru Tuhan mereka 
dengan memohon pertolongan kepada-Nya agar menghilangkan apa yang 
telah menimpa mereka, menghadap hanya kepada-Nya, tidak kepada berhala- 
berhala, karena mereka tahu tidak akan ada pertolongan yang datang dari 
berhala-berhala tersebut 

^iSl Til £ “Kemudian apabila Tuhan merasakan 
kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, ” maksudnya adalah, 
keselamatan dan kenikmatan. 

^ lij maksudnya adalah, tiba-tiba sebagian dari 

mereka mempersekutukan Tuhannya. 

Firman Allah: 

IJJCL4I3 ^ 1 * JL) 1 P V > 

“Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah 
kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah 
kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu). ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 34) 

Firman Allah SWT, ‘‘‘‘Sehingga mereka 

mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka 
Ada yang mengatakan bahwa huruf lam pada lafazh adalah lam kai 

(huruf lam yang menunjukkan makna agar), namun ada j uga yang mengatakan 






bahwa huruf lam itu adalah lam amr (huruf lam yang menunjukkan makna 
perintah) yang bermakna tahdid (ancaman). Sebagaimana dalam firman Allah 


SWT, 


“Maka barangsiapa yang ingin 


(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) 
hendaklah ia kafir. ” (Qs. A1 Kahf [18]: 29) 


“Maka bersenang-senanglah kamu 
sekalian, kelak kamu akan mengetahui (akibatperbuatanmu). ” Ini adalah 
ancaman dan janji siksaan. Dalam mushhaf Abdullah termaktub 
Maksud ayat tersebut adalah, Kami berikan kepada mereka kesenangan agar 
mereka dapat bersenang-senang. Ini termasuk berita tentang hal-hal yang 
belum terjadi. Sama seperti firman Allah SWT, \yfi&Q■ 

Menurut tulisan mushhafi ini adalah pembicaraan setelah pemberitahuan 
tentang hal gaib. Maksudnya, bersenang-senanglah kalian, hai orang-orang 
yang melakukan perbuatan ini. 


Firman Allah: 



“Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka 
keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) 
apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan 
Tuhan?” (Qs. Ar-Ruum [30]: 35) 


Firman Allah SWT, doMi UJjaf “ Atau pernahkah kami 

menurunkan kepada mereka keterangan adalah ungkapan pertanyaan 


130 Dalam Al BahrAl Muhith (7/173), dari Abdullah disebutkan, 

Harun berkata, “Dalam mushhaf Abdulah disebutkan, “1 jjc«aNamun ini adalah 
qira'ah yang tidak mutawatir. 


yang bermakna penghentian. Adh-Dhahhak berkata, “llimaknanya adalah 
kitab.” 131 

Inijuga pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Rabi’ bin Anas. 
Namun dia menyandarkan perkataan kepada kitab sebagai memperluas 
makna. 

AlFana' menyatakan bahwa orang Arab menj adikan kata as-sulthaan 

mu'annats. Contohnyaadalah, OlkCJi liXls- <u cwai (sultanmemutuskan 

✓ / 

dengan keputusan itu atasmu). 132 Namun menurut ulama Bashrah, dij adikan 
sebagai mudzakkar lebih fasih dan dengan mudzakkar A1 Qur'an 
menyebutkannya. Menurut mereka, mu ‘anntas boleh-boleh saja, sebab ia 
bermakna hujjah. Maksudnya, (dalil yang menuturkan 

kemusyrikan kalian). Seperti inilah pendapat yang dikatakan oleh IbnuAbbas 
dan Adh-Dhahhak juga mengatakan seperti ini. 

Ali bin Sulaiman berkata, “Dari Abul Abbas, Muhammad bin Yazid, 
dia berkata, ‘ Sulthaan adalah bentuk jamak dari saliith. Sama seperti raghiib, 
bentuk jamaknya adalah raghfaan. Maka, bentuk mudzakkar tersebut 
berdasarkan makna jamak dan bentuk mu 'annats tersebut berdasarkan 
makna jamaah. Penjelasan tentang sulthaan ini telah dipaparkan juga dalam 
surah Aali ‘Imraan dengan lengkap.” 

As-Sulthaan artinya sesuatu yang digunakan manusia untuk dapat 
menolak suatu perkara yang dengan perkara itu siksaan pasti dij atuhkan dari 
dirinya, seperti dalam firman Allah SWT, jl 

“Atau benar-benar menyembelihnya kecualijika benar-benar dia datang 
kepadaku dengan alasanyang terang. ” (Qs. An-Naml [27]: 21) 


131 Atsctr dari Adh-Dhahhak ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab At Qur 'an (3/ 
273) dan A1 Mawardi dalam taisimya (3/267). 

132 Lih. Vrab Al Qur 'an, karya An-Nuhas (3/273). 


Firman Allah: 


(cS$S O j^ ' ^i j»-A I^J 


“Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada 
manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan 
apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) 
disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan 
mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 36) 


Firman Allah SWT, tp \y>-j J*tIlT tliil tSjj “Dan apabila kami 


rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira 
dengan rahmat itu, ” maksudnya adalah, kesuburan, keleluasaan d£in 
keselamatan. 133 Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Yahya bin Salam. 
Menurut An-Naqqasy, maksudnya adalah kenikmatan dan hujan. 134 Ada yang 
berpendapat bahwa maksudnya adalah keamanan dan ketenangan. 135 Semua 
maksud ini saling berdekatan. 


m J ^ 

tp Lpv* “Niscaya mereka gembira dengannya,” maksudnya adalah 
dengan rahmat itu. 


P ^ ^ j } I 

o]3 “Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah 
(bahaya), ” maksudnya adalah, bala dan siksaan. 136 Demikian pendapat yang 
diutarakan oleh Mujahid. 


Menurut As-Suddi, maksudnya adalah tidak turun hujan. 137 


133 Atsar ini disebutkanolehAl Mawardi dalam tafsimya (3/267). 

134 Ibid. 

135 Ibid. 

136 Ibid. 

137 Ibid. 


Surah Ar-Ruum ] 


lL> “Disebabkan kesalahanyang telah dikerjakan oleh 
tcmgan mereka sendiri, ” maksudnya adalah, disebabkan kemaksiatan yang 
mereka lakukan. 

^ > + s * ' 

OjJaJU* lij “ Tiba-tiba mereka itu berputus asa, ” maksudnya 
adalah, mereka putus asadari rahmat dan kelapangan. 138 Demikian pendapat 
yang dikatakan olehjumhur ulama. 

Hasan berkata, “Sesungguhnya putus asa adalah meninggalkan 
kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT di saat sendirian.” 139 

Kata adalah qira 'ah ulama pada umumnya, sedangkan 

j • * + + 

Jai^-Ja3 adalah qira ‘ah Abu Amr, A1 Kisa' i dan Ya’ qub. 140 Sedangkan A1 
A’masy membacanya yakni dengan huruf nun berharakat kasrah 

pada keduanya, seperti kata v- 

✓ / 

Ayat ini menyebutkan tentang sifat orang kafir yang putus asa ketika 
tertimpa kesusahan dan sombong ketika mendapat kenikmatan. Banyak di 
antara orang yang keimanan tidak menghunj am ke dalam hatinya pun seperti 
ini. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan orang beriman senantiasa 
bersyukur kepada Tuhannya ketika mendapatkan nikmat dan berharap 
kepada-Nya ketika tertimpa kesusahan. 


Finnan Allah: 


4 o) -Oil Jl \jji pjjl 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa 


nt Ibid. 

139 Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (2/198). 

140 Qira 'ah dengan huruf nun berharakat kasrah pada kata yaqnithuun adalah qira 'ah 
mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 131). 


sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan 
(rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang beriman.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 37) 


Finnan Allah SWT, jafe of IjJi “Dan 

apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah 
melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan dia (pula) 
yang menyempitkan (rezeki itu), ” maksudnya adalah, meluaskan kebaikan 
di dalam dunia bagi orang yang dikehendaki-Nya dan menyempitkannya. Oleh 
karena itu, tidak seharusnya kefakiran membawa mereka kepada 
keputusasaan. 


byfji >*3^1 4 Oj maksudnya adalah, sesungguhnya 

pada yang de mikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kaum yang beriman. 


Firman Allah: 


UM > au;i Zyjj ^ 

s' * 

j ise 

^ " * i* * tr * * i ' * * 

© awl 

1 — S \ s' ^ 


S' ^ 9 ^ /* 


“Maka berikanlah kepada kerabatyang terdekat akan 
haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang- 
orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi 
orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka 
itulah orang-orang beruntung.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 38) 


Dalam ayat ini terdapat tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Setelah dijelaskan bahwa Allah SWT meluaskan rezeki bagi 



orang yang dikehendaki-Nya dan menyempitkannya, Diapun memerintahkan 
keapda orang yang diluaskan rezeki untuk membagi kecukupan rezekinya itu 
kepada orang fakir, untuk menguji kesyukuran orang kaya. 


Firman ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun maksudnya adalah 
beliau dan umat beliau. Sebab, selanjutnya Allah SWT berfirman, 
yii QjXiji J*>- liU’i "Itulah yang lebih baik bagi orang- 

orangyang mencari keridhaan Allah. ” 


Selain itu, Dia memerintahkan untuk memberi kerabat yang terdekat, 
karena kedekatan hubungan kekeluargaannya. Sebaik-baik sedekah sendiri 
adalah sedekah kepada kerabat dekat. Sebab, di dalamnya juga terkandung 
maksud menyambung silatunahim (hubungan kekeluargaan). 

Bahkan, Rasulullah SAW mengutamakan sedekah kepada kerabat 
dekat ketika ada yang memerdekakan budak. Beliau bersabda kepada 
Maimunah, yang sedang memerdekakan seorang budak perempuan, 
“Sesungguhnya seandainya kamu memberikan budak perempuan itu 
kepada bibi-bibimu (daripihak ibu), tentupahalamu alum lebih besar. ” m 

Kedua: Ada perbedaan pendapat tentang ayat ini. Ada yang 
mengatakan bahwa ayat ini di -nasakh dengan ayat waris. Ada juga yang 
berpendapat bahwa tidak ada nasakh, namun berbuat baik kepada keluarga 
dekat adalah hak yang hams dilaksanakan di setiap keadaan. Inilah pendapat 
yang benar. 

Mujahid dan Qatadah berkata, “Menyambung hubungan kekeluargaan 
adalah kewajiban dari Allah SWT.” 

Bahkan, Mujahid berkata, “Tidak diterima sedekah dari siapa pun 
sedangkan keluarganya sedang membutuhkan.” 


141 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang hibah, bab no. 15, dan Muslim dalam 
pembahasan tentang zakat, bab: Keutamaan Memberi Nafkah dan Sedekah Kepada 
Keluarga Dekat (2/694). 


|'Tafsir Al Qurthubi 


Ada yang berpendapat bahwa maksud di sini adalah para kerabat 

Rasululah SAW. Namun pendapat pertama lebih benar, sebab hak para 
kerabat Rasulullah SAW telah dij elaskan di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 


dalam firman-Nya, 


% * fr 
4ii jU 


‘Maka sesungguhnya 


seperlima untukAllah, Rasul, kerabat Rasul.” (Qs. A1 Anfaal [8]: 41) 


Ada yang berpendapat bahwa perintah memberi kerabat dekat adalah 
perintah sunah. 142 Hasan berkata, “Maksud adalah ikut senang saat dia 

berada dalam kesenangan dan ikut simpati saat dia berada dalam 
kesusahan.” 143 


, tTj menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah, berikan makanan 
kepada peminta yang berkeliling. 

Maksud ibnus-sabiil adalah tamu. Dia menjadikan menjamu tamu 
sebagai kewajiban. Hal ini telah dijelaskan dengan panjang lebar di beberapa 
tempat sebelumnya. 



yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, ” 
maksudnya adalah, memberikan hak lebih baik dari menahannya, jika hal itu 
dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada- 
Nya. 

viLjjjtj “Dan mereka itulah orang-orang 
beruntung, ” maksudnya adalah, orang-orang yang berhasil mendapatkan 
tuntutan mereka, berupa pahala di akhirat Hal ini telah dijelaskan dalam surah 
A1 Baqarah. 144 


142 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (12/262). 

143 Lih. Tqfsir Hasan AlBashri (2/198). 

144 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 5. 


Surah Ar-Ruum j 



Firman Allah: 



“Dart sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 39) 


Finnan Allah SWT, 1^ \£& Cj 




JLiP “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada 
sisi Allah.” 


Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu: 

Pertama: Setelah menyebutkan apa yang dimaksud dengan mencapai 
keridhaan-Nya dan pahala atasnya, Allah SWT menyebutkan sifat lain dan 
maksud lain dari mencapai keridhaan-Nya. 

Jumhur ulama membaca J&\'„ dengan mad (bacaan panjang) pada 
huruf alif dan maknanya kalian berikan, sementara IbnuKatsir, Mujahid dan 
Humaid membaca tanpa mad . 145 Maknanya adalah apa yang kalian lakukan 
dari perbuatan riba agar bertambah. Contohnya adalah kalimat, 
(hSt cJj c4j! (aku telah melakukan sesuatu yang benar dan aku telah 

melakukan sesuatu yang salah). Namun mereka sepakat atas bacaan mad 


143 Qira'ah ini adalah qira‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
Nasyr( hal. 97). 



pada finnan Allah SWT, i'£'j J* 

Kata Ar-Riba artinya tambahan. Hal ini telah dipaparkan dalam surah 
A1 Baqarah. 146 Riba di sana adalah riba yang diharamkan dan riba di sini 
adalah riba yang dihalalkan. Sebelumnya juga telah ditegaskan bahwa riba itu 
ada dua macam: (1) riba yang halal, dan (2) riba yang haram. 

Ikrimah berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla, 

J'>! -j VyjA Cj ^ , “Riba itu ada dua: (1) riba halal, dan (2) riba 
haram. Riba halal adalah harta yang dihadiahkan demi mendapatkan apa yang 
lebih baik darinya.” 147 

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak tentang ayat ini, “Ini adalah riba halal, 
harta yang dihadiahkan untuk mencapai apa yang lebih baik darinya. Tidak 
ada untung baginya dan tidak ada rugi atasnya. Tidak adapahala baginya 
pada perbuatannya dan tidak ada dosa atasnya pada perbuatannya.” 

Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Ihnu Abbas RA tentang 
firman Allah SWT, ry JZA* “Maksudnya adalah hadiah seseorang 
untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik darinya. Inilah yang tidak 
menambah pada sisi Allah dan pelakunya tidak akan mendapatkan pahala 
dan juga tidak berdosa. Untuk makna inilah ayat tersebut diturunkan.” 

Ibnu Abbas RA, Ibnu Jubair, Thawus dan Mujahid berkata, “Ayat ini 
turun pada hibah pahala” 14 * 

Ibnu Athiyyah berkata, 149 “Dan seumpamanya yang biasa dilakukan 
oleh manusia agar dia mendapatkan balasan, seperti salam dan lainnya. Ini, 
sekalipun tidak berdoa namun tidak ada pahala padanya dan tidak menambah 
pada sisi Allah SWT.” 

Seperti ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Qadhi Abu 


146 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 275. 

147 Atsar dari Ikrimah ini disebutkan olehAn-Nuhas dalam Ma’aniAlQur'an (5/264). 

148 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (12/263). 

149 Lih. Al MuharrarAl Wajiz(\2l263). 


Surah Ar-Ruum I 

_ L 



Bakar Ibnu A1 Arabi. 150 


Dalam kitabAn-Nasa‘i, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Alqamah, 
dia berkata, “Suatu ketika delegasi dari Tsaqif datang menemui Rasulullah 
SAW dengan membawa hadiah. Rasulullah SAW kemudian bertanya, 
‘Apakah ini hadiah atau sedekah. Jika ini adalah hadiah maka 
sesungguhnya diharapkan dengannya keridhaan Rasulullah SAW dan 
pemenuhan keperluan. Jika ini adalah sedekah, maka sesungguhnya 
diharapkan dengannya keridhaan Allah Azza wa Jalla Delegasi Tsaqif 
itu lalu menjawab, ‘Ini adalah hadiah’. Lalu beliau menerima hadiah itu dari 
mereka dan duduk bersama mereka serta berbincang-bincang dengan 
mereka.” 

Menurut Ibnu Abbas RA juga dan An-Nakha’i, ayat ini turun pada 
kaum yang memberi kerabat dekat dan saudara-saudara mereka untuk 
memberi manfaat, membantu dan berbuat baik kepada mereka, serta agar 
mereka dapat menambahkan pada harta mereka dengan tujuan memberi 
manfaat kepada mereka juga. 151 

Asy-Sya’bi berkata, “Makna ayat tersebut adalah, pelayanan atau 
bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dapat 
dimanfaatkannya di dalam dunia maka balasan pelayanan atau bantuan itu 
tidak akan menambah di sisi Allah.” 152 

Ada yang berpendapat bahwa hal ini khusus diharamkan kepada 
Rasulullah SAW saja. Allah SWT berfirman, jSSCiLiS “Dan 

janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh 
(balasan)yang lebihbanyak ”(Qs.AlMuddatstsir[74]: 6) Dalam ayat ini, 
beliau dilarang memberikan sesuatu, lalu mengambil sesuatu yang lebih banyak 
sebagai gantinya. 


150 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1492). 

m Ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (12/263). 
152 Ibid. 


^Tafsir Al Qurthubi 


Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah riba yang diharamkan. 
Berdasarkan pendapat ini maka makna firman-Nya, jtidak 

dihukumkan bagi orang yang mengambilnya, akan tetapi bagi sesuatu yang 
diambil. 

As-Suddi berkata, “Ayat ini turun pada riba Tsaqif, sebab mereka 
melakukan riba dan orang-orang Quraisy melakukan riba pada mereka.” 

Kedua: Qadhi Abu Bakar bin A1 Arabi berkata, 153 “Lahir ayat berbicara 
tentang orang yang menghibahkan untuk tujuan mendapatkan tambahan dari 
harta manusia dalam balasan atau imbalan.” 

A1 Muhallab berkata, “Para ulama berbeda pendapat tentang orang 
yang menghibahkan suatu hibah untuk tujuan mendapatkan balasan. Dia 
berkata, ‘ Aku hanya mengharapkan balasan’.” 

Menurut Malik, harus dilihat dulu. Jika orang sepertinya termasuk orang 
yang mengharapkan balasan dari orang yang diberi, maka dia harus 
mendapatkan balasan. Seperti hibah (pemberian) orang fakir kepada orang 
kaya, hibah budak kepada tuannya dan hibah seseorang kepada pemimpinnya 
dan atasannya. Seperti ini juga salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi’i. 

Menurut Abu Hanifah, dia tidak berhak mendapatkan balasan, apabila 
dia tidak mensyaratkan. Inilah pendapat Asy-Syafi’i yang lain. 

Abu Hanifah juga berkata, “Hibah untuk mendapatkan balasan adalah 
batal, tidak akan membawa manfaat bagi pelakunya, sebab hibah seperti ini 
sama dengan menjual barang dengan harga yang tidak diketahui.” 

NamunAl Kufi mengkritiknya. Dia menegaskan bahwa tujuan hibah 
adalah berbuat baik. Maka, seandainya kita mewajibkan ganti dari hibah maka 
batallah makna berbuat baik dan menjadi makna ganti-mengganti. Orang Arab 
pun telah membedakan antara lafal bai ’ (jual beli) dan hibah (pemberian). 
Mereka menjadikan lafal bai ’ pada sesuatu yang berhak mendapatkan ganti 

153 Lih.AhkamAlQiir'ari(3/l492). 


Surah Ar-Ruum j 



dan hibah adalah kebalikannya. 

Dalil kami (yakni untuk pendapat Malik) adalah apa yang diriwayatkan 
oleh Malik dalam Al Muwaththa ', 154 dan Umar bin Khaththab RA, bahwa 
dia berkata, “Siapa saja yang menghibahkan suatu hibah yang dia menyatakan 
bahwa hibah itu untuk mendapatkan balasan, maka dia boleh mengambil 
hibahnya, sampai dia (penerima) rela terhadap (memberi balasan untuk) hibah 
itu.” 

Sama dengan apa yang diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, “Hibah 
itu ada tiga: (1) hibah untuk mengharapkan keridhaan Allah, (2) hibah untuk 
mengharapkan keridhaan manusia, dan (3) hibah untuk mengharapkan balasan 
ata» imbalan. Hibah untuk mengharapkan balasan kembali kepada pemiliknya, 
apablla dia tidak mendapatkan balasan dari hibahnya.” 

Al Bukhari sendiri menyebutkan sebuah bab dalam kitabnyayaitu bab 
imbalan pada hibah. Lalu dia menyebutkan hadits Aisyah RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan memberikan imbalan atasnya. 
Beliaupemah memberi imbalan atas unta betina yang baru saja melahirkan 
dan beliau tidak menegur pemberi ketika dia meminta imbalan. Beliau hanya 
menegur ketidakpuasan pemberi terhadap imbalan yang sebenamya sudah 
lebih dari nilai unta tersebut.” 155 

Riwayat ini disebutkan oleh At-Tirmidzi. 

Ketiga: Apa yang disebutkan oleh Ali RA dan pembagian hibah yang 
dirincikannya adalah benar. Sebab, dalam hibahnya, orang yang menghibahkan 
tidak terlepas dari tiga keadaan sebagai berikut: 

1. Menginginkan keridhaan Allah dan mengharap pahala atasnya dari- 

Nya. 


,M Lih. Al Muwaththa ‘ (2/754). 

155 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hibah, bab no. 11, dan At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tentang berbuat baik, bab: Penerimaan Hadiah dan Imbalannya (4/ 
338). 


2. Menginginkan keridhaan manusia, karenariya, agar mereka memuj inya 
atas hibah itu dan menyanjungnya karena pemberiannya. 

3. Menginginkan balasan atau imbalan dari orang yang diberi. Hal ini telah 
dipaparkan sebelumnya. 

Rasululah SAW sendiri telah bersabda, 

.(jy 

“Segala amal itu tergantung pada niat dan setiap orang 
mendapatkan balasan apa yang diniatkannya. ” 


CJ\j ccA Jllrffl llfl 


Apabila pemberi mengharapkan keridhaan Allah dan menginginkan 
pahala dari sisi-Nya dengan pemberiannya tersebut maka semua itu pasti dia 
dapatkan di sisi Allah dengan karunia dan rahmat-Nya. Allah SWT 
berfirman, o ^ di/ljU M j <-L?yj»J5j JzZfc i-j “Dan 
apa yang kamu berikan berupa zalcat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang- 
orang yang melipat gandakan (pahalanya). ” 


Begitujuga orang yang menyambung hubungan dengan kerabatnya agar 
menjadi orang kaya hingga tidak menjadi beban, maka niat ini dibolehkan. 
Jika hanya untuk memamerkan dunia maka tidak termasuk karena 
mengharapkan keridhan Allah. Jika karena dia menyadari adanya hak kerabat 
atasnya dan adanya hubungan kekeluargaan antara mereka, maka ini termasuk 
karena mengharapkan keridhaan Allah SWT. 


Orang yang mengharapkan keridhaan manusia dengan pemberiannya, 
karenariya, agar mereka memuj inya dan menyanjungnya, maka pemberiannya 
itu tidak membawa manfaat sedikit pun kepadanya. Tidak ada imbalan di 
dunia dan tidak ada pahala di akhirat. Allah SWT berfirman. 


^ v 'Sij *3 'aU /<ikr* 

Oij^l 


“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 
penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya 
(pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di 
atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka 
tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun 
dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang kafir. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 264) 

Sedangkan o rang yang menginginkan balasan atau imbalan dengan 
pemberiannya dari orang yang diberi, maka dia mendapatkan apa yang 
diinginkannya dengan pemberiannya dan dia boleh mengambil kembali apa 
yang diberikannya bila tidak dibalas dengan yang senilai, menurut mazhab 
Ibnul Qasim, atau bila penerima tidak setuju memberikan lebih dan nilai 
pemberian, menurut lahirpeikataan Umar RA dan AliRA. Inijugamerupakan 
pendapat Mutharrif dalam Al Wadhihah. 

Mutharrifberkata, “Hibah adalah barang bemilai. Jika lebih atau kurang, 
maka penghibah (pemberi) boleh mengambil kembali hibahnya, sekalipun orang 
yang diberi memberikan balasan lebih dari hibah tersebut.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa hibah, apabila barang yang bemilai 
dan belum berubah, maka pemberi boleh mengambilnya semaunya. Ada lagi 
yang mengatakan bahwa hibahnya wajib dinilai, seperti nikah tafwidh. 
Sedangkan apabila hibah itu telah rusak atau berubah, maka pemberi hanya 
memperoleh nilai. Ini sudahmenjadi kesepakatanulama. Demikian pendapat 
yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi. 156 


156 Lih. Ahkam Al Qur'an (3/1492). 



Keempat: Finnan Allah SWT, VyjA- Tujuh ahli qira ‘ah membaca , 

—yakni dengan hurufya'— dan menisbatkan fi 7 kepada riba (maksudnya, 
riba yang bertambah). Sementara hanya Nafi’ yang membacanya dengan huruf 
ta ' berharakat dhammah dan huruf wcm berharakat sukun, yakni j hJ^. 157 
Artinya, kalian menjadi orang-orang yang menambahkan. Ini juga merupakan 
qira ‘ah Ibnu Abbas RA, Hasan, Qatadahdan Asy-Sya’bi. 

Abu Hatim berkata, “Ini adalah qira'ah kami.” Sementara itu, 
Abu Malik membacanya —yakni dengan dhamir (kata ganti) 

mu'annats —, 15 * 


fti'i.c. j \y< “Maka tidak akan bertambah di sisi Allah” 

maksudnya adalah, Dia tidak akan membersihkan dan tidak akan memberi 
balasan atasnya, sebab Dia tidak akan menerima kecuali apa yang diharapkan 
keridhaan-Nya dan mumi hanya untuk-Nya. Hal ini telah dijelaskan dalam 
surah An-Nisaa' . 159 


^ “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 

Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya, berupa sedekah.” 


d-LdjU M “Yang kamu maksudkan 

untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya), ” maksudnya adalah, 
itulah yang Dia terima dan Dia lipat gandakan sepuluh kali lipat atau lebih. 
Sebagaimana Allah SWT berfirman, 6^5 <^411 

Xt rr* 0 ->a “Barangsiapa meminjami Allah dengan 

pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya 
dengan barryak. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 245) Allah SWT juga berfirman, 
<j» txiyij ^>1 JiAjT 


157 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
NasyrQxsi. 159) dan Allqna ’(2/729). 

158 Qira ‘ah Abu Malik ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam AlMuharrarAl Wajiz 
(12/264). 

159 Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 134. 



\“Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk 
mencari ridha Allah dan untuk memperteguhjiwa mereka, seperti sebuah 
kebunyang terletakdi dataran tinggi. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 265) 

'A vlA-iJjtS- Katidakberfumandenganmenggunakanlaf^ 

✓ Ji C /■/ I ^ 

karena Dia mengembalikan dari kata ganti orang kedua 
(mukhathab ) menjadi kata ganti orang ketiga ( ghaib ). Seperti firman-Nya, 

(*r v _j jLiif' lSj ^ “Sehingga ketika kamu berada di dalam 

kapal, dan meluncurlah (kapal) itu membawa mereka. ” (Qs. Yuunus [10]: 

22 ) 


Ada dua pendapat tentang makna (orang-orang yang melipat 

gandakan) ini: 160 (1) dilipatgandakan pahala kebaikan untuk mereka, 
sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan (2) melipatgandakan kebaikan 

dan kenikmatan bagi mereka. Artinya, mereka adalah orang-orang yang 

* , + ' * 

melipat gandakan. Contohnya adalah kalimat, y* (unta si Man itu kuat 

atau sahabat si Man itu kuat), Contoh lain adalah doa Rasulullah SAW, 


.rt-pt- J\ jliij-iJl 


"YaAllah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari al khabiits 
al mukhbits (kotor dan mengotori), syetan yang terkutuk ” 161 


Al Mukhbits adalah yang terkena kotoran. Contohnya adalah, 
s-Lpj o'As (si Man itu kotor). Sedangkan U*y berarti teman-teman yang 

X * 

kotor dan jorok. 


160 Dua pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/274). 

161 Yang termaktub dalam Ash-Shihah disebutkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari al khubuts wal khabaalts HR. Al Bukhari dalam 
pembahasan tentang wudhu, no. 9, Muslim dalam pembahasan tentang haid, no. 122- 
123, AbuDaud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci, 
Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu dan Ahmad dalam Al Musnad (3/99). 




Firman Allah: 


r^Oio# ;&>.£ fAw^iJ 5 pjj-is P&» cs,-*ii at 

) Oyj&l ^ Ji*JJ <^f J*5CJ’^^; JaAj^ 


“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu 
rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian 
menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu 
sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari 
yang demikian itu? Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari 
apayang merekapersekutukan.” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 40) 


Firman Allah SWT, j£- jjfxiiT “Allah-lah yang menciptakan 
kamu ” adalah kalimat yang terdiri dari mubtada' (subyek) dan khabar 
(predikat). Allah SWT kembali menyebutkan dalil dan argumentasi kepada 
orang-orang musyrik dan menegaskan bahwa Dia adalah Yang Maha Pencipta, 
Maha Pemberi rezeki, Maha Mematikan dan Maha Menghidupkan. Kemudian 
Allah TzzavraJa/Zaberfirman dengan bentukpertanyaan, ^ 

“Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan 
Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu?” Tldak 
ada! 

Kemudian Dia menyucikan Dzat-Nya dari sekutu, lawan, isteri dan 
anak dengan firman-Nya, bjy&i Juwj Sku^C. L " Maha Suci Dia dan 

Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. ” Kata 
disandarkan kepada mereka, karena merekalah yang menamakan apa yang 
mereka sekutukan itu dengan nama tuhan dan sekutu dan memberikan bagian 
dari harta mereka untuk tuhan-tuhan tersebut. 


Firman Allah: 


f i Lillies 

c£^ 


“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 
merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). ” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 41) 


Firman Allah SWT, <4 Telah nampak 

kerusakan di darat dan di laut.” Para ulama 162 berbeda pendapat tentang 
makna sLjti, j3T dan j. Jl. Qatadah dan As-Suddi berkata, 
adalah kemusyrikan. Ini adalah kerusakan paling besar.” 

Ibnu Abbas RA, Ikrimah dan Mujahid berkata, “Kerusakan di daratan 
adalah pembunuhan anak Adam akan saudaranya. Qabil membunuhHabil. 
Sedangkan kerusakan di laut adalah penguasa yang mengambil setiap kapal 
secarapaksa.” 

Ada yang berpendapat bahwa makna ^ Lilli (kerusakan) adalah 
kekeringan, sedikitnya hasil tanaman, hilangnya berkah. Seperti ini juga 
pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas RA. Dia berkata, “Kurangnya 
berkah pada pekeijaan hamba, agar mereka bertobat.” 

An-Nuhas berkata, 163 “Ini adalah makna terbaik tentang ayat ini.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA juga, bahwa maksud kerusakan di 


162 Lih. pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini dalam Jami’ AlBayan (21/32), 
Ma ’ani At Qur'an, karyaAn-Nuhas (5/265), TafsirAl Mawardi (3/269), At MuharrarAl 
Wajiz (12/265), Tafsirlbnu Katsir (6/326),AlBahrAlMuhith (7/176), dan FathAl Qadir 
(4/319). 

163 Lih. Ma ’aniAl Qur 'an (5/266). 


|'Tafsir Al Qurthubi 



laut adalah habisnya hasil tangkapan ikan disebabkan dosa-dosa anak Adam. 

Ibnu Athiyah berkata, ‘Maksudnya, apabila curah hujan beikurang maka 
beikurang juga kedalaman air laut, para nelayan merugi dan binatang-binatang 
laut menjadi tidak berkembang biak.” 

Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya, apabila hujan turun, kulit-kulit 
kerang di laut terbuka. Maka air hujan yang jatuh ke da l a mny a akan menjadi 
mutiara.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud kerusakan adalah tingginya 
harga dan sedikitnya pendapatan hidup. Ada lagi yang berpendapat bahwa 
makq nH kpnisakan adalah kem aksiatan, perampokan dan kezhaliman. Artinya, 
perbuatan ini menjadi penghalang bercocok tanam, pembangunan dan 
pemiagaan. Namun semua makna di atas tidak jauh berbeda. 

S<» dangkan kata jjjf dan adalah daratan dan lautan yang sudah 

dilfnnal dan sudah populer dalam bahasa dan bagi manusia. Bukan seperti 
yang dikatalcan oleh sebagian hamba, bahwa adalah lidah dan J^S\ 
adalah hafi^ kar pna nampakny a apa yang keluar dari lidah dan tersembunyinya 
apa yang ada di dalam hati. 

Ada juga yang mengatakan bahwa jJT artinya padang Sahara dan jiSfi 
artinya kampung atau desa. D emikian pendapat yang dikatakan oleh Tkri m ah . 
Orang Arab sendiri menamakan kota-kota dengan sebutan al bihar (bentuk 
jamak dari al bahr). 

Qatadah berkata, artinya penduduk kota dan artinya 
penduduk kampung dan desa.” 

Ibnu Abbas RA berkata, “Sesungguhnya jJT artinya kota dan desa 
yang tidak berada di dekat sungai sedangkan artinya kota dan desa 

yang berada di pesisir laut.” 

Seperti ini juga pendapat yang dikemukakan olehMujahid. Dia berkata, 
“Demi Allah, maknanya bukan laut kalian ini, akan tetapi setiap kampung 


yang berada di tepi air yang mengalir disebut 

An-Nuhas juga mengatakannya secara makna. Dia berkata, 164 “Ada 
dua pendapat tentang makna ayat ini: 

1. Maknanya adalah, telah nampak kekeringan di daratan, yakni di lembah- 

lembah dan desa-desa dan di lautan, di kota-kota pesisir laut. Seperti 
finnan Allah SWT, ‘Dan tanyalah (penduduk) negeri ’. 

(Qs. Yuusuf [12]: 82) Maksudnya, telah nampak sedikit hujan dan 
tingginyaharta. SelanjutnyaAllah SWTberfirman, <jjL\ e-IIS' Lh 

‘Disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian, ’ 
siksaan sebagian, ‘Orang yang berbuat’. Kemudian, 

siksaan itu dihilangkan. 

2. Maknanya adalah, telah nampak kemaksiatan berupa perampokan dan 
kezhaliman, sebab inilah kerusakan yang hakiki.” 

Yang pertama adalah majaz, namun ia sebagai jawab kedua. Jika 
demikian, di dalam ungkapan ada yang dihilangkan. Keringkasan menunjukkan 
apa yang setelahnya dan maknanya adalah, telah nampak kemaksiatan di 
daratan dan di lautan, maka Allah menahan hujan dari mereka dan meninggikan 
harga mereka, agar Dia merasakan kepada mereka siksaan sebagian orang 
yang berbuat. 

“Agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” 
maksudnya adalah, agar mereka bertobat. Allah SWT berfirman, 
I jftjj tfr 'ja karena sebagian besar balasan ada di akhirat 

Qira ‘ah yang populer adalah p —yakni dengan hurufya'—. 

Sementara Ibnu Abbas membacanya dengan huruf nun di awal, yakni 
, 165 Ini juga merupakan qira ‘ah As-Sulami, Ibnu Muhaishin, Qunbul 


164 Lih. I’rab Al Qur'an (3/275). 

165 Ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang termaktub dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 
159) dan AlIqna ’ (2/729). 




dan Ya’qub, yakni atas makna pengagungan. Makna ayat tersebut adalah, 
Kami menimpakan kepada mereka sebagian (akibat) apa yang telah mereka 
lakukan. 


Firman Allah: 


btr jp iji-- i)* 



“Katakanlah, ‘Adakanlah perjalanatt di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 
yang mempersekutukan (Allah)’.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 42) 


Firman Allah SWT, “ Katakanlah, ‘Adakanlah 

perjalanan di muka bumi’” maksudnya adalah, katakan kepada mereka, 
hai Muhammad, lakukanlahpeqalanandi muka bumi imtukmengambilpelajaran 
dari orang-orang sebelum mereka dan memperhahkan bagaimana akibat orang 
yang telah mendustakan para rasul. 

Q& “Kebanyakan dari mereka itu adalah orang- 
orang yang mempersekutukan (Allah)” maksudnya adalah, mereka kafir, 
maka mereka pun dibinasakan. 


Firman Allah: 




| ^~v ^ ^ 


“Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama 
yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari 



yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu 
mereka terpisah-pisah.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 43) 


Firman Allah SWT, dlp-j “ Oleh karena itu, 

hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam).'’'’ Az-Zujaj 
berkata, “Maksudnya, hadapkan tujuanmu dan jadikan arahmu mengikuti 
agama yang lurus, yakni Islam.” 


Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalahjelaskan kebenaran, 
sampaikan alasan dengan sebenar-benamya, fokuslah dengan apa yang 
menjadi tugasmu dan janganlah kamu bersedih atas perbuatan mereka. 


^ Crf (J* “Sebelum datang dari Allah 


suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya), ” maksudnya adalah, 
Allah pasti mendatangkannya kepada mereka. Apabila Allah pasti 
mendatangkannya maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. 


Menurut Sibawaih, bolehdibaca ii V ■ Namun hal seperti ini tidak 

mungkin dikatakan oleh Sibawaih, kecuali bila di dalam ungkapan ada athaf. 
Maksud hari ini adalah Hari Kiamat. 


0 “Pada hari itu mereka terpisah-pisah.’’’’ Ibnu Abbas 
RA berkata, “Maknanya, mereka berpisah-pisah.” 166 

Padanannya adalah finnan Allah SWT, “Pada hari 

itu manusia terpecah-pecah, ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 14) dan firman-Nya, 

“Segolongan masuk surga dan segolongan 

* * ^ 

masuk neraka.” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 7) 

Asal kata adalah bjpJUaa- Contohnya adalah, ^Juaj 

(mereka bercerai-berai). Dari kata inilah diambil kata f iJUaiI (sakit kepala), 
karena ia menyebabkan rambut kepala acak-acakan. 


IMi A tsar dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/270). 



Finnan Allah: 



✓ Ji ✓ 9 X 


rr 




“Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang 
menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa 
yang beramal shalih maka untuk diri mereka sendirilah 
mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan). ” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 44) 


Finnan Allah SWT, fsjk “Barangsiapa yang kafir maka 

dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu, ” maksudnya 
adalah, baiasan kekufinannya. 

"Darn barangsiapa yang beramal 
shalih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat 
yang menyenangkan), ” maksudnya adalah, menyiapkan untuk diri mereka 
sendiri di akhirat kelak tempat tidur, tempat tinggal dan ketenangan dengan 
amal shalih. 

Contoh kata dalam bentuk lain, -H* (tempat tidur bayi). Kata 

artinyakasur atau tempat tidur. Contohnya adalah, 

artinya telah aku hamparkan dan telah aku siapkan tempat tidur. Contohnya 

lainnya, (meluruskan perkara dan memperbaikinya) dan 

• • * * 

jji' (pemaparan dan penerimaan uzur atau alasan). Sedangkan kata 

x X 

artinya penguasaan. 167 

Ibnu Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah SWT, 
“Untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan 
(tempatyang menyenangkan)” dia berkata, “Di dalam kubur.” 


167 Lih.Ash-Shihah (2/541). 


Finnan Allah: 





“Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang 
beriman dan beramal shalih dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang 
ingkar. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 45) 


4 * 

Firman Allah SWT, # 4 ) I “Agar Allah memberi pahala 

kepada orang-orang yang beriman maksudnya adalah, mereka 
menyiapkan untuk diri mereka sendiri agar Allah memberi pahala kepada 
mereka. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka terpisah- 
pisah agar Allah memberi balasan kepada mereka. Yakni, membedakanorang 
kafir dari orang muslim. 

/‘Ot maksudnya adalah, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang ingkar. 


Finnan Allah: 


hj ^ IjixIxJj l-OjA b tiiliit is 


“Dan di aniara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa 
dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira 
dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya 
dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan 
(juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah- 
mudahan kamu bersyukur.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 46) 


Firman Allah SWT, tfcj* O' “Dan di antara 

tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa dia mengirimkan angin 
sebagai pembawa berita gembira, ” maksudnya adalah, di antara tanda- 
tanda kesempumaankekuasaan Allah SWT adalah mengirimkan angin sebagai 
pembawa berita gembira, yakni hujan, sebab angin adalah pendahuluannya. 
Hal ini telah dijelaskan dalam surah AlHijr. 168 


"Dan untuk merasakan kepadamu sebagian 
dari rahmat-Nya, ” maksudnya adalah, hujan dankesuburan. 

I r Dan supaya kapal dapat berlayar, ” di lautan ketika 

angin itu bertiup. Ditambahkan “Denganperintah-Nya,” karena 
terkadang an gin bertiup tidak tenang, maka kapal-kapal hams ditambatkan 
dan terkadang pula bertiup kencang, bahkan dapat menenggelamkan kapal 
dengan perintah-Nya. 


. ^ “Dan (juga) supaya kamu dapat mencari 

karunia-Nya, ’’ maksudnya adalah, rezeki dengan pemiagaan. 

“Mudah-mudahan kamu bersyukur, ” atas nikmat- 
nikmat ini dengan tauhid (mengesakan Allah) danketaatan. Semua tentang 
hal ini telah dijelaskan sebelumnya. 


Firman Allah: 




^ ^ Cfctfo* 


“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu 
beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang 
kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang 


168 Lih. tafsir surah A1 Hijr, ayat 22. 



cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang- 
orang yang berdosa dan Kami selalu berkewajiban 
menolong orang-orang yang beriman. ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 47) 


Firman Allah SWT, Jj SlI j ^ lliljl JoJj 


■r ‘‘Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu 
beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya 
dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), ” maksudnya 
adalah, mukjizat-mukjizat dan dalil-dalil yang nampak dan jelas. 


“Lalu Kami melakukan pembalasan, ” maksudnya adalah, 
lalu mereka kafir maka Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang 
yang kafir. 

bul p Ll>- “Dan Kami selalu berkewajiban 

menolong orang-orang yang beriman. ” Kata dibaca nashab karena 

berfimgsi sebagai khabar ^ (f, sedangkan adalah ism-nya. Abu Bakar 
biasa berhenti ( wakaj ) pada lafazh Maksudnya adalah, siksaan Kami 

memang seharusnya dijatuhkan. 


^.v^JT cCLc- “Kami berkewajiban menolong orang-orang 

yang beriman ,” adalah mubtada' dan khabar. Maksudnya adalah, Dia 
memberitahukan bahwa Dia tidak akan menyalahi janji dantidak adakesalahan 
dalam berita Kami. 


Diriwayatkan dari hadits Abu Darda‘ RA, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada seorang muslim pun yang membela 
kehormatan saudaranya kecuali hak at as (pasti) Allah menjauhkan api 
neraka darinyapada Hari Kiamat ’. Kemudian beliau membaca firman Allah 
SWT, f-'Yc ‘Dan Kami selalu berkewajiban 

menolong orang-orang yang beriman’ .” 169 


m Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/436) dengan sedikit ada 
perbedaan yang tidak merusak makna dari riwayat Ibnu Abi Hatim. 


Demikian pendapat yang dikatakan oleh An-Nuhas, 170 Ats-Tsa’labi, 
Az-Zamakhsyari 171 danlainnya. 


Firman Allah: 


*- 4 j OL^»! I jli (jjk3 L hJj£ 


<Jj+4 (1)1 oii {dp t - 6 ^^rP tlr^ 



“Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu 
menggerakkan aw an dan Allah membentangkannya di 
langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya 
bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari 
celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai 
hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka 
menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan 
diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah 
berputus asa.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 48-49) 


Firman Allah SWT, “. Allah, dialah yang mengirim 

angin” Ibnu Muhaishin, Ibnu Katsir, Hamzah dan A1 Kisa'i membaca ^4^' 
dengan lafazh —yakni dengan bentuk tunggal—. Sedangkan lainnya 

membaca dengan bentuk jamak. 

Abu Amr berkata, “Setiap angin yang bermakna rahmat diungkapkan 


170 Lih. I’rab Al Qur 'an (3/276). 

171 Lih. AlKasysyaf{ 3/207). 

172 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
Nasyr (hal. 95). 



dengan bentuk jamak dan angin yang bermakna adzab diungkapkan dengan 
bentuktunggal.” 

Hal ini juga telah dipaparkan dalam surah A1 Baqarah 173 dan lainnya. 

i a '< adalah bentuk jamak dari iiS, yakni potongan. Dalam qira ‘ah 

Hasan, Abu Ja’far, Abdurrahman, Al A’raj dan IbnuAmir dibaca dengan lafazh 
* 

Ul^, 174 —yakni dengan huruf sin berharakat sukun—. Ini juga merupakan 

bentuk jamak dari liLS, seperti kata ij lt-» dan jlu. 

✓ / / 

Berdasarkan qira'ah ini, maka dhamir (kata ganti) yang terletak 
setelahnya kembali kepadanya (yakni kepada al kisj). Jadi maksud ayat 
tersebut adalah, lalukamu lihat hujan keluar dari celah-celah awan. Sebab, 
setiap jamak yang di antaranya dan di antara tunggalnya ada huruf ha' maka 
bentuk mudzakkar padanya lebih baik. Sedangkan siapa yang membaca 
UJT, maka dhamir kembali kepada 

Dalam qira ‘ah Adh-Dhahhak, Abu Al Aliyah dan Ibnu Abbas RA 
disebutkan, *&>■ ^ Q&Szyh tkata jj£- boleh menjadi bentuk 
jamak J^. 

uKi CAjJ\ TSli “ Maka apabila itu turun mengenai, ” maksudnya 
adalah hujan. 

^ J ^ ^ J ^ y 9 . mrnf ^ ^ ^ 

^ “Hamba-hamba-Nya yang 
dikehendald-Nya, tiba-tibamerekamenjadigembira, ’’maksudnyaadalah 
bergembira dengan turunnya hujan atas mereka. 

“Dan sesungguhnya 
sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah 
berputus asa, ” maksudnya adalah, putus harapan lagi bersedih. Kesedihan 


m Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 164. 

174 Qira‘ah ini adalah qira‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
NasyrQuX. 135) dmAlIqna '(2/729). 

175 Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/277) dan dia 
menisbatkannya kepada Adh-Dhahhak. 



| Tafsir Al Qurthubi 




nampak jelas terlihat pada mereka, karena hujan tidak kunjung turun atas 
mereka. 

adalah pengulangan, menurut Akhfasy dan maknanya sebagai 
penguatan. Sebagian besar ulamaNahwu berpendapat seperti ini. Demikian 
pendapat yang dikemukakan oleh An-Nuhas. 176 

Quthrub berkata, “Sesungguhnya <J3 pertamauntuk inzaal (penurunan 
hujan) dan Jli kedua untuk mathar (hujan). Makna ayat tersebut adalah, 
sesungguhnya mereka sebelum penurunan hujan, sebelum hujan.” 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah sebelum 
penurunan hujan atas mereka, sebelum masa bertanam. Masa bertanam 
ditunjukkan oleh hujan, sebab dengan hujan tanaman akan tumbuh dengan 
baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh firman-Nya, ijfjs “Lalu mereka 
melihat (tumbuh-tumbuhcm itu) menjadi kuning (kering), ” (Qs. Ar-Ruum 
[30]: 51) seperti penjelasan yang akan datang. 

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah sebelum awan, 
sebelum melihatnya Pendapat ini dipilih oleh An-Nuhas. Maksudnya, sebelum 
melihat awan. 

artinya sungguh mereka adalah orang-orang yang berputus 
asa. Mengenai makna kata cjlklJt telah dijelaskan sebelumnya. 


Firman Allah: 






“Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, 
bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mail 


176 Lih. I’rab Al Qur 'an (3/277). 


Surah Ar-Ruum j 


Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian 
benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang 
telah matt Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 50) 


Finnan Allah SWT, “Maka perhatikanlah 

bekas-bekas rahmat Allah, ” maksudnya adalah hujan. Maknanya, 
pandanglah dengan pandangan pelajaran dan penarikan kesimpulan. Artinya, 
tariklah kesim pulan dari semua itu bahwa siapa yang kuasa memperbuat semua 
itu maka tentu kuasa juga menghidupkan orang mati. 


Ibnu Amir, Hafsh, Hamzah danAl Kisa'i membaca jiSIJ—yakni dengan 
bentuk jamak-—. Sedangkan yang lain membacanya dengan bentuk tunggal, 177 
yakni Sebab ia adalah mudhaf, bukan mufrad. Kata adalah fa ’il 

. Boleh juga yang menjadi fa ’il ^ adalah nama Allah SWT. 


Siapa yang membaca jdlJ —yakni dengan bentuk jamak—, maka itu 
karena rahmat Allah boleh dimaksudkan banyak, sebagaimana dalam firman 
Allah Azza wa Jolla, ^ ijA£S ojj “ D an jika kamu 

menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. ” (Qs. 
Ibraahiim [14]: 34) 


% %0 9 % s 9 * 

AlJahdari, Abu Haiwah dan lainnya membaca 1 

—yakni dengan huruf ta' di awal kata —. Kata tersebut dibaca 

mu'annats karena lafazh ar-rahmah, sebab bekas rahmat menempati 
tempatnya. Maka seakan-akan bekas itu adalah rahmat itu sendiri. Makna 
ayat tersebut adalah, bagaimana rahmat menghidupkan bumi atau bekas-bekas 


rahmat. 


177 Qira'ah ini adalah qira'ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
NasyrQaX. 159). 

178 Qira'ah ini termasuk salah satu qira'ah yang tidak mutawatir seperti yang 
disebutkan dalam AlMuhtasib (2/165), Ma ’ani Al Qur 'an (5/270) dan AlMuharrarAl 
Wajiz (12/269). 



Sedangkan ^ menurut orang yang membaca denganyaMaksudnya 
adalah Allah, huj an atau bekas rahmat menghidupkan bumi. 


(Jo'yiS berada dalam posisi nashab karena berfungsi 

sebagai hal. Sebab, lafazh ini adalah lafazh istifham (pertanyaan) dan hal 
adalah khabar (berita). Perkiraan maknanya adalah, perhatikanlah bekas- 
bekas rahmat Allah ketika menghidupkan bumi setelah matinya. 


-23J* o] “Sesungguhnya 
(Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) 
menghidupkan orang-orangyang telah mati. Dan dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu, ” adalah penarikan kesimpulan berdasarkanapayang dapat 
disaksikan atas apayang tidak dapat disaksikan. 


Firman ABah: 



“Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada 
tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh- 
tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), benar-benar 
tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. ” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 51) 


Firman Allah SWT, (jfr, “ Dan sungguh, jika 

kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka 
melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering)” maksudnya 
adalah, angin. Kata boleh dijadikan sebagai mudzakkar. 

Muhammad bin Yazid berkata, ‘ Tidak mengapa setiap mu 'annats yang 
tidak hakiki menjadi mudzakkar. Contoh adalah, (rumah itu 

membuatku kagum) dan lainnya.” 

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, mereka melihat awan 


menjadi kuning. Sementara Ibnu Abbas berkata, “Tumbuhan adalah bekas. 
Maknanya adalah, merekamelihat bekas menjadi kuning.” 

Kuningnya tumbuhan setelah hijaunya menunjukkan kekeringannya. 
Begitu juga awan kuning menunj ukkan bahwa tidak akan ada huj an. Sedangkan 
angin menunjukkan bahwa tumbuhan itu tidak diserbuki. 

■ tL a 1j lfcl “Benar-benar tetaplah mereka sesudah itu 
menjadi orang yang ingkar maksud kata l yk I adalah (sungguhdia 
benar-benar). Adanya fi 7 madhi (kata keija bentuk lampau) di tempat fi 7 
mudharV (kata keqa bentuk akan datang) ini sangat bagus, karena di dalam 
ungkapan terdapat makna majaz. Majaz tidak ada kecuali dengan bentuk 
nngkapan akan datang. Demikian pendapat yang dikemukakan olehAl Khalil 
danlainnya. 179 


Firman Allah: 



“Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup 
menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, 
dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar 
seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang. Dan 
kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari 
kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan 
(petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang 


179 Lih. I’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/277). 

iggggggggg) 



beriman dengan ayat-ayat kami, mereka itulah orang-orang 
yang berserah diri (kepada Kami). ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 52-53) 


Firman Allah SWT, J>JT JJbji “ Maka sesungguhnya 

kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat 
mendengar ,” maksudnya adalah, kamu telah menjelaskan dalil-dalil, hai 
Muhammad, akantetapi karena tabiat mereka meniru orang-orang terdahulu 
dalam kekufuran, akal merekamenjadi mati danhati merekamenjadi buta. 
Maka kamu tidak akan dapat memperdengarkan kepada mereka dan 
menunjuki mereka. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kelompok 
Qadariyah. 

^* 3 i Ja *3] gJ.3 o\ “Dan kamu tidak dapat 
memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang 
yang beriman dengan ayat-ayat kami, ” maksudnya adalah, kamu tidak 
akan dapat memperdengarkan nasehat-nasehat Allah kecuali keapda orang- 
orang yang beriman yang selalu mendengarkan dalil-dalil tauhid dan Aku 
ciptakan hidayah untuk mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam surah An- 

Naml. 180 Firman-Nya, di sini disebutkan tanpa hurufya'. 

✓ • 


Firman Allah: 





$ SI 



JjJ ! JL*L*J 1 jAj i li Jm qa 


“Allah, Dia-lah yang menciptakan kamu dari keadaan 
lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan 
lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) 


180 Lih. tafsir surah An-Naml, ayat 81. 


Surah Ar-Ruum j 


sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dia-lah yang 
Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 54) 

Finnan Allah SWT, “Allah, Dia-lah yang 

menciptakan kamu dari keadaan lemah.’' Allah SWT menyebutkan 
penarikan kesimpulan lain pada diri manusia atas kekuasaan-Nya agar 
dijadikan renungan. Makna ^ adalah dari air mani yang lemah. Ada 

yang mengatakan bahwa maksud adalah dalam keadaan lemah, 

yakni keadaan masa awal kehidupan mereka, yaitu masa bayi dan masa kanak- 
kanak. 

80 . .1. £ “Kemudian Dia menjadikan (kamu) 

sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, ” maksudnya adalah, dewasa. 

50 jJJ *A> “Kemudian Dia menjadikan (kamu) 

sesudah kuat itu lemah (kembali), ” maksudnya adalah, tua. 

Ashim dan Hamzah membaca dengan huruf c/har/berharakat fathah 
pada semua lafazh sementara lainnya membacanya dengan harakat 

dhammah. 1 * 1 Kedua qira ‘ah tersebut ada dalam bahasa. Dengan harakat 
dhammah adalah bahasa Rasulullah SAW. 

A1 Jahdari membaca aJu ^ keduanya 

dengan huruf dhad berharakat fathah, hanya pada firman-Nya, (ja J*?- ^*5 

j»0 alJ huruf dhad berharakat dhammah, 182 yakni menjadi 
Maksudnya, dia mengumpulkan dua bahasa. 


181 giro ‘aA ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
Nasyr (hal. 159). 

182 Ibnu Athiyyah menyebutkan dalam Al Muharrar Al Wajiz (12/271), bahwa 
Abdurrahman, Al Jahdari dan Adh-Dhahhak memberikan harakat dhammah pada huruf 
dhad pertama dan kedua, dan memberikan harakat fathah pada huruf dhad yang ketiga. 




A1 Farra' berkata, “Harakat dhammah adalah bahasa Quraisy dan 
harakat fathah adalah bahasa Tamim.” 

Menurut A1 Jauhari, 183 dan adalah lawan kuat. Ada yang 

mengatakan, —yakni dengan huruf dhad berharakat fathah—■, artinya 

lemah akal sedangkan jika dengan huruf dhad berharakat dhammah, maka 
artinya adalah lemah fisik. Contohnya adalah hadits tentang seseorang yang 
ditipu dalam jual beli, “Sesungguhnya dia membeli namunpada akalnya' 84 
ada kelemahan. ” 185 

j adalah bentuk mashdar seperti kata ■ At i. Bentuk mashdar 
bisa untuk jumlah. Begitu juga dengan kata j&aM dan iy&\. 

i\ls£ -pr “Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya ,” 
maksudnya adalah, dari kuat dan lemah. 

JLJjjT jibj “Dia Maha Mengetahui, ” dengan pengaturan-Nya. 

]j jZ S\ “Maha Kuasa” atas kehendak-Nya. Para ahli Nahwu Kufah 
membolehkan qira'ah <J*d? j* —yakni dengan huruf ain berharakat 
fathah—, begitu juga setiap lafazh yang di dalamnya terdapat salah satu dari 
huruf-huruf halaq (hurufyang memijiki makhraj di tenggorokan), baik terletak 
di hurufkedua maupun di huruf ketiga. 


Firman Allah: 








183 Lih. Ash-Shihah (4/1390). 

184 Maksudnya, dalam perhatiannya terhadap kemaslahatan dirinya. Lih. An-Nihayah 
(3/270). 

185 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual beli, bab no. 66, At-Tirmidzi dalam 
pembahasan tentang jual beli, bab no. 12, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang 
hukum-hukum, bab no. 24, dan Ahmad dalam Al Musnad (3/217). 


Surah Ar-Ruum j 


“Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang- 
orang yang berdosa, *mereka tidak berdiam (dalam kubur) 
melainkan sesaat (saja)’. Seperti demikianlah mereka 
selalu dipalingkan (dari kebenaran).” 

(Qs. Ar-Ruum [30]:55) 


Firman Allah SWT, by *iplUT “Dan pada hari 


terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orangyang berdosa” maksudnya 
adalah, orang-orang musyrik bersumpah. 


IjiJ £ “Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan 
sesaat (saja). ” Dalam ayat ini tidak terdapat penolakan terhadap adanya 
adzab kubur, sebab diriwayatkan dari Nabi SAW dalam beberapa jalur 
periwayatan bahwa beliau berlindung dari adzab kubur dan memerintahkan 
agar berlindung dari adzab kubur. 


Di antaranya riwayat Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata, “Rasulullah 
SAW pemah mendengar Ummu Habibah berucap, ‘ Ya Allah, berilah aku 
kenikmatan dengan sebab suamiku, Rasulullah, dengan sebab ayahku, Abu 
Sufyan dan dengan sebab saudaraku, Mu’awiyah’. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Sesungguhnya kamu meminta kepada Allah beberapa macam 
ajalke dan beberapa bagian rezeU. Akan tetapi mintalah kepada-Nya agar 
Dia melindungimu dari adzab neraka Jahanam dan adzab kubur '. ” ,w 


Masih ada beberapa hadits lain yang sangat populer tentang hal ini 
yang diriwayatkan oleh Muslim, A1 Bukhari dan lainnya. Kami telah 
menyebutkan di antaranya daiam At-Tadzkirah. 

Ada dua pendapat tentang makna firman Allah SWT, 1 JlS £ 

yaitu: 1 ® 7 


1.6 HR. Muslim dalam pembahasan tentang takdir, bab: Penjelasan tentang Ajal, Rezeki 
dan lainnya Tidak Akan Bertambah dan Tidak Akan Berkurang dari Apa yang Telah 
Ditakdirkan (4/2051). 

1.7 Kedua pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/279). 


Hg2Hg|g2) 



1. Ada pemadaman sebelum Hari Kiamat. Oleh karena itu, mereka 
berkata, “Kami tidak berdiam melainkan sesaat saja.” 

2. Maksud mereka adalah di dalam dunia, karena hancur dunia dan 
terputusnya kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, 
l g jf l&up *5) IjLljjJ tj*£tf “Pada hari mereka melihat 
hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di 
dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.” 
(Qs. An-Naazi’aat [79]: 46) Seakan-akan mereka tidak tinggal kecuali 
hanya sesaat di siang hari. 

Sekalipun mereka bersumpah atas hal gaib dan atas hal yang tidak 
mereka ketahui, Allah SWT tetap berfirman, j Itf _^U'af “Seperti 
demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran), ” maksudnya 
adalah, mereka berbohong di dalam dunia. Contohnya adalah, Ji-jJ* 
(seseorang dipalingkan dari kejujuran dan kebaikan) atau 'je'J (daerah 

yang tertahan dari hujan tidak pemah turun hujan). 188 

Sekelompok ahli logika menyatakan bahwa tidak mungkin ada 
kebohongan pada Hari Kiamat, karena keadaan yang mereka alami pada 
hari itu. Namun A1 Qur'an telah menunjukkan hal berlawanan dengan 
pemyataan ini.' 89 Allah SWT berfirman, q ijilf -HJ’Jif “Seperti 
demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran), ’’ maksudnya 
adalah, sebagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran pada sumpah mereka 
bahwa mereka tidak diam melainkan hanya sesaat saja, begitu juga mereka 
dipalingkan dari kebenaran di dalam dunia. Allah SWT berfirman, 

}4\ ^ bj*9 s ^ ^ W 

“(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah 
lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) 
sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka 


188 Lih. Ash-Shihah (4/1573). 

189 Lih. 1’rabAl Qur'an, karya An-Nuhas (3/279). 



bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. ” (Qs. A1 Mujaadilah 
[58]: 18) Allah SWTjuga berfirman, 1 J\3 o* pr&i jJ jJi 

“Kemudian tiadalah fitnah mereka, 
kecuali mengatakan, 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami 
mempersekutukanAllah’. Lihatlah bagaimanamereka telah berdusta. ” 
(Qs. AlAn’aam [6]: 23-24) 


Firman Allah: 


u > i 


(M ai ¥'"y& j;AJ \y 3 \ aJ» 31*} 

“Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir), 
Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) 
menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; maka 
inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak 
meyakini(nya) ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 56) 

Firman Allah SWT, 

dJuJtpj JJ “Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir), ‘Sesungguhnya kamu 
telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari 
berbangkit .” Para ulama berbeda pendapat tentang maksud ^U.lT ijjjl 
(orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan). Ada yang berpendapat bahwa 
maksudnya adalah para malaikat. 190 Selain itu, ada yang mengatakan bahwa 
maksudnya adalah para nabi. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya 


’ Ini adalah Pendapat A1 Kalbi, seperti yang disebutkan dalam TafsirAl Mawardi (3/ 




adalah para ulama umat. Adajuga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 
orang-orang yang beriman umat ini. 

Lebih jauh ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seluruh 
orang-orang yang beriman.Maksud ayat tersebut adalah, orang-orang yang 
beriman berkata kepada orang-orang kafir, sebagai bantahan atas mereka, 
“Sungguh kalian telah tinggal di dalam kubur kalian sampai hari berbangkit.” 

Huruf/a ‘ pada ^JuJT fy I adalah jawab syearth yang dihilangkan 
yang ditunjukkan oleh ungkapan. Perkiraan maknanya adalah, jika kalian 
mengingkari hari berbangkit maka inilah hari berbangkit itu. 


Ya’ qub menceritakan dari sebagian ahli qira ‘ah, dan ini adalah qira ‘ah 
Hasan, fy Jj, —yakni dengan huruf ain berharakat fathah—. 191 Ini 

termasuk kata yang di dalamnya terdapat salah satu huruf dari huruf-huruf 
halq (huruf yang makhrajnya di tenggorokan). 

Ada yang berpendapat bahwa makna yi\ v_-ssT j adalah dalam 
keputusan Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam firman ini 


ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Maksudnya adalah, 


Demikian pendapat yang dikatakan oleh Muqatil, Qatadah dan As- 


Suddi. 


A1 Qusyairi berkata, “Dengan demikian, )y jf (orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan) maknanya Jil yjif (orang-orang yang diberi kitab 
Allah). Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang 


yang menghukumkan untuk mereka pada kitab dengan ilmu pengetahuan. 


i^T\^y I “Maka inilah hari berbangkit itu ,” maksudnya adalah, 

hari yang kalian mengingkarinya. 


191 Qira 'ah Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/180). 



Firman Allah: 


“Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang- 
orang yang zhalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula 
mereka diberi kesempatan bertobat lagi. ” 

(Qs. Ar-Ruum [30]: 57) 

Finnan Allah SWT, jufc 1I *$ “ Makapada 

hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang zhalim 
permintaan uzur mereka ,” maksudnya adalah, pada hari itu, pengetahuan 
akan Hari Kiamat dan permintaan uzur tidak beiguna lagi bagi mereka. Ada 
yang berpendapat bahwa ketika orang-orang yang beriman menjawab mereka, 
mereka meminta agar dikembalikan ke dunia dan meminta uzur, namun 
permintaan uzur mereka tidak dikabulkan. 

“Dan tidak pula mereka diberi kesempatan 
bertobat lagi,” maksudnya adalah, keadaan mereka pun bukan keadaan 
orang yang memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali. Kata 
^ ^ } f -Y- dibentuk dari, (aku meminta ridha kepadanya 

maka dia meridhaiku). Ini diungkapkan ketika Anda berlaku jahat terhadap 
seseorang. Hakikat makna a ’tabtuhu adalah aku hilangkan celaannya. Akan 
ada penjelasannya lebih lanjut dalam surah Fushshilat. 

Ashim, Hamzah dan A1 Kisa'i membaca 'i —yakni 

dengan hurufya'—, sedangkan lainnya membacanya —yakni 

dengan huruf to'—. 192 


192 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
NasyrQaaL 159) danAlIqna ’(2/730). 


Tafsir Al Qurthubi 


117 




Firman Allah: 


oi^T ili 4 g-iJu aJJj 
^T^:_<u;ir©bji^ fy&fojl#*- vS*JJ4 
&\ *3 d^vjB <£ 



“Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur'an ini 
segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan 
sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu 
ay at, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, 

‘Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat 
kepalsuan belaka Demikianlah Allah mengunci mad had 
orang-orang yang tidak (mau) memahamL Dan 
bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar 
dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini 
(kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu. ” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 58-60) 


Firman Allah SWT, £• J* o* “Dan 

sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur'an ini segala macam 
perumpamaan untuk manusia, ’’ maksudnya adalah, segala macam 
perumpamaan yang menunj ukkan kepada mereka atas apa yang mereka butubkan 
dan memperingatkan mereka atas ketauhidan dan kebenaran para rasul. 


“Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada 
mereka suatu ayat, ’’ maksudnya adalah, suatu mukjizat, seperti terbelahnya 
lautan, tongkat dan lainnya. 

J&f bj lj>^= “Pastilah orang-orang yang kafir 

itu akan berkata, ‘Kamu tidak lain hanyalah ’, hai orang-orang yang 



beriman sekalian. 

“ Orang-orang yang membuat kepalsuan belaka, ” 
maksudnya adalah, mengikuti kebatilan dan sihir. 

Firman Allah SWT, maksudnya adalah sebagaimana Allah 

SWT mengimr.i mad had mereka hingga mereka tidak dapat memahami ayat- 
ayat dan Allah SWT, makabegitujuga^jliUi ^ 

"Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami. ” 
Ini adalah dalil-dalil ketauhidan. 

Firman Allah SWT, $ ipj “Dan bersabarlah kamu, 

sesungguhnyajanjiAllah adalah benar, ” maksudnya adalah, bersabarlah 
atas g angguan mereka, sebab sesungguhnya Allah akan menolongmu. 

<i “Dan menggelisahkan kamu, ” maksudnya adalah, 
janganlah mengeluarkan kamu dan agamamu. 

o>jJf “Orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran 
ayat-ayat Allah) itu. ” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Nadhr 
bin Harits. Firman ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun yang 
dimaksudkan adalah umat beliau. 

Contohnya adalah kalimat, artinya adalah si fulan 

menganggap si fulan yang lain bodoh atau rendah hingga mendorong si fulan 
yang lain tersebut untuk mengikutinya dalam kezhaliman. 

berada dalam posisi jazm, karena bentuknya adalah 
fi 7 nahi (kata larangan). Hal ini diperkuat dengan nun tsaqilah (nun taukid 
bertasydid), kemudian dijadikan mabni atas harakat fathah, seperti halnya 
dua benda dikumpulkan menjadi satu. 

^ jjT berada dalam posisi rafa Ada sebagian orang Arab 
yang membaca dengan lafazh bjiLi dimana kata ini berada posisi 
rafa \ m Hal ini telah dijelaskan dalam surah A1 Fatihah. 



193 Lih. I’rabAlQur'an, karyaAn-Nuhas (3/280). 

















Dengan menyebut noma Allah yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang 


Surah ini adalah surah makkfyah kecuali dua ayat. Qatadah mengatakan 
bahwa kedua ayat itu adalah: 

4l o] yj L* ^*1 oj 4l c-ilK” 

<^5l 

Menurut Ibnu Abbas RA, kecuali tiga ayat, yaitu: 


oJiii £ y&f i*ll. AjlUj JaIjTj JhlSI (j* ^/O^sM ,J Uil jJj 

'41 o) 5^3 *3] Vj j^lU- U oj *ulc-i-JS' 

>>*•*3 <jj' ,_ I ^L>i3 <4 d*tf ^ J 3 ^ £sf* 

Surah ini memiliki tiga puluh empat ayat. 194 


194 Lih. Al BahrAl Muhith (7/183). 


Firman Allah: 






“Alif Laam Miim. Inilah ayat-ayat Al Quran yang 
mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orangyang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka 
yakin akan adanya negeri akhirat Mereka itulah orang- 
orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung. ” 

(Qs. Luqmaan [31]: 1-5) 


Finnan Allah SWT, lib I “AlifLaam Miim. 

Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat ,” ini telah dijelaskan 
ketika membahas tentang huruf-hurufhijaiyah di awal-awal surah. berada 

pada posisi rafa ’ sebagai khabar dari mubtada ' yang tidak disebutkan, yaitu 
viJUt ad*. Dikatakan juga, sebagai ganti ,ijL)b - 195 

adalah Al Qur'an. 

artinya al muhkam (yang penuh hikmah), maksudnya tidak 
ada kecacatan padanya dan tidak ada yang bertolak belakang. Ada yang 
berpendapat bahwa maksudnya adalah yang memiliki hikmah. Ada juga yang 
berpendapat bahwa maksudnya adalah yang memutuskan. 

<jju> “Menjadi petunjuk dan rahmat berada pada posisi 
nashab sebagai hal. Seperti firman Allah SWT, ill! ^ <=»l JuJ <_o jlaa 
“ t/nta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. ” (Qs. Al A’raaf [7]: 73) Ini 


195 Lih. 1’rab Al Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/281). 




adalah qira 'ah para ahli qira 'ah Madinah, Abu Amr dan AlKisa'i. Sementara 
Hamzahmembaca^jj ,^ju,— yakni dengan harakatdhammahpada huruf 
ta'marbuthah —. 196 Ada dua kemungkinan untuk hal ini: 197 (1) sebagai khabar 
mubtada' yang tidak disembunyikan, sebab berada di awal ayat, dan (2) 
sebagai khabar 

Kata artinya orang yang menyembah Allah SWT seakan-akan 

melihat-Nya. Jika dia tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah SWT 
melihatnya. 

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang yang 
bagus agamanya, yaitu Islam. Allah SWT berfirman, 

Jji “Dan siapakahyang lebih baikagamanya daripada orang 

yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 125) 

Firman Allah SWT, \ “ Orang-orang yang 
menegakkan shalat” berada pada posisi sifat (na’at). Boleh juga rafa’ 
karena berfungsi sebagai khabar mubtada' yang tidak disebutkan, yaitu 
JJI ,*£ (mereka adalah orang-orang yang). Boleh juga dibaca nashab karena 
ada ^ (aku maksud) yang tidak disebutkan. Hal ini telah dijelaskan dalam 
ayat ini, dan ayat yang terdapat dalam surah A1 Baqarah 198 serta ayat-ayat 
lainnya. 


Firman Allah: 


“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan 


196 Qira ‘ah Hamzah ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Taqrib An-Nasyr (hal. 159). 

197 Keduakemungkinan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAlQur'an(2>!2%\). 

198 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 3. 


Surah Luqmaan J 



perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan 
(manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan 
menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan 
memperoleh adzab yang menghinakan. ” 

(Qs. Luqmaan [31]:6) 


Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, £+jjSS\ ^ qm\1S\ “Dan 

di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang 
tidak bergunaJ* berada pada posisi rafa’ sebagai mubtada'. 

maksudnya adalah nyanyian, menurut pendapat Ibnu Mas’ud 
RA, Ibnu Abbas RA dan lainnya. 199 Menurut An-Nuhas, 200 nyanyian dilarang 
berdasarkan A1 Qur'an dan Sunah. Maknanya adalah, orang yang membeli 
orang atau sesuatu yang tidak berguna. Sama seperti firman Allah SWT, 
“Dan tanyalah (penduduk) negeriT (Qs. Yuusuf [12]: 82) 

Atau maknanya adalah ketika dia membeli sesuatu yang tidak berguna, 
dia membelinya dan berani membeli dengan harga yang tidak semestinya, 
seakan-akan dia membelinya hanya untuk kesenangan yang tidak berguna. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini adalah salah satu dari tiga ayat 
yang dijadikan dalil oleh para ulama atas larangan nyanyian. Ayat kedua adalah 
firman Allah SWT, ojjuaI ^jlj "Sedangkamu melengahkan(nya). ” (Qs. 
An-Najm [53]: 61) 


Ibnu Abbas RAberkata, “Maksudnya adalah nyanyian dalam bahasa 
Himyariah. Mereka berkata, ‘‘Ismidii lanaa artinya bemyanyilah untukku’.” 

Ayatketiga adalah finnan Allah SWT, t QA jjklZ* ij 

"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan 
ajakanmu. ” (Qs. A1 Israa' [17]: 64) 


m Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/276). 
2 “ Lih. I’rab At Qur 'an (3/282). 




Mujahid berkata, “Nyanyian dan sending.” 

Hal ini telah dijelaskan dalam surah A1 Israa*. 201 


^.t-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah, dari Rasulullah SAW, 
“Janganlah kalian menjual para biduanita, jangan membeli mereha dan 
jangan mengajari mereha. Tidak ada kebaikan pada jual beli biduanita 
dan hasil jual beli mereha pun haram. Dalam hal inilah turun ayat, 


IjJa l* Jjf-i AUl J (^bJI jjAj 


‘Dan di antara manusia (ada) orang yang 
mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan 
(manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan 
Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang 
menghinakan. ” 202 


Abu IsaAt-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits gharib ” 


Hadits ini diriwayatkan dari hadits Qasim, dari Abu Umamah. Qasim 
adalah seorang perawi tsiqah, sementara Ali bin Zaid dianggap lemah dalam 
meriwayatkan hadits. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Muhammad 
bin Ismail. 


Ibnu Athiyyah berkata, 203 “Dengan makna seperti ini, ayat di atas 
ditafsirkan oleh Ibnu Mas’ud RA, Ibnu Abbas RA, Jabir bin Abdullah dan 
Mujahid. Riwayat ini juga disebutkan oleh Abvd Faraj A1 Jauzi, dari Hasan, 
Sa’id bin Jubair, Qatadah dan An-Nakha’i.” 

Menurutsaya (AI Qurthubi): Ini adalahpena&iranpaling tinggi untuk 
ayat ini. Bahkan Ibnu Mas’ud bersumpah dengan nama Allah Yang tidak ada 
tuhan melainkan Dia, sebanyak tiga kali bahwa maksudnya adalah nyanyian. 204 


201 Lih. tafsir surah Al Israa*, ayat 64. 

202 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/345-346, no. 3195). Setelah 
meriwayatkan hadits tersebut, dia berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib.” 

203 Lih. AlMuharrarAl Wajiz (13/9). 

294 Atsar dari Ibnu Mas’ud ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur 'an (5/277). 


Surah Luqmaan j 


Sa’id bin Jubair meriwayatkan dari Abu Shahba 1 A1 Bakri, dia berkata, 
“Abdullah bin Mas’ud RA pemah ditanya tentang firman Allah SWT, 
cj/L: J» Jaj makadiamenjawab, ‘Ituberkaitandengan 

nyanyian, demi Allah Yang tidak ada tuhan melainkan Dia’. Dia kemudian 
mengulanginya sebanyak tiga kali.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa maksudnya adalah nyanyian. 
Seperti ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ikrimah, Maimun bin Mihran 
danMakhul. 

Syu’bah dan Sufyan meriwayatkan dari Hakam dan Hammad, dari 
Ibrahim, dia berkata, “Abdullah bin Mas’ud RA berkata, ‘Nyanyian 
menumbuhkan kemunafikan di dalam hati’.” 

Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Mujahid, namun dia 
menambahkan bahwa maksud ■» j. iX.l t jgl dalam ayat tersebut adalah 
mendengarkan nyanyian dan hal-hal batil seumpamanya. Sementara Hasan 
berkata, artinya musik dan nyanyian.” 205 

Qasim bin M uhamma d berkata, “Nyanyian adalah batil dan yang batil 
masuk dalam neraka.” 


Ibnu Qasim berkata: Aku pemah bertanya kepada Malik tentang 
nyanyian, maka dia berkata, “Allah SWT berfirman, aL lilki 

‘Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan ” (Qs. 
Yuunus [10]: 32) 


A1 Bukhari sendiri membuat sebuah bab yang menj elaskan bahwa setiap 
yang tidak berguna adalah batil, apabila menyibukkan dari taat kepada Allah 
dan orang yang berkata kepada temannya, “Kemarilah, mari kita bermain 
judi,” dan firman Allah SWT, Jo J» Jaj 

Ij \jtt jdo jjju Aii\. 

PemyataanAl Bukhari yang berbunyi, “Apabila menyibukkan diri untuk 


205 Lih. Tafsir Hasan A l Bashri (2/199). 



taatkepadaAllahdiambildarifirman AJlahJzzawaJalla,J* ^tll. 

Diriwayatkan dari Hasan juga bahwa maknanya adalah kekufiiran dan 
kemusyrikan. 206 Sementara itu, ada suatu kaum yang menakwilkannya dengan 
pembicaraan-pembicaraan tidak berguna ahli kebatilan dan main-main. 

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun kepada Nadhr bin Harits, 
sebab dia membeli buku-buku orang asing, seperti rustum dan Isfandiyar. 
Saat berada di Makkah, apabila orang-orang Quraisy berkata, “Sesungguhnya 
Muhammad berkata seperti ini,” dia menertawakannya. Lalu, dia menceritakan 
kepada mereka cerita-cerita para raja Persia dan berkata, “Ceritaku ini lebih 
baik dari cerita Muhammad.” 207 Demikianpendapat yang dikatakan oleh A1 
Farra', A1 Kalbi dan lainnya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa Nadhr bin Harits membeli para 
biduanita. Tidak ada seorang pun yang hendak masuk Islam yang ditemuinya 
kecuali dia mengaj aknya menemui biduanitanya, lalu dia berkata kepadanya, 
“Beri makanorang ini, beri minum dia dan bemyanyilah untuknya.”LaluNadhr 
berkata, “Ini lebih baik dari ajakan shalat, puasa dan berperangyang diserukan 
oleh Muhammad.” 

Pendapat ini dan pendapat pertama jelas menyatakan tentang pembelian. 
Namun sekelompok ulama mengatakan bahwa pembelian dalam ayat ini adalah 
kata pinjaman dan ayat ini turun tentang pembicaraan-pembicaraan orang- 
orang Quraisy, peremehan mereka terhadap pericara Islam dan obrolan mereka 
dalam hal-hal yang batil. 

Ibnu Athiyyah berkata, 208 “Meninggalkan apa yang wajib dilakukan 
dan melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti ini sama dengan 
membelinya, berdasarkan firman Allah SWT, jjf *1 LiJ jI 

iS ->41 W 'Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan 


706 Lih. Tafsir Hasan AlBashri (2/199). 

207 Lih. Ma’aniAl Qur'an, karyaAl Farra' (2/326) dan TafsirAlMawardi (3/276). 

208 Lih. AlMuharrarAl Wajiz (13/9). 


Surah Luqmaan 



petunjuk (Qs. Al Baqarah [2]: 175) Membeli kekufuran dengan keimanan 
artinya mengganti keimanan dengan kekufuran dan lebih memiliki kekufuran 
atas keimanan.” 

Mutharrif berkata, “Membeli perkataan yang tidak berguna adalah 
memperkenankannya.” 

Menurut Qatadah, mungkin tidak membelanj akan harta padanya, akan 
tetapi mendengarkan dan membelinya (atau menjawabnya). 

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat pertama lebih benar dalam 
masalah ini, beidasaikanhadits marfu ', juga berdasarkan perkataan sahabat 
dan tabi’in. Ats-Tsa’labi dan Al Wahidi menambahkan dalam hadits Abu 
Umamah sebagai berikut: “Tidak ada seorangpun yang meninggikan 
suaranya dengan nyanyian kecuali Allah mengutus kepadanya dua orang 
syetan. Salah satunya berada di bahu ini dan lainnya berada di bahu 
lainnya. Kedua syetan itu terus menghentakkan kaki mereka hingga 
orang itu sendiri yang diam. ” 

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari hadits Anas RA dan lainnya, 
dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, 

OUjb 

* * 

• « i ^ / 9 * * * \ \ •'* * ' * •f' " \ { ■*' • 

j&r 'J ijJLS- MaJ JJS- *Jjj y- MS’ 

* * * ' - r * ' 

“Ada dua suara yang dilaknat lagi jahat yang aku melarang 
keduanya: (1) suara seruling, dan (2) suara syetan ketika ada 
nyanyian, bergembira dan suara ketika ada musibah, suara 
pukulan di pipi dan robekan saku. ” 209 


• > « ^ .s * Os S of s ' soJ.s ,.s 0 s 

jA O yj> :U-jJLP JlJli yd* <JU y£> 


209 Hadits ini dengan sedikit ada perbedaan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al 
Jami ’AlKabir (2/2778) dari riwayat Al Bazzar dan Dhiya Al Maqdisi, dari Anas RA. Dia 
juga menyebutkannya dalam Al Jami ’ Ash-Shaghir (no. 5050), dan memberinya kode 
shahih . 




Ja’far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, dan kakeknya, dan 
Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Aku diutus untuk 
mematahkan seruling ” 210 Demikian pendapat yang diriwayatkanoleh Abu 
ThalibAl Ghailani. 


Ibnu Basyran meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda. 





‘‘Aku diutus untuk menghancurkan seruling dan gendang. ” 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ali RA, dia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Apabila umatku telah melakukan sepuluh perkara, 
niscaya bala pasti menimpa mereka -di antaranya adalah—•; apabila 
umatku mempergunakan para biduanita dan musik. ” 2U 

Dalam hadits Abu Hurairah RA disebutkan, “Dan muncul biduanita- 
budianita dan musik. ” 


IbnuAl Mubarak meriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Muhammad 
bin A1 Munkadir, dari Anas bin Malik, dia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, 

dJif ^ ir* 

‘Barangsiapa yang duduk di tempat biduanita untuk 
mendengarkan nyanyiannya maka akan dituangkan timah di 
telinganya pada Hari Kiamat ” m 


210 Hadits ini disebutkan dalam KanzAl Ummal (juz 15, no. 40689). 

211 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang fitnah, bab: Riwayat tentang Adanya 
Kejadian Perubahan dari Bentuk Normal dan Kejadian Tenggelam ke Dalam Perut Bumi 
(4/494-495, no. 2210). Setelah itu, dia berkata tentang hadits ini, “Ini adalah hadits 
gharib.” 

A1 Albani menganggap dha '//hadits ini dalam Dha ’ifAlJami 'Ash-Shaghir (1/210). 

212 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam An-Nihayah (1/77). 


Surah Luqmaan j 


Asad bin Musa meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abu Salamah, dan 
M uhammad bin A1 Munkadir, dia berkata, “Kami mendengar bahwa Allah 
SWT berfinnan pada Hari Kiamat, ‘Di mana hamba-hamba-Ku yang 
menyucikan diri mereka dan pendengaran mereka dari perkataan yang 
tidak berguna dan seruling syetan. Tempatkan mereka di taman-taman 
misik dan beritahukan kepada mereka bahwa Aku telah memberikan 
keridhaan-ku kepada mereka’. ” 

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, dari Muhammad bin A1 Munkadir 
seperti di atas. Namun dia menambahkan setelah misik, KemudianAllah SWT 
berfirman kepada para malaikat, “Perdengarkan kepada mereka pujian- 
Ku, terima kasih-Ku dan sanjungan-Ku dan beritahukan kepada mereka 
bahwa tidak ada ketakutan atas mereka juga tidaklah mereka bersedih. ” 

Makna seperti ini juga diriwayatkan secara marfu ’ dari hadits Abu 
Musa A1 Asy’ari, bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa yang mendengarkan suara nyanyian maka dia tidak 
diizinkan untukmendengarkan ar-ruuhaaniyiin. 'Ada yang bertanya, ‘Siapa 
ar-ruuhaaniyiin itu?’ Beliau menjawab, ‘Para qari ' ahli surga ” 213 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Himidzi A1 Hakim, Abu Abdullah dalam 
NawadirAl Ushul. Kami sendiri telah menyebutkannya dalam At-Tadzkirah 
bersama beberapa padanannya, 


> \A 0*1 ^3 j «>: ? di* j 


.s>vi j jj ijjji ^ 


“Barangsiapa yang meminum khamer di dunia, maka dia tidak 
akan meminumnya di akhirat. Barangsiapa yang memakai sutera 
di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. " 214 


2.3 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Ash-Shaghir (1/170), dari 
riwayat Hakim, dari Abu Musa, dan dia memberinya kode dha 'if. 

2.4 HR. Ibnu Majah dalam Sunan-nyn, dalam pembahasan tentang minimum, bab: 




Juga riwayat-riwayat lainnya. Semua maknanya shahih sebagaimana 
yang kami jelaskan di sana. 

Riwayat Makhul dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, 

* 4 . / / # . ¥ 

.4*1 P t oJJS'j kZJ L» 

✓ / / 

‘Barangsiapa yang meninggal dunia dan dia memiliki budak 

perempuan penyanyi, maka janganlah kalian menshalatkannya ” 215 

Berdasarkan atsar-atsar tersebut dan lainnya, para ulama menyatakan 
keharaman nyanyian. Keterangannya sebagai berikut: 

Kedua: Maksudnya adalah nyanyian yang biasa dilantunkan oleh para 
penyanyi, yang menggerakkanj iwa dan mendorongnya karena hawa nafsu, 
cinta dan candayang dapat menggerakkan orang yang diam danmemuneulkan 
orang yang bersembunyi. Jenis ini, jikapadasyair,biasanyamemnattentang 
perempuan dan kecantikannya, khamer dan hal-hal yang diharamkan lainnya 
yang tidak ada perbedaan pendapat akan keharamannya. Sebab, itulah kesia- 
siaan dan nyanyian yang tercela, berdasarkan kesepakatan para ulama. 

Nyanyian yang tidak seperti itu maka boleh-boleh saja, akan tetapi 
sedikit saja dan di waktu-waktu gembira saja, seperti pestaperkawinan, Hari 
Raya dan dalam kondisi membangkitkan semangat ketika melakukan 
pekeijaan berat atau sulit. Sebagaimana yang teijadi pada saat penggalian 
parit, nyanyian Anjasyah dan Salamah bin Akwa’. Sedangkan hal barn yang 
dil akukan oleh para sufi sekarang, seperti suka mendengaikan nyanyian dengan 
alat-alat musik seperti seruling dan gitar, maka ini adalah haram. 


Orang yang Meminum Khamer di Dunia Maka Dia Tidak Akan Meminumnya di Akhirat 
(2/2/1120), akan tetapi tanpa redaksi, “Barangsiapa yang memakai sutera ...” 

215 Dalam KanzAl UmmalQuz 15, no. 40673), disebutkan dengan redaksi, “Barangsiapa 
yang meninggal dunia dan dia memiliki seorang biduanita, maka janganlah kalian 
menshalatkannya. ” 


Surah Luqmaan J 




IbnuAlArabi berkata, 216 “Gendang perang tidaklah mengapa, sebab 
itu dapat membangkitkan semangat dan membuat takut musuh. Akan tetapi 
tentang sending pengembala, dia masih ragu-ragu. Rebanaboleh digunakan.” 

A1 Jauhari berkata, 217 “Barangkali mereka mendengarkan sending 
pengembala yang di gunakan oleh pengembala laki-laki dan perempuan.” 

A1 Qursyairi berkata, “Rebana dipukul di hadapan Rasulullah SAW 
pada hari masuknya beliau ke Madinah. Abu Bakar pun hendak melarang, 
akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, ‘Biarkan mereka, hai Abu Bakar, 
sehingga orang-orang Yahudi tahu bahwa agama kita adalah agama 
yang mudah. " 218 

Para perempuan Arab jika memukul gendang atau rebana mereka 
sambil berucap, “Kami anak-anak perempuan Najjar, alangkah beruntungnya 
Muhammad sebagai tetangga.” 


Ada yang mengatakan bahwa gendang pada waktu nikah sama dengan 
rebana, begitu juga alat-alat yang menyemarakkan pemikahan. Semua itu 
boleh di gunakan, namun dengan perkataan-perkataan yang baik dan tidak 
ada di dalamnya kekejian (kemaksiatan). 


Ketiga: Bemyanyi adalah suatu kebodohan dan dengan sebabnya, 
kesaksian apa pun dari pelakunya tidak dapat diterima. Jika dia tidak sering 
dan tidak menetapinya maka kesaksiannya dapat diterima. 


Ishak bin Isa Ath-Thabba’ menyebutkan, dia berkata, “Aku pemah 
bertanya kepada Malik bin Anas tentang nyanyian yang dibolehkan oleh ulama 


216 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1494). 

217 Lih. Ash-Shihah (3/1306). 

218 HR. A1 Bukhari dengan redaksi yang hampir sama dalam pembahasan tentang dua 
Hari Raya, bab: Apabila Seseorang Tidak Sempat Shalat Hari Raya, Maka Dia Hams 
Shalat Dua Rakaat, Muslim dalam pembahasan tentang dua Hari Raya, bab: Apa yang 
Dilakukan oleh Para Perempuan di Hari Raya, dan Ahmad dalam Al Musnad dari Aisyah 
RA. 

Lih. AUami ’Al Kabir (2/1937). 


Iggmygg 




Madinah. Maka dia menjawab, “Sesungguhnya yang melakukannya hanya 
orang-orang fasik.” 

Abu Thayyib Thahir bin Abdullah Ath-Thabari berkata, “Malik dan 
Anas melarang nyanyian dan mendengarkannya.” 

Dia juga berkata, “Apabila seseorang membeli seorang budak 
perempuan dan temyata budak itu seorang penyanyi, maka dia boleh 
mengembalikannya, sebab itu termasuk aib.” 

Inilah mazhab para ulama Madinah, kecuali Ibrahim bin Sa’ad. Sebab, 
diceritakan darinya oleh Zakaria As-Saji, bahwa diaberpendapat itu tidaklah 
mengapa 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Ada yang mengatakan tentang Malik, 
bahwa dia adalah seorang yang mahir dengan pekeijaan ini, akan tetapi 
mazdhabnya mengharamkannya.” 

Diriwayatkan dari Malik bahwa dia berkata, “Aku mempelajari 
pekeijaan ini saat aku masih muda Lalu ibuku berkata kepadaku, ‘Hai anakku, 
ses ung g uhny a pekeijaan ini hanya cocok dengan orang yang memiliki wajah 
tampan, sementara kamu tidak demikian. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu agama 
saja’. Aku pun selalu bersama Rabi’ah. Maka Allah menjadikan kebaikan 
pada pekeijaan ini.” 

Abu Thayyib Ath-Thabari berkata, “Sedangkan madzhab Abu Hanifah, 
dia memakruhkan nyanyian, namun membolehkan metninum air perahan anggur, 
dan berpendapat bahwa mendengar nyanyian itu termasuk dosa. Seperti ini 
juga madzhab seluruh ulama Kufah, seperti Ibrahim, Asy-Sya’bi, Hammad, 
Ats-Tsauri dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka 
tentang hal ini. 

Selain itu, tidak ada perbedaan pedapat di antara ulama Bashrah akan 
larangan nyanyian, kecuali yang diriwayatkan dari Ubaidullahbin Hasan bahwa 
dia tidak melihat adanya dosa pada nyanyian. 


Surah Luqmaan j 



Sedangkanmadzhab Asy-Syafi’i, dia berkata, “Nyanyian itu makruh, 
menyerupai kebatilan. Siapa yang banyak atau sering mendengamya, maka 
dia adalah orang bodoh yang kesaksiannya tidak dapat diterima.” 

Abul Faraj A1 Jauzi menyebutkan tiga riwayat dari Ahmad bin Hanbal, 
dia berkata, “Para sahabat kami menyebutkan dari Abu Bakar A1 Khallal dan 
sahabatnya, Abdul Aziz akan kebolehan nyanyian. Akan tetapi yang mereka 
maksndkan adalah kasidah (syair-syair) tentang kezuhudan di masa mereka. 
Dengan demikian, dapatlahdiketahui apamaksud nyanyian yang tidak disukai 
Ahmad. 

Hal ini berdasarkan riwayat bahwa dia pemah ditanya tentang seorang 
laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan 
seorang budak perempuan penyanyi, lalu anak laki-laki ini harus menjual budak 
tersebut. Maka Ahmad menjawab, “Dijual karenamemang dia harus dijual, 
bukan karena dia seorang penyanyi.” Lalu ada yang berkata, “Dia senilai tiga 
puluh ribu dan jika dia menjualnya bukan karena sebagai penyanyi, maka 
hanya senilai dua puluh ribu?” Ahmad menjawab, “Tidak boleh dijual kecuali 
karena dia memang harus dijual.” 

Abul Faraj berkata, “Ahmad berkata seperti ini karena budak 
perempuan penyanyi itu tidak bemyanyi dengan kasidah-kasidah kezuhudan, 
akan tetapi dengan bait-bait yang membangkitkan asmara.” 

Ini merupakan dalil bahwa nyanyian itu dilarang. Sebab, seandainya 
tidak dilarang, tentu tidaklah boleh melambatkan pemberian harta kepada 
anak yatim. Selain itu, masalah ini sama dengan masalah yang diutarakan oleh 
Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW, “Aku memiliki khamer milik anak- 
anak yatim?” Beliau pun bersabda, “Buang khamer itu. ” Seandainya boleh 
menganggap khamer itu baik, tentu dia tidak diperintahkan untuk membuang 
harta anak yatim (khamer). 

Ath-Thabari berkata, “Para ulama sepakat atas larangan nyanyian, 
hanya Ibrahim bin Sa’ad dan Ubaidullah A1 Anbari saj a yang tidak berpendapat 






demikian. Sementara Rasulullah SAW pemah bersabda, 


X uuji oC. 


‘Kamu hendaknya mengikuti kelompok yang terbesar dan 
barangsiapa berpisah dari jamaah, maka dia mati dengan 
kematian jahiliyah ” 219 

Abul Faraj berkata, “Qaffal dari sahabat kami berkata, ‘Tidak dapat 
diterima kesaksian penyanyi dan penari’ .” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Apabila telah ditegaskan bahwa 
perkara ini tidak boleh, maka mengambil upah menyanyi pirn tidak boleh. 
Abu Umar bin Abdul Barr menyatakan adanya ijmak atas keharaman upah 
menyanyi. Hal ini pun telah dijelaskan di dalam surah AlAn’aam pada firman 
Allah SWT, “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci 

semuayanggaib. ” (Qs.AlAn’aam [6]: 59) 

Keempat: Qadhi Abu Bakar bin A1 Arabi berkata, 220 “Laki-laki boleh 
mendengarkan nyanyian budak perempuannya, sebab tidak ada sedikit pun 
yang diharamkan pada budaknya tersebut, tidak pada lahimya juga pada 
batinnya, maka tidak ada larangan pula menikmati suaranya. Akan tetapi tidak 
boleh menampakkan kaum perempuan bagi kaum laki-laki, membuka tirai 
dan mendengar kata-kata cabul. Apabila sampai melakukan hal-hal yang tidak 
dihalalkan dan tidak dibolehkan, maka dilarang dari awal (maksudnya, dari 


2,9 HR. Ahmad dalam AlMusnad dari perkataan Abdullah bin Abu Aufa kepada Sa’id 
bin Jamhan, dengan redaksi, “Celaka kamu, hai Ibnu Jamhan. Hendaklah kamu mengikuti 
kelompok terbesar, hendaklah kamu mengikuti kelompok yang terbesar.” HR. Ibnu Majah 
dalam pembahasan tentang fitnah, bab: Kelompok yang Terbesar (no. 3950) dari Anas, 
secara marfu ’ kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul 
atas kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat perbedaan, maka kalian 
hendaknya mengikuti kelompok yang terbesar. ” 

Namun sanad ini memiliki kelemahan. Hadits ini diriwayatkan juga dengan beberapa 
jalur periwayatan yang mana memiliki kelemahan secara keseluruhan. Demikian pendapat 
yang dikemukakan oleh A1 Iraqi dalam Takhrij Ahadits Al Minhaj. 

220 Lih. Ahkam Al Qur 'an (3/1494). 


Surah Luqmaan 


mendengarkan nyanyian sampai melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan).” 

Abu Thayyib Ath-Thabari berkata, “Mendengar nyanyian dari 
perempuan yang bukan mahram, menurut para sahabat Asy-Syafi’i adalah 
tidak boleh, baik perempuan itu merdeka maupun budak. 

Asy-Syafi’i sendiri berkata, ‘Pemilik budak perempuan, apabila dia 
mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan nyanyian budak 
perempuannya tersebut, maka dia adalah orang bodoh yang kesaksiannya 
tidak dapat diterima’. Kemudian dia lebih menegaskan lagi tentang pemilik 
budak seperti ini. Dia berkata, ‘Dia sama dengan mucikari’. Dia menyebutkan 
orang bodoh karena mengajak manusia kepada kebatilan dan orang yang 
mengajak manusia kepada kebatilan adalah orang bodoh.” 

Kelima: FirmanAllah SWT, “Untukmenyesatkan 

dari jalan Allah.” Qira 'ah mayoritas ahli qira 'ah adalah dengan hurufya' 
berharakat dhammah. Maksudnya, untuk menyesatkan orang lain dari jalan 
petunjuk. Apabila dia menyesatkan orang lain, maka sungguh dia telah sesat. 
SementaralbnuKatsir, IbnuMuhaishin, Humaid, AbuAmr, Rawais danlbnu 
Abu Ishak membaca dengan hurufya' berharakat fathah. 221 Maksudnya, untuk 
dia sesat. 

IjJa “Dan dia menjadikannya sebagai bahan olok- 

olokkan .” Qira 'ah penduduk Madinah, Abu Amr dan Ashim adalah dengan 
rafa * m yakni, lidstsy sebagai athaf "kepada lafazh Boleh juga 

sebagai awal kalimat. Sementara A1 A’masy, Hamzah dan A1 Kisa'i membaca 
yakni dengan nashab karena berfungsi sebagai athaf kepada 

. Berdasarkan dua qira'ah ini, maka tidak bagus waqaf (berhenti) 
pada firman Allah, , akan tetapi bagusnya berhenti pada firman Allah, 



221 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An - 
Nasyr (ha\. 129). 

222 Qira ‘ah dengan huruf dzal berharakat rafa ’ (dhammah) adalah qira ‘ah mutawatir 
seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 159). 




Dhamir ha ' pada lafazh Li adalah kinayah untuk ayat-ayat dan 

boleh juga kinayah untuk (jalan), karena kata tersebut dapat dijadikan 

mu 'annats dan mudzakkar , 223 

jf j ✓ ^ ^ ^ 

li (iLiJjl “Mereka itu akan memperoleh adzab yang 
menghinakan,” maksudnya adalah, adzab yang berat yang akan menghinakan 
mereka. 


Firman Allah: 




IsJJ Jj ajp lS]3 

^Jl Jaj ojili f^5j 


“Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami dia 
berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia 
belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua 
telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan adzab 
yangpedih.” (Qs. Luqmaan [31]: 7) 


Firman Allah SWT, LmLjI; aJLc J-s lSj£ “Dan apabila dibacakan 
kepadanya ayat-ayat kami, ” maksudnya adalah, A1 Qur'an. yakni 
berpaling. \jJ=cj£ dibaca nashab karena berfungsi sebagai hal. 

Iy»j ^ o*lt ifiJ LzS jJ “Seolah-olah dia belum 

mendengarnya, seakan- akan ada sumbatan di kedua telinganya, ” karena 
merasa berat dan ketulian. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. 224 

2*41 ^-»l “Maka beri kabar gembiralah dia dengan adzab 

yang pedih. ” Hal ini pun telah dijelaskan sebelumnya. 225 


223 Lih. I’rab Al Qur'an (3/282). 

224 Lih. tafsir surah AlAn’aam, ayat 25. 

225 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 10. 


Surah Luqmaan j 



Firman Allah: 


0i4f±>- 0 cJ*- Jt ij£*•* Oj 

Li>- Ai)T Ipj t^J 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal shalih, bagi mereka surga-surga 
yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya; 
sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia4ah yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. Luqmaan [31]: 8-9) 


Firman Allah SWT, I^Lij \j£ i; 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 
shalih, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan.” Setelah Dia 
menyebutkan adzab orang-orang kafir, Dia pun menyebutkan kenikmatan 
orang-orang yang beriman. 

t^j maksudnya adalah mereka kekal di dalamnya. 

Jtiii jlpj maksudnya adalah, Allah SWT menjadikan semua 
ini kepada mereka sebagai janji yang benar, tidak ada kebohongan 
padanya. 

“Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. ” Hal ini jugatelah dijelaskan sebelumnya. 226 


Firman Allah: 


& ty GiS<U td>fj 


226 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 32. 


Tafsir Al Qurthubi 



. V J» 


Cxi _ && £Jl> 


! 0*4 ji^ 9 j b j^ljaj t Jj 


"D/a menciptakan langit tanpa tiang yang kamu 
melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di 
permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan 
kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala 
macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari 
langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam 
tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka 
perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan 
oleh sembahan-sembahan(mu) selain Allah. Sebenarnya 
orang-orang yang zhalim itu berada di dalam kesesatan 
yang nyata. ” (Qs. Luqmaan [31]: 10-11) 


Firman Allah SWT, “ Dia menciptakan 

langit tanpa tiang yang kamu melihatnya berada pada posisi khafadh 
karena berfungsi sebagai na ’at kepada S& . Maksudnya, mungkin di sana 
ada tiang, akantetapi tidak terlihat Bolehjuga t fjj berada pada posisi nashab 
sebagai hal dari o’y-i-llt- Maksudnya, tidak ada tiang sama sekali. 

An-Nuhas berkata, 227 “Aku mendengar Ali bin Sulaiman berkata, ‘Yang 
lebih baik, adalah musta 'nif dan tidak ada tiang sama sekali di sana’.” 

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Makki, dan pada 
kalimat sudah sempuma. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Ar-Ra’d. 228 

isa'ij u^O^ 1 <4 <$*j “Dan dia meletakkan gunung-gunung (di 
permukaan) bumi” maksudnya adalah, gunung-gunung yang tegar. 

“Supaya bumi itu tidak menggoyangkan ,” berada pada 


227 Lih. I’rab Al Qur'an (3/282). 

228 Lih. tafsir surah Ar-Ra’d, ayat 2. 


posisi nashab. Maksudnya, tidak ingin bumi menggoyangkan. Sementarapara 
ul ama Kufah memperkirakan maknanya dengan supaya bumi tidak 
menggoyangkan. 


t'' 


_? Cr? ^ 

‘Dan memperkembangbiakkan padanya segala macamjenis binatang. 


Dan kami turunkan air hujan dari langit, lain kami tumbuhkan padanya 
segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik .” Diriwayatkan dan Ibnu 
Abbas RA bahwa maksudnya adalah segala macam wama yang baik. Lalu 
Asy-Sya’bi menakwilkannya alas manusia, sebab mereka diciptakan dan bumi. 
Dia berkata, “Siapa di antara mereka yang menj adi ahli surga, maka dialah 
orang yang baik, dan siapa di antara mereka yang menj adi ahli neraka, maka 
dialah orang yang tercela.” 

Sementarayang lainmenakwilkan bahwa air mani diciptakan dan tanah 
dan lahir ayat-ayat A1 Qur'an menunjukkan akan hal itu. 


Finnan Allah SWT, IJ “Inilah ciptaan Allah," adalah 

kalimat yang terdiri dari mubtada ' (subyek) dan khabar (predikat). Kata 
jj&jl artinya ciptaan. Maksudnya, yang telah Aku sebutkan dari apa yang 
dapat kalian lihat dengan mata kepala kalian adalah ciptaan Allah yang Dia 
ciptakan tanpa ada sekutu. 

“Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku, ” wahai orang- 
orangmusyrikin. 


iSU “Apayang telah diciptakan oleh sembahan- 
sembahan(mu) selain Allah, ” maksudnya adalah, berhala-berhala. 

JZ “Sebenarnya orang-orang yang zhalim itu, ’’ 
maksudnya adalah, orang-orang musyrikin. 

gjjipdv* 4 “Berada di dalam kesesatanyang nyata, ” maksudnya 
adalah, kerugian yang jelas. 


£ pada iSd adalah istijham (pertanyaan) yang berada pada posisi 





rafa’ sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya adalah li. b sendiri 
bermakna ^jji (yang). fa berlaku pada ha ' yang dihilangkan. Perkiraan 

maknanyaadalah, fa" *fa j* (makaperhhatkanlah 

"* * * * * * 

kepada-Ku apa sajayang telah diciptakan olehberhala-beihalayang disembah 
selain Allah). 


Kalimat mubtada ‘ dan khabar berada pada posisi nashab lantaran 
lafazh (maksudnya, menjadi maf’ul). Ha' dihilangkan bersama 

fa yang dhamir di dalamnya kembali kepada Maksudnya, 

fa i-'fai '' . Berdasarkan pendapat ini, boleh 

dikatakan, * fa ^ (apa yang kamu pelajari, nahwu atau 

syair?). Boleh juga C pada iSc. berada pada posisi nashab sebab lafazh 

_dan £ adalah tambahan. Berdasarkan pendapat ini, maka boleh 

dikatakan, \ & iiU \fa fafal 


Firman Allah: 


0 Is* di 


dill 


“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada 
Luqman, yaitu, ‘Bersyukurlah kepada Allah. Dan 
barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka 
sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya 
Allah Maha Kay a lagi Maha Terpuji’.” 

(Qs. Luqmaan [31]: 12) 


Finnan Allah SWT, ifafa fall fa\; jjJj “Dcm sesungguhnya telah 
Kami berikan hikmat kepada Luqman ” Dalam firman ini terdapat dua 
maf’ul , yakni fajj dan ifafa. Lafazh fajj tidak bertanwin karena di 
akhimya terdapat alif dan nun tambahan. Kata ini serupa dengan pola d%£ 


Surah Luqmaan 



yang pola bentuk mu 'annals -nya adalah Jiki. Tidak dapat berharakat tanwin 
pada bentuk kata ma ’rifah karena ada dua hal yang berat, sedangkan pada 
bentuk kata nakirah dapat berharakat tanwin karena salah satu hal yang 
beiat itu telah sima. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh An-Nuhas. 229 


Nama l rngkap T ii qman adalah T.nqman bin Ba’ura 1 binNahur bin Tarih. 
Tarih inilahyang juga bemama Azar, ayah Ibrahim. Demikianlahgarisketurunan 
Luqman yang disebutkan Muhammad bin Ishak. Sementara itu ada yang 
berpendapat bahwa nama lengkapnya adalah Luqman bin Anqa‘ bin Sarun. 
Luqman adalah seorang Nubah dari penduduk Ailah. Demikian yang 
disebutkan oleh As-Suhaili. 


Wahb berkata, “Luqman adalah anak saudari Ayyub AS.” 

Muqatil berkata, “Ada yang menyebutkan bahwa Luqman adalah anak 
bibi (dari pihak ibu) Ayyub AS.” 

Menurut Az-Zamakhsyari, 230 nama lengkapnya adalah Luqman bin 
Ba’ura‘ putra saudari Ayyub AS atauputra bibi (dari pihak ibu) Ayyub AS. 
Ada juga yang berpendapat bahwa Luqman term as uk anak-anak Azar. 

Luqman hidup selama seribu tahun dan Daud AS sempat bertemu 
dengannya, bahkan belajar ilmu pengetahuan darinya. Luqmanlah yang 
memberi fatwa kepada manusia sebelum pengangkatan Daud AS sebagai 
nabi. Setelah Daud AS diangkat sebagai nabi, dia pun menghentikan pemberian 
fatwa. Suatu ketika, Luqman ditanya tentang sikapnya tersebut, maka dia 
pun menjawab, “Kenapa aku tidak berhenti ketika aku dianggap sudah cukup.” 

A1 Waqidi berkata, “Luqman adalah seorang qadhi (hakim) di bam 
Isra'il.” 

Sa’id bin A1 Musayyib berkata, “Luqman adalah orang kulit hitam dari 
orang-orang kuht hitam Mesir. Dia memiliki dua bibir yang tebal. Allah SWT 


229 Lih. I’rabAl Qur'an (3/282-283). 

230 \Jft\.AlKasysyaf( r !>l2\\). 





memberinya hikmah, akan tetapi tidak memberinyakenabian. Oleh karena 
itu, jumhur ahli takwil menyatakan bahwa Luqman adalah seorang wali, bukan 
seorang nabi. Akan tetapi Ikrimah dan Asy-Sya’bi mengatakan bahwa dia 
adalah seorang nabi. Dengan demikian, maksud hikmah di dalam ayat adalah 
kenabian.” 

Pendapat yang benar adalah dia seorang laki-laki bijaksana dengan 
hikmah (kebijaksanaan) yang diberikan Allah SWT—ini benar menurut 
akidah, fikih, agama dan logika—dan seorang qadhi di bani Isra‘il. Dia berkulit 
hitam, cacat kaki dan kedua bibimya tebal. Demikian pendapat yang 
dikemukakan oleh Ibnu Abbas RAdan lainnya. 

Diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar RA, dia beikata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Luqman bukan nabi, akan tetapi dia adalah 
seorang hamba yang banyak tafakur lagi bogus keyakinan. Dia cinta 
kepada Allah maka Dia cinta kepadanya. Lalu Dia memberikan hikmah 
kepadanya. Dia juga menawarkannya untuk menjadi khalifahyang akan 
memutuskan dengan kebenaran. Maka dia menjawab, ‘Wahai Tuhanku, 
jika Engkau menyuruhku untuk memilih, maka aku pasti akan 
mengambil keselamatan dan meninggalkan bala dan jika Engkau telah 
menetapkannya atasku maka aku dengar dan aku taat, sebab 
sesungguhnya Engkau pasti akan melindungiku ” 

Demikianlah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah. 231 

SementaraAts-Tsa’labi menambahkan redaksi, “Ketika itu, terdengar 
suara malaikat yang tidak bisa dilihat oleh Luqman. Dia berkata, 
‘Kenapa, hai Luqman? ’ Dia menjawab, ‘Sebab, hakim adalah jabatan 
paling berat dan penuh kecemasan. Dia dikelilingi oleh orang-orang 
yang terzhalim di setiap tempat. Jika dia ditolong, maka dia memang 
pantas untuk selamat, dan jika dia tersalah maka dia telah tersalah 
jalan menuju surga. Siapa yang di dalam dunia menjadi orang yang 

231 Lih. AlMuharrarAl Wajiz( 13/12). 


Surah Luqmaan j 


him, maka itu lebih baik daripada dia menjadi seorangyang mulia di 
dunia. Siapa yang memilih dunia atas akhirat, maka dunia akan 
meninggalkannya dan dia tidakakan mendapatkan akhirat’. Malaikat 
itu pun takjub dengan tutur katanyayang sangat bogus. 

Setelah itu diatertidur sejenak kemudian dia pun diberi hikmah. Sejak 
saat itu dia pun berbicara penuh hikmah. Kemudian Daud AS dipanggil dan 
dia menerima tawaran menjadi khalifah dan tidak mengajukan syarat seperti 
yang dilakukan oleh Luqman. Akhimya, dia tergelincir ke dalam beberapa 
kesalahan, namun semuanyatelah Allah ampuni. 

Luqman selalu menolong Daud AS dengan hikmahnya. Suatu ketika, 
DaudAS berkata kepada Luqman, ‘Betapa beruntungnya kamu, hai Luqman! 
Kamu telah diberi hikmah dan dijauhkan dari bala, sementara Daud diberi 
jabatan khalifah namun mendapatkan bala dan fitnah (cobaan)’ 

Qatadah berkata, “Allah SWT menyuruh Luqman untuk memilih antara 
kenabian dan hikmah. Dia pun memilih hikmah atas kenabian. Maka saat 
Luqman sedang tidur, Jibril AS mendatanginya dan menebarkan hikmah 
kepadanya. Keesokan harinya, dia pun berbicara penuh hikmah. Suatu ketika, 
ada yang bertanya kepada Luqman, ‘Kenapa kamu memilih hikmah atas 
kenabian saat Tuhanmu menyuruhmu untuk memilih?’ Luqman menjawab, 
‘Sesungguhnya seandainya dia memberikan kenabian kepadaku tanpa bisa 
ditolak, tentu aku (akan menerimanya dan) mengharapkan pertolongan darinya, 
akan tetapi Dia menyuruhku untuk memilih. Aku takut tidak mampu memikul 
tugas kenabian, sementara hikmah lebih aku sukai’.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang pekeijaan Luqman. 232 Ada yang 
berpendapat bahwa dia adalah seorang penjahit. Demikian pendapat yang 
dikatakan oleh Sa’id bin A1 Musayyib. Dia juga pemah berkata kepada seorang 
laki-laki berkulit hitam, “Janganlah kamu bersedih karena kamu berkulit hitam, 
sebab ada tiga di antara orang-orang terbaik yang berkulit hitam: Bilal, Mihja’ 

232 Lih. pendapat para ulama dalam TafsirAlMawardi (3/278-279). 

f fi jr aroiMw i si gg 




maula Umar dan Luqman.” 

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa dia mencari kayu bakar setiap 
hari satu ikat untuk tuannya. Suatu kali dia berkata kepada seseorang yang 
terns memperhatikannya, “Sesungguhnya jika kamu melihatku karena kedua 
bibirku yang tebal, maka sesungguhnya dari antara dua bibir ini keluar 
perkataanyang lembut. Jika kamu melihatku karena kulitku yang hitam, maka 
hatikuputih.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah seorang pengembala. 
Suatu ketika, seorang laki-laki yang pemah mengenal Luqman melihatnya. 
Dia pun bertanya kepada Luqman, “Bukankah kamu budak bam fulan?” 
Luqman menjawab, “Benar.” Laki-laki itu bertanya lagi, “Lalu apa yang 
membawamu kepada keadaan seperti yang kulihat saat ini?” Luqman 
menjawab, “Ketentuan Allah, menunaikan amanah, jujur dalam perkataan 
dan meninggalkan apa yang tidak berguna.” Demikian pendapat yang 
dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Jabir. 

Khalid bin Ar-Ruba’ i berkata, “Luqman adalah seorang tukang kayu. 
Suatu ketika, tuannya berkata kepadanya, ‘Sembelihlah untukku seekor 
kambing dan berikan kepadaku dua bagian yang paling baik darinya’. Maka 
Luqman mengambilkan lidah dan hati kambing untuk tuannya, lalu dia berkata, 
‘Tidak ada bagian yang lebih baik pada kambing itu dari kedua bagian ini, 
bukan? ’ Tuannya hanya terdiam. 

Kemudian tuannya kembali menyuruhnya untuk menyembelih kambing 
lain, dan berkata kepadanya, ‘Buang dua bagian yang paling kotor darinya’. 
Temyata, dia membuang lidah dan hati. Tuannya pun berkata, ‘ Aku suruh 
kamu untuk membawakan dua bagian yang paling baik, maka kamu 
membawakan lidah dan hati dan aku suruh kamu untuk membuang dua bagian 
yang paling kotor, temyata kamu juga membuang lidah dan hati?’ Luqman 
menj awab, ‘ Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari lidah dan hati apabila 
keduanya baik, dan tidak ada yang lebih kotor dari lidah dan hati apabila 


Surah Luqmaan | 

_ A 




keduanya kotor 


Menurut saya (A1 Qurtfaubi): Makna kata-kata di atas adalah marfu' 
(sesuai dengan sabda Rasulullah SAW) dalam banyak hadits. Di antaranya, 
sabda Rasulullah SAW, 



iir juJ\ \l\ jluJi j or, vf 

.LJuit yf & juJi ali olli 


“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada satu bagian 
yang apabila bogus, maka bogus pula seluruh tubuh dan apabila 
rusak, maka rusakpula seluruh tubuh. Ketahuilah, bagian tubuh 
itu adalah hati. ” 233 


Ada begitu banyak atsar shahih lagi populer tentang lidah. Di antaranya 
sabda Rasulullah SAW, 


✓ / ^ o s e . 

0.0 ^ OsO * S Os .S I."* I S O.-'X'J. V / 

jj ^ L* ^ 

y / / / 



“Barangsiapa yang Allah lindungi dari kejahatan dua bagian 
tubuh, maka ia pasti masuksurga: dua bagian yang ada di antara 
kumis dan janggut (mulut) dan dua bagian yang ada di antara 
dua kaki (kemaluan). ” 234 


Kata-kata hikmah Luqman sangat banyak sekali. Di antaranya, dia 
pemah ditanya, “Siapa manusia paling jahat?” Dia menjawab, “Orang yang 
tidak peduli bila manusia melihatnya sedang melakukan kejahatan.” 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini pun semakna dengan sabda 
Rasulullah SAW, 


233 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang iman, bab no. 39, Muslim dalam 
pembahasan tentang penyiraman ladang, bab no. 107, Ibnu Majah dalam pembahasan 
tentang fitnah, bab no. 14, dan Ad-Darimi di awal pembahasan tentang jual beli. 

234 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, bab no. 61, Malik dalam 
pembahasan tentang perkataan, bab no. 11, dan Ahmad dalam Al Musnad (5/362). 





£ * 


XSj of Ojj tOj^l^Jl ^ ^\*a JS' 

U ^ XX XX x x " x 

"x x! ^ | X 1 '. f .X 1x7 1* . <*xxx 8 * 0 ^ ^ fc ^ 1^ ' 4 0 1 ll 

4^jUt cJu-p 0^3 b : J yip awI <5Jjj £^-*ao !)up J^Uu 

>»X ^ , x D > . . i^X > O Jx ^tfx X X X 0 7x /.S- 

.4JLP *Ui) J*-** ^ jy3j>^ Aj^ QjZ~*+j clou *-a 3^ Cl«-0 i«-0 


“Setiap umatku pasti selamat, kecuali orang-orang yang senang 
menampakkan perbuatan dosanya. Menampakkan suatu 
perbuatan dosa adalah seseorang melakukan suatu amal (dosa) 
di malam hari, kemudian keesokan harinya, saat Allah telah 
menutupi perbuatan dosanya, dia berkata, ‘Hai fulan, aku telah 
melakukan ini dan itu tadi malam ’. Padahal sepanjang malam 
Tuhannya telah menutupinya, akan tetapi keesokan harinya dia 
justru membuka tutupan Allah darinya. ” 235 

Wahb bin Munabbih berkata, “Aku pemah membaca kata-kata hikmah 
Luqmanlebihdari sepuluhribubab. Diriwayatkan bahwa dia pemah menemui 
Daud AS yang sedang membuat baju besi. Allah SWT telah melunakkan besi 
untuknya sehingga menjadi seperti tanah. Ketika itu, Luqman hendak bertanya 
kepada Daud AS (tentang apa yang sedang dia lakukan), namun hikmah 
membimbingnya untuk diam. Maka dia pun diam. 

Setelah selesai membuat baju besi tersebut dan mengenakannya, Daud 
AS berkata, ‘Baju perang paling baik adalah kamu’. Maka Luqman berkata, 
‘Diam itu adalah kebijaksanaan namun sedikit sekali yang melakukannya’. 
Daud AS berkata kepada Luqman, ‘ Sungguh tepat kamu disebut sebagai 
seorang hakim (seorang yang bijak)’ 

&/pA q\ “Agar bersyukur kepada Allah Ada dua perkiraan 
makna untuk firman ini, yaitu: 236 


235 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab, bab no. 60, dan Muslim dalam 
pembahasan tentang zuhud (hadits no. 52). 

236 Lih. I’rab Al Qur'an (3/283). 




1 . 


Ji bermakna ai mufassarah (bermakna yakni). Maksudnya, yakni 
Kami katakan kepadanya, bersyukurlah. 

2 . J berada pada posisi nashab dan fi’l masuk dalam shilah 

SebagaimanayangdiceritakanolehSibawaih, i> ' 4*1 c-lsS'.Akan 

tetapi peikiraan makna ini, menurutnya kurang tepat. 

Az-Zujaj berkata, “Makna ayat tersebut adalah, sungguh telah Kami 
berikan hikmah kepada Luqman agar dia bersyukur kepada Allah SWT.” 

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, dengan bahwa kamu 
bersyukur kepada Allah SWT, maka dia pun bersyukur. Dia menjadi seorang 
yang bijak dengan sebab syukumya kepada Kami. 


bersyukur kepada Allah artinya taat kepada-Nya terhadap apa yang 
Dia perintahkan. Hakikat syukur telah kami jelaskan, baik secara bahasa 
maupun makna dalam surah Al Baqarah 237 dan lainnya. 

“Dan barangsiapa bersyukur, maka 
sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri ,” maksudnya adalah, 
barangsiapa yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia beramal untuk 
dirinya sendiri, sebab manfaat pahala kembali kepadanya. 

'jg ^3 “Dan barangsiapa kafir” maksudnya adalah, orang yang 
kafir terhadap nikmat, hingga tidak mengesakan Allah SWT. 

3aT oli “Maka sesungguhnya Allah Maha Kay a, ” dari 
penyembahan makhluk-Nya. 


J* ^ a 


Maha Terpuji, ” di sisi makhluk. Yahya bin Salam berkata, 
artinya Maha Kaya dari makhluk-Nya, sedangkan i X . artinya Maha 
Terpuji pada perbuatan-Nya.” 


237 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 52. 



Firman Allah: 



“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 
waktu ia memberi pelajaran kepadanya, *Hai anakku, 
janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman 
yang besar’.” (Qs. Luqmaan [31]: 13) 


Firman Allah SWT, ^ “ Dan (ingatlah) 

ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 
kepadanya.” As-SxAmLi berkata, “Nama anak Luqman adalah Tsaran, menurut 
pendapat Ath-Thabari dan A1 Qutabi.” 

A1 Kalbi berkata, “Nama anak Luqman adalah Masykam.” 

Ada yang berpendapat bahwa nama anak Luqman adalah An’am. 
Demikian pendapat yang diutarakan oleh An-Naqqasy. A1 Qusyairi 
menyebutkan bahwa anak dan isterinya adalah orang kafir. Dia terus 
menasehati mereka hingga mereka berislam. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Hal ini ditunjukkanoleh firman-Nya, 
j j M_> A ^ “Janganlah kamu mempersekutukan 
(Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 
kezhaliman yang besar” Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dan lainnya, 

9 S 

dari Abdullah RA, dia berkata, “Ketika turun ayat, 1ji^J' 

> JjL ‘Orang-orangyang beriman dan tidakmencampuradukkan 
iman mereka dengan kezhaliman (Qs. A1 An’aam [6]: 82) para sahabat 
Rasulullah SAW merasa berat dan mereka pun berkata, ‘Siapa di antara 
kami yang tidak pemah menzhalimi dirinya?’ MakaRasulullah SAWbersabda, 
‘Maksudnya tidak seperti apa yang kalian kira. Sesungguhnya maksud 


Surah Luqmaan J 



sebenarnya adalah seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada 
anaknya, Jii; ‘Hai anakku.janganlah 

kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezhaliman yang besar ” m 

Para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah SWT, 
“Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezhaliman yang besar.” Ada yang mengatakan bahwa itu 
termasuk perkataan Luqman. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah 
berita dari Allah SWT. Terpisah dari perkataan Luqman, namun bersambung 
dengannya sebagai penguat makna. Pendapat kedua ini diperkuat oleh 
hadits yang menyebutkan bahwa ketika turun ayat, ijiolT 

, para sahabat Rasulullah SAW merasa sedih dan berkata, “Siapa 
di antara kita yang tidak pemah berbuat zhalim?” Maka Allah SWT 
menurunkan firman-Nya, *Jj£j /_• jj- 

Akhimya kesedihan mereka pun reda. Tentu, redanya kesedihan mereka 
disebabkan berita dari Allah SWT. Akan tetapi, kesedihan juga dapat reda 
dengan sebab Allah SWT menyebutkan hal tersebut lewat seorang hamba 
yang telah diberinya hikmah dan perkataan yang benar. 

\\ berada pada posisi nashab bermakna ingatlah. Az-Zujaj berkata 
dalam kitabnya tentang A1 Qur'an, “Sesungguhnya ij berada pada posisi 
nashab lantaran lafazh \7rA'.” 239 

Maknanya adalah dan ses ung g uhn ya telah kami berikan hikmat kepada 
Luqman ketika dia berkata. 

An-Nuhas berkata, 240 “Aku kira penakwilan Az-Zujaj itu merupakan 
suatu kesalahan, sebab di dalam finnan tersebut ada hurufwow yang mencegah 
penakwilan seperti itu.” 

231 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Iman yang Jujur dan Mumi 
(1/115). 

239 Lih. 1’rabAl Qur'an (3/284). 

240 Ibid. 

fiaflM.wnaiwisi mm 





“Wahai anakku” dengan huruf ya ' berharakat kasrah, sebab 
harakat itu menunjukkan huruf ya' yang dihilangkan. Namun siapa yang 
membacanya dengan harakat fathah, maka itu karena harakat fathah lebih 
mudah dibaca. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Huud. 241 

T afazh sendiri bukan bentuk hakikat tashghir, sekalipun lafazhnya 

tashghir, namun merupakan bentuk tarqiq (ungkapan kelembutan dan kasih 
sayang). Contohnya adalah kalimat yang diungkapkan kepada seseorang, 
i; dan kepada seorang anak, Jfjf 'y.. 2A1 


Firman Allah: 


jjp o] 3 ©i-**-*^ <>•£ 


“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 
kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 
kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu 
untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak 
ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 


241 Lih. tafsir surah Huud, ayat 42. 

242 Lih. Tafsir AlMawardi (3/280). 


Surah Luqmaan J 



dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 
maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (Qs. Luqmaan [31]: 14-15) 

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, “ Dan Kami 

perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapaknya.” Dua ayat di atas merupakan selingan di antara wasiat Luqman. 
Namun ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya ini termasuk wasiat yang 
disampaikan oleh Luqman kepada anaknya yang Allah beritakan. Maksudnya 
adalah Luqman berkata kepada anaknya, “Janganlah kamu menyekutukan 
Allah dan j anganlah kamu taat kepada kedua orangtuamu dalam hal berbuat 
syirik. Sebab, Allah SWT telah mewasiatkan taat kepada kedua orangtua 
selama hal-hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kesyirikan dan kemaksiatan 
kepada Allah SWT.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah ketika Luqman 
berkata kepada anaknya, Kami berfirman kepada Luqman lewat hikmah yang 
Kami berikan kepadanya, “Dan Kami perintahkan kepada manusia 
(berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. ” Maksudnya adalah Kami 
firmankan kepada Luqman, “Bersyukurlah kepada Allah”, dan Kami fiimankan 
kepadanya juga, “Dan Kami perintahkan kepada manusia.” 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, ketika 
Luqman berkata kepada anaknya, “Janganlah kamu menyekutukan,” dan Kami 
perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu- 
bapaknya, maka Kami perintahkan manusia dengan ini dan Luqman 
memerintahkan anaknya dengan ini. 

Semua pendapat ini disebutkan oleh A1 Qusyairi. Akan tetapi pendapat 
yang benar adalah kedua ayat ini turun pada Sa’ad bin Abu Waqqash, 






sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah A1 Ankabuut 243 Inilahpendapat 
yang dipegang oleh sejumlah ahli tafsir. 

Kesimpulannya, taat kepada kedua ibu bapak tidak berlaku dalam hal 
melakukan dosa besar dan tidak berlaku dalam hal meninggalkan kewajiban 
yang bersifat individual. Tetap wajib taat pada hal-hal mubah (dibolehkan) 
dan lebih baik tetap taat dalam hal meninggalkan ketaatan yang bersifat sunah. 
Misalnya, jihad kifayah dam memperkenankanpanggilan ibu dalam shalat 
yang masih bisa diulang, karena khawatir ada sesuatuyang mungkin dapat 
mencelakai ibu dan hal-hal lain yang membolehkan shalat dihentikan. 

Namun Hasan tidak sependapat dengan pemyataan tersebut. Dia 
berkata, Jika ibunya melarangnya untuk hadir shalat Isya beijamaah karena 
kasihan, maka perintah itu tidak boleh ditaati.” 

Kedua: Ketika Allah memberikan keistimewaan kepada ibu dengan 
suatu deraj at, Dia menyebutkan kehamilan dan dengan derajat lain, Dia 
menyebutkan prihal menyusui. Dengan demikian, ibumendapatkantiga derajat 
sementara ayah hanya satu derajat. Rasulullah SAW sendiri pemah 
mengisyaratkannya, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, “Siapa 
orang yang pantas aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab, “Ibumu. ” 
Laki-laki itu bertanya, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu. ” Laki- 
laki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu. ” Laki- 
laki itu terns bertanya, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ayahmu. ” 244 

Rasulullah SAW hanya menjadikan untuk ayah seperempat dari 
kebaktian seorang anak sebagaimana yang terkandung dalam ayat ini. Semua 
keterangan ini telah dipaparkan dalam surah A1 Israa‘. 245 

Ketiga: Firman Allah SWT, “Dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah ,” maksudnya adalah, ibu mengandungnya di dalam 


243 Lih. tafsir surah A1 Ankabuut, ayat 9. 

244 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 

245 Lih. tafsir surah A1 Israa', ayat 23. 


Surah Luqmaan ] 



perut, sementara dia sendiri hari demi hari kianmelemah. Ada yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah kondisi (fisik) perempuan itu lemah, kemudian dibuat 
lemah lagi oleh kehamilan. 

Isa Ats-Tsaqafi membaca lj* £-*_},—yakni dengan kedua huruf 

ha ' berharakat fathah—, 246 Qira ‘ah ini juga diriwayatkan dari Abu Amr. 
Keduanya bennakna sama. Kata tersebut diambil dari 
dan Kata berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai 

mashdar. Demikian pendapat yang dikatakan oleh A1 Qusyairi. Namun 
menurut An-Nuhas, 247 kata tersebut berfungsi sebagai maf’ul kedua dengan 
menghilangkan huruf jar. Maksudnya, ibunyamengandungnyadalam kondisi 
lemah di atas lemah. 

Jumhur ulama membaca .it sedangkan Hasan dan Ya’qub 
membacanya dengan lafazh Kedua qira ‘ah tersebut ada dalam 

bahasa Arab. Maknanya, dan penyapihannya pada waktu habis masa dua 
tahun. Maksud alfishal adalah sapih. Artinya, Dia mengungkapkan dengan 
tujuan dan akhimya. Contohnya adalah, iJLT jp J^wll (dia terpisah atau 
berbeda dari ini). Dengan demikian, anak yang telah disapih disebut a/ fashiil. 

Keempat: Para ulama sepakat tentang dua tahun masa menyusui bahwa 
ini terkait dengan hukum dan nafkah. Sedangkan teikait pengharaman karena 
ASI, maka suatu kelompok membatasi satu tahun, tidak lebih dantidak kurang. 

Kelompok lain berkata, “Dua tahun dan bulan serta hari yang 
bersambung dengan dua tahun tersebut, apabila anak terns menyusu.” 

Kelompok lain lagi berkata, “Jika seorang anak disapih sebelum dua 
tahun dan meninggalkanASI, maka jika dia meminum ASI kembali masih 


246 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/14) 
dan Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/187). 

247 Lih. I'rab Al Qur'an (3/285). 

241 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/14) 
dan Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/187). 






dalam masa dua tahun maka tidak menjadikannya haram.” Tentang hal ini 
telah dijelaskan sebelumnyadalam surah A1 Baqarah. 249 

Kelima: Firman Allah SWT, J 'JssdA of **. Bersyukurlah kepada- 

i ' ' 

Ku.” ol di sini berada pada posisi nashab, menurut pendapat Az-Zujaj. 

* 

Maknanya adalah Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 
kedua orang ibu bapaknya, bersyukurlah kepada-Ku. Menurut An-Nuhas, 

yang lebih baik dari itu bahwa of adalah an mufassirah. Maknanya adalah 

< 

Kami katakan kepadanya bahwa bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 
orangtuamu. 

Ada yang mengatakan bahwa syukur kepada Allah SWT atas nikmat 
iman dan kepada kedua orangtua atas nikmat pendidikan. Sufyan bin Uyainah 
berkata, “Barangsiapa yang shalat lima waktu, maka sungguh dia telah 
bersyukur kepada Allah dan barangsiapa yang mendoakan kedua orangtuanya 
di setiap selesai shalat, maka sungguh dia telah bersyukur (berterima kasih) 
kepada keduanya.” 


Keenam: Firman Allah SWT, jjj & ^-^3 J* of ojj 

-J, 4,b-f -J. tfArf 4 Ufe-Uj 

Lij "Dan jika keduanya memaksamu 


untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada 
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang 
yang kembali kepada-Ku, kemudianhanyakepada-Kulahkembalimu, maka 
Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Kami telah 
menjelaskan bahwa ayat ini dan ayat sebelumnya turun pada Sa’ad bin Abu 
Waqqash. Tepatnya ketika dia telah memeluk agama Islam dan ibunya yang 
bemama Hamnah binti Abu Sufyan bin Umaiyah bersumpah tidak akan makan, 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam penjelasan ayat sebelumnya. 


249 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 23 3. 



Ketujuh: Firman Allah SWT, j “ Dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik .” Lafazh adalah na ’at 

kepada mashdar yang tidak disebutkan, yaitu pergaulan yang baik. Arti 
sendiri adalah sesuatu yang bagus. 

Ayat ini merupakan dalil menyambung hubungan dengan kedua orangtua 
yang kafir dengan memberikan harta, j ika keduanya fakir, mengucapkan kata- 
kata yang santun dan mengaj ak keduanya kepada Islam dengan lembut. 

Asma‘ bintiAbuBakar Ash-Shiddiqpernah berkata kepada Rasulullah 
SAW, ketika bibinya dari pihak —ada yang mengatakan, ibu susuannya— 
datang menemuinya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah datang 
menemuiku, padahal dia sendiri tidak suka. Apakah aku harus menyambung 
silaturrahimdengannya?’’Beliaumenjawab, “Iya. ” 250 

Ada yang berpendapat bahwa maksud tidak suka di sini adalah tidak 
suka terhadap Islam. Ibnu Athiyyah berkata , 251 “Menurutku, dia tidak suka 
membangun hubungan dengannya dan tidaklah mungkin dia menemui Asma' 
seandainya tidak ada keperluan.” 

Ibu kandung Asma‘ adalah Qutailah binti Abdul Uzzabin AbduAsad. 
S edangkan ibu kandung Aisyah dan Abdurrahman adalah Ummu Rumman, 
salah seorang perempuan yang terdahulu memeluk Islam. 

Kedelapan: Firman Allah SWT, “ Dan ikutilah 

jalan orang-orang yang bertobat kepada-Ku,” adalah wasiat kepada 
seluruhalam. Seakan-akan yang diperintahkan adalah manusia. artinya 

condong dan kembali kepada sesuatu. Inilah jalan para nabi dan orang-orang 
shalih. 

An-Naqqasy menceritakan bahwa yang diperintahkan adalah Sa’ ad 
dan orang yang kembali adalah Abu Bakar. Dia berkata, “Sesungguhnya setelah 
AbuBakarberislam, Sa’ad, Abdurrahman bin Auf, Utsman, Thalhah, Sa’id 

250 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 

231 Lih. Al Muharrar At Wajiz (13/16). 




dan Zubair datang menemuinya. Mereka berkata, ‘Kamutelahberimanl’Abu 
Bakarmenjawab, ‘Iya\ Makabirunlahpadanyaayat, JJI 
‘-<6 jlu*-Ll ‘Apakah kamu hai orang 
musyrikyang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu- 
waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) 
akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? ’(Qs. Az-Zumar [39]: 9) 


Ketikamendengar ayat ini, keenam orang tersebut pun memeluk Islam. 
Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya kepada mereka, 

m & Ji ^ of ^>iiT 

S&T Ljiii # jft iLlJj! 0JjiK 'Dan orang-orang yang 


menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada 
Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu 
kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu 
mengikuti apayangpaling baikdi antaranya. Mereka itulah orang-orang 
yang telah diberiAllahpetunjuk’. ” (Qs. Az-Zumar [39]: 17-18) 252 


Ada yang berpendapat bahwa maksud orang yang kembali itu adalah 
Rasulullah SAW. Ibnu Abbas RA berkata, “Ketika Sa’admasuk Islam, maka 
kedua saudaranya, Amir dan Uwaimar pun ikut masuk Islam. Tidak ada 
seorang pun dari mereka yang musyrik kecuali Utbah.” 


KemudianAllah SWT mengancam dengan bangkitnya orang-orang yang 
ada di dalam kubur dan kembali kepada-Nya untuk pembalasan dan 
penghitungan amal, baik kecil maupun besar. 


Firman Allah: 


'JUL it oj^j Si 

o a.jo l 'M oj f&i tpJ j 


is 

i 


252 Hal ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/16). 



“(Luqman berkata), ‘Hai anakku, sesungguhnya jika ada 
(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam 
batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 
mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 
Maha Halus lagi Maha MengetahuV. ” 

(Qs. Luqmaan [31]: 16) 

Maknanya adalah Luqman berkata kepada anaknya, “Hai anakku.” 
Ini adalah perkataan Luqman. Dia bermaksud memberitahukan kepada 
anaknya betapa besamya kekuasaan Allah SWT dan inilah puncak yang 
mungkin dapat dimengertinya, sebab khardal, berarti indera yang tidak 
mendapatkannya memiliki berat, sebab tidak ada timbangannya. 

Maksudnya, seandainya manusia memiliki rezeki seberat khardal di 


kepada orang yang memiliki rezeki tersebut. Artinya, janganlah kamu 
mementingkan rezeki sehingga kamu lalai dari menunaikan kewajiban dan 
mengikuti jalan orang yang kembali kepada-Ku. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Semakna dengan ini sabda Rasulullah 
SAW kepada Abdullah bin Mas’ud RA, 




“Jangan terlalu dirisaukan. Apa yang ditakdirkan pasti akan 
terjadi dan apa yang diberikan pasti akan datang kepadamu. ” 253 

Ayat ini menuturkan bahwa ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu 
dan menghitung segala sesuatu. Maha suci Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Diriwayatkan bahwa anak Luqman bertanya kepada ayahnya tentang sebuah 
biji yang jatuh ke dasar laut, apakah Allah mengetahuinya? Maka Luqman 
kembali membaca ayat ini. 


253 Hadits ini disebutkan dalam KanzAl Ummal (juz 1, no. 505). 



Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah segala amal, 
kemaksiatan dan ketaatan. Maksudnya, jika ada satu kebaikan atau satu 
kesalahan seberat bij i pun, Allah pasti akan mendatangkannya. Artinya, seorang 
manusia yang telah ditakdirkan akan melakukan kebaikan atau kesalahan di 
mana dia tidak akan bisa mengelak darinya. 


Dengan makna ini, nasehat yang disampaikan berbuah pengharapan 
dan kecemasan, di samping jelasnya kekuasaan Allah SWT. Sementara dengan 
makna pertama tidak ada di dalamnya pengharapan dan tidak pula kecemasan. 


JliL adalah ungkapan untuk segala jenis bendayang berukuran 
kecil. Artinya, seukuran biji. Bisa juga untuk amal. Maksudnya, apa yang 
setimbang dengan seukuran sebuah biji. Di antara dalil yang menguatkan 
pendapat kalangan yang mengatakan bahwa ungkapan itu untuk jauhar adalah 
qira <ah Abdul Karim A1 Jazari, —yakni dengan huruf fcq/herharakat 


kasrah dan huruf nun bertasydid—. 254 Kata tersebut diambil dari kata 
yang berarti sesuatu yang tertutup. 


Jumhur ahli qira ‘ah membaca jjb oj> —yakni dengan huruf ta '—, 
dan JUL, —yakni dengan harakat fathah— sebagai khabar kaana. 
Sedangkan ism kaana tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, 
(meminta kepadamu) berdasarkan apa yang diriwayatkan di atas (maksudnya, 
makna pertama), atau kemaksiatan dan ketaatan berdasarkan makna kedua. 
Kebenaran perkiraan makna kedua ini ditunjukkan oleh perkataan anak 
Luqman kepada ayahnya, “Hai ayahku, jika aku melakukan suatu kesalahan 
di suatu tempat yang tidak ada seorang pun melihatku, maka bagaimana Allah 


mengetahuinya?” Luqman pun berkata kepada anaknya, JUL lb o\\\ 
S- oj ST tp ^ jl o’jillll ^ jl £*j>- q* 




“Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji 
sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 
Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 


254 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/17). 


Maha Halus lagi Maha Mengetahui. ” Tapi Anak Luqman masih bertanya- 
tanya hingga dia meninggal dunia. Demikian pendapat yang dikemukakan 
olehMuqadl. 

Dhamir ha ' pada lafazh T£j adalah dhamirAl qishshah. Sama seperti 

kalimat, iwl* 31* . Artinya, kisah, sesimgguhnya kisah itujika ada (sesuatu 

✓ / / 

perbuatan) seberat biji sawi. Para ulama Bashrah membolehkan kalimat 

ijj dengan makna sesimgguhnya kisah. Sementara para ulama 
Kufah tidak membolehkan kalimat seperti itu kecuali pada mu ‘annats, 
sebagaimana yang telah kami sebutkan. 

Nafi’ membaca JuL dengan lafazh JuL, 255 —yakni dengan huruf 
lam berharakat dhammah—. Dengan demikian, dhamir (kata ganti) pada 
kembali kepada khardal. Artinya, jika ada seberat biji sawi. Ada yang 
berpendapat bahwa disandarkan kepada JliL sebuah fl 7 yang di dalamnya 
terdapat tanda mu ‘annats, di mana dia di-idhafah-km kepada mu ‘anntas 
yang merupakan bagian dan fi 7 tersebut. Sebab, S*j>- cji '£> cJUL (seberat 
biji sawi), bisa berupa keburukan atau kebaikan. Sebagaimana Allah SWT 
berfirman, jj} “Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat 

amalnya” (Qs. AlAn’aam [6]: 160) 

Dhamir pada ayat ini dijadikan mu ‘anntats, sekalipun kata adalah 
jenis mudzakkar, sebab yang dimaksudkan adalah (kebaikan). <1£ 

di sini bermakna terjadi, maka ia tidak menuntut khabar. 

u Dan berada dalam batu ” Ada yang mengatakan 
bahwa makna ungkapan ini adalah berusaha keras dalam memberikan 
pemahaman. Maksudnya, sesimgguhnya kekuasaan Allah SWT mencakup 
apa yang ada di dalam batu dan apa yang ada di langit dan di bumi. 256 

255 Qira ‘ah dengan rafa ’ ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Taqrib An-Nasyr (hal. 143). 

256 Keberadaan sesuatu di dalam batu, mungkin menjadi sesuatu yang paling 
tersembunyi. Namun maksud ayat ini adalah perumpamaan. Maknanya adalah sekecil 
kemaksiatan apa pun itu dan di tempat tersembunyi manapun, seperti di dalam batu atau 
di atas langit, pasti diketahui oleh Allah dan akan dimintai pertanggungan jawab atasnya. 




Ibnu Abbas RA berkata, “Batu itu berada di bawah tujuh lapis bumi 
dan di atasnya lagi bumi berada.” 

Ada yang berpendapat bahwa batu itu adalah batu yang berada di 
punggung Hut (jenis ikan terbesar). 

As-Suddi berkata, “Batu itu bukan di langit dan bukan di bumi, akan 
tetapi berada di bawah tujuh lapis bumi dan di atasnya ada seorang malaikat 
berdiri. Sebab, Allah SWT berfirman, <_/OSfI ^ jf ^ jl “ Atau di 

langit atau di bumi" dimana ungkapan langit dan bumi tidak lagi memerlukan 
firman Allah SWT, . 

Apa yang dikatakan As-Suddi ini mungkin saja. 

Bisa juga dikatakan bahwa Firman Allah, 2 j adalah penguat 

seperti firman Allah SWT, ^ ^* 3 ^ 0*3^ 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah, ” (Qs. A1 ‘Alaq [96]: 
1-2) dan firman Allah SWT, ^aolju £syL\ “Maha Suci 

Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nyapada suatu malam. ” (Qs. 
Allsraa [17]: 1) 


Firman Allah: 




“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 
perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk hal-halyang diwajibkan (oleh Allah).” 
(Qs. Luqmaan [31]: 17) 



Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, ,^4 “Hai anakku, 

dirikanlah shalat ” Luqman berwasiat kepada anaknya dengan ketaatan- 
ketaatan paling besar, yaitu shalat, menyuruh kepada yang makruf dan melarang 
dan yang mungkar. Tentu saja maksudnya setelah dia sendin melaksanakannya 
dan menjauhi yang m ungkar . Inilah ketaatan dan keutamaan paling utama. 
Sungguh bagus sekali perkataan orang yang mengungkapkan, 



I g - C' ^ b A*j Ihblj 


Mulailah dengan dirimu. Hentikanlah kezhalimannya 

sebab jika dia telah berhenti dari kezhalimannya, maka kamu adalah 

orang yang bijak 

Bait syair ini telah disebutkan dalam bait-bait syair lainnya yang terdapat 
dalam penjelasan surah A1 Baqarah. 257 

Kedua: Firman Allah SWT, “Dan bersabarlah 

terhadap apayang menimpa kamu” mengandung anjuran untuk merubah 
kemungkaran sekalipun Anda mendapatkan kemudharatan. Ini mengisyaratkan 
bahwa orang yang merubah terkadang akan disakiti. Ini semua hanya sebatas 
kemampuan dan kekuatan sempuma hanya milik Allah SWT. Bukan harus 
dan tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini pun telah dijelaskan dengan lengkap 
dalam surah Aali ‘Imraan dan A1 Maa'idah. 258 

Ada yang berpendapat bahwa dia memerintahkan anaknya untuk 
bersabar atas segala kesusahan duma seperti penyakit dan lainnya serta tidak 
keluar dari takut kepada berani melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa 
Jalla. Ini adalah penakwilan yang baik sekali, sebab lebih umum. 

Ketiga: Firman Allah SWT, fy j* ‘ib’i o] “Sesungguhnya 


257 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 44. 

258 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 21 dan surah A1 Maa'idah, ayat 67. 


Tafsir Al Qurthubi 




yangdemikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (olehAllah ).' 1 'Ibnu 
Abbas RA berkata, “Di antara hakikat keimanan adalah bersabar atas segala 
yang tidak diinginkan.” 

Ada yang berpendapat bahwa mendirikan shalat, menyuruh kepada 
yang makruf dan melarang dari yang mungkar termasuk hal-hal yang 
di waj ibkan (oleh Allah). Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Juraij. 
Bisa juga maksudnya adalah termasuk akhlak mulia dan hal-hal yang mesti 
dilakukan oleh orang-orang yang menjalani lorong keselamatan. Namun 
perkataan Ibnu Juraij lebihtepat. 


Firman Allah: 
u 


•5'iioJ ,yoYfa cr^ % cr^ 

CSs jy*** s -2 s 


* s 


“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan 
di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 
dirt” (Qs. Luqmaan [31]: 18) 


Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Nafi’, Abu Amr, Hamzah, A1 Kisa'i dan Ibnu Muhaishin 
membaca 'J. dengan lafazh —yakni dengan huruf alif setelah 

huruf shad—. Sementara Ibnu Katsir, Ashim, Ibnu Amir, Hasan dan Mujahid 
membacanya y. Sedangkan A1 Jahdari membacanya jyd, —yakni 
dengan huruf ^aJberharakat sukun —. 2i0 Namun maknanya hampir sama. 


259 Qira‘ah ini adalah qira 'ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
Nasyr (hal. 159). 

260 Qira 'ah A1 Jahdari ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/287) 
dan Ibnu Athiyyah dalam ^4/ MuharrarAl Wajiz (13/18). 


Surah Luqmaan I 



Kata artinya condong atau cenderung. Contoh lain adalah 
ungkapan orang Arab, 4 j**d' (sungguh 

masa telah memalingkan mukanya setelah aku memalingkan mukaku) 

Contoh lain adalah ungkapan Amr bin Hunai At-Taghallubi, 




let aJC* j* iJ Luif 


^ ^ i. | 


Dan kami dulu, jika orang yang bertindak lalim memalingkan pipinya 

Kami meluruskan pergeseran pipinya itu hingga kembali seperti 

sediakala 161 


Ath-Thabari mengucapkan Ujisi- Menurut IbnuAthiyyah, itukeliru, 
sebab semua harakat pada kata di akhir bait adalah khafadh. 


A1 Harawi berkata, “/Cai % artinyajangan berpaling dari mereka 
karena sombong terhadap mereka.” 

Kalimat^j , berarti unta itu terkena suatu penyakit 

yang membuat lehemya melintir. Sedangkan kepada orang yang sombong 
digunakan ungkapan, j*-? 4|. Dengan demikian, makna 
adalah jangan kamu biasakan memalingkan pipimu. Dalam hadits disebutkan. 


j ’yJ vi -Ji dCj ^ ji ji 


“Akan datang suatu masa pada manusia, di mana tidak ada pada 
mereka kecuali dia memalingkan wajah atau bersikap sombong. ” 262 


Maksud beliau adalah orang-orang hina yang tidak ada agama bagi 
mereka Dalam hadits lain disebutkan, 


jZ* jr 


261 Lih. LisanAlArab, entri: sha’ara, TafsirAth-Thabari (21/47), TafsirAlMawardi 
(3/282), Tafsir lbnu Athiyyah (13/18) dan MajazAl Qur 'an (2/127). 

262 Hadits ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam An-Nihayah (3/31). 


jggjgEUHl 



“Setiap orangyang memalingkan wajah (karena sombong) adalah 

orang terlaknat. ” 263 

Kedua: Makna ayat tersebut adalah, jangan kamu condongkan 
wajahmu kepada manusia karena sombong terhadap mereka, angkuh dan 
menghinakan mereka. Ini adalah takwil Ibnu Abbas RAdan sejumlah ulama. 

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, kamu memalingkan 
pipimu apabila seseorang disebutkan di sisimu, seakan-akan kamu 
menghinakannya. Maka makna ayat tersebut adalah, menghadaplah kepada 
mereka dengan tawadhu’, akrab dan penuh keakraban. Apabila orang paling 
kecil di antara mereka berbicara denganmu maka dengarkanlah dengan baik 
hingga dia selesai bicara. Seperti inilahyangbiasadilakukanolehRasulullah 
SAW. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini semakna dengan apa yang 
diriwayatkan oleh Malik, dan Ibnu Syihab, dan Anas bin Malik RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 


Vj Slip M 

.Jl3 of 


“Janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling 
membelakangi dan janganlah kalian saling dengki. Jadilah kalian 
hamba-hambaAllahyangbersaudara. Seorangmuslim tidakhalal 
menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari. ” 264 


263 Hadits ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam An-Nihayah (3/31). 

264 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang adab, bab: Permusuhan dan Sabda 
Rasulullah SAW, "Seorang muslim tidak halal menjauhi saudaranya lebih dari tiga 
hari ”, Muslim dalam pembahasan tentang perbuatan baik, silaturrahim dan sopan santun, 
bab: T arangan Saling Dengki, Saling Benci dan Saling Membelakangi, Abu Daud dalam 
pembahasan tentang sopan santun, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perbuatan 
baik, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang doa, Malik dalam pembahasan tentang 
akhlak yang baik, bab: Permusuhan, dan Ahmad dalam Al Musnad (1/2). 


Surah Luqmaan j 


Saling membelakangi artinya berpaling, tidak saling bicara, memberi 
salam dan sebagainya. Berpaling disebut juga saling membelakangi, karena 
orang yang kamu benci, pasti kamu berpaling darinya dan membelakanginya. 
Begitu juga yang dilakukan oleh orang yang kamu benci terhadapmu. 
Sedangkan orang yang kamu sukai, pasti kamumenghadap kepadanyadengan 
wajahmu agar kamu dapat membuatnya senang dan dia dapat membuatmu 


senang. 


Makna saling membelakangi ada pada orang yang memalingkan 
wajahnya. Dengan makna inilah Mujahid menafsirkan ayat tersebut. 

Ibnu Khuwaizamandad berkata, “Firman-Nya, 

* * ' 


seakan-akan Dia melarang menghinakan manusia akan dirinya sendiri tanpa 

alasan. Ini semakna dengan sabdaRasulullah SAW, J & 01 

Tidak sepantasnya seseorang menghinakan dirinya sendiri ” 26S 


Ketiga: Finnan Allah SWT, J°’}$ 4 ^ % “Danjanganlah 

kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. n Kata \j>- j* berarti angkuh 
dan sombong. Kata ini adalah mashdar yang berada pada posisi hal. Hal ini 
telah dijelaskan dalam surah A1 Israa' 266 Artinya, semangat dan beijalan dengan 
bangga, bukan karena ada pekeqaan dan bukan karena ada keperluan. Orang 
yang bersikap seperti ini biasanya memiliki sifat sombong dan angkuh. 
Sedangkan kata adalah orang yang sombong dalam cara beqalannya. 


Yahya bin Jabir Ath-Tha'i meriwayatkan dari Ibnu A‘id A1 Azdi, dari 
Ghudhaif bin Harits, dia berkata: Aku pemah masuk ke Baitul Maqdis, aku 
dan Abdullah bin Ubaid bin Umair. Lalu, kami duduk di dekat Abdullah bin 
Amr bin Ash RA. Ketika itu, aku mendengar dia berkata, “Sesungguhnya 
kubur akan berbicara kepada hamba, setelah dia diletakkan di dalam kubur. 
Kubur berkata, ‘Hai anak Adam, apakah yang telah memperdayakan kamu 


265 Hadits ini disebutkan dalam Kanz Al Ummal (juz 3, no. 8808) dengan redaksi, 
“Tidak sepantasnya bagi seorang muslim menghinakan dirinya sendiri . 

266 Lih. tafsir surah Al Israa 4 , ayat 37. 



terhadapku! Bukankah kamu tahu bahwa aku adalah rumah kesendirian! 
Bukankah kamu tahu bahwa aku rumah kegelapan! Bukankah kamu tahu 
bahwa aku rumah kebenaran! Hai anak Adam, apakah yang telah 
memperdayakan kamu terhadapku! Sungguh kamu beijalan di sekitarku 
dengan sombong’ 

Ibnu A‘idz berkata, “Aku berkata kepada Ghudhaif, ‘Apa maksud 
sombong itu, hai Abu Asma‘?’ Diamenjawab, ‘Seperti sebagian cara jalanmu, 
hai anak saudaraku, kadang-kadang’ 

Abu Ubaid berkata, “Maknanya, memiliki harta yang banyak dan sifat 
sombong.” 

Rasulullah SAW bersabda, 



“Barangsiapa yang mengulurkan bajunya karena sombong, 
niscaya Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat. ” 267 

jadalah orang yang menghitung apa yang telah dia berikan dan 
tidak bersyukur kepada Allah SWT. Demikian pendapat yang dikatakan oleh 
Mujahid. Lafazh ini juga mengandung makna membanggakan diri dengan 
keturunan dan lainnya. 


Firman Allah: 

® i rr f < , % 


c^j o'^vr jsoi oj <41: 4 


267 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, bab: Barangsiapa yang 
Memanjangkan Sarungnya Bukan Karena Sombong, Muslim dalam pembahasan tentang 
pakaian dan perhiasan, bab: Keharaman Memanjangkan Baju Karena Sombong, Ahmad, 
Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa‘i dan Ibnu Majah. (AlJami’AlKabir 4/547). 


Surah Luqmaan ) 

_ ii 


“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 
keledai.” (Qs. Luqmaan [31]: 19) 


Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, “Dan sederhanalah 

kamu dalam berjalan Ketika Luqman melarang anaknya dari perilaku 
buruk, dia pun menjelaskan perilaku baik yang harus diterapkannya. Dia 
berkata, J “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, ” 

maksudnya adalah, berjalanlah biasa-biasa saja. Kata v/d i artinya berjalan 
antara cepat dan lambat. Artinya, janganlah kamu beijalan seperti orang lunglai 
dan janganlah pula seperti orang terlalu semangat. Rasulullah SAW bersabda. 


. « 1 . ® * . 
0 > ». S } . J ^ 9 > 


“Berjalan terlalu cepat menghilangkan wibawa seorang 
muslim. ” 26t 


Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa apabila 
berjalan, beliau berjalan cepat, dan perkataan Aisyah RA tentang Umar RA, 
bahwa apabila berjalan maka dia berjalan cepat, maka maksudnya adalah 
lebih cepat dari jalannya orang lunglai. Wallahu a ’lam. Allah SWT memuji 
sifat beliau ini sebagaimana yang telah dipaparkan dalam surah A1 Furqaan. 269 

Kedua: Firman Allah SWT, “ Dan lunakkanlah 

suaramu’’ maksudnya adalah, rendahkan suaramu. Artinya, j angan berlebihan 
dengan meninggikan suara dan bersuaralah sesuai kebutuhan. Sebab, suara 


2<a HR. Abu Nu’aim dalam .4 /Hityah (10/290). 

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Al Kabir (2/2444) dari riwayat Abu 
Nu’aim, dari Abu Hurairah RA, dan Ibnu Najjar dari Ibnu Abbas RA. Selain itu, As- 
Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami’ Ash-Shaghir (no. 4689) dan dia memberi kode 
dha ’if padanya. Al Mawardi juga menyebutkan hadits ini dalam tafsirnya (3/283). 

269 Lih. tafsir surah Al Furqaan, ayat 63. 




nyaring yang dikeluarkan melebihi dari yang dibutuhkan dapat membebani 
diri sendiri dan dapat mengganggu orang lain. Maksud keseluruhannya adalah 
bersikap tawadhu’. 

Umar RA pemah berkata kepada seorang muadzin yang berlebihan 
meninggikan suara kumandang adzan dari kemampuannya, “Sungguh aku 
khawatir perut bagian bawahmu (antara pusar dan kemaluan) akan terbelah!” 
Muadzin itu bemama Abu Mahdzurah Samurah bin Mi’yar. 

Ketiga: Firman Allah SWT, o) 

“Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. ” Lafazh 

berarti paling buruk dan paling jelek. Contoh lain adalah, Uhl (dia 

0 0 

datang menemui kami dengan wajah yang sangat buruk). Keledai adalah 
perumpamaan dalam mencela dan memaki. Begitujuga dengan suaranya. 

Bahkan saking tidak sukanya orang Arab menyebut keledai, mereka 
hanya menyebutnya dengan gelar dan tidak mau menyebutnya dengan jelas. 
Mereka berkata, “Yangbertelingapanjang.” Sebagaimana mereka jugabiasa 
hanya menyebut dengan gelar, hal-hal yang kotor. Bahkan termasuk tidak 
sopan menyebut keledai di majlis orang-orang terhormat Di antara orang 
Arab ada yang tidak mau menunggangi keledai karena gengsi, sekalipun dia 
harus beijalan kaki. Namun Rasulullah SAW pemah mengendarainya karena 
sifat tawadhu’ dan merendahkan diri kepada Allah SWT. 

Keempat: Dalam ayat ini terdapat dalil kesamaan buruknya suara 
nyaring saat berdialog dan bertengkar dengan suara keledai, sebab suara- 
suara itu sama-sama nyaring. Dalam sebuah riwayat shahih yang berasal dari 
Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau bersabda. 


✓ > / / y \ J V / a 

o i« « ■ i t. * * * .o 0 ' U * 0 t 



“Apabila kalian mendengar suara keledai, maka berlindunglah 
kepada Allah dari syetan, sebab sesungguhnya keledai itu 


Surah Luqmaan J 


telah melihat syetan. ” 270 

Diriwayatkan bahwa tidaklah bersuara keledai dan tidaklah 
menggongong anjing kecuali dia sedang melihat syetan.” 271 

Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Teriakan segala sesuatu adalah tasbih 
kecuali suara teriakan keledai.” 272 

Atha' berkata, “Suara keledai adalah doa (kemudharatan) atas orang- 
orang zhalim.” 273 

Kelima: Ayat ini merupakan pelajaran sopan santun dari Allah SWT, 
yakni tidak berteriak di hadapan orang karena meremehkan mereka atau 
tidak berteriak kapanpun dan di manapun. Orang Arab biasanya merasa 
bangga dengan suara nyaring. Oleh karena itu, siapa di antara mereka yang 
lebih nyaring suaranya, maka dia lebih dianggap terhormat dan siapa yang 
lebih pelan suaranya, maka dia dianggap lebih terhina. Hal ini sampai-sampai 
membuat seorang penyair mengungkapkan. 




s' / /■ >>■ 


Lantangnya ucapan sama dengan lantangnya suara bersin 

Indahnya penampilan yang baik adalah baiknya nikrnat yang 

diperoleh 

Sementara orang berlomba untuk berlelah-lelahan seperti halnya 

orang zhalim 


270 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang awal kejadian, bab no. 15, Abu Daud 
dalam pembahasan tentang adab, bab no. 106, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan 
tentang doa, bab no. 56. 

271 Riwayat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/286). 

272 A tsar ini disebutkan oleh IbnuAthiyyah dalam A l Muharrar A l Wajiz (13/19). 

273 Ibid. 


dgggjEBIg) 



Dan orang-orang menjadi terhormat dengan prilakuyang 

sempurna 274 


Maka dari itu, Allah SWT melarang perilaku jahiliyah ini dengan firman- 
Nya, jSof oj “Sesungguhnya seburuk-buruksuara 

ialah suara keledai ” maksudnya, seandainya ada sesuatu yang ditakuti karena 
suaranya maka itu adalah keledai. Maka Dia menjadikan mereka adalah sama. 


Keenam: Firman Allah SWT, jj-it “Ialah suara keledai” 

Huruf lam di sini berfungsi untuk taukid (penguat). Kata oj!Uli diungkapkan 
dengan bentuktunggal, sekalipun di-idhafah-kan kepada bentuk jamak, sebab 
ia adalah mashdar dan mashdar menunjukkan makna banyak. 
dibentuk dari kata cJ£e Atau, -l» yeu-cJyfu-cjuo 

Ci jlai Contohnya adalah, jJrj, artinya seseorang yang memiliki 


suara keras. Semakna dengan kata cJCo. Contoh tersebut seperti kalimat, 
Jbj JU artinya^, pria yang memiliki banyak harta 275 dan kekuasaan. 


Firman Allah: 


£ifj ^jVr 4 lij o'>lnT 4 d if of ij>' jdf 

IjiST JLJJ 44 lijj VjJ? 

bbt-yjfVci; b'ifj a 4: i jti 


“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 
menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit 


274 Bait syair ini disebutkan dalam Tafsir Ibnu Athiyyah (13/19) dan A l BahrAl Muh ith 
(7/189). 

275 L\h.Ash-Shihah (1/257). 


Surah Luqmaan j 


dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu 
nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada 
yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi 
penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
‘Ikutilah apa yang diturunkan Allah Mereka menjawab, 
‘(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati 
bapak-bapak kami mengerjakannya\ Dan apakah mereka 
(akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syetan itu 
menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala 
(neraka)?” (Qs. Luqmaan [31]: 20-21) 


Firman Allah SWT, 

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang 

di bumi” Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkannikmat-nikmat-Nyakepada 

anak Adam. Dia juga telah menundukkan bagi mereka apa yang di langit, 

seperti matahari, bulan, bintang dan malaikat yang meliputi mereka dan 

mendatangkanberbagaimanfaat kepada mereka. Joffi 4 “Dan apa 

* 

yang di bumi, ” bersifat umum, termasuk pegunungan, pepohonan, buah- 
buahan dan banyak lagi. 


j^ujo fJOe “Dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya .” 

Lafazh berarti menyempumakannya. IbnuAbbas RAdan Yahya bin 

Imarah membacanya dengan lafazh —yakni dengan hurufshad sebagai 

ganti huruf sin — , 276 Sebab, huruf-huruf isti ’la ' menarik huruf sin dari bawah 
ke atas. Maka iapun mengembalikan huruf sin menjadi hurufshad. 


Kata adalahbentuk jamak dari Slilii. Sama seperti kata ajlui 
dan ,JL- (jenis tanaman berduri). Ini adalah qira ‘ah Nafi’, Abu Amr dan 


276 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam At Muharrar Al Wajiz (13/20). 



Hafsh. Sementara lainnya membacanya dengan lafazh £ju, 277 —yaknidengan 
bentuk tunggal bukan jamak—. Tmggal juga bisa menunjukkan banyak, seperti 
finnan Allah Azza wa Jalla, T ^ ^ gjj “Danjika kamu 

menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungkannya.” 
(Qs. Ibraahiim [14]: 34) 

Ini adalah qira ‘ah Ibnu Abbas RA dan beberapa jalur periwayatan 
ymgshahih. 

Ada yang berpendapat bahwa maksud “Dia telah menyempumakan 
nikmat-Nya” adalah Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas 
RA, yang telah bertanyatentangayat ini, “ij^> artinya Islam dan kejadianmu 
yang balk sedangkan Cj artinya amal burukmu yang Dia tutupi 
untukmu. ” 


Ketika menjelaskan tentang hal ini bahwa Sa’id bin Jubair berkata 
tentang finnan Allah Azza wa Jalla, Mji 

“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempumakan nikmat- 
Nya bagimu, ” (Qs. A1 Maa'idah [5]: 6) An-Nuhas berkata, “Memasukkan 
kalian ke dalam surga. Kesempumaan nikmat Allah SWT atas seoranghamba 
adalah Dia memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, ketika Islam 
dapat membawa kepada surga maka disebutlah Islam dengan nikmat.” 


Ada juga yang berpendapat bahwa maksud 3 adalah kesehatan 
dan kesempumaan kejadian (fisik), sedangkan *S±>\jj adalahmakrifah dan 
akal. 


A1 Muhasibi berkata, “Maksud adalah kenikmatan dunia dan 

maksud adalah kenikmatan akhirat.” 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maksud adalah apa yang 

dapat dilihat oleh mata, seperti harta, tahta dan ketampanan atau kecantikan 


277 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An- 
Nasyr (hal. 159). 


Surah Luqmaan 


serta mendapatkan kekuatan untuk melakukan ketaatan, sedangkan maksud 
adalah apa yang didapati seseorang di dalam dirinya, seperti mengenal 
Allah, keyakinan yang balk dan keselamatan dan segala penyakit. A1 Mawardi 
menyebutkan sembilan perkataan 27 ® tentang masalah ini yang seluruhnya 
kembali kepada perkataan ini. 

^ o* Oil “Dan di antara manusia ada 

yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan.” 
Makna ayat ini telah dipaparkan dalam surah A1 Hajj 279 dan lainnya. Ayat ini 
turun pada seorang Yahudi yang datang menemui Rasulullah SAW danberkata, 
“Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Tuhanmu. Terbuat dari apa 
dia?” Tiba-tiba datang petir lalu menyambamya. Demikian pendapat yang 
dikemukakanolehMujahid. Hal ini telah dipaparkan dalam surah Ar-Ra’d 280 


Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun pada Nadhr bin Harits. 
Dia pemah berkata, “Sesungguhnya para malaikat itu adalah anak-anak 
perempuan Allah.” Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. 

artinyamembantah. >dc- JJu, maksudnya adalah, tanpa 
argumentasi dan landasan ilmu pengetahuan. 

Sj “Atau petunjuk dan tanpa kitab yang 
memberi penerangan” Lafazh di sini adalah terang danjelas, kecuali 
dengan syetan pada apa yang dia bisikkan kepada mereka. Allah Azza wa 
Jalla berfirman, ^ojj “Sesungguhnya 
syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka 
membantah kamu. ” (Qs. A1 An’aam [6]: 121) Jika tidak dengan syetan, 
dengan meniru para pendahulu mereka, sebagaimana dalam ayat setelahnya. 

jjjuUT “Walaupun syetan itu 

menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? ” 
mereka tetap akan mengikutinya. 


278 Lih. TafsirAl Mawardi (3/284-285). 

279 Lih. tafsir surah A1 Hajj, ayat 3. 

280 Lih. tafsir surah Ar-Ra’d, ayat 13. 



Firman Allah: 


\'i ii'*:-T jf.r u -\-- 

^ ^ / t y 1 i* 1 J JJ 



J^* 






^ JJ3 


“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, 
sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 
kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala 
urusan.” (Qs. Luqmaan [31]: 22) 


Firman Allah SWT, *»>TjJ “Dan barangsiapa yang 

menyerahkan dirinya kepada Allah, ” maksudnya adalah, memnmikan 
ibadahnya dan tujuannya hanya kepada Allah SWT. 

qJjS- jjkj “Sedang dia orang yang berbuat kebaikan, ” karena 
ibadah tanpa perbuatan baik dan pengetahuan hati tidak akan berguna. 
Padanannya adalah finnan Allah^zza waJalla, 3*3 

“Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang shalih dan ia 
dalam keadaan beriman .” (Qs. Thaahaa [20]: 112) 


Dalam hadits Jibril AS, dia berkata, “Beritahukan kepadaku tentang 
ihsan? ” Rasulnllah SAW menjawab, “Kamu menyembahAllah seakan- 
akan kamu melihat-Nya dan jika kamu tidak melihat-Nya maka 
sesungguhnya Dia melihatmu. ” 281 


IpjR jL 2 i “Maka sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang kokoh." Ibnu Abbas RA berkata, 
“Maksudnya, laa ilaaha illallaah (tidak adatuhanmelainkan Allah ).” 282 


281 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang iman, bab: Pertanyaan Jibril AS Kepada 
Nabi SAW tentang Iman dan Islam, dan Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab: 
Apa Itu Iman dan Penjelasan tentang Bagian-Bagiannya. 

li2 Atsar dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’ani A1 Qur 'an 
(5/290). 


Surah Luqmaan 



Hal ini telah dijelaskan dalam surah A1 Baqarah. 283 

Ali bin AbuThalib, As-Sulami dan Abdullah bin Muslim bin Yasar 
membaca dengan lafazh ^-4 Namun menurut An- 

Nuhas, 285 qira 'ah lebih dikenal, sebagaimana firman Allah SWT, 

ijii “Maka Katakanlah, 'Aku menyerahkan diriku 
kepadaAllah ” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 20) 

Makna & adalah aku tujukan ibadahku kepada Allah 

Azza wa Jalla. Kata jUli biasanya digunakan untuk makna taktsir 
(memperbanyak), sementara bermakna aku menyerahkan. Contobnya 

adalah, danbisajugamenggunakan, 

Az-Zamakhsyari berkata, 286 “Ali bin Abu Thalib RA membacanya 
dengan lafazh —yakni dengan tasydidpadahuruf/am—. Contohnya 

adalah, 23yf 23 (serahkan urusanmu). Jika Anda bertanya, 

* * 

‘Apakah boleh kata itu di -muta ’addi-km dengan ^1? Padahal biasanya 
di-muta ’addi- kan dengan lam, seperti dalam firman Allah SWT, 
4) ‘(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang 

menyerahkan diri kepada Allah’. (Qs.Al Baqarah [2]: 112) Aku berkata, 
‘Maknanya jika bersama lam adalah dia menjadikan wajahnya, yakni diri 
dan jiwanya mumi milik Allah. Sedangkan maknanya jika bersama ^3) adalah 
dia menyerahkan kepada-Nya dirinya, sebagaimana halnya dia menyerahkan 
suatu barang kepada seseorang. Maksudnya adalah tawakal kepada-Nya 
dan menyerahkan segalanya kepada-Nya. 

^;5’p 4ii J\j maksudnya adalah, hanya kepada Allah sajalah 
tempat kembali segala perkara. 


283 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 256. 

284 Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/287) dan Ibnu 
Athiyyah dalam ^/Muharrar Al Wajiz (13/21). 

285 Lih. Vrab Al Qur'an (3/287). 

286 Lih. AlKasysyqf (3/215). 




Firman Allah: 


4 . \ 


bj ijLP C/ flftS&& M 

<JJ p ^LJ5 ^ ^ 5 ^ JJ*A^ajt C->! J-j 




aUl 



*r-» 


Ijlp 


“Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah 
menyedihkanmu. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, 
lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi 
hatL Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, 
kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa 
yang keras (Qs. Luqmaan [31]: 23-24) 


Finnan Allah SWT, 
w “Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah 
menyedihkanmu. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami 
beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, ” maksudnya 
adalah, Kami balas mereka. 

jj jl£sJT ill oj maksudnya adalah, Allah Maha Mengetahui 

segala tersirat dalam hati manusia. 

Finnan Allah SWT, ^Lis “Kami biarkan mereka bersenang- 

senang sebentar, ” maksudnya adalah, Kami tetapkan mereka di dalam dunia 
sebentar, bersenang-senang di Sana. 

p “Kemudian Kami paksa mereka, ” maksudnya adalah, 
Kami sudutkan mereka dan Kami halau mereka. 

Joje I jlp <JJ “Ke dalam siksa yang keras, ” maksudnya adalah, 
adzab neraka Jahanam. Lafazh J* bisa untuk tunggal dan jamak. Oleh karena 
itu, Dia berfirman, ffjt, kemudian Dia berfirman, dan seterusnya. 


•o> // 







Firman Allah: 


jJzij J5 auT qJjaJ o’jiI-UT 

^ o) J&y$3 <rJty+- 2S \ &4U @ y j»-*j^=»l L)j 

^ir^> 


"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 

*Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’ Tentu 
mereka akan menjawab, ‘Allah \ Katakanlah, ‘Segala puji 
bagi Allah % tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuu 
Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. 
Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kay a lagi Maha 
Terpujl” (Qs. Luqmaan [31]: 25-26) 


Firman Allah SWT, ST £ r$L Oj/j 


“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, ‘Siapakah 
yang menciptakan langit dan bumi? ’ Tentu mereka akan menjawab, 
‘Allah ” maksudnya adalah, mereka mengakui bahwa Allah adalah Peneipta 
mereka, maka mereka tidak menyembah selain-Nya. 


S juJA J3 “Katakanlah, ‘Segala puji bagi Allah’, ” atas apa yang 
Diatunjukkankepadakami dari agama-Nya. Tidak adapujiankepada selain- 
Nya. 


^ IU Tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui, ” maksudnya adalah, tidak memikirkan dan tidak merenungkan. 


Firman Allah SWT, ^jS/Tj ^ C> S “Kepunyaan Allah-lah 

apa yang di langit dan yang di bumi, ” maksudnya adalah, sebagai milik 
danciptaan. 


jA -oil o] “Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya, ” 
maksudnya adalah, Maha Kaya dari makhluk-Nya dan dari ibadah mereka. 




Dia memerintahkan mereka untuk menyembah-Nya hanya untuk kebaikan 
mereka. 

“Maha Terpuji, ” maksudnya adalah, Yang dipuji atas 
perbuatan-Nya. 


Firman Allah: 



~ •• 'i:? * * r \ I'T . * ' 

o? joJ ^i Cr? c| jlj 

{Qp>-So- JJJP 4ttl 0] *UI< 




£ 3 ? 







“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 
laut (menjadi iinia), ditambahkan kepadanya tujuh laut 
(lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis- 
habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ” 

(Qs. Luqmaan [31]: 27) 


Allah SWT mendebat orang-orang musyrik dan menjelaskan bahwa 
makna kalam-Nya tidak akan habis dan tidak ada akhimya. Qaffal berkata, 
“Ketika Allah SWT menyebutkan bahwa Dia telah menundukkan untuk 
mereka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dia telah 
menyempumakan berbagai kenikmatan. Dia juga menegaskan bahwa 
seandainya pohon-pohon menj adi pena dan air laut menjadi tinta, lalu semua 
keajaiban ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan-Nya juga keesaan- 
Nya ditulis, niscaya tidak akan habis semua keajaiban itu.” 

A1 Qusyairi berkata, “Makna kalimat dikembalikan kepada yang 
ditakdirkan dan ayat diartikan atas kalam qadim awal. Makhluk pasti memiliki 
akhir. Oleh karena itu, apabila ditiadakan akhir dari yang ditakdirkan-Nya, 
maka itu adalah peniadaan akhir dari apa yang ditakdirkan di masa datang 
atas pengadaannya. Sedangkan apa yang dibatasi oleh yang ada, maka harus 


Surah Luqmaan J 



ada akhimya. Sementara Tuhan yang bersifat qadim tidak ada akhir bagi- 
Nyasecarapasti.” 

Makna^iT telah dipaparkan dalam akhir surah A1 Kahfi. 287 Abu 

Ali berkata, “Maksud M adalah apa yang ada dalam takdir bukan 

yang telah keluar darinya ketika ada.” 

Ini mirip dengan pendapat yang dikemukakan oleh Qaffal. Tujuannya 
adalah nntuk memberitahukan banyaknya makna kalimat Allah, padahal kalimat 
Allah itu sendiri tidak ada akhir. Diungkapkan dengan pepohonan dan air 
lautan, padahal itu semua termasuk sesuatu yang ada akhir, agar lebih mudah 
dipahami olehmanusia, sebab itulah perumpamaan banyak yang mudah mereka 
mengerti. Bukan maksudnya bahwa kalimat Allah itu akan habis bila ditulis 
dengan lebih dari jumlah pepohonan dan air laut tersebut. 

Makna turun ayat menunjukkan bahwa maksud kalimat-kalimat adalah 
kalam yang qadim. Ibnu Abbas RA berkata, “Sesungguhnya sebab turun ayat 
ini adalah orang-orang Yahudi berkata, ‘Hai Muhammad, kenapa kami yang 
dimaksudkan dengan firman ini, %j3 ^ Dan tidaklah 

kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit’, (Qs. A1 Israa' [17]: 85) 
padahal kami telah diberi Taurat yang di dalamnya terdapat firman Allah dan 
hukum-hukum-Nya, dan padamu, Taurat adalah penjelasan segala sesuatu?’ 

Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ‘Taurat sedikit dari 
banyak 288 Lalu, turunlah ayat ini. Ayat ini adalah ayat Madaniyah .” 

Abu Ja’farAn-Nuhas berkata, 289 “Sudahjelas bahwa kalimat-kalimat 
di sini maksudnya adalah ilmu dan hakikat segala sesuatu. Sebab Allah SWT 
mengetahui sebelum Dia menciptakan makhluk, apa yang Dia Penciptanya di 
langit dan di bumi, dari segala sesuatu. Selain itu, Dia mengetahui berat benda- 
benda kecil yang ada di dalamnya. Dia juga mengetahui seluruh jenis dan apa 


2,7 Lih. tafsir surah A1 Kahfi, ayat 109. 

2M Ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/285). 
2,9 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (5/291). 





yang ada padanya, dari rambut dan anggota lainnya, apa yang ada di pohon, 
dari daun dan berbagai makhluk yang ada di dalamnya, serta berbagai jenis 
makanan dan wama yang ada padanya. 

Seandainya Allah SWT menyebutkan setiap binatang dan bagian- 
bagiannya berdasarkan apa yang Dia ketahui, banyaknya, sedikitnya, keadaan 
perubahannya dan tambahannya di setiap zaman, menjelaskan setiap pohon 
dan apa yang menjadi cabangnya, apa yang kering darinya setiap saat, 
kemudian air laut digunakan sebagai tinta untuk menulis keterangan yang 
disampaikan oleh Allah SWT tentang segala sesuatutersebut, ditambah lagi 
dengan tujuh lautan, niscaya keterangan tentang segala sesuatutersebut masih 
banyaklagi.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Makna ini adalah perkataan Qaffal 
dan ini adalah perkataan yang baik, insya Allah. Suatu kaum berkata, 
“Sesungguhnya orang-orang Quraisy berkata, ‘Kalam ini akan habis untuk 
Muhammad dan akanmenyusut’. Maka turunlah ayat ini.” 

As-Suddi berkata, “Orang-orang Quraisy berkata, ‘Seberapabanyak 
perkataan Muhammad! ’ Maka turunlah ayat ini.” 

“Dan laut ditambahkan” Qira a/j jumhur adalah dengan 
rafa karena berfungsi sebagai mubtada' (subyek), sedangkan khabar-nya 
adalah kalimat yang terdiri dari fi 7 (kata keija) dan fa ’il (pelaku) setelahnya. 
Kalimat ini sendiri berada pada posisi hal. Seakan-akan Dia berfirman, “Dan 
lautan, inilah keadaannya.” Seperti inilah perkiraan Sibawaih. Sebagian ahli 
Nahwu berkata, “la adalah athaf atas , sebab itu berada pada posisi rafa ’ 
sebagai mubtada 

Sementara Abu Amr dan Ibnu Abu Ishak membaca dengan 
nashab 299 karena athaf atas U, yang menjadi ism of. Ada yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah, seandainya lautan ditambahkan padanya. Ibnu 

290 Qira 'ah dengan nashab ini adalah qira ‘ah mutawatir seperti yang disebutkan 
dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 159). 


Surah Luqmaan j 




Hurmuz dan Hasan membacanya dengan lafazh «i«j yang diambil dan kata 

til 291 

Suatu kelompok berkata, “Keduanya bennakna sama.” 

Kelompok lain berkata, “Kalimat CaJw ijaJJ s.’Aji !u berarti sesuatu 
itu saling menambahkan satu sama lain. Seperti kalimat, JtJi (sungai 

Nil menambahi air teluk). Sedangkan tut artinya menambah sesuatu 

yang bukan darinya. Hal ini telah dijelaskan dalam surah A1 Baqarah dan Aali 
‘Imraan. 292 

Ja’far bin Muhanunad membacanya dengan lafazh 

yi \ ,».. ^ oJLii d “Niscaya tidakakan habis-habisnya (dituliskan) 
kalimat Allah. ” Hal ini telah dijelaskan. 

jjjf- -ujT oj “Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. ” Hal ini juga telah dijelaskan. Abu Ubaidah berkata, 294 “Laut di 
sini adalah air tawar yang dapat menumbuhkan pepohonan, sedangkan air 
asin tidak dapat menumbuhkan pepohonan.” 


Firman Allah: 



“Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu 
(dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti 
(menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.” (Qs. Luqmaan [31]: 28) 


291 Qira 'ah Hurmuz dan Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam AlMuharrar 
Al Wajiz (13/24) dan Abu Hayyan dalam ^4/ BahrAl Muhith (7/191). 

292 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 15 dan surah Aali ‘Imraan, ayat 124. 

293 Qira 'ah Ja’far ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/ 


24). 

294 Lih. MajazAl Qur'an (2/128). 




Finnan Allah SWT, %- 


‘Tidaklah 


Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu 
melamkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satujiwa 
saja .” Adh-Dhahhak berkata, “Maknanya adalah, tidaklah permulaan 
penciptaan kalian kecuali seperti kejadian satu jiwa dan tidaklah kebangkitan 
kalian pada Hari Kiamat kecuali seperti kebangkitan satu jiwa.” 


An-Nuhas berkata, “Seperti inilah yang ditaqdirkan oleh para ahli 
Nahwu, dengan makna kecuali seperti penciptaan satu jiwa. Seperti jQnnan- 
Nya, “Dan tanyalah (penduduk) negeri .” (Qs. Yuusuf [12]: 

82 ) 


Mujahid berkata, “Karena Dia berfirman kepada sedikit dan banyak, 
j m Jf. Selain itu, ayat ini turun pada Ubai bin Khalaf, Abi Asadain, 
Munabbih dan Nabih, dua putra Hajjaj bin Sabaq. Mereka berkata kepada 
Rasulullah SAW, ‘ Sesungguhnya Allah telah menciptakan k a m i dalam 
beberapa fase, yaitu air mani, kemudian segumpal darah, lalu segumpal 
da g in g, lantas tulang, setelah itu kamu berkata bahwa kami akan 
di bangkitkan sehagai makhluk haru dalam satu waktu’. 

Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, V$ 

“Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan 
kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan 
dan membangkitkan) satu jiwa saja, ” karena tidak sulit bagi Allah apa 
yang sulit bagi hamba. Penciptaan-Nya terhadap alam sama seperti 
penciptaan-Nya terhadap satu jiwa. 

oj “Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, ” terhadap 
apa yang mereka katakan. 

* “Lagi Maha Melihat, ” terhadap apa yang mereka perbuat. 


Firman Allah: 


'* *, ,*f t . * , k , -*yr . ff^ .rf 

pi 4 P 1 £ 4 *! ^ ^ 




Ojii*j Alii (^j (Sj^Vr .j+^5 

c. ofjjiJf>iTotf^®V- 

©pi=JTpT>^! 0(3 


“Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya 
Allah memasukkan malam ke dalam siang dan 
memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan 
matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai 
kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah, 
karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak dan 
sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah 
itulah yang batil; dan sesungguhnya Allah, Dia-lah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. ” 

(Qs. Luqmaan [31]: 29-30) 


Finnan Allah SWT, Q&J&i <J jJI 

JJT " Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 
memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam 
malam. ” Hal ini telah dijelaskan dalam surah A1 Hajj dan Aali ‘hnraan. 295 


'<?? * f - 


*<» 


4 

“Dan Dia tundukkan matahari dan bulan, ” 
maksudnya adalah, menundukkan keduanya dengan terbit dan tenggelam 
sebagai pengukur waktu dan penyempuma manfaat. 

t /—* <3J CsjP £JS" “Masing-masing berjalan sampai 


JTj 


295 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 27 dan surah A1 Hajj, ayat 61. 



kepada waktu yang ditentukan. ” Hasan berkata, “Sampai Hari 
Kiamat.” 296 

Qatadah berkata, “Sampai waktu terbitnya dan waktu tenggelamnya, 
tidak melebihinya dan tidak kurang darinya.” 297 

'o JujJ LL> -ait /. Jj “Dan sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan, ” maksudnya adalah, Tuhan yang 
mampu melakukan semua itu, tentu tahu dengan semua itu dan Tuhan yang 
tahu dengan semua itu, pasti tahu dengan semua perbuatan kalian. 

Qira'ah mayoritas adalah qJlJj, —yakni dengan huruf ta' 
mukhaathab —. Sementara As-Sulami, Nashr bin Ashim, Ad-Duri dan Abu 
Amr dengan hurufya', yakni ojiiiu . m 

Finnan Allah SWT, dU'S “Demikianlah, ’’maksudnya adalah, Allah 
* 

SWT melakukan itu agar kalian tahu dan menyatakan. 

0S it Ajji ^ C, ob > 3»T ob “ Karena sesungguhnya 

Allah, Dia-lah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru 
selain dari Allah itulahyang batil, ” maksudnya adalah, syetan. 299 Demikian 
pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid. 

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah apa yang mereka 
menyekutukan Allah dengannya, seperti berhala dan patung. 300 

ob maksudnya adalah, Dialah Yang Maha Tmggi 
pada kedudukan-Nya lagi Maha Besar pada kekuasaan-Nya. 


296 A tsar dari Hasan ini disebulkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/287). 

297 Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/287). 

298 Oira ’ah dengan huruf ya' disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar A l 
Wajiz(\MA). 

299 Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/287). 


300 Ibid. 


Surah Luqmaan j 



Firman Allah: 


* I ", - • « i"- J, •» " ,?■*?■* tf f ff 

Oj ^ S^ * - ^ J 0* jjJiJl 

^ ^ / 

} jj$j« jil*> J50 ;^4Sf j 


“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya 
kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya 
diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda 
(kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang 
sangat sabar lagi banyak bersyukur. ” 

(Qs. Luqmaan [31]: 31) 


Finnan Allah SWT, .< lul T j5 Jjf “ Tidakkah kamu memperhatikan 
bahwa sesungguhnya kapal itu.” Kata ,jiu] T artinya kapal-kapal. 
Sedangkan “ Berlayar” berada pada posisi khabar (predikat). 

^ “Di laut dengan nikmat Allah ” maksudnya 
adalah, dengan kasih sayang Allah terhadap kalian dan dengan rahmat-Nya 
kepada kalian dalam keselamatan kalian dari lautan. 

Ibnu Hurmuz membaca &\ dengan lafazh i»i oUku, 301 —yakni 

dengan bentuk jamak—, dari kata £*», yang artinya seluruh keselamatan. 
Pada mulanya, hurufam berharakat, namun kemudian diberi harakat sukun. 

“<Supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian 
dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya .” adalah lit-tab ’iidh (min yang 

menunjukkan makna sebagian). Maksudnya adalah supaya diperlihatkan-Nya 
kepada kalian pelayaran kapal-kapal. 302 Demikian pendapat yang 
dikemukakanolehYahyabin Salam. 


301 Qira'ah dengan bentuk jamak ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam A l Muharrar 
AlWajiz( 13/25). 

302 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/287). 


[[ Tafsir Al Qurthubi 



Ibnu Syajarah berkata, “IasJi; & artinya adalah apa yang kalian 
saksikan dari kekuasaan Allah .” 303 


An-Naqqasy berkata, “Apa yang Allah karuniakan kepada mereka .” 304 


Hasan berkata, “Maksudnya, kunci lautan adalah kapal-kapal, kunci 
bumi adalah jalan-jalan dan kunci langit adalah doa .” 305 


JSJ dJi'i o) “Sesungguhnya pada yang 


demikian itu benar-benar terdapat tcmda-tanda bagi semua orangyang 
sangat sabar lagi banyak bersyukur, ” maksudnya adalah, Orang yang 
sangat sabar terhadap ketentuan-Nya lagi banyak bersyukur atas segala 
nikmat-Nya. 


Ahli Ma’ani berkata, “Maksudnya, setiap orang yang beriman yang 
bersifat d emikian. Karena, sabar dan syukur adalah perkara keimanan yang 
paling utama.” 

4^1 artinya tanda. Tanda tidak nampak di dada setiap orang yang 
beriman. Tanda hanya akan nampak pada orang yang sabar atas kesusahan 
dan syukur atas kesenangan. 


Asy-Sya’bi berkata, “Sabar adalah separuh keimanan dan syukur adalah 
separuh ke imanan . Sedangkan yakin adalah iman keseluruhan. Tidakkan 
kamu perhatikan firman Allah SWT, 


‘Sesungguhnyapada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi semua orangyang sangat sabar lagi banyak bersyukur Juga firman 
Allah SWT, ‘Dan di bumi itu terdapat tanda- 


tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin ” (Qs. Adz- 
Dzaariyaat [51]: 20) 


Rasulullah SAW bersabda. 


303 Ibid. 

304 Ibid. 

305 Ibid. 


Surah Luqmaan J 



.j&u 




cJj-saJ i)\A*s?t uL*jV^ 


“Iman itu ada dm bagian: satu bagian adalah sabar dan satu 
bagian lagi adalah syukur. ” m 


Firman Allah: 


jt ^ tlfi oyff 3 c*-J* iT ^ jW? £>: ^ 1 S 13 


"Dfl/i apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti 
gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan 
mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap 
menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang 
mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak 
setia lagi ingkar.” (Qs. Luqmaan [31]: 32) 


Firman Allah SWT, jijaltif 'M5 “Dan apabila mereka 

dilamun ombak yang besar seperti gunung Muqatil berkata, “Maksud 
adalah seperti gunung-gunung.” 307 

A1 Kalbi berkata, “Maksudnya adalah seperti awan-awan ” 308 


306 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dahamAlJamVAlKabir( 1/3855) dari riwayat 
A1 Baihaqi dalam pembahasan tentang cabang keimanan, dan Ad-Dailami dari Anas 
RA. Dia juga menyebutkan hadits ini dalam Al JamV Ash-Shaghir (no. 3106) dan dia 
memberi kode dha *if. 

Namun dalam sanad ini ada Yazid Ar-Raqqasy, yang menurut Adz-Dzahabi dan lainnya 
adalah matruk (perawi yang haditsnya ditinggalkan). Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Al Qudha’i dengan redaksi ini dan sebagian pensyarahnya menyebutkan bahwa hadits 
ini Hasan . Lih. HamisyAl Jami ' AlKabir. 

307 Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/288). 

308 Ibid. 






Qatadah berkata, “Kata jiyi adalah bentuk jamak dari \\y ,. 
Gelombang diumpamakan dengannya, karena besar dan tinggi.” 

(gelombang) diserupakan dengan jly i (gunung-gunung), karena 
gelombang datang sedikit demi sedikit dan saling menghantam satu sama lain, 
seperti halnya awan. Ada yang berpendapat bahwa bermakna jamak. 

Tidak dijamakkan karena ia adalah mashdar. A sal maknanya adalah dari 
gerak dan saling berdesakan. Contohnya adalah, (laut 

beigelombang dan manusia ikut bergelombang). 

Ka’ab mengungkapkan dalam bait syaimya. 


1* 1* 9 JO J \ 


'ey Jl 


U&nJ 


Kami datang kepada gelombang lautan yang di tengah-tengahnya 

ada orang-orang Habsyi. Di antara mereka adayang nampak 
wajahnya dan ada yang tidak nampak 

Muhammad bin Hanafiyah membaca JijLlfcf dengan lafazh 
J ybi \K 309 bentuk jamak dari J&. 

4 ) 3T "Mereka menyeru Allah dengan 

memumikan ketaatan kepada-Nya ,” maksudnya adalah, mengesakan Allah. 
Tidak menyeru untuk keselamatan mereka kepada selain-Nya. Hal ini telah 
dijelaskan sebelumnya. 

“Tatkala Allah menyelamatkan mereka, ” maksudnya 

adalah, dari laut 

“Sampai di daratan, lalu sebagian mereka 
tetap menempuhjalanyang lurus. ” Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya, 
menunaikan apa yang dia berjanji kepada Allah saat berada di laut.” 

An-Naqqasy berkata, “Yakni, berlaku adil dalam janji dan menunaikan 


309 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/26) 
dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/193). 


di Haratan apa yang dia telah beijanji kepada Allah saat berada di laut” 310 

Hasan berkata, artinya orang yang beriman dan memegang 

teguh ketauhidan dan ketaatan.” 311 

Mujahid berkata, artinya tetap dalam perkataan, namun 

menyembunyikan kekufuran.” 312 

Ada yang berpendapat bahwa di dalam firman itu ada yang tidak 
disebutkan. Maknanya adalah, maka di antara mereka ada yang tetap 
menempuh jalan yang lurus dan di antara mereka ada yang kafir. 

Petunjuk atas kata yang tidak disebutkan itu adalah firman Allah SWT 
selanjutnya, “ Dan tidak ada yang 

mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi 
ingkar. "Kata artinya adalah tidak setia j&j i adalah tipuan paling buruk. 

A1 Jauhari berkata, 313 “ j»4\ artinya penipuan. Kata ini dibentuk dari 

Kata ^3— Oj&ij —o 

A1 Mawardi berkata, 314 “Ini adalah pendapat jumhur ulama.” 

Athiyyah berkata, “Artinya, sesungguhnya dia adalah orang yang 
ingkar.” 315 

A1 Qursyairi mengatakan bahwa kata tersebut dibentuk dari kata 
dan Jadi, ingkar terhadap ayat-ayat adalah ingkar dengan 
fisik ayat-ayat itu dan ingkar dengan ayat-ayat adalah ingkar dengan petunjuk- 
petunjuknya. 


310 Pendapat An-Naqqasy ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/288). 

311 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/288) dan Asy-Syaukani 
dalam Fath At Qadir (4/243). 

3,2 Ibid. 

313 Lih. Ash-Shihah (2/642). 

3.4 Lih. TqfsirAl Mawardi ( 3/288). 

3.5 Pendapat Athiyyah ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/288). 



Firman Allah: 


. Jjj fSS tr^ <&' 

•ji ^y- £i JLPj *. j j *-• jjlj jl?- 

^‘..1 LM- <f-1'. It; •-' ■ff' 


^ Ju^Jf & Vj l^ilT Sj^JT 


“i/fl/ manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutUah 
suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat 
menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) 
menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah 
adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia 
memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syetan) 
memperdayakan kamu dalam (tnenaati) Allah, 

(Qs. Luqmaan [31]: 33) 


Firman Allah SWT,. “Hai manusia, 

bertakwalah kepada Tuhanmu, ” maksudnya adalah, baik yang kafir maupun 
yang beriman. Maksudnya, takutlah kalian kepada-Nya dan esakanlah Dia. 

£*li fir > cf’ •*}!)'— ij&ij “ Dan 

takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat 
menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong 
bapaknya sedikit pun.” Makna telah dijelaskan dalam surah A1 

Baqarah 316 dan lainnya. Jika ada yang beikata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapayang telah meninggal dunia tiga orangdari anak-anaknya 
yang belum mencapai usia balig, maka dia tidak akan disentuh oleh api 
kecuali sekadar menyeberanginya 317 Beliau juga bersabda, ‘Barangsiapa 


3,6 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 48. 

317 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Barangsiapa yang Telah 
Meninggal Dunia Seorang Anaknya, Lalu Dia Mengharap Pahala, Muslim dalam 
pembahasan tentang kebaktian dan silaturrahim, bab: Keutamaan Orang yang Telah 


yang mendapatkan cobaan lewat anak-anak perempuan ini, lalu dia 
berbuat baik kepada mereka maka mereka menjadi pelindung baginya 
dari api neraka ” 318 

Jawab: Makna ayat ini adaiah seorang ayah tidak dapat memikul dosa 
anaknya dan seorang anak tidak dapat memikul dosa ayahnya. Salah seorang 
dari mereka pun tidak akan disiksa karena lainnya. Sedangkan makna hadits 
di atas bahwa pahala kesabaran atas kematian dan berbuat baik kepada anak- 
anak perempuan dapat menghalangi hamba dari api nereka dan anak menjadi 
pembimbingnya ke dalam surga. 

M jlpj * ■ j j “Sesungguhnya janji Allah adaiah benar, ” 
maksudnya adaiah, kebangkitan. 

i Ste maksudnya adaiah, jangan sampai dia memperdayakan 

kalian. 

^JT “Kehidupan dunia, ” dengan segala perhiasannya, lalu 
kalian mengharapkannya, condong kepadanya dan meninggalkan amal 
kebajikan untuk bekal akhirat. 

Mj fkJcijCi Vj “Dan jangan (pula) penipu (syetan) 
memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah.” Qira'ah mayoritas ahli 
qira 'ah di sini dan dalam surah A1 Malaa'ikah (Faathir) 319 jugaAl Hadiid 320 
adaiah dengan huruf ghain berharakat fathah. Artinya, syetan 321 menurut 
pendapat Mujahid dan lainnya. Dia-lah yang memperdaya makhluk dan 


Meninggal Dunia Anaknya, Lalu Dia Mengharap Pahala, Malik dalam pembahasan 
tentang jenazah, bab: Mengharap Pahala dalam Musibah, At-Tirmidzi, An-Nasa‘i, Ibnu 
Majah dalam pembahasan tentang jenazah, dan Ahmad dalam Al Musnad (2/240). 

318 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab no. 10, Muslim dalam 
pembahasan tentang berbuat baik (hadits no. 147), At-Tirmidzi dalam pembahasan 
tentang berbuat baik, bab no. 13, dan Ahmad dalam Al Musnad (6/33). 

319 Lih. tafsir ayat 5 dari surah Faathir. 

320 Lih. tafsir surah Al Hadiid, ayat 20. 

321 Ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/27) dan Ath- 
Thabari dalam JamVAl Bayan (21/55). 




membangkitkan angan-angan kosong dunia kepada mereka serta melalaikan 
mereka dari akhirat. Dalam surah An-Nisaa', Allah SWT berfirman, 
“Syetan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan 
membangkitkan angan-angan kosongpada mereka (Qs. An-Nisaa' [4]: 
120 ) 

Simak bin Harb, Abu Haiwah dan Ibnu Sumaiqa’ membaca dengan 
bxaxdghain berharakat dhammah. 322 Maksudnya adalah janganlah kalian 
terperdaya. Seakan-akan itu adalah mashdar dari 

Sa’id bin Jubair berkata, “Maksudnya, berbuat maksiat tapi mengharap 
ampunan.” 323 


Firman Allah: 


Uj ^ i^jVT 4 \A J&j iL Aju* if oj 

,f * f „ V S' « / 1 i' i* » 9 ' 

Joj\ (^J J-> Lj l*LP u.y^ aj bl. (JjJ .J 

,«e«. t* r $ ^ -* ^ 

(HO 4JJI <•)) 0>j-*J 


“Sesungguhnya Allah , hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang 
menurunkan hujan , dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan 
tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana 
dia akan matt Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” (Qs. Luqmaan [31 J: 34) 


322 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/27). 

323 A tsar dari Sa’id ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (21/55). 

324 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/330). 


Surah Luqmaan j 


A1 Farra' 324 menyatakan bahwa ini bermakna nafi (peniadaan). 
Maknanya adalah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah 
SWT. Abu Ja’farAn-Nuhas berkata, 325 “Sesungguhnya di sini bermakna nafi 
(kata negatif) dan ijab (kata positif) berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, 
sebab beliau bersabda tentang Firman Allah SWT, 

*3] ‘Danpada sisi Allah-lah hmci-hmci semuayanggaib; tidak 

ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri’, (Qs. A1 An’aam [6]: 59) 
‘Sesungguhnya ayat itu semakna dengan ayat ini ’." 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Kami telah menyebutkan dalam surah 
A1 An’aam 326 hadits Ibnu Umar RA tentang hal ini, yakni hadits yang 
diriwayatkan oleh A1 Bukhari. Dalam hadits Jibril AS, dia berkata, 
“Beritahukan kepadaku tentang Hari Kiamat?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidafdah yang ditanya lebih tahu dari yang menanyakan. Ada lima 
perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT: Sesungguhnya 
Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, 
Dia-lah Yangmenurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, 
dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 
akan diusahakannya besok ” Jibril AS berkata, “Kamu benar.” 327 Ini adalah 
redaksiAbuDaudAth-Thayalisi. 

Abdullah bin Mas’ud RA berkata, “Segala sesuatu telah diberikan 
kepada Nabi kalian, kecuali lima perkara, yaitu: 


liL 'j* lAj <^jJj L«j j JJjuj LbyS} XsAJL. J! 

ji+>- o! {£jJu C*j I JLP 


‘(1) Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Hari Kiamat, (2) Dia-lah Yang menurunkan hujan, (3) mengetahui apa yang 


325 Lih. I’rab Al Qur'an (3/289). 

326 Lih. tafsir surah Al An’aam, ayat 59. 

327 HR. Al Bukhari, Muslim dan lainnya. 






adadalamrahim, (4) tiada seorang pun yang dapat mengetahui (denganpasti) 
apa yang akan diusahakannya besok, dan (5) tiada seorang pun yang dapat 

mengetahui dibumimanadiaakanmati. SesungguhnyaAllahMahaMengetahui 

lagi MahaMengenaT 

Ibnu Abbas RAberkata, “Lima perkara ini tidak diketahui kecuali oleh 
Allah SWT, bahkan oleh malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus 
sekalipun. Barangsiapa yang mengaku bahwa dia mengetahui satu pun dari 

lima perkara ini, makasungguhdiatelahingkarterhadapAl Qur'an, sebab 

dia telah menyalahi A1 Qur' an. 

Akan tetapi, para nabi banyak mengetahui hal-hal gaib melalui 
pemberitaan dari Allah SWT kepada mereka. Maksud ayat ini adalah, 
membatalkan pengakuan dukun, paranormal dan orang-orang yang meyakim 
turunnyahujandengan sebab bintang-bintang. 

Terkadang ada beberapa hal yang dapat diketahui berdasarkan 


lain, sebagaimanayang telah dijelaskan dalam surah AlAn’aam. 32 * Akan tetapi 
tidak jarang juga pengalaman dan hasil eksperimen berbeda dari biasanya 
dan tetaplah ilmu tentang semua itu hanya milik Allah SWT. 

Diriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi yang biasa menghitung dengan 
perhitunganbintang. Suatuketika dia berkata kepada Ibnu Abbas RA, “Jika 
kamu mau, aku akan memberitahukan bintang (ramalan) anakmu. 
Sesungguhnya dia akan meninggal dunia setelah sepuluh hari dan kamu tidak 
akan meninggal dunia sampai kamu buta. Sedangkan aku, kurang dari satu 
tahunlagi aku akan meninggal dunia. 

Ibnu Abbas RA bertanya, “Lalu, di mana kamu meninggal dunia, hai 
Yahudi?” Orang Yahudi itu menjawab, “Tidak tahu.” IbnuAbbas RAberkata, 
“Mahabenar Allah dengan fixman-Nya, (jjji Dan 


3M Lih. tafsir surah A1 An’aam, ayat 59. 


tiada seorangpunyang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. ” 

Lalu, Ibnu Abbas RApulang dan menemukan anaknya sedang terserang 
demam. Setelah sepuluh hari, anaknya itu pun meninggal dunia. Sementara 
Yahudi tersebut meninggal dunia sebelum sampai satutahun. Ibnu Abbas RA 
sendiri meninggal dunia saat dia telah menjadi buta. 

Ali binHusain, perawi cerita ini beikata, “Ini tennasuk cerita yang paling 

aneh. 

Muqatil berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun pada seorang laki-laki 
dari desa yang bemama Warits bin Amr bin Haritsah. Dia menemui Rasulullah 
SAW, lalu berkata, ‘Sesungguhnya isteriku sedang hamil, maka beritahukan 
kepadaku tentang anak yang akan dilahirkannya. Desa kami sedang 
kekeringan, maka beritahukan kepadaku kapan hujan akan turun. Aku sudah 
tahu kapan aku dilahirkan, maka beritahukan kapan aku meninggal dunia. 
Aku sudah tahu apa yang telah aku lakukan hari ini, maka beritahukan kepadaku 
apa yang akan aku lakukan besok. Beritahukan juga kepadaku kapan Hari 
Kiamat itu?’ MakaAllah SWT menurunkan ayat ini. Demikianpendapat yang 
disebutkan oleh A1 Qusyairi dan A1 Mawardi. 329 

AbuAl Malih meriwayatkan dari Abu Azzah Al-Hudzali, dia beikata, 
“Rasulullah SAWbersabda, 




^4 jgj &\ 34 \ l \ 

✓ J ? /O/ 

. Lg-A-Laj Alo 


‘Apabila Allah ingin mencabut ruh seorang hamba di suatu tempat, 
maka Dia menjadikan untuk hamba tersebut suatu keperluanyang 
membawanya ke negeri itu ’. 

Setelah itu Rasulullah SAW membaca finnan Allah SWT, 


329 Lih. TafsirAl Mawardi (3/289-290). 



iSla (S Cij (J-^/y 4 pL£JI |Jp ^ojap 4i>l oj 


0}«j jJjjl ijb jjj bj tjp 


‘Sesungguhnya Allah, hanyapada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Mari Kiamat ; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui 
apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok Dan 
tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati ” 


Demflrian pendapat yang disebutkan olehAl Mawardi. 330 

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang semakna dengan di atas dari 
Ihrai Masud R A Am lrami telah meny ebutkannya dalam At-Tadzkirah secara 


Oira ah mayorilas adalah——yakni dengan tasydid pada huruf 
zat —. Semen t ara Ibnu Katsir, AbuAmr, Hamzah d an Al Kisai membacanya 

jf. ' 

tanpatasydkL 331 Ubai bin Ka’ab membaca yk*j\ 3—jL ” 2 sed angkan lainnya 
membaca Zih. 

A1 Fana* berkata, “Cukup dengan ta 'nits-nya ^ dari men-la 'nits- 


maka dijadikan mudzakkar. 

AI Akhfasy berkata, “Bolch mcnggunakan kalimat, ^ 
dan (aku melewati seorang budak perempuan). Sibawaih 

mcmerapakan tanits dengan ta'nits JT dalam kalimat, 


^S- 4&T oj “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

MahaMengenaL” adalah na’ofbagi atau khabar setelah khabar. 

WaOahua’lam. 


"Lit TafarAt Mawardi (3/289-290). 

351 Qsraah ini adalah qira'ah mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An - 
Nas$rQaL93)- 

™ Qsra ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/28) 
dan dia m ^ishaikanny a kepada Ibnu Abu Ablah. 











Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang 


Surah As-Sajdah ini terdiri dari tiga puluh ayat (namun ada juga 
yang meriwayatkan bahwa surah ini terdiri dari dua puluh sembilan ayat). 
Surah ini diturunkan di kota Makkah (surah Makkiyah), kecuali tiga 
ayat, yaitu ayat delapan belas hingga dua puluh, se dangkan y ang diturunkan 
di kota Madinah (ayat Madaniyah), yakni dari finnan Allah SWT, 
..liL.li tf b if .“Apakah orang-orang beriman itu sama 


dengan orang-orang yang fasik?” sampai firman Allah SWT, 
^JJi jUJIOULp lyji “Rasakanlah siksa nerakayang 
dahulu kamu mendustakannya.' , '‘ 


Ini menurut A1 Kalbi dan Muqatil. 333 Sedan gkan menurut para nlama 
lainnya, ayat-ayat dari surah As-Sajdah yang diturunkan di kota Madinah itu 


ada lima ayat, yaitu dari firman Allah SWT di ayat keenam belas, 
..“Lambung mereka jauh dari tempat 


tidurnya ...” sampai firman Allah SWT pada ayat kedua puluh, 
<j JJI jllffoiap iyjj “Rasakanlah siksa nerakayang 
dahulu kamu mendustakannya .” 


Dalam Shahih Al Bukhari disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “KetikaNabi SAW memimpin shalat Shubuh pada hari Tum ’at maka 


333 Lih. Al BahrAl Muhith (7/196). 



surah yang dibacanya adalah surah As-Sajdah, •• Sifi P ac * a ra ^ aat 

pertama, dan surah Allnsaan, 6* cAf & $ & P ada rakaat 

yangkedua.” 334 

Abu Muhammad Ad-Darimijuga meriwayatkan dalam Musmd-nya ™, 

dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Nabi SAW biasanya tidak akan tidur 
sebelum beliaumembaca surah As-Sajdah, -•&?= 0 J'danisurah.AlMulk, 

Ad-Darimi juga meriwayatkan dari AbuAlMughirah, dari Abdah, dari 

Khalid bin Ma’dan,ia berkata: Apabilaengkau ingin memirrtaampunanmaka 

bacalah surah As-Sajdah, 0^1 karena P«nrah diberitahukan 

bahwa ada seseorang yang sering sekali berbuat dosa, namun ia selalu 
membaca surah ini, tidak ada yang iabacaselain surah ini. Lalusetelahorang 

ini wafet, surah tersebutmembentangkansayapnyauntukmelindunginya, surah 

itu berkata, “YaTuhanku, ampunilah ia, karena ia adalah seorang yang sering 
membaca aku.” Kemudian Tuhan pun mengampuninya dan berfirman, 
“Gantikanlah setiap dosa yang ia perbuat dengan kebaikan, dan 
angkatlah derajatnya satu tingkatan ,” 336 


Firman Allah: 


0 o5 ct jasC-h ■S ty 3 

“AlifLaam MUm. TurunnyaAl Qur’an yang tidak ada 
keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alanu 
(Qs. As-Sajdah [32]: 1-2) 


334 hr ai Bukharidalam pembahasan tentang Jum’at, bab: Surah yang DibacaKetika 
ShalaTshubuh di Hari Jum’at, dan Muslim dalam pembahasan tentang Jum at, bab. 

yang Dimiliki Surah As-Sajdah dan Surah Al Mulk (2/454-455). 



Seluruh ulama bersepakat pada kata mereka membacanya 

* 

sebenamya jika dibaca nashab (menggunakan barakat fathah) dengan alasan 
kata tersebut berfungsi sebagai mashdar, maka itu dapat dibenaikan, seperti 
qira'ah orang-orang Kufah pada firman Allah SWT, oifi* 

“(Sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha 
Percy ayang” (Qs. Yasin [36] :5) 337 


Kata dibaca rafa ’ karena berada dalam posisi sebagai mubtada ‘ 

(subyek), dimana khabar -nya adalah kalimat 'Z- Atau, bisa juga 

mubtada ‘ yang sebenamya tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah. 


JJji? id* (ini Kitab yang diturunkan) atau Jiy* jlsill (yang dilantunkan ini 
Kitab yang diturunkan), atau juga Jjp #-i* (huruf-huruf ini Kitab 


yang diturunkan). Sedangkan perkiraan makna yang terakhir ini didukung 


oleh huruf-huruf yang ada di awal surah (jj|). 


Atau, bisa juga kalimat S berada pada posisi keterangan dari 

kata z£==S\, sedangkan yang menjadi khabar -nya adalah kalimat 


Makki juga menyetujui pendapat yang terakhir ini, ia mengatakan, 
pendapat ini adalah pendapat yang paling baik. 


Adapun makna dari firman Allah SWT, 
adalah, tidak ada keraguan bahwaAl Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah, 
danAl Qur'an ini bukanlah sebuah bentuk sihir, ataupunkumpulanpuisi, juga 
bukan buku ramalan, dan bukanlah kumpulan kisah-kisah dongeng orang- 
orang terdahulu. 


337 Qira ‘ah orang-orang Kufah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam 1’rabAl Qur'an 
(3/291). 



Finnan Allah: 



L. tfnti'yk. "Jl \ijjl 



“Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, ‘Dia 
Muhammad mengada-adakannyaSebenarnya Al Qur'an 
itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar 
kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum 
datang kepada mereka orang yang memberi peringatan 
sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat 
petunjuk.” (Qs. As-Sajdah [32]: 3) 


Kata pada ayat ini (yang seharusnya bermakna “atau”) biasa disebut 

dengan munqathi ’ah (terputus). Pada kata ini terdapat dm kata yang tidak 
disebutkan, yaitu kata (tetapi) dan kata t (apakah). Kalimat yang tidak 

disebutkan ini menunjukkan adanya penghentian satu pembicaraan menuju 
pembicaraan lainnya. 338 Dimana Allah SWT sebelumnya menetapkan bahwa 
Al Qur'an adalah Kitab suci yang diturunkan dari sisi Allah, dan bahwa hal itu 
adalah hal yang pasti dan tidak ada keraguan, kemudian Allah SWT 
mengalihkan pembicaraan itu dan menukilkan kata-kata dari orang kafir yang 
menganggap bahwa Al Qur'an adalah hasil karangan dari Nabi SAW saja, 
“Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, 
‘Dia Muhammadmengada-adakannya ” Kemudian anggapan mereka ini 
dibantah oleh Allah SWT, ^ “Sebenarnya Al Qur 'an itu 

adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu Pada firman ini Allah 
SWT membantah anggapan yang mengatakan bahwa Al Qur'an itu hanya 
hasil karangan Nabi SAW saja. 


338 Lih. l’rab Al Qur'an (3/291). 




j -Lil “Agar kamu memberiperingatan kepada kaum. ” Lafazh 
jJuiJ ini terkait dengan kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang 
membaca ayat ini maka ia tidak boleh menghentikan bacaannya pada kata 
tiAjj. Namun apabila kata jtadi terkait pada kalimat yang tidak 
disebutkan, misalnya kalimat ijjjf (ia diturunkan), maka pembaca tadi boleh 
menghentikan bacaannya pada kata <l\p. 

^ “Yang belum datang kepada mereka orang yang 
memberi peringatan. ” Lafazh ^ lu adalah kalimat nafi, sedangkan 
kalimat yjjj ^ afolsiishilah. 

m ‘4 

Kalimat yi-Li ^ sendiri berada dal am posisi rafa Dan maknanya 
adalah, orang yang memberitahukan sesuatu untuk memberikan kesan takut 
pada orang lain. 


Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata ti ji pada 
ayat ini adalah orang-orang Quraisy (yakni, Nabi SAW diutus untuk 
menyampaikan peringatan kepada orang-orang Quraisy), karena mereka 
adalah kaum yang buta huruf dan terbelakang, tidak pemah diutus kepada 
mereka seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW. 339 


Sedangkan Ibnu Abbas dan Muqatil berpendapat, bahwa kaum yang 
dimaksud adalah kaum yang hidup diantaramasa kenabian Nabi Isa AS dan 
masa kenabian Nabi Muhammad SAW. 


Diriwayatkan bahwa hujj ah akan tetap tegak pada umat-umat terdahulu 
dengan peringatan dari nabi yang terdekat, walaupun mereka tidak hidup 
satu zaman dengan nabi tersebut, seperti yang telah kami sampaikan 
sebelumnya. 


339 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsirnya (3/291) dari Qatadah. 



Finnan Allah: 


jL. 4 U44' o'jtlDtjji- L5,i' 

QOjl?^= 

“ Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian 
Dia bersemayam di atas Arsy. Tidak ada bagi kamu selain 
daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) 
seorang pemberi syafa’at Maka apakah kamu tidak 
memperhatikan?” (Qs. As-Sajdah [32]: 4) 

Firman Allah SWT, aL, 4 11*5* 4$% 

“Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dalam enam masa Pada ayat ini Allah SWT 
mempeikenalkan kesempumaan kekuasaan-Nya, agar orang-orang kafir itu 
man m ^nrlpngar apa yang diajarkandi dalam A1 Qur'an dan merenungkannya. 

Makna dari kata 4 ^ adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak 
ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sebelumnya bukan apa-apa 
menjadi sesuatu yang berarti. 

Sedangkan makna dari lafazh 4 adalah dalam enam hari, yakni 

dimulai dari han Ahad dan selesai pada akhir han Jum at. A1 Hasan 
berpendapat, bahwa hari yang dimaksud adalah hari-hari di dunia, seperti 
makna telah disebutkan tadi. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa 
perbandingan satu hari dalam penciptaan langit dan bumi adalah seribu tahun 
waktu perhitungan manusia. 

Adh-Dhahhak juga menegaskan bahwa artinya penciptaan langit 
dan bumi yang hanya enam hari waktu akhirat menghabiskan waktu duma 





sebanyak enam ribu tahun. 

Adapun makna % telah ka mi bahas sebelumnya pada 

tafsir surah A1 Baqarah dan A1 A’raf. Kami juga telah menguraikan pendapat 
dari para ulama mengenai hal ini dalam kitab kami Al Asna Fi Syarhi 
Asma 'illahi Al Husna. 


Sebagai penegasan, kata (kemudian) adalah bukan kata yang 


menerangkan urutan (yakni bukan berarti setelah meneiptakan langit dan bumi 
lalu Allah bersemayam di atas Arsy-Nya). Kata ini adalah seperti kata wau 
(kata penghubung). 


^ erf “Tidak ada bagi kamu selain 

daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi 
syafa ’at” maksudnya adalah, tidak ada siapa pun yang dapat menolong 
orang-orang kafir itu atau pun mencegah dan meringankan adzab yang akan 
merekaterima. 


OjjfjuS “Maka apakah kamu tidak memperlihatkan?” 

maksudnya adalah, apakah kamu belumjuga mau memperhatikan, padahal 
tanda kekuasaan-Ku ada di mana-mana, bahkan di dalam tubuhmu juga 
terdapat tanda Kekuasaan-Ku. 


Firman Allah: 


" t I ", " * 

3} jdjI JuL* 


“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 
(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang 
kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu.” (Qs. As-Sajdah [32]: 5) 


Firman Allah SWT, jj *11111 “Dia mengatur 

S’ 


Surah As-Sajdah 



unison dari langit ke bumi. ” Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan kata Vf (urusan) pada ayat ini adalah qadha dan qadar. Lalu ada 
juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah mengatur turunnya wahyu 
dan memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikannya. 


Makna yang terakhir ini juga disebutkan dalam satu riwayat yang berasal 
dari Amr bin Murrah. dari Abdurrahman bin Sabith, iaberkata, “Yang mengatur 
segala urusan di dunia ada empat malaikat, yaitu: (1) Jibril, (2) Mikail, (3) 
Izrail, dan (4) Israfil. Malaikat Jibril tugasnya adalah mengirimkan angin dan 
bala tentara (bantuan Allah kepada kaum muslimin, contohnya pada saat 
perang Khandak). Sedangkan malaikat Mikail tugasnya adalah menebarkan 
embun di pagi hari dan menurunkan hujan. Sedangkan tugas malaikat Izrail 
adalah mencabut nyawa manusia. Dan, tugas malaikat Israfil adalah 
memutuskan perkara seluruh manusia di muka bumi.” 340 


Diriwayatkan bahwa Arsy itu adalah tempatnya untuk mengatur segala 
sesuatu, sedangkan apayang berada di bawah Arsy adalah sebagai penjelasan 
segala sesuatu, Allah SWT berfirman, p 

“Kemudian dia 

bersemayam di atas Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. 
Masing-masing beredar hingga waktuyang ditentukan. Allah mengatur 
urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya).” (Q s. 
Ar-Ra’d [13]: 2) Sementara apa yang ada di bawah langit adalah tempat 
pembagian. Firman Allah SWT, IjjfJiJ uiij 

Sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu diantara manusia 
supaya mereka mengambilpelajaran (dari padanya).'” (Qs. A1 Furqaan 
[25]: 50) 


<J\ “Kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya Yahya bin 

Salam berpendapat bahwa yang naik ke atas langit adalah malaikat Jibril, 
yaitu setelah ia menyampaikan wahyu. Sedangkan An-Naqqasy berpendapat 


340 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/291) dari Amr. 



bahwa yang naik itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur segala 
urusan yang adadilangit dan dibumi. Sedangkan Ibnu Syajarah berpendapat 
bahwa yang naik adalah para malaikat, dan yang dibawa naik olehnya adalah 
segala berita para penduduk bumi . 341 


Selain itu, ada yang berpendapat bahwa yang dinaikkan itu adalah segala 
perkara yang dilakukan oleh seluruh makhluk hidup yang pemah tinggal di 
dunia, semua perkara itu dikembalikan pada tempatnya untuk diatur kembali 
setelah bumi telah habis masa waktunya (kiamat). Makna ini sesuai dengan 


kelanjutanayat diatas, yaitu: 3«jl jul. 4 “ Dalam 


satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
perhitmganmu. ” Dimana menurut para ulama yang dimaksud satuhari disini 


adalah satu hari di Hari Kiamat 


Menurut pendapat para ulama muta 'akhkhirin, dhamir (kata ganti) 
pada kata dikiaskan tempat kembalinya kepada malaikat, walaupun 

sebenamya pada kalimat-kalimat sebelumnya belum ada penyebutan kata 
malaikat, namun dapat dipahami dari makna kalimat bahwa kembalinya 
dhamir ini kepada malaikat. Hal ini diperkuat juga dengan firman lainnya. 




“ Malaikat-malaikat dan Jibril naik 


(menghadap) kepada Tuhan dalamsehari ...” (Qs. A1 Ma’aarij [70]: 4) 


Sedangkan dhamir (kata ganti) pada kata <J\ kembali kepada t ~\\ .f.l T 
(langit), menurut para ulama yang berpendapat bahwa bentuk kata 
itu adalah bentuk mudzakkar. Atau bisa juga kembali kepada tempat yang 
biasamenjadi tempat kembalinya para malaikat. Atau bisa juga kembali kepada 
asma “Allah”, yakni mereka kembali ke tempat yang ditetapkan untuk mereka. 
Namun maknanya tetap sama, karena kemana pun para malaikat itu naik, 
maka pasti mereka akan naik ke atas langit. Akan tetapi apabila tempat 
kembalinya adalah kepada Allah, maka langit yang dimaksud adalah langit 
yang ketujuh, yaitu ke sidratul muntaha. 


341 Semua pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/292). 




Memang, segala sesuatu yang dinaikkan dari bumi ke atas maka 
tujuannya adalah ke sidratul muntaha, dan segala sesuatu yang diturunkan 
ke b umi dari atas maka asalnya adalah dari sidratul muntaha, seperti yang 
disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim. 

Adapun dhamir pada lafazh SsjlaL. kembali kepada pengaturan, yakrn 
Allah SWT mengatur segalanya seperti seribu tahun waktu dunia. Maknanya, 
Allah menetapkan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan pada senbu tahun 
waktu dunia hanya dilakukan dalam satu hari saja. Kemudian ketetapan itu 
diberikan kepada para malaikat. Setelah selesai maka ditetapkan lagi ketetapan 
lainnya selama seribu tahun, dan begitu seterusnya. Makna ini disampaikan 
olehMujahid. 

Namun ada yang berpendapat bahwa dham ir ini kembah kepada . 

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa makna dan ayat ini adalah, 
Allah SWT mengatur seluruh perkara yang akan ditetapkan untuk penduduk 
di muka bumi hingga Hari Kiamat nanti, setelah itu para malaikat membawa 
hasil dari ketetapan itu, lalu diputuskan hukuman yang pantas diterima dalam 
satu hari, dimana perbandingannya adalah seribu tahun waktu dunia. 

Ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, Allah SWT 
mengatur pergerakan matahari, dari terbitnya, tenggelamnya, dan kembah lagi 
untuk terbit di keesokan harinya. Pengaturan ini hanya dilakukan satu hari 
saja, dan jarak tempuh pengaturan ini sejauh seribu tahun. 

Ibnu Abbas berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, Jarak tempuh 
yang harus dilalui oleh para malaikat adalah satu hari, namun apabila selain 
malaikat y ang me l aluiny a maka akan beij arak seribu tahun, dimana lima ratus 
tahun untuk naik ke atas, dan lima ratus tahun lainnya untuk turun kembali ke 
bumi. 

Pendapat Ibnu Abbas inilah yang diikuti oleh para ahli tafeir, dan begitu 
juga dengan Ath-Thabari. 342 Makna yang sama pun disebutkan oleh A1 

342 Lih. Jami’AlBayan (21/59). 








Mahdawi. Makna inilah yang dimaksud oleh pendapat pertama tadi, yakni 
karena begitu cepatnya malaikat Jibril naik ke atas langit, ia cukup 
membutuhkan satu han saja untuk meneapainya, padahal jika dilalmkan oleh 
manusiaj arak itu akan mereka tempuh dalam seribu lahun. 

Ini juga yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari 343 dan disebutkan p ula 
oleh A1 Mawardi. 344 Riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas dan Adh- 
Dhahhak adalah, malaikat naik ke atas langit dengan jarak temp uh satu hari 
yang perbandingannya seribu tahun apabila yang menempuhnya mannsia 
Sedangkan riwayat yang disebutkan dari Qatadah adalah, satu hari yang 
ditempuh oleh malaikat itu untuk naik ke atas langit dan turun lagi ke bumi 
(bolak balik). Setengah hari untuk naik yang perb andinganny a adalah lima 
ratus tahun waktu bumi, dan setengah hari lagi untuk turun, yaitu lima ratus 
tahun waktu bumi. 

Pembagian perlima ratus itu menurut pendapat dari Qatadah dan As- 
Suddi, sedangkan menurut Ibnu Abbas seribu tahun waktu bumi itu hanya 
dihabiskan untuk turun saja, dan untuk naiknya membutuhkan seribu tahun 
waktu bumi lagi. 

ill “Menurut perhitunganmu ,” maksudnya adalah, menurut 
perhitungan manusia di muka bumi. Satu hari yang disebutkan dalam ayat ini 
hanyalah ungkapan untuk memperkirakan j arak waktu yang ditempuh, bukan 
hari yang diselingi oleh siang dan malam, karena Allah SWTterbebas dari 
hitungan hari, dan terhindar dari jarak waktu dan tempat. 

Mengenai qira ‘ah, Ibnu Abu Ablah membaca dalam bentuk pasif, 

yakni dengan menggunakan harakat dhammah pada huruf ya' 
Sedangkan QjjJiZ dibaca dengan dhamir ghaib, yakni deng an m enggimakan 
huruf ya' di awal kata (jjaii). 345 


343 Lih. Al Kasysyqf(3/2 19). 

344 Lih. TafsirAlMawardi (3/292). 

345 Qira ‘ah yang menggunakan huruf ya' ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al 


Surah As-Sajdah J 



Waktu yang disebutkan dalam ayat ini ada sedikit perbedaan dengan 
waktu yang disebutkan dalam ayat lainnya, padahal sepertinya makna dari 
kedua ayat tersebut tidak jauh berbeda. Ayat yang waktunya berbeda itu 
adalah firman Allah SWT, -.ijldi. _| 

JLaljjl “ Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada 

Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.” (Qs. A1 
Ma’aarij [70]: 4) 


Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami pemah bertanya kepada Abdullah bin 
Abbas mengenai kedua ayat ini, lalu Ibnu Abbas menjawab, “Itu adalah waktu 
yang disebutkan oleh Allah SWT, dan aku tidak tahu apa artinya. Aku tidak 
mau mengatakan sesuatuyang tidak aku ketahui.” Kemudian Abdullah bin 
Fairuz bertanya lagi tentang hal ini kepada Sa’id bin A1 Musayyib, lalu Sa’id 
menjawab, “Aku tidak tahu.” Setelah mendengar jawaban ini, Abdullah 
memberitahukan kepada Sa’id tentang jawaban Ibnu Abbas yang sama 
dengannya. Lalu IbnuAl Musayyib berkata, “Ibnu Abbas yang lebihpandai 
dalam menafsirkan ayatAl Qur' an saj a takut untuk menafsirkan perbedaan 
kedua ayat itu, bagaimana mungkin aku berani?” 


Kemudian para ulama mencoba untuk memecahkan kebuntuan dan 
membahas permasalahan ini. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa 
ayat yang menyebutkan lima puluh ribu tahun adalah waktu yang hanya 
dirasakan satu hari saj a pada Hari Kiamat nanti. Ini berbeda dengan ayat 
yang menyebutkan seribu tahun, dimana malaikat hanya menempuhnya dalam 
satu hari saja. Hal ini teijadi ketika manusia masih hidup di muka bumi. 
Maknanya adalah pada Hari Kiamat itu Allah SWT menjadikan hari yang 
dilalui oleh orang-orang kafir terasa lebih berat daripada lima puluh ribu tahun. 


Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ditambahkan bahwa orang- 
orang Arab memang terbiasa untuk mengungkapkan hari-hari kesedihan itu 


Muharrar Al Wajiz (13/31), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/199) dan Asy- 
Syaukani dalam fath Al Qadir (4/350). 





dengan hari yang panjang, sedangkan hari-hari kebahagiaan itu diungkapkan 
dengan hari yang pendek. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa Hari Kiamat itu terdiri dari 
beberapa macam hari, ada satu hari yang perbandingannya seribu tahun waktu 
bumi, dan ada hari lainnya yang perbandingannya lima puluh ribu tahun waktu 
bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa waktu yang dirasakan pada Hari 
Kiamat nanti berbeda-beda. Misalnya ada seorang kafir yang dihukum untuk 
satu jenis adzab selama seribu tahun untuk ukuran satu hari, kemudian ketika 
berpindah untuk jenis adzab lainnya iaharus merasakan lima puhih tahun waktu 
bumi untuk satu hari hukuman. 


Ada pula yang berpendapat bahwa tempat hukuman pada Hari Kiamat 
nanti berjumlah lima puluh, dan setiap tempat hukuman itu akan terasa seribu 
tahun untuk satu hari disana. Dengan demikian, maka makna firman Allah 
SWT, adalahkadarwaktunya untuk setiap hari itu seribu 

tahun. 

An-Nuhas berkata, 346 “Kata £j3t dal am bahasa Arab bermakna 
‘waktu’. Qleh karena itu, makna ayat ini adalah, malaikat Jibril dan para malaikat 
lainnya naik ke hadapan Allah, terkadang menghabiskan waktu seribu tahun, 
dan terkadang memakan waktu lima puhih ribu tahun.” 


Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa makna dari firman Allah SWT, 

_| “Dalam sehari yang kadarnya lima 

puluh ribu tahun ,” adalah jarak yang harus ditempuh dari permukaan bumi 
hinggaArsy. 347 


Ats-Tsa’labi meriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, dan Adh-Dhahhak, 
bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT, 


346 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (5/300). 

347 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur 'an (5/300) dari Wahab. 
Namun pendapat ini adalah pendapat yang sedikit aneh, karena ayat tersebut bukanlah 
penjelasan mengenai jarak antara bumi dan Arsy. 


d^Sy .„ \ “ Malaikat-malaikat dan Jibril naik 

(menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh 
ribu tahun, ” adalah waktu yang haras ditempuh oleh seseorang ketika ingin 
berangkat dari bumi menuju ke sidratul muntaha. Ayat ini menerangkan bahwa 
malaikat Jibril dan para malaikat lainnyayang ikut bersamanya berangkat dari 
tempat pemberangkatannya menuju ke sidratul muntaha hanya dalam satu 
hari saja, padahal satu hari itu menurut waktu dunia adalah lima ratus ribu 
tahun. 




Adapun maksud dari adalah menuju ke tempat yang diperintahkan 
oleh Allah kepada mereka (bukan ke tempat keberadaan Allah). Makna 
lafazh ini sama seperti makna dari kata-kata Nabi Ibrahim AS, 
gi li 4] “Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada 


Tuhanku, dan diaakan memberipetunjuk kepadaku. ” (Qs. Ash-Shaaffaat 
[37]: 99) Maksudnya adalah pergi ke negeri Syam. 


Makna dari kata ini juga sama seperti makna dari firman Allah SWT, 
Jsl j] £>-{ja q&Jaj “Barangsiapa keluar dari rumahnya 
dengan maksud berhijrah kepada Allah.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 100) 
maksudnya adalah berhijrah ke kota Madinah. 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda. 


i^S-j p j;}i\ j* ,cLs\ 


“Seorang malaikat yang diutus oleh Allah pemah datang kepadaku 
dengan membawa risalah, kemudian ia membentangkan satu 
kakinya dan meletakkannya di atas langit, dan satu kakinya lagi 
ia letakkan di atas bumi, dan belum diangkatnya hingga kini.” Mi 


348 Rjwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam AlAusath 
dan dari Abu Syaikh dalam Al Azhamah. Namun dalam riwayat ini terdapat nama 





Firman Allah: 


rf.-f • 'V ' ’'V * i ' ' 11 ' 


“Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui 
segala yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Penyayang. n 
(Qs. As-Sajdah [32]: 6) 


Finnan Allah SWT, “Tuhan Yang mengetahui 

segala yang gaib dan yang nyata,” maksudnya adalah, mengetahui apa 
yang terlihat danteijadi dengan seluruh makhluk, dan juga mengetahui apa 
yang tersembunyi dari mereka. 

Adapn n makna yang dimaksud dari kata dXJpadaawal ayatini adalah 
“Aku”, seperti yang telah kami jelaskan dalam awal surah A1 Baqarah. 

Dalam firman ini sebenamya ada makna janji dan ancaman, 
karena makna yang tersirat dari ayat ini secara keseluruhan adalah, 
“Berbuatlah segala sesuatu dengan baik dan tulus ikhlas, entah itu dari sisi 
perbuatan atau pun dari sisi perkataan, karena semua itu akan Aku berikan 
balasannya.” 


Shadaqah bin Abdullah At-Tunisi yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama hadits. 
Walaupun sebenamya ada juga yang berpendapat bahwa Shadaqah adalah seorang 
yang dapat dipercaya, diantaranya adalah Yahya bin Ma’in dan Ruhaim. 

Riwayat ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Ash-Shaghir (hadits no. 
92). Al Manawi mengatakan bahwa As-Suyuthi sendiri berpendapat bahwa riwayat ini 
adalah riwayat yang lemah, namun menurutku, As-Suyuthi tidak semestinya mengatakan 
demikian karena hadits ini termasuk pada kelompok hadits hasan. 

Al Azizi berpendapat bahwa hadits ini hanya memberitahukan bahwa malaikat itu 
memiliki postur tubuh yang sangat besar, itu saja. 

Lih. AlJami’Al Kabir (1/106). 


Surah As-Sajdah ] 




Firman Allah: 


JLj> 

^ 06^ Of J l$' ( j~»*‘l (jjil 

♦ r ','s * >4' at ^e~. Ttf '-M-* 

(j* 5*5 £*->J j£p <^Sjj-» fU ^JiL* ^ J*?- 

L* MJS 3 JliSl lj ^-yajV lj |»^3 J*?“j 

■Q. ^ ^ »; 


“Yang membuat segala sesuatuyang Dia ciptakan sebaik- 
baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 
Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air 
yang Hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan 
meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan 
Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” 

(Qs. As-Sajdah [32]: 7-9) 


Pertama: Firman Allah SWT, . A\L jjT “ Yang 

membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya Beberapa 
ulama, diantaranya Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir, membaca kata 

o 

. Ai\L dengan menggunakan sukun pada huruf lam ( .A\L\ sedangkan ulama 
lainnya membaca kata tersebut dengan menggunakan harakat fathah 

(/<ik)- 349 

Qira ‘aft yang terakhir inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, 
dengan alasan lebih mudah untuk dibaca. 

Bentuk dari qira ‘ah kedua ini adalah bentuk fi 7 madhi (kata keija 


349 Kedua Qira'ah ini (yang menggunakan sukun pada huruf lam atau yang 
menggunakan harakat fathah) termasuk qiraah sab ’ah yang mutawatir, sebagaimana 
yang disebutkan dalam AlIqna '(2/733) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 160). 


[I Tafsir Al Qurthubi 


215 j 




lampau), yang berada pada posisi khafadh (berharakat kasrah) sebagai sifat 
dan kata Maknanya, menurut Ibnu Abbas, adalah menciptakan segala 

sesuatu dengan perancangan yang baik, yakni terbentuk sesuai dengan apa 
yang diinginkan, tidak ada yang berabah dan kehendak-Nya. 

Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat ini adalah segala sesuatu 
yang diciptakan oleh-Nya adalah baik, karena tidak ada siapa pun atau apa 
pun yang dapat menciptakan seperti itu. Ciptaan ini menunjukkan pada Sang 
Pencipta. 

Sedangkan para ulama yang membaca huruf lam dengan menggunakan 
sukun , maka bentuknya menurut Sibawaih adalah bentuk mashdar. Karena, 
gayabahasa yang digunakan pada ayat ini, /*&)£- menunjukkan 

bahwa maknanya seperti, dan contoh dari makna seperti ini 

banyak sekali ditemukan dalam A1 Qur'an, misalnya: cfJJI 

lls* Ip “(Begitulah) perbuatan Allahyang membuat dengan kokoh tiap- 
tiap sesuatu .” (Qs. An-Naml [27]: 88) Atau, “ (Allah telah 

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 24) Kata pada ayat pertama dan kata pada ayat kedua 

berbentuk mashdar. 

Sedangkan menurut ulama lain selain Sibawaih, kata ini dibaca nashab 
karena berfungsi sebagai badal dari kata Makna ayat ini adalah, yang 
telah merancang dengan baik penciptaan segala sesuatu. Menurut beberapa 
ulama ilmuNahwu, kata ini berfungsi sebagai maf’ul kedua, yang 

membuat makna dari kata j '.-L I pada ayat ini menjadi, memberitahukan 
(j^ipi) atau memberikan penjelasan (ji^if), dimana kedua kata keija ini 
memang biasanya membutuhkan dua maf’ul. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa dibaca anshab karena 

lafazh ini berfungsi sebagai penjelasan. Maknanya adalah, Allah telah merancang 
segala sesuatu dengan baik mengenai penciptaannya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa dibaca nashab karena ada 


Surah As-Sajdah j 


huruf jar yang tidak disebutkan. Maknanya adalah, Allah telah merancang 
segala sesnatu dengan baik dalam penciptaannya. Makna ini diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas. 

Sedangkan makna dari ^ '■L* adalah membuat sesuatu dengan 
sempuma atau membuat sesuatu sesuai dengan perhitungan. Dikatakan 
penciptaan ini telah sempuma dan sesuai dengan perhitungan karena memang 
semuanya tercipta sesuai dengan kehendak awal, tidak ada yang berubah. 

Mengenai makna ini, Ibnu Abbas dan Jkrimah mengatakan, pantat kera 
tidak dikatakan bagus, namun penciptaan bokong kera itu sesuai dengan 
perhitungan dan sempuma 

Ibnu Abu Najihmeriwayatkan dari Mujahid, bahwa makna firman Allah 
SWT, “ Yang membuat segala sesuatu yang Dia 

ciptakan sebaik-baiknya ,” adalah dengan sempuma. Makna ayat ini sama 
seperti makna pada ayat lain, yaitu firman Allah SWT, *jjt jj j|f 

9 

■ IsUL “ Dia-lah (Tuhan)yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu 
bentuk kejadiannya. ” (Qs. Thaahaa [20]: 50) Yakni, seorang manusia tidak 
diciptakan dengan bentuk seekor hewan peliharaan, dan seekor hewan 
peliharaan tidak diciptakan dengan bentuk seorang manusia. 

Atau diperbolehkan juga * A \ |g_ ini dibaca rafa ’ —yakni dengan 
menggunakan harakat dhammah pada huruf qaf—, dengan perkiraan bahwa 
kata ini berfungsi sebagai khabar (predikat) dari kata yang tidak disebutkan, 
misalnya: 

Ada yang berpendapat bahwa kata ini bermakna umum pada lafazhnya 
sedangkan pada maknanya kata ini bermakna khusus. Ada juga yang 
berpendapat bahwa kata ini bermakna umum, entah itu pada lafazhnya atau 
pun pada maknanya. Maksudnya, Allah telah menciptakan segala sesuatu 
dengan rupa yang baik, bahkan hewan anjing pun diciptakan dengan rupa 
yang baik. 

Makna umum ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Lalu ditambahkan pula 





oleh Qatadah bahwa pantat kera pun memiliki rupa yang baik. 

,JL i3 “Dan Yang memulai penciptaan manusia 
dari tanah ,” maksudnya adalah, Allah SWT memulai penciptaan manusia 
dari Adam, yang diciptakan dari tanah. 


X* J* {j* -><Uo “Kemudian Dia menjadikan 

s' s 

keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)” maksudnya adalah, 


kemudian Allah SWT menciptakanketurunan Adam dari air mani. 


Makna ini telahkami jelaskan dalam tafsir surah Al Mukminuun dan 
surah-surah lainnya. 

Az-Zujaj berpendapat bahwa makna dari kata Qt#* adalah yang lemah. 
Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa makna dari kata itu adalah 
yang tidak terbayangkan oleh manusia sebelumnya. 


J “Kemudian Dia menyempurnakannya,” maksudnya adalah, 
kemudian Allah SWT menyempumakan penciptaan Adam (setelah 
menyebutkanketurunanNabi Adam pada ayat sebelumnya, ayatini kembah 
lagi menjelaskantentang penciptaan Nabi Adam). 


_ 5 J qa j “Dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh 

(ciptaan)-Nya” maksudnya adalah, kemudian setelah itu ditiupkanlah nyawa 
ke dalam tubuh Adam. 


JXi-j “Dan Dia menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati” maksudnya adalah, kemudian kalian 
diberikan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk 
merasakan. 


Ada yang berpendapat, bahwa ayat ini menjelaskan tentang penciptaan 
anak cucu dari Nabi Adam AS, dimana mereka diciptakan dari air yang hina 
hingg a mftnjadi makhlu k vang sempuma, kemudian pada makhluk yang telah 
sempuma itu ditiupkan nyawa. Nyawa ini disandaikan pada Dzal Allah sebagai 
penghormatan bagi manusia. Selainitu, karena penciptaan manusia langsung 



dilakukan oleh-Nya. Penyandaran nyawa kepada Dzat Allah ini seperti 
penyandaran sebutan hamba pada Dzat-Nya, yakni hamba-Ku. Sedangkan 
ungkapan ditiupkan, disebabkan nyawa itu termasuk dari jenis angin 

(seperti yang telah kami jelaskan secara lengkap pada tafsir surah An- 
Nisaa' dan surah-surah lainnya. 350 

d 'iLli “(.Tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur 
maksudnya adalah, setelah kalian diciptakan oleh Allah, bukannya kalian 
bersyukur kepada-Nya, kalian malah ingkar dan menjadi kafir. 


Firman Allah: 







“Dan mereka berkata, ‘Apakah bila kami telah lenyap 
(hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada 
dalam ciptaan yang baru\ Bahkan (sebenarnya) mereka 
ingkar akan menemui Tuhannya (Qs. As-Sajdah [32]: 10) 


Firman Allah SWT, Joj'ii £ ulU* VjJlij “Dan mereka berkata, 
‘Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah maksudnya 
adalah, ketika kami telah mati, ketika kami telah binasa, dan ketika kami 
telah menyatu dengan tanah. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh orang- 
orang yang ingkar dan tidak mengakui akan adanya Hari Kebangkitan. 

Kata berasal dari kata j>. Contohnya adalah, ^ Ji s-Uh 
(larutnya air ketika dicampur dengan susu). Orang-orang Arab apabila ingin 
mengungkapkan sesuatu yang terlarutkan pada sesuatu hingga tidak nampak 
lagi bekasnyamakamereka mengatakan, oi. 351 


350 Lih. tafsir surah An-Nisaa' ayat 171. 

351 Lih. Lis an Al Arab dan Ash-Shihah, entri: dhalala. 



Makna ini sedikit berbeda dengan makna yang disampaikan oleh 
Quthrub, ia mengatakan, makna dari kata dalam ayat ini adalah, tertanam 

dan hilang di bawah tanah. 352 


Qira ‘ah ui \' r yang dibaca oleh jumhur dengan menggunakan harakat 
fathah pada huruf lam yang pertama dibaca oleh Ibnu Muhashin dan Yahya 
bin Ya’mar dengan menggunakan harakat kasrah (UUy>). 353 Kata ini termasuk 
bentuk bahasa yang benar, seperti yang dikatakan oleh A1 Jauhan, 354 “Bentuk 
bahasa yang fasih untuk kata ini jika menggunakan dhamir mutakallim 
adalah seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, 

aC j -Jl ■»li “Katakanlah, ‘Jika aku sesat maka 

sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri (Qs. Saba' 


[34]: 50) 


Sedangkan bentuk bahasa untuk kata ini yang dipergunakan oleh 
penduduk Aliyah adalah: —yakni dengan menggunakan harakat kasrah 

pada huruf lam pertama—. Namun kedua bentuk bahasa untuk kata ini 
maknanya sama. 


IbnuAs-Sikkit berkata, “Apabila seseorang mengatakan, c&et 

—yakni dengan menggunakan bentuk fi 7 ruba 7—, maka artinya adalah 
kudaku telah pergi dariku dan menghilang. Sedangkan jika ia mengatakan. 


}t c..UL> —yakni dengan menggunakan bentuk fi 7 tsulatsi —,maka 
artinya adalah aku tidak mengetahui dimana letak masjid itu. Bentuk kata 


ketahuiletaknya. 

Berbeda qira ‘ah yang dibaca oleh A1A’masy dan A1 Hasan, mereka 
berduamembacakata dengan lafezh vai> —yakni dei^anmenggunakan 


352 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/293) dari Quthrub. 

353 Qira'ah yang menggunakan harakat kasrah pada huruf lam ini disebutkan oleh 
An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/293), namun qira’ah ini tidak termasuk qiraah 
sab ’ah yang mutawatir. 

354 Lih. Ash-Shihah (5/1748). 


Surah As-Sajdah J 


hurufsWpada awal kata—. 355 Maknanya adalah Kami membusukkannya. 
i Qira ‘ah ini diriwayatkan dari qira 'ah Ali bin Abu Thalib.” 

An-Nuhas berkata, 356 “Jika dengan menggunakan harakat kasrah pada 
huruf lam (VsitU>), maka ini tidak ada dalam bahasa Arab, karena untuk 
menyatakan sesuatu menjadi busuk maka sesuatu itulahyang menjadi/i 7- 
nya, misalnya: j^Jll atau J>f, atau bisajuga menggunakan p- 

dan yang artinya membusuk.” 

Hal yang sama juga disampaikan oleh A1 Jauhari, ia berkata, 357 “Kalimat 

artinya daging itu telah membusuk, entah daging 

tersebut membusuk setelah dimasak maupun belum. Atau boleh juga dengan 

mempergunakan ji 7 ruba 7 (j^f). 

„ % * * * 

Firman Allah SWT, oleh beberapa ulama dibaca 

tanpa m enggunaka n huruf istijham (kata tanya) yang terletak di awal kalimat, 
yakni lh. Maknanya adalah, apakah setelah itu kami akan 

diciptakan dengan ciptaan yang baru? 

An-Nuhas berkata, 358 “Mengenai ayat ini ada beberapa pertanyaan 
terlontarkan tentang tata bahasanya, di antaranya: Kata apa yang menjadi 
amil untuk '^1? 

Kami menjawab: Untuk qira ‘ah yang tidak menggunakan huruf 
istijham, maka a/w/7-nya adalah kata kiR . Sedangkan untuk qira ‘ah yang 
m enggi makan bum f istijham (b ), maka amil-nysi tidak disebutkan. Perkiraan 
makna yang dimaksud adalah, apakah kami akan dibangkitkan apabila kami 
telah mati? 

Ada yang mempertanyakan, kata apa menurut qira ‘ah yang pertama 

355 Qira ‘ah yang dibaca oleh A1 A’masy dan A1 Hasan ini disebutkan oleh An-Nuhas 
dalam I’rabAl Qur'an (3/293), A1 Farra' dalam Ma’aniAl Qur'an (2/331), dan Ibnu 
Athiyyahdalam AlMuharrarAl Wajiz( 13/34). 

356 Lih. I’rab Al Qur'an (3/293). 

357 Lih. Ash-Shihah (5/1745). 

358 Lih. I’rab Al Qur'an (3/293). 

ggggggg) jfgg 




(yang tidak menggunakan huruf istifham) yang menjadi jawaban dan kata 
, karena kata 'ij ini adalah huruf syarath yang membutuhkan jawaban. 

Kami menjawab: Dalam ayat ini kata yang dipakai setelah kata tit 
menggunakan bentuk lampau, oleh karena itu yang boleh menjadi jawabannya 
adalah, 5 “ Bahkan(sebenarnya)merekaingkarakan 

menemui Tuhannya ,” maksudnya adalah, mereka tidak mengingkari 
kemampuan Allah untuk membangkitkan mereka, karena mereka mengakui 
Kekuasaan-Nya, namun mereka meyakini bahwa tidak akan ada perhitungan 
atas apa yang mereka lakukan selama masih di dunia. Mereka juga meyakini 
bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Allah Azza waJalla. 



Firman Allah: 


jj jd J-J Lti 


“ Katakanlah, ‘Malaikat maut yang diserahi untuk 
(mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu; kemudian 
hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan 
(Qs. As-Sajdah [32]: 11) 


Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu: 


Pertama: Pada ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkantentang 
keingkaran mereka terhadap Hari Pembangkitan, maka pada ayat ini Allah 
SWT berfirman, ^ JSj “ Katakanlah, 

‘Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan 
mematikan kamu’,” maksudnya adalah, mereka akan dimatikan dan 
dikembalikan. 


Kata j*5o3jiy berasal dari kata Jfji yang makna awalnya adalah 
menghitung jumlah keseluruhan, dan apabila telah selesai menghitungnya maka 
orang tersebut akan mengambil haknya dengan penuh. Danjika diungkapkan, 



" t » * 

0* c-lijJ, maka artinya adalah aku telah mengambil hartaku secara 

* ^ ' 

keselumhanyang sebelumnya menj adi utang si fulan (yakni telah lunas). Namun 
apabila diungkapkan, 2»i ally, maka artinya adalah seseorang yang telah habis 
masa hidupnya dan Allah mengambil ruhnya dan mencabutnya dan raganya. 

Sedangkan lafazh ojlJT JjH adalah nama lain dari malaikat Izrail. Dan 
nama Izrail artinya adalah hamba Allah, seperti yang telah kami jelaskan pada 
tafsir surah A1 Baqarah. 

Izrail sendiri adalah seorang malaikat, yang setiap perbuatannya 
berdasarkan atas perintah dari Allah SWT, karena memang Allah yang 
menjadikan dan menciptakan semua gerakannya. Dalam sebuah hadits 
disebutkan, “ Semua jenis hewan dicabut nyawanya oleh Allah tanpa 
perantara malaikat maut. ” Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah. 359 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ada riwayat lain yang berbeda dengan 
riwayat tadi, yaitu bahwa malaikat mautlah yang mencabut semua nyawa yang 
terdapat pada setiap makhluk yang pemah hidup, bahkan sampai kutu atau 
nyamuk sekalipun. 

Diriwayatkan dari la’far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata: Suatu 
ketikaNabi SAW pemah melihat malaikat maut sedang berada di atas kepada 
salah seorang sahabat beliau dari golongan Anshar (hendak mencabut 
nyawanya), laluNabi SAW berkata kepada malaikat maut, “ Lembutkanlah 
sedikit terhadap sahabatku itu (ketika engkau mencabut nyawanya), 
karena ia adalah seorang mukmin .” 

Mendengar itu, malaikat maut menjawab, “Wahai Muhammad, selembut 
apa pun dan sepelan apa pun (mereka pasti akan terbelalak ketika dicabut 
nyawanya), padahal aku telah mencabut dengan selembut mungkin setiap 
mukmin yang akan aku cabut nyawanya (namun mereka tetap akan kesakitan). 
Ketahuilah, bahwa tidak ada satu pun makhluk hidup, tidak di daratan dan 


359 Lih. AlMuharrarAl Wajiz (13/34). 


immmm 




tidakjuga di lautan, yang tidak aku kasihani (tidak akupikirkan perasaannya). 
Aku memikirkan setiap makhluk yang akan aku cabut nyawanya sebanyak 
lima kali, sampai-sampai aku tahu hal terbesar dan hal yang terkecil dan din 
mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Wahai Muhammad, aku bersumpah 
aku tidak pemah berkeinginan untuk mencabut nyawa siapa pun, bahkan 
nyawa nyamuk sekalipun, kecuali Allah telah memerintahkan aku untuk 
mencabutnya.” 

Ja’far bin Ali berkata, “Aku diberitahukan bahwa malaikat maut 
memikirkan hal itu setiap kali datang waktu-waktu shalat.” Pendapat ini 
dikemukakan olehAl Mawardi. 360 

A1 Khathib Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit A1 Baghdadi 
meriwayatkan dari Abu Muhammad A1 Hasan bin Muhammad A1 Khilal, dan 
Abu Muhammad Abdullah bin Utsman Ash-Shaffar, dari Abu Bakar Hamid 
A1 Mashri, dari Yhaya bin Ayub A1 Haf, dari Sulaiman binMuhayar A1 Kilabi, 
ia berkata: Ketika aku sedang berada di rumah Malik bin Anas, tiba-tiba ada 
seorang laki-laki yang datang dan bertanya kepadanya, “Wahai Abu Abdullah, 
apakah malaikat maut juga ditugaskan untuk mencabut nyawa seekor 
kutu?” 

Malik pun terdiam beberapa saat. Lalu ia balik bertanya kepada laki- 
laki tadi, “Apakah nyamuk memiliki jiwa dan raga?” Laki-laki itu menjawab, 
“Iya ” Lalu Malik berkata, “Jika demikian, maka malaikat maut juga 
ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Karena Allah SWT berfirman, 

jij-jJiVl 'Allah memegang jiwa (orang) ketika 

matinya ” (Qs. Az-Zumar [39] :42) 

Ibnu Athiyyah, setelah ia menyebutkan riwayat ini berkata: 361 Begitu 
pula halnya dengan anak cucu Adam, hanya sajamanusia memiliki semacam 
penghonnatan yang melebihi makhluk lain, yaitu bukan saja malaikat maut 


360 Lih. TafsirAl Mawardi { 3/294). 

361 Lih. Al MttharrarAl Wajiz (13/34). 


Surah As-Sajdah J 



seorang diri yang mencabut nyawa mereka, namun juga beberapa malaikat 
yang menjadi bawahan dari malaikat maut juga turut mencabut nyawa manusia. 
Yakni Allah SWT menciptakan malaikat maut, lalu ia ditugaskan untuk 
menggenggam nyawa, memisahkannya dari raga, dan mencabutnya, kemudian 
Allah SWT juga menciptakan sejumlah malaikat untuk bekeija di bawah 
komando malaikat maut, karenanya Allah SWTberfirman, Isy'^'s 

“Kalau kamu melihat ketika para malaikat 
mencabut jiwa orang-orang yang kafir. ” (Qs. A1 Anfaal [8]: 50) (Pada 
ayat ini disebutkan para malaikat, bukan hanya satu, tapi beberapa), dan 


Allah juga berfirman, UlljJUS- lij (j*- “ Sehingga 


apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia 
diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami” (Qs. A1 An’aam [6]: 61) 


Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, dan pada hakikatnya Allah 
SWT adalah Pelaku yang melakukan segala sesuatu, Firman Allah SWT, 


“Allah memegang jiwa 


(orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati 
di waktu tidumya.” (Qs. Az-Zumar [39]: 42) (Yakni walaupun Allah 
menugaskan malaikat maut dan beberapa malaikat lain untuk mencabut nyawa 
seseorang, namun tetap saja pada hakikatnya Allah-lah yang mencabut nyawa 


mereka). Selainitu, Allah SWTberfirman, ^jjT “(Allah) 


Yang menjadikan mati dan hidup. ” (Qs. A1 Mulk [67]: 2) Allah SWT juga 
berfirman, “ Allah menghidupkan dan mematikan .” (Qs. 

Aah ‘Imraan [3]: 156) 

Intinya, Allah SWT memerintahkan malaikat maut dan beberapa malaikat 
lain untuk mencabut nyawa siapa pun yang dikehendaki-Nya, lalu malaikat 
maut yang menggenggam nyawa yang dimaksud, dan malaikat lainnya 
melaksanakan proses pencabutan itu. Inilah yang dapat digabungkan dari 
makna-makna yang terdapat pada ayat dan hadits mengenai hal ini. Namun, 
karena malaikat mautlah yang diberikan tugas sebagai pelaksananya, maka 
kematian pun dilekatkan pada dirinya, sebagaimana halnya penciptaan 





dilekatkan pada malaikat, seperti yang telah kami jelaskan dalam tafsir surah 
AlHajj. 

Diriwayatkan dari Muj ahid, bahwa dunia yang digenggam oleh malaikat 
mautitulaksanaperiukyangdipegangolehseseorang, yakni ia dapat mengambil 
mana pun yang ia kehendaki. 

Makna ini diriwayatkan secara marfu ’, sebagaimana telah kami 
terangkan secara mendetail dalam kitab kami yang lain, ysatuAt-Tadzkirah. 

Riwayat lain menyebutkan bahwa ketika malaikat maut diserahkan tugas 
sebagai pencabut nyawa, ia mengadu kepada Allah, “Ya Allah, Engkau telah 
memberikan tugas yang sangat berat kepadaku, karena tugas ini pasti akan 
menyebabkan mamisia berpikiran buruk terhadapku, dan mereka akan selalu 
mencaciku.” Lalu Allah berkata kepadanya, “ Tenangkcmlah dirimu, karena 
Aku telah menciptakan penyehab bagi setiap kematian. Oleh karena 
itu, kematian mereka akan disandarkan pada penyebab itu, dan mereka 
tidakakan mengira kamu sebagaipenyebabnya. Karenanya kamu hanya 
akan diingat sebagai malaikat yang bait” 

Hal ini telah kami terangkan secara mendetail dalam kitab kami At- 
Tadzkirah. Dalam kitab tersebut, kami juga menyebutkan bahwa ketika 
malaikat maut ingin mencabut nyawa seseorang, maka ia akan memanggil 
nyawa itu, lalu nyawa itu pun mendatanginya, kemudian barulah ia 
menggenggamnya. Setelah itu nyawa tersebut ia serahkan kepada malaikat 
lainnya, terkadang kepada malaikat rahmah dan terkadang kepada malaikat 
adzab, sesuai dengan amalan dari masing-masing nyawa yang diambilnya. 

Kedua: Beberapa ulama mengambil ayat ini sebagai dalil untuk hukum 
pembolehan perwakilan, yaitu dari firman Allah, J£j “Yangdiserahi untuk 
(mencabut nyawa)mu 

Namun Ibnu A1 Arabi menegaskan, 362 bahwa hukum ini diambil 


362 Lih. Ahkam Al Qur 'an (3/1500). 


Surah As-Sajdah | 


berdasarkan dari lafazhnya saja, bukan dari maknanya. Karena, jika hukum 
ini diambil berdasarkan dari maknanya secara umum maka dalil-dalil yang 
lain (dari ayat ataupun hadits) juga akan dimaknai demikian, seperti pada 
finnan Allah SWT, l£lT U* “ Katakanlah, 


‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua 
(Qs.AlA’raaf [7]: 158) 


Kita juga harus memaknai ayat ini dengan makna yang serupa, yaitu 
bahwa Rasulullah adalah pengganti Allah dan beliau dij adikan sebagai wakil 
oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-Nya. Atau, pada firman Allah SWT 
yang lain, JjSjlTIjSlJj “ Tunaikanlahzakat .” (Qs. An-Nuur [24]: 56) 

Jika melihat pada maknany a yang tersirat maka kita akan mengatakan 
bahwa ayat ini memiliki sifat perwakilan, yakni seakan-akan Allah SWT 
mewakilkan kepada seluruh manusia untuk mengeluarkan zakat. Padahal 
sebenamya, Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk hidup yang 
diciptakan-Nya, lalu mengkhususkan sebagian dari mereka untuk menjadi 
orang kaya dengan berlimpah makanan, kemudian Allah mengisyaratkan 
kepada mereka bahwa rezeki orang-orang fakir ada di antara kekayaan mereka 
itu, dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan sesuai kadar yang telah 
ditentukan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pula. Allah juga 
mengatur itu semua dengan ilmu-Nya, memutuskan dan ketetapan-Nya, dan 
menentukan kadar yang sesuai dengan hikmah-Nya. 


Lebih jauh, hukum itu tidak hanya bergantung dengan lafazh dari sebuah 
dalil saja, hukum harusiah dikembalikan pada ketetapan awalnya dalam garis 
maksud yang diinginkan, Apabila lafazh dan sebuah dalil tidak menunjukkan 
keterikatannya dengan maksud yang diinginkan, maka dalil tersebut tidak 
bergantung dengan lafazhnya. 


Contoh kongkrit dari penjabaran ini adalah lafazh jual beli yang 
sudah sangat kita kenal lafazh dan maknanya, namun ketika Allah SWT 


berfirman, a£>jT v I] 




yA Oj 





“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orangmukmin, diri dan 
harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. ” Apakah lafazh 
membeli pada ayat ini sesuai dengan lafazh membeli yang kita ketahui? 

Selain itu, ayat ini bukan sebuah dalil untuk hukum pembolehan membeli 
seorang hamba sahaya, karena jelas saja kedua maksud ini sangat jauh 
berbeda. 


Apabila memang ayat tadi tidak hanya diambil dari lafezhnya saja namun 
juga dari maknanya, maka makna yang dimaksud adalah, ayat ini sebagai 
dalil pembolehan bagi seorang hakim untuk mewakili seseorang yang ingin 
mengambil haknya dari orang yang berutang kepadanya secara paksa (karena 


tenggang waktu yang dijanjikan telah berlalu namun orang tersebut tidak juga 


membayar utangnya), tanpa hams ada persetujuan apa pun dari orang yang 


berutang. 


Firman Allah: 


li>jv A I (Sj> jJj 


“Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat 
ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan 
kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), ‘Ya 
Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka 
kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan 
amal shalih, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
yakin’.” (Qs. As-Sajdah [32]: 12) 


Firman Allah SWT, j ^-30 

“Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang- 
orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya,” 



adalah kalimat sempuma yang terdiri dari mubtada' (subyek) dan khabar 
(predikat). 

Az-Zujaj berkata, “Titah pada ayat ini ditujukan kepadaNabi SAW 
dan sekaligus jugaumatnya Makna ayat ini adalah, wahai Muhammad, apabila 
engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mengingkari Hari 
Kebangkitan pada Hari Kiamat nanti, pasti engkau akan merasa takjub.” 

Namun Abu A1 Abbas menyampaikan makna yang berbeda, yaitu wahai 
Muhammad, katakanlah kepada orang yang berbuat dosaitujikasajaia melihat 
bahwa orang-orang yang berdosa akan menundukkan kepalanya di hadapan 
Tuhannya, maka ia pasti akan menyesal telah berbuat hal itu kepadamu. 

“Menundukkan kepalanya ,” maksudnya adalah, 
mereka menundukkan kepala karena menyesal, malu, sedih, terhina, dan 
munmg. 

3 JtiP “Di hadapan Tuhan mereka ,” maksudnya adalah, ketika 
mereka dihisab di hadapan Allah SWT dan mempertanggung jawabkan 
perbuatan mereka. 

Kl "■■j “CMereka berkata), ‘Ya Tuhan kami, kami telah 

melihat dan mendengar ',” maksudnya adalah, ketika itulah mereka berkata, 
“Ya Allah, kami telah melihat kebenaran yang telah kami dustai dulu, dan 
kami juga telah mendengar kebenaran yang kami ingkari dulu.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, pada saat itu 
mereka berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah melihat kebenaran dari ancaman- 
Mu, dan kami juga telah mendengar kebenaran ajaran Nabi-Mu. Namun 
mereka barn menyadari dan dapat melihat secara benar setelah penglihatan 
itu tidak lagi berguna, mereka baru bisa mendengar secara benar setelah 
pendengaran itu tidak lagi dapat bermanfaat bagi mereka.” 

“Maka kembalikanlah kami (ke dunia),” maksudnya adalah, 
berikanlah kami kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia. 





j bl J “Kami akan mengerjakan amal shalih, 
sesungguhnya kami adalah orang-orangyangyakin” maksudnya adalah, 
agar kami dapat berbuat kebaikan dan mempercayai adanya Hari 
Kebangkitan. 

Makna ini disampaikan oleh An-Naqqasy. Sedangkan Yahya bin Salam 
mengatakan bahwa maknanya adalah, agar kami dapat berbuat kebaikan 
dan mempercayai ajar an apa pun yang dibawa oleh Muhammad SAW, dan 
meyakini bahwa semua itu benar adanya. 363 

Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa maknanya adalah, keragu- 
raguan yang dahulu ada pada diri kami sekarang telah hilang. Sebenamya 
dahulu ketika masih di dunia mereka ini dapat mendengar dan melihat, namun 
mereka tidak merenungkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, 
karenanya mereka seakan-akan seperti orang yang tidak dapat melihat atau 
pun mendengar. Oleh karena itu, ketika mereka telah berada di akhirat, mereka 
baru tersadar. Pada saat itu, mereka seakan-akan seperti orang yang dapat 
melihat dan dapat mendengar. 

Ada juga yang menafsirkan bahwa maknanya adalah, ya Allah, hujjah- 
Mu telah terbukti, kami telah melihat kebenaran ajaran yang dibawa oleh 
Rasul-Mu, kami telah melihat Keagungan-Mu melalui ciptaan-Mu di dunia, 
kami telah mendengar kebenaran semua yang dibawa oleh Rasul-Mu, tidak 
ada hujjah lagi bagi kami untuk berkeht. 


Ini adalah pengakuan dari mereka atas kesalahan yang telah mereka 
perbuat. Kemudian mereka memohon untuk dapat dikembalikan ke alam 
dunia, agar dapat menjadi orang yang beriman dan beijanji untuk tidak 
mengulangi kekufuran mereka. 


Sufyan Ats-Tsauri melanj utkan kisah ini, ia mengatakan, Allah tidak 
mengabulkan permintaan mereka dan membantah janji mereka. Firman 
Allah SWT, o jJ1 AjAj “Sekiranya mereka 


363 Kedua Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/295). 


dikembalikan he dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang 
mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu 
adalah pendusta belaka. ” (Qs. A1 An’ aam [6]: 28) 


Firman Allah: 



Jt Gf5 ck jJj 






“Dfl/i kalau Kami menghendaki, niscaya Kami akan 
berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagijnya , akan 
tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari pada-Ku; 
‘Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahanam itu 
dengan jin dan manusia bersama-sama\” 

(Qs. As-Sajdah [32]: 13) 


Muhammad bin Ka’ ab A1 Qurazhi mengatakan, setelah orang-orang 
kafir itu memohon, bt 6 Lsi^-jU “Ya 

Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah 
kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal shalih, sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang yakin.” Lalu Allah SWT menjawab mereka 
dengan berfirman, “Dan kalau Kami 

menghendaki, niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk 
(bagi)nya,” maksudnya adalah, kalau Aku berkehendak maka Aku beri saja 
hidayah kepada seluruh manusia, hingga tidak ada lagi yang berbeda-beda 
diantara mereka, tidak ada yang kafir, dan tidak ada yang ingkar. 

“Akan 

tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari pada-Ku; ‘Sesungguhnya 
akan Aku penuhi neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia bersama- 
sama maksudnya adalah, keputusan-Ku telah Aku tetapkan, bahwa Aku 
akan memberi pilihan kepada manusia, apakah mereka mau beriman atau 




tidak, apabila mereka menolak untuk beriman maka Aku telah sediakan bagi 
mereka api neraka yang sangat pedih. 


Makna ini disampaikan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Raqa ‘iq, 
yang dikutip dari sela-sela pembahasannya yang sangat panjang yang kami 
sampaikan secara keseluruhan dalam kitab At-Tadzkirah. 


An-Nuhas berkata, “Berkenaan dengan penafsiran finnan Allah SWT, 


LgjJL> CsSf tiii jJ _j “Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami 


akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi)nya ada dua 
pendapat: 

1. Yang dimaksud dengan hidayah yang akan diberikan sesuai dengan 

kehendak-Nya adalah ketika mereka masih di dunia. 


2 . Irama pembicaraan pada ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata ini 

disampaikan ketika semua manusia telah berada di akhirat. Maknanya 
adalah, kalau Kami berkehendak maka Kami akan mengembalikan 
mereka ke dunia sebagaimana permohonan yang mereka minta dan 
memberikan hidayah kepada mereka semua. 


4 ^Jt o^Jj “Akan 

tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) daripada-Ku; ‘Sesungguhnya 
akan Aku penuhi neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia bersama- 
sama maksudnya adalah, akan tetapi Aku telah memutuskan bahwa orang- 
orang yang menentang-Ku, maka Aku akan mengadzab mereka dengan neraka 
Jahanam. Lagipula, Allah SWT telah memberitahukan bahwa apabila mereka 
dikembalikan, mereka pasti akan berbuat hal yang serupa, tidak akan berubah, 
sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, 

Ojj LJ *1jiUJ 1 jij ’Jj “Sekiranya mereka dikembalikan 

ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah 
dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah 
pendusta belaka.” 


Hidayah ini maknanya adalah menciptakan adanya makrifah (mengenal 


Surah As-Sajdah 



Tuhan) di dalam hati manusia. Mengenai penafsiran yang disampaikan oleh 
golongan Mu’ tazilah, yang menyebutkan bahwa makna ayat ini adalah, “kalau 
Kami berkehendak, maka Kami akan memaksakan mereka untuk 
mendapatkan hidayah dengan memperlihatkan tanda-tanda yang luar biasa 
banyaknya,” tentunyatidak dapat dibenarkan, karena walaupun Allah SWT 
bisa saj a dan boleh saj a berkehendak seperti itu, namun sifat itu tidak mungkin 
dimiliki oleh-Nya. Karena itu, akan bertentangan dengan maksud yang 
diinginkan dari pembebanan kewajiban dan larangan ( taklij ), yaitu pahala 
yang tidak akan diberikan kecuali jika dilakukan olehmukallaf dengan pilihan 
dan usahanya sendiri. 

Selain itu, penafsiran yang disampaikan oleh golongan A1 Imamiyah 
(salah satu pecahan dari madzhab Syi’ah), “Bisa saj a Allah akan membenkan 
hidayah atau jalan kepada seluruh manusia (tennasuk orang-orang kafir) untuk 
menuju ke surga di akhirat nanti, dan memutuskan untuk tidak menghukum 
siapa pvm.” Juga tidak dapat dibenarkan, karena ketetapan Allah SWT telah 
di putuskan bahwa Allah akan mengisi neraka Jahanam dengan makhluk yang 
menentang Allah. Oleh karena itu, menurut madzhab kami (ahlussunnah wal 
jama ’ah), tidak wajib bagi Allah untuk memberikanhidayah kepada seluruh 
makhluk. 

Mereka juga mengatakan bahwa yang wajib bagi Allah untuk diberikan 
hidayah adalah orang-orang yang ma ’shum (yang teqaga dan perbuatan dosa, 
misalnya para nabi), sedangkan orang-orang biasa yang awam yang pasti 
berbuat dosa maka bolehjadi hidayahnya (petunjuknya) diarahkan ke neraka, 
sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. 

Namun pembolehan ini juga terbantahkan, karena yang dimaksud 
dengan hidayah di sini adalah hidayah menuju iman. 

Kedua penafsiran ini banyak sekali dibahas dan dibantah oleh para 
ulama, salah satu jawaban mereka adalah, Allah SWT tidak mungkin 
memberikan hidayah dengan cara memaksa (atau dengan kata lain bukan 



melalui pilihan dari hamba itu sendiri). Hal ini telah disepakati oleh kita secara 
bersama (madzhab Ahlussunnah, madzhab Mu’tazilah, dan madzhab 
Imamiyah), karena hal ini akan mengarah kepada penafsiran yang diungkapkan 
oleh madzhab Jabariyyah, dan madzhab Jabariyyah adalah madzhab yang 
sama-sama kita tolak penafsirannya. 


Dengan demikian, terbuktilah penafsiran kami, karena hanya itu 
penafsiran yang tersisa, yaitu bahwa orang-orang mukmin yang diberikan 
hidayah hanya ditunjukkan oleh Allah kepada keimanan dan ketaatan melalui 
pilihan mereka sendiri. Barangsiapa yang ingin beriman dan taat, maka itu 
adalah pilihan mereka, bukan karena terpaksa atau pun dipaksa. Allah SWT 
berfirman, 0* Ai “(Yaitu) bagisiapadiantarakamuyang 

mau menempuh jalanyang lurus. ” (Qs. At-Takwiir [81]: 28) 

^ Ji “Maka barangsiapa menghendaki 

(kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambiljalan kepada Tuhannya. ” 
(Qs. A1 Insaan [76]: 29) 


Kemudian kedua ayat ini dilanjutkan dengan isi yang sama, yaitu: 
0 | vfj ojiilS Cj “Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh 
jalan itu) kecualiapabila dikehendaki Allah.” (Qs. At-Takwiir [81]: 29) 


Dari ayat-ayat yang pertama kita dapat mengambil kesimpulan ball^h 
keimanan orang-orang mukmin itu tergantung dengan kehendaknya sendiri, 
dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa mereka tidak akanmemiliki 
kehendak seperti itu kecuali disertai dengan kehendak Allah. 


Namun, sekte Jabariyahdalam hal ini terlalu berpikiran sempit, karena 
mereka menganggap bahwa hidayah yang diterima oleh seseorang untuk 
beriman itu tergant ung kepada kehendak Allah saja. Lalu mereka juga berkata, 
“Seluruh makhluk terpaksa dan dipaksa untuk melakukan ketaatan. Mereka 
hanya bersandar kepada firman Allah SWT, ijjf 1*5 “ Dan 

kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila 
dikehendaki Allah. ” 


Sedangkan sekte Qadariyah terlalu berlebihan, karena mereka 
menganggap bahwa hidayah yang diterima oleh seseorang untuk beriman itu 
tergantung kepada kehendaknya sendiri. Lalu mereka juga berkata, “Seluruh 
makhluk adalah pencipta perbuatan mereka sendiri.’’ Mereka hanya bersandar 
kepada firman Allah SWT, ^ ^ “(Yaitu) bagi siapa di 

antara kamu yang man menempuh jalan yang lurus 


Adapun madzhab ahlussunnah wal jamaah dalam masalah ini 
mengambil jalan tengah, yaitu di antarajalanyang diambil oleh sekte Jabariyah 
dan jalan yang diambil oleh sekte Qadariyah, karena sesuai dengan makna 
hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa jalan yang terbaik untuk 
menentukan sesuatu adalah dengan mengambil jalan tengahnya. Lalu mereka 
juga berkata, “Kami memisahkan antara mana saja yang memang harus 
dilakukan (terpaksa) dan mana saja yang menjadi pilihan.” Maksudnya, kami 
menyadari bahwa ada perbedaan antara gerakan tubuh yang teijadi pada 
seseorang tanpa diinginkan atau diusahakan oleh orang tersebut dan diluar 
kehendaknya sendiri (misalnya gemetar), dan antara gerakan yang memang 
dikehendakinya, walaupun gerakan yang dikehendakinya ini samapersis 
dengan gerakan yang tidak dikehendakinya namun tetap saj a keduanya pasti 
berbeda. 


Sedangkan jika ada seseorang yang tidak dapat membedakan antara 
gerakan yang dikehendakinya dan gerakan yang tidak dikehendakinya, 
padahal keduanya memang ada pada dirinya, dapat dirasakan olehnya, dapat 
dilihat dengan mata kepalanya sendiri, dan dapat dicema oleh inderanya yang 
lain, maka orang tersebut tentu ada kesalahan pada sel otaknya hingga ia 
tidak dapat berpikir dengan jemih. Atau juga kesalahan pada perasaannya 
hingga tidak dapat menyadari hal itu, karena ia telah berpaling darijalur orang- 
orang yang berakal lainnya, yang sesuai dengan kebenaran yang hakiki, yaitu 
jaluryangdilalui oleh para ulama ahlussunnah yang memotong duajalur lainnya, 
yakni orang-orang yang cenderung menganggap remeh dan orang-orang yang 


berlebih-lebihan. 




tlo jjA\ Xssi IWaStj ^ Jx Vj 

1 ^ ^ ** ✓ ✓ s' / 4 ** ** ^ 


Janganlah kau berlebih-lebihan dalam suatu urusan tapi bersikaplah 
tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan 


Karena kedua sikap tersebut sangat tercela ketika dipraktekkan 
dalam berbagai urusan 


Berdasarkan hal ini, para ulama ahlussunnah memberi nama kedua 
kondisi tersebut dengan nama kasb (usaha atau upaya), dimana nama ini diambil 
dari firman Allah SWT, £ l£) u Ia mendapat pahala 

(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya (Qs. A1 Baqarah [2]: 286) 


Firman Allah: 


I‘ A blTjLlA ^LaJ^Xj-^5 L*j ]j5j ji 


“Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu 
melupakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari 
Kiamat), sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) 
dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang 
selalu kamu kerjakan (Qs. As-Sajdah [32]: 14) 


Firman Allah SWT, b|TJui iUJ £->. lyjji 

“Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan 
pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat), sesungguhnya Kami telah 
melupakan kamu (pula).” Ada dua pendapat dari para ulama ketika 
memaknai kata jy'.i “kamu melupakan”, yaitu: 

1. Sesuatu yang benar-benar terlupakan hingga tidak teringat lagi. Maka 

makna ayat ini adalah, rasakanlah adzab tersebut karena kamu lupa 



akan kedatangannya. 

2. Sesuatu yang dilanggar, ditinggalkan, dan tidak dipedulikan. 364 Begitu 

juga dengan makna dari kata “Kami telah melupakan 

kamu (pula).” 

Pendapat kedua ini juga diikuti oleh Muhammad bin Yazid, lalu ia 
berhujjah dengan firman Allah SWT, oilj “ Dan 

sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia 
lupa (akanperintah itu). ” (Qs. Thaahaa [20]: 115) Muhammad bin Yazid 
mengatakan, makna lupapada ayat ini juga “meninggalkan ataumelanggaf’, 
karena pada saat iblis berkata: LijSi o'^i ^ 

“Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati 
pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau 
tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).” (Qs. A1 A’raaf 
[7]: 20) Nabi Adam ketika itu hanya menuruti kemauan Iblis. Kalau saj a 
Adam hanya terlupa, maka ia pasti akan teringat dan tersadarkan oleh rayuan 
iblis itu. 


Pendapat ini juga didukung oleh Adh-Dhahhak, ia mengatakan, makna 
dari kata adalah “melanggar perintah-Ku”. Hal ini didukung pula oleh 

Yahya bin Salam, ia mengatakan, makna dari kata adalah, kalian 
menin ggalka n untuk beriman pada hari pembangkitan ketika di dunia. 
Sedangkan makna dari kata t, e-sdL. adalah, Kami meninggalkan kalian 
dan tidak memberikan kalian kebaikan. Pendapat ini dinwayatkan oleh As- 
Suddi. Selain itu, Mujahid juga berpendapat bahwa makna dari kata 
adalah, Kami me ninggalkan kalian dan membiarkankalian untuk diadzab. 365 

Dalam ayat ini terdapat dua balasan sebagai hukuman dari kesalahan 
tadi, yakni Kami akan menghinakan kamu, mempermalukan kamu, dan 


364 Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas yang diambil dari Tafsir Ibnu Athiyyah (13/ 
35), AanAlBahrAl Muhith (7/302). 

365 Semua pendapat ini disebutkan dalam Tafsir At Mawardi (3/295-296). 





memberikan kamu kesulitan selama di dunia, karena kamu telah melupakan 
Allah, dan rasakanlah adzab neraka Jahanam yang kekal selamanya di akhirat 
nanti. 


Ungkapan “rasakan” pada ayat ini adalah untuk anggota tubuh dan 
j iwa orang yang dimaksud. Walaupun bukan berbentuk makanan yang biasanya 
dirasakan dengan mulut namun rasa hukuman ini diqiyaskan dengan rasa yang 
biasanya dicicipi. 


‘Disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan ,” 
maksudnya adalah, atas segala maksiat yang kalian ketjakan selama hidup di 
dunia. 


Firman Allah: 


*U2* 1 fjJJL ^ i 1 S 1 Si# y& ULj 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat- 
ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan 
dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan 
bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak 
menyombongkan dirt” (Qs. As-Sajdah [32]: 15) 


Firman Allah SWT, Il>> %\Oi& 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, 
adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat 
(Kami), mereka menyungkur sujud” adalah penghibur terhadap hati 
Nabi SAW. Ayat ini memberitahukan bahwa walaupun sebagian dari orang- 
orang yang kamu dakwahi tetap lebih memilih kafir dan tidak mau beriman 
kepadamu, namun sebagian lainnya mau beriman kepadamu dan kepada A1 
Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Mereka sungguh terketuk hatinya 



ketika ayat-ayat Allah dilantunkan. 

Ibnu Abbas membaca | jJ Jj (sujud) menjadi (ruku). 366 Namun 

qira ‘ah ini dikomentari oleh A1 Mahdawi, ia mengatakan, qira ‘ah ini 
merupakan salah satu pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud dari kata sujud adalah ruku. Mereka berdalil dengan firman 
Allah SWT, “ Lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Qs. 

Shaad [38]: 24) ' 

Namun pendapat dari kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan kata sujud adalah sujud yang sebenamya, yakm mereka 
bersungkur sujud kepada Allah SWT dengan menempelkan wajah mereka 
ke tanah, sebagai pengagungan atas ayat-ayat Allah dan rasa takut akan 
kemurkaan dan adzab Allah. 


1“Dan bertasbih serta memuji Tuhannya ,” 
maksudnya adalah, bertasbih dan bertahmid. Contohnya adalah, doa yang 

dibaca ketika sujud, dan «-u~j 

// / / // / / ^ 

Maksudnya, sebagai pensucian dan pengagungan Allah terhadap perkataan 
orang-orang musyrik. 


Sufyan mengatakan, makna dari firman diatas adalah, dirikanlah shalat 
sebagai rasa terima kasih kepada Tuhanmu. 

“Sedang mereka tidak menyombongkan diri .” 
Menurut Yahya bin Sallam maksudnya adalah, tidak menyombongkan diri 
dengan tidak melaksanakan ibadah. Sedangkan menurut An-Naqqasy, tidak 
menyombongkan diri seperti penduduk kota Makkah (dahulu) yang sombong 
yang tidak mau bersujud kepada Allah. 367 


366 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsiraya (13/36) dan Abu Hayyan 
dalam Al Bahr Al Muhith (7/303) dari Ibnu Abbas. 

367 Kedua makna ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/296). 


Igygyym 




Firman Allah: 


U-.J t*-Us>j ti^>- J4j j^p Jj ^rUa-JT ^ 


r -TT ' - " " ' :- 


5 O 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang 
mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan 
harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka 
(Qs. As-Sajdah [32]: 16) 


Finnan Allah SWT, “Lambung mereka 

jauh dari tempat tidurnya maksudnya adalah, terangkat dan menjauh dari 
tempat mereka berbaring. Kalimat ini berada pada posisi nashab karena 
berfungsi sebagai keterangan. 

Kata 1^.1 I I adalah bentuk jamak dari kata £^uJt, yang artinya 
adalah tempat yang biasanya digunakan untuk tidur. Namun terkadang kata 
ini juga di gunakan untuk menerangkan waktu, yakni waktu untuk tidur. Akan 
tetapi makna yang menerangkan waktu ini adalah makna kiasan, sedangkan 
makna hakikatnya adalah makna pertama, yaitu tempat tidur. 

Az-Zujaj dan Ar-Rumani mengatakan, makna dari kata adalah 

bergeser ke arah atas. 368 Kata ini juga terkadang digunakan untuk kata maaf 
dan pengampunan yang diberikan kepada seseorang yang menghina dirinya 
atauyang semacamnya. 

Sedangkan kata L»ya^\ adalah bentuk jamak dari kata 

/_ ti.i i. yang artinya adalah lambung atau rusuk yang berada di dalam perut. 

Yang menyebabkan mereka mengangkat lambung mereka dari tempat 
tidur ada dua pendapat dari para ulama, 369 yang pertama mengatakan bahwa 

368 Lih. Al BahrAl Muhith (7/302). 

369 Lih. TafsirAl Mawardi (3/297). 



mereka mengangkatnya untuk berdzikir kepada Allah, baik untuk mendirikan 
shalat manpnn ibadah lainnya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas 
dan Adh-Dhahhak. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa mereka 
bangkit dari tidumya hanya untuk melakukan shalat. 

Berkenaan dengan shalat yang mengharuskan seseorang mengangkat 
dirinya dari tempat tidur, ada empat pendapat yang berkembang, yaitu: 

1. Melaksanakan shalat sunah di malam hari (tahajjud). Pendapat ini 
dikfimiikakan oleh jumhur ulama tafsir dan diikuti oleh sebagian besar 
kaum muslimin. Shalat inilah yang memang banyak puj iannya. 


Diantara para ulama yang berpendapat demikian adalah Mujahid, A1 
Auza’ i, Malik bin Anas, Hasan bin Abu Hasan, Abu A1 Aliyah, dan 


ulama lainny a. Dalil yang mereka kemukakan adalah kelanjutan ayat 
ini, yaitu firman Allah SWT, '<& q* ^ “Tak 


seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang 
indah dipandang.” (Qs. As-Sajdah [32]: 17) 


Juga, dalil dari beberapa hadits, diantaranya adalah hadits yang 
diriwayatkan dari Mu’ adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW pemah berkata 
kepadanya, u Maukah engkau aku tunjukkan pada pintu-pintu 
kebaikan? (Yaitu) berpuasa, sebagaiperisai. Bersedekah, sebagai 
peredam (penghapus) dosaseperti air yang meredam (mematikan) 
nyala api. Dan shalat di waktu malam Kemudian beliau 
melantunkan firman Allah SWT, 

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya ...” hingga firman Allah 
SWT, ‘IjSiTUj K\'y>- “... sebagai balasan bagi mereka, atas 

apa yang mereka kerjakan.” 310 


Hadits ini diriwayatkn oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad- 
nya, A1 Qadhi Ismail bin Ishak, dan Abu Isa At-Tirmidzi. Setelah 


370 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Ketinggian Nilai Shalat 
(5/11, haditsno. 2616). Laluiaberkomentar, “Haditsini termasuk hadtshasanshahih." 



meriwayatkan hadits ini, At-Tinnidzi juga berkata, “Hadits ini termasuk 
hadits hasan shahih.” 


2. Melaksanakan shalat Isya, yang terkadang disebut dengan shalat 
Atamah 371 (shalat yang dilakukan pada tengah malam). Pendapat ini 
disaxnpaikan oleh Al Hasan dan Atha'. Dalil yang digunakan oleh 
pendapat ini adalah riwayat At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik, bahwa 
ayat ini, yakni: ^ “Lambungmerekajauh 

dari tempat tidumya, ” diturunkan ketika Nabi SAW dan para sahabat 
sedang menunggu waktu shalat, yaitu shalat yang disebut dengan shalat 
Atamah ? 12 


Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
termasuk hadits hasan gharib ” 

Melaksanakan shalat sunah yang terdapat antara shalat Maghrib dan 
shalat Isya. 373 Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah dan Ikrimah. 
Dalilnya adalah riwayat Abu Daud, dari Anas bin Malik, bahwa finnan 
Allah SWT, \2jS- ^ 4 0 Qj*^t 

“Lambung mereka jauh dari tempat tidumya , 
sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan 
harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka, ” diturunkan pada saat kaum muslimin sedang 
melaksanakan shalat sunah yang terdapat diantara shalat Maghrib dan 
shalat Isya. 374 

Adh-Dhahhak mengatakan, maksud dari ayat ini adalah untuk 


371 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (21/63) dan Al Mawardi 
dalam tafsirnya (3/297). 

372 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/346, hadits no. 3196), lalu ia 
mengomentari, “Hadits ini termasuk hadits hasan gharib .” 

373 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (21/63) dan Al Mawardi 
dalam tafsirnya (3/297). 

374 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Waktu-Waktu Nabi SAW 
Shalat di Malam Hari (2/36). 


Surah As-Sajdah J 

'A 


melaksanakan shalat Isya dan shalat Shubuh secara beijamaah. 37S 
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ad-Darda‘ dan Ubadah. 

Menurut saya (AI Qurthubi): Pendapat yang terakhir ini adalah 
pendapat yang baik, karena telah menggabungkan beberapa pendapat dalam 
satumakna. 


Adapun keutamaan menunggu shalat Isya (melaksanakan shalat 
Maghrib secara beijamaah, lalu menunggu hingga datangnya shalat Isya sambil 
melakukan hal-hal yang positif seperti shalat sunnah atau berdzikir) ini sangat 
besar sekali, sebagaimana disabdakan olehNabi SAW, 




“Seseorang akan dianggap masih berada dalam satu shalat selama 
ia duduk menunggu datang shalat lainnya .” 376 
Anas berpendapat, bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah 
mengundurkan pelaksanaan shalat Isya hingga waktunya yang terakhir (yaitu 
HI flkhir seperri ga malam yang pertama). guna melaksanakan sunnah dan Nabi 
SAW. 

Ibnu Athiyyah berkata, 377 “Kebiasaan yang dilakukan orang-orang 
jahiliyah terdahulu diantaranya adalah tidur dan awal terbenanmya matahari 
atau dari kapan pun mereka mau. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin 
diperintahkan untuk menunggu dan mengakhirkan waktu shalat Isya terkesan 
sangat aneh dan sangat berat bagi mereka.” 

Begitu juga dengan shalat Shubuh beijamaah di awal waktunya. 


375 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/297). 

376 Hadits dengan redaksi, ftCaJ' > 3 ' 6 J J^v 1 ' JO* ^ “ Salah seorang diantara 
kalian akan dianggap masih berada dalam satu shalat apabila ia duduk menunggu 
datang shalat lainnya,” diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, 
bab no. 30, Ahmad dalam^/Mus«arf(3/348), dan imam hadits lainnya. 

377 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/37). 



sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi S AW, juga sebenamya terasa berat, 
karena biasanya kaum muslimin yang hendak melaksanakannya di awal waktu 
dan secara beijamaah harus bangkit dari tidumya pada waktu sahur. 

Namun apabila seseorang telah melakukan penantian pelaksanaan shalat 
Isya, lalu ia bangkit dari tidumya di waktu sahur, berwudhu, melakukan shalat, 
lalu berdzikir kepada Allah hingga terbitnya fajap maka artinya ia telah menjauhi 
pembaringannya dua kali, di awal malam dan di akhir malam. 


Belum lagi ditambah fadhilah dan keutamaan lainnya, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Muslim, dari Utsman bin AfFan, ia berkata: Aku pemah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


^15 lljlSvS {. Li-n il 

ifc jil CJfci J 


“Barangsiapa yang melakukan shalat Isya secara berjamaah, 
maka ia dianggap seakan-akan telah menghidupkan setengah 
malamnya. Dan barangsiapa yang melakukan shalat Shubuh 
secara berjamaah, maka ia dianggap seakan-akan telah 
menghidupkan seluruh malamnya .” 378 


Sedangkan redaksi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Daud 
menyebutkan. 


tiLlJ cJwaj a] I 

? * ' ' ~ ' 

.3JLJ aJ ^ j 


“Barangsiapa yang melakukan shalat Isya secara berjamaah, maka 
ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan 
setengah malamnya. Dan barangsiapa yang melakukan shalat Isya 


378 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Shalat Isya dan 
Shalat Shubuh Berjamaah (1/454). 


Surah As-Sajdah 


secara berjamaah lalu ditambah dengan shalat Shubuh secara 
berjamaah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orangyang 
telah menghidupkan seluruh malamnya .” 379 

Selain itu, kami telah menj elaskan keutamaan seseorang yang melakukan 
shalat sunah empat rakaat setelah shalat Isya pada tafsir surah An-Nuur, yaitu 
y ang diriwayatkan dari Ka’ab, yang menyebutkan bahwa pahalanya itu seperti 
pahala orang yang mendapatkan lailatul qadar. m 

Juga banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang fadhilah dan 
keutamaan shalat sunah yang dilakukan antara shalat Maghrib dan shalat Isya. 
IbnuAl Mubarak meriwayatkan dari Yahya bin Ayub, dari Muhammad bin A1 
Hajjaj (atau Ibnu Abu A1 Hajjaj), dari Abdul Karim bahwaNabi SAW pemah 
bersabda, “ Barangsiapa yang melakukan shalat sunah diantara shalat 
Maghrib dan shalat Isya sebanyaksepuluh rakaat, maka akan diberikan 
sebuah istana di dalam surga. ” Lalu Umar bin Khaththab bertanya, “Apakah 
bila setiap hari kita lakukan maka rumah dan istana kita akan bertambah 
banyak wahai Rasulullah?” Nabi SAWmenjawab, “Allah MahaBesar dan 
MahaBaik .” 381 

Riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin A1 Ash menyebutkan, “Shalat 
awwabin adalah shalat di waktu kosong antara shalat Maghrib dan shalat 
Isya, hingga datangny ajamaah yang lain untuk melakukan shalat Isya.” 

Salah satu sahabat yang selalu melakukannya adalah Abdullah bin 
Mas’ud, dan ia pemah berkata, “Shalat sunah yang dilakukan pada waktu 
diantara shalat Maghrib dan shalat Isya adalah shalat sunah yang terabaikan.” 
Riwayat ini disampaikan oleh IbnuAl Mubarak. 


379 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (4/1180), yang 
dinukilkan dari riwayat Baihaqi dalam Sunan-nya, dari Utsman. 

3,0 Lih. tafsir surah An-Nuur, ayat 58. 

381 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam AlJami Al Kabir (4/884) dari Ibnu 
Nashr, dari Abdur Karim bin Harits, secara mursal, dan disebutkan pula dalam AlJami’ 
Ash-Shaghir (hadits no. 8710), namun ia mengelompokkan hadits ini dha 'if. 



Riwayat lain yang disampaikan oleh Ats-Tsa’labi secara marfu ’ dari 
Ibnu Umar menyebutkan, bahwaNabi SAW pemah bersabda. 


3 1 C. ^IXJ! £ °c^, ^ 

^ dr 4 J ^ jlyvs5 

* * * S ' ' ~ ' 

.S*ru 'v J&0 ^ 


“ Barangsiapa yang beranjak dari tempat tidurnya di waktu antara 
shalat Maghrib dan shalat Isya, maka ia akan diberikan dua buah 
istana di surga yang luasnya memakan waktu satu tahun 
perjalanan. Dan di dalam kedua istana itu terdapat pepohonan 
yang apabila dimakan buahnya oleh seluruh manusia dari Barat 
hingga Timur maka buahnya itu masih akan tersisa.” 


Keutamaan lainnya, jika melakukan shalat sunah antara shalat Maghrib 
dan shalat Isya adalah doa yang diijabah yang pasti akan dikabulkan apa pun 
yangiaminta. 


Keutamaan yang dimiliki oleh orang yang bangkit dari tempat tidurnya 
untuk beribadah adalah: 


Ibnu A1 Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia pemah berkata, 
“Pada Hari Kiamat nanti akan ada seorang penyem yang berkata, ‘Hari ini 
kalian akan mengetahui siapakah ashabul karam (orang-orang yang 
mendapatkan kemuliaan pada Hari Kiamat). Berdirilah kalian orang-orang 
yang selalu berterima kasih kepada Allah pada setiap keadaannya! ’ Lalu 
berdirilah orang-orang yang dimaksud oleh panggilan itu dan beijalan dengan 
cepat menuju surga. 

Kemudian suara itu bersem kembali, ‘Hari ini kalian akan mengetahui 
siapakah ashabul karam itu. Berdirilah kalian orang-orang yang memaksakan 
tubuhnya untuk bangkit dari tempat tidurnya’. Setelah itu lij£- b 

l' n jj lilUj “Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa 


k 




takut dan harap, dan mereka menajkahkan sebagian dari rezeki yang 
Kami berikan kepada mereka ”. Kemudian berdirilah orang-orang yang 
dimaksud oleh panggilan itu dan beijalan dengan cepat menuju surga. 


Selanjutnya suara itu berseru kembali, ‘Hari ini kalian akan mengetahui 
siapakah ashabul karam itu. Berdirilah kalian, Sfj ‘*'j£ j 
I 5jSjJ! 5ji^dl^*13j3 4)1 “Yang 


tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 
mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan 
zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi goncang”. ’(Qs. An-Nur [24]: 37) Lalu berdirilah 
orang-orang yang dimaksud oleh panggilan itu dan beijalan dengan cepat 
menuju suiga.” 


Ats-Tsa’labi juga menyampaikan riwayat lain secara marfu dari Asma‘ 
binti Yazid, bahwa Nabi SAW pemah bersabda, “Apabila di Hari Kiamat 
nanti Allah telah mengumpulkan dari orangyangpertama tercipta hingga 
orang yang terakhir yang hidup di muka bumi, kemudian datanglah 
seorangpenyeruyang berseru dengan suara yang dapat didengar oleh 
seluruh makhluk yang ada pada saat itu, ‘Seluruh manusia yang 
dikumpulkan pada hari ini akan mengetahui siapakah yang lebih pantas 
untukdiberikan kemuliaan. Berdirilah kalian yang selama di dunia selalu 
bangkit dari tempat tidurnya untuk beribadah kepada Allah! ’ Lalu 
berdirilah mereka yang dimaksud yang jumlahnya hanya sedikit saja. 
Kemudian penyeru itu berseru kembali, ‘Pada hari ini kalian akan 
mengetahui siapakah yang lebih pantas untuk diberikan kemuliaan. 
Berdirilah kalian yang selama di dunia tidak dilalaikan oleh perniagaan 
atau jual beli untuk berdzikir dan mengingat Allah! ’Kemudian berdirilah 
mereka yang dimaksud yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lantas 
penyeru itu berseru kembali, ‘Pada hari ini kalian akan mengetahui 
siapakah yang lebih pantas untukdiberikan kemuliaan. Berdirilah kalian 
yang selama di dunia selalu berterima kasih kepada Allah pada setiap 


jgggjjggggj 



keadaannya, pada suka maupun duka! ’ Lalu berdirilah mereka yang 
dimaksudyang jumlahnya hanya sedikit saja. Lalu ketiga kelompok ini 
(diarahkan untuk) berjalan dengan cepat menuju surga. Barulah 
kemudian setelah itu seluruh manusia lainnya dihisab (diperhitungkan 
segala perbuatannya). ” 382 

Ibnu A1 Mubarak juga menyebutkan riwayat lain dari Ma’mar, dari 
seseorang yang tidak disebutkan namanya, dari Abu AlAla‘ bin Asy-Syikhkhir, 
dari Abu Dzar, ia berkata, “Ada tiga golongan manusia yang membuat Allah 
senang dan tersenyum: 

1. Orang yang bangkit di malam hari dan meninggalkan tempat tidumya 
beserta kehangatannya, kemudian ia berwudhu dengan baik. Mu ia 
shalat. Ketika itu Allah bertanya kepada para malaikat-Nya, ‘ Apa yang 
membuat hamba-Ku itu melakukan apa yang baru saja ia 
lakukan?’ Para malaikat lalu menjawab, ‘ Ya Allah, Engkau tentu lebih 
mengetahui apa sebabnya dibandingkan kami’. Allah SWT kemudian 
berkata, ‘Aku memang mengetahuinya tapi Aku ingin mendengar 
jawaban itu Para malaikat lalu menjawab, ‘Engkau menyuruhnya 
untuk meminta sesuatu (surga) lalu ia meminta kepada-Mu, dan Engkau 
menyuruhnya untuk takut akan sesuatu (neraka) lalu ia pun memohon 
untuk dihindari darinya’. Allah lantas berkata, ‘ Persaksikanlah bahwa 
Aku telah memberi keamanan dari rasa takutnya (dibebaskan dari 
api neraka) dan aku pasti akan memberikan apa yang ia minta 
(surga)’.” 

2. Orang yang berangkat ke medan perang bersama pasukannya untuk 
beqihad dijalan Allah, lalu ketika mereka berhadapan dengan musuh 
dan peperangan terjadi pasukan yang tadi bersamanya tampak akan 
kalah karena sudah banyak dari mereka yang tewas oleh musuh, namun 

382 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/176) dari 
Rabih’ah A1 Jarsyi. 

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ranting keimanan. 


Surah As-Sajdah I 

_ di 


iatidak gentar sedikit pun dantetap melanjutkan usahanya hingga tetes 
darah penghabisan atau sampai kemenangan telah diraih. Ketika itu 
Allah SWT bertanya kepada para malaikat-Nya seperti pertanyaan 
yang disampaikan pada kisah yang pertama. 

3. D rang yang mela knkan peijalanan di suatu hari bersama sebuah kafilah, 

dan ketika malam tiba, ia dan kawan-kawannya beristirahat di suatu 
tempat. Namun pada saat semua teman sepeijalanannya telah tidur 
dftngan lelap ia bangkit dan shalat untuk menghadap Allah. Ketika itu 
Allah SWT bertanya kepada para malaikat-Nya seperti pertanyaan 
yang disampaikan pada kisah sebelumnya. 

“Mereka berdoa kepada 
Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan 
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” Kata 
erada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai keterangan, atau bisa 
juga sebagai keterangan sifat yang tidak bergantung dengan kalimat 
sebelumnya. Maknanya adalah, mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan 
mereka pada setiap waktu juga berdoa kepada Tuhannya siang dan malam. 

Sedangkan kata Gy>- berfungsi sebagai maf’ul min ajlih (objek 
penyebab), atau bisa juga sebagai mashdar (invinitif). Posisi yang serupa 
juga ditempad oleh kata ij'j . . Makna kedua kata ini adalah, takut akan adzab 
Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya. 

Sedangkan kata U pada lafazh iLj bisa bermakna “yang” dan bisa 
juga sebagai mashdar , namun bagaimanapun keadaannya kata U ini tetap 
harus terpisahdari kata j*. 383 

Untuk kata > beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud 

disini adalah zakat wajib, sedangkan beberapa ulama lain berpendapat bahwa 
zakat yang dimaksud adalah zakat sunah. Makna kedua ini lebih terpuji. 




310 Lih. I’rabAl Qur'an (3/295). 



Firman Allah: 



“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 
menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan (Qs. As-Sajdah [32]: 17) 



pada hurufya', berbeda dengan qira ‘ah Hamzah yang tidak menggunakannya 
atau hanya memberi sukun saja f). 384 


Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Abdullah membacakata ini dengan 
menggunakan huruf nun di awal kata (,^“). 385 Sedangkan A1 Mufadhdhal 
meriwayatkan bahwa A1 A’masy membaca kata ini dengan menggunakan huruf 
ya ' di awal kata dan harakat fathah pada huruf fa ‘ 



huruf ya maka bentuk fi ’/7-nya adalah fl 'il mustaqbal (future tense) dan 
huruf alif-nya. adalah huruf alifmutakallim (orangpertamatunggal). Menurut 
qira ‘ah ini, kata 7* adalah kata tanya yang menempati posisi nashab yang 

t 

disebabkan oleh kata ju >~\. Sedangkan kalimat ini secara keseluruhan 
(jjl 'jZ- IU) berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai maf’ul 
(obyek). 


Bagi yang membaca kata 'j±A dengan menggunakan harakat fathah 


384 Qira ‘ah yang tidak menggunakan harakat fathah ini juga termasuk qira ‘ah sab ’ah 
yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Al Iqna ’ (2/733), dan Taqrib An-Nasyr 
(hal. 160). 

385 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/37), namun qira ‘ah 
ini tidak termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir. 

386 Qira ‘ah ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/37). 


pada hurufyamaka bentuk fi 7/-nya adalah fi ’il madhi mabni lil maf’ul 
(bentuk kata keija lampau pasif). Menurut qira ‘ah ini, kata menempati 
posisi rafa ’ sebagai mubtada ‘ (subyek), sedangkan khabar- nya dimulai dan 
kata joA- Dhamir (kata ganti) pada kata kembali pada kata 

Az-Zujaj juga meriwayatkan qira ‘ah lain, yaitu dengan menggunakan 
harakat fathah pada huruf hamzah dan huruf/a ‘ (^i-t). 388 Kata menurut 
qira ‘ah ini juga menempati posisi nashab. Maknanya adalah, yang Allah 
sembunyikan dari mereka. Qira ‘ah ini dibaca oleh Muhammad bin Ka’ab. 

Sedangkan kata 8^5 yang dibaca dalam bentuk tunggal oleh jumhur 

* 

ulama, dibaca dalam bentuk jamak oleh Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah 

(otjr 9 . 


A1 Mahdawi berkata, “Qira 'ah yang menggunakan bentuk jamak ini 
sangat baik, karena kata tersebut tersandar juga pada kata jamak (gt£')- 
Sedangk an bagi yang membacanya dengan bentuk tunggal juga dapat 
dibenarkan karena kata ini menerangkan jenisnya dan berposisi sebagai 


mashdar 


Abu Bakar A1 Anbari menambahkan, ''‘‘Qira 'ah ini sama sekali tidak 
bertentangan dengan qira'ah mushhaf (maksudnya qira'ah yang 
menggunakan bentuk jamak tidak bertentangan dengan qira'ah yang 
menggunakan bentuk tunggal), karena huruf ta' marbuthah pada kata 
juga ditulis dengan huruf to' biasa menurut peraturan bahasa yang membolehkan 
waqaf (tempat berhenti) pada qira 'ah washal (tidak berhenti), seperti halnya 
ketika mereka menuliskan j dengan huruf to' biasa. Bolehjuga huruf 

alif pada qira'ah tidak dituliskan, namun tetap dibaca panjang, seperti 


387 Lih. Vrab Al Qur'an (3/296). 

388 Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Vrab Al Qur'an (3/295) dan Abu 
Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/202), namun qira f ah ini tidak termasuk qira \ah 
sab *ah yang mutawatir . 

389 Qira 'ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/203), namun 
qira 'ah ini tidak termasuk qira 'ah sab ’ah yang mutawatir. 




halnyapadakata ofolJi, dimana huruf mim tetap dibaca panjang walaupun 
tidak menggunakan huruf alif. 

Makna yang dimaksud dari ayat ini adalah, mereka menyebutkan nikmat 
apa sajayang diberikan Allah SWTkepada mereka, yang tidak dapatdiketahui 
oleh siapa pun, tidak manusia dan tidak juga malaikat. 

Ada sebuah makna yang sama dari hadits qudsi dengan makna ayat ini, 
yaitu sabdaNabi SAW, 


A * „ * 


of, J 

. j-io jil Vj 


“'Allah pernah berfirman, Aku telah mempersiapkan untuk para 
hamba-Ku yang shalih (kenikmatan) yang tidak pernah terlihat 
oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak 
pernah terlintas dalam hati manusia 

Setelah itu Nabi SAW membaca ayat, ijs A. 1 \L ^jls & 

qjL»ju I jj *€ L«j *1 \'yr “Seorang pun tidak mengetahui apa yang 

disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 
menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan” m 

Hadits ini diriwayatkan dalam kitab Shahih, dari Sahal bin Sa’ad As- 
Sa’idi. 


Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa, tertulis dalam Kitab Taurat: Allah 
menjanjikan kepada orang-orang yang bangkit dari tempattidur ihereka untuk 
beribadah kepada Allah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak 
pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia 391 


390 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/174) dari Abu Hurairah. 

391 Atsar ini disebutkan oleh A1 Faryabi, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jurair, Ibnu A1 
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, dan Hakim. 

Lih. Ad-DurrAl Mantsur (5/476). 


Surah As-Sajdah 1 

___ _ L 




Ibnu Abbas berkata, “Permasalahan ini terlalu besar dan terlalu agung 
untuk diketahui maknapenafsirannya.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Anugerah ini sesnngguhnya hanya akan 
diberikan kepada penduduk surga yang paling tinggi derajatnya saja, 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Shahih Muslim, dari Mughirah bin 
Syu’bah secara marfu ’, beliau bersabda, u Nabi Musa bertanya kepada 
Sang Pencipta, ‘Ya Allah, siapakah penduduk surga yang derajatnya 
berada di paling dasar? ’ Allah menjawab, ‘la adalah seseorang yang 
masuk ke dalam surga paling terakhir setelah seluruh penduduk surga 
masuk ke dalamnya ’. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, ‘Masuklah 
kamuke dalam surga!’Ia menjawab, ‘Ya Allah, masih adakahyang tersisa 
untukku? Karena semua penduduk surga telah menempati tempat 
mereka masing-masing dan mengambil hak mereka masing-masing ’. Lalu 
dikatakan lagi kepadanya, Apakah engkau ridhajika engkau diberikan 
satukerajaanyangpernah dimilikx oleh raja-raja di dunia? ’Ia menjawab, 
Aku ridha ya Allah’. lalu dikatakan kepadanya, ‘Jika demikian, maka 
engkau akan mendapatkannya, ditambah lagi dengan yang sama 
sepertinya, dan ditambah lagi dengan yang sama sepertinya, dan 
ditambah lagi dengan yang sama sepertinya, dan ditambah lagi dengan 
yang sama sepertinya, dan ditambah lagi dengan yang sama sepertinya ’. 
Pada kelipatan yang kelima ini orang tersebut langsung berkata, Aku 
ridha ya Allah Lalu dikatakan lagi kepadanya, ‘Itu semua untukmu 
dan sepuluh kelipatannya, dan ditambah lagi engkau akan mendapatkan 
segala yang akan memuaskan dirimu dan memuaskan matamu ’. Lalu 
ia berkata, Aku ridha ya Allah ’. 

KemudianNabi Musa bertanya lagi, ‘Ya Allah, bagaimana dengan 
penduduk surga yang derajatnya paling tinggi? ’Allah menjawab, ‘Bagi 
mereka telah aku pilihkan anugerah yang khusus yang tidak pernah 
diberikan kepada siapa pun, tidak ada mata yang pernah melihatnya, 
tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, tidak ada hati satu manusia 




pun yang pernah terlintas memikirkannya ’. ” 

Setelah ituNabi SAW melanjutkan, 11 Hal ini sesuai denganfirman 
Allah dalam Al Qur'an, IjilTLLi %\y>~ git! ij&J* ^ 

‘Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
merekayaitu (bermacam-macam nikmat)yang menyedapkan pandangan 
mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan’.'” 

Riwayat ini juga disebutkan oleh Al Mughirah secara mauquf. 

Dalam Shahih Muslim juga disebutkan 392 sebuah hadits qudsi yang 
isinya hampir sama, yang berasal dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Firman Allah yang berbunyi, ‘Aku telah mempersiapkan 
bagi hamba-hamba-Ku yang shalih sesuatu sebagai simpanan mereka, 
yang belum pernah satu mata pun melihatnya, belumpernah satu telinga 
pun mendengarnya, dan belum pernah hati satu manusia pun yang 
terlintas untuk memikirkannya ’. Biarkanlah seperti itu, aku tidak akan 
memberitahukan kepadamu tentang hal itu." Kemudian Nabi SAW 
membaca firman Allah SWT, llj *Tj >- --S' p 

“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan.’’'’ 

Ibnu Sirin mengatakan bahwa maksudnya adalah melihat kepada Dzat 
Allah SWT. 


Al Hasan berkata, “Maksudnya, seseorang yang menyembunyikan 
perbuatan baiknya, maka Allah akan menyembunyikan (menyimpan) untuk 
mereka sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata dan belum pernah 
terdengar oleh telinga.” 


392 HR. Muslim (4/2175). 


Firman Allah: 





“Maka apakah orang yang beriman sama seperti orang 
yang fasik (kafir)? Mereka tidaklah sama.” 

(Qs. As-Sajdah [32]: 18) 


Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Finnan Allah SWT, lL.li “ Maka 

apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik (kafir)?” 
tentu sajamerekatidak sama Oleh karena itu, Allah SWTmemberikan kepada 
orang-orang yang beriman pahala yang begitu besar. 

Ibnu Abbas danAtha' bin Yasar meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan 
pada kisah Ali bin Abu Thalib dan Walid bin Uqbah bin Abu Mu’ith, dimana 
pada waktu itu mereka adu argumentasi, Walid berkata kepada Ali, “Lisanku 
lebihfasihdaripadalisanmu, senjatakulebihtajamdaripadasenjatamu, dan 
tubuhku lebih kekar sebagai seorang prajurit daripada tubuhmu.” Mendengar 
itu, Ali lalu berkata, “Diamlah! Sesungguhnya kamu itu seorang yang fasik.” 
Kemudian diturunkanlah ayat ini. 393 

Sedangkan Az-Zujaj dan An-Nuhas meriwayatkan bahwa ayat ini 
diturunkan berkaitan dengan kisah Ali dan Uqbah bin Abu Mu’ith. 

Ibnu Athiyyah berkata, 394 “Riwayat yang terakhir ini menunjukkan 
bahwa ayat diatas diturunkan di kota Makkah (ayat makkiyah ), karena Uqbah 
tidak pemah berada di kota Madinah, dan ia tewas di suatu jalan di kota 
Makkah pada saat Nabi SAW kembali dari perang Badar (padahal seperti 
yang telah kami jelaskan di muqaddimah tafsir surah ini bahwa ayat ini 
disepakati sebagai salah satu ayat yang turun di kota Madinah). Untuk 

393 Lih. Asbab An-Nuzul, karya A1 Wahidi (hal. 263). 

3,4 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/3 8). 






membuktikan riwayat pertama yang menyebutkan bahwa Walid adalah orang 
fasik, diantaranya adalah pada saat ia barn saja masuk Islam, atau ketika ia 
menyampaikan berita bohong yang sebenamya tidak teijadi pada bani 
Mushtaliq, hingga akhimya diturunkan finnan Allah, Qj 

“Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti.” (Qs. A1 Hujuraat [49]: 6) Yang akan kami jelaskan 
lebih rinci pada tafsir surah A1 Hujuraat. 

Atau, cap yang disematkan oleh syariat kepada seseorang karena 
kegemarannya melakukan hal-hal keji, seperti menenggak minuman keras di 
masa khalifah Utsman, atau ketika iamemimpin shalat Shubuh di suatu daerah, 
kemudian setelah selesai ia menoleh ke belakang dan berkata, “Apakah kalian 
ingin menambahkan rakaatnya?” Dan masih banyak lagi lainnya yang akan 
sangat panjang pembahasannya jika kefasikannya disebutkan satu persatu. 

Kedua: Setelah pada ayat ini Allah SWT memisahkan antara orang- 
orang mukmin dan orang-orang fasik yang dikelompokkan dengan orang- 
orang kafir (kekafiran mereka ditunjukkan pada pendustaan mereka yang 
akan disebutkan dalam pembahasan ayat setelah ini). Hal ini menunjukkan 
ketidaksamaan mereka (yakni ketidaksetaraan antara orang mukmin dengan 
orang kafir). Oleh karena itu, hukuman qishash tidak berlaku diantara kedua 
kelompok yang tidak sama ini, karena salah satu syarat hukuman qishash 
adalah kesetaraan antara pembunuh dan korban yang dibunuh. 

Dalil inilah yang digunakan oleh para ulama madzhab kami (madzhab 
Maliki) untuk berhujj ah atas pendapat Abu Hanifah yang memutuskan bahwa 
seorang muslim dapat dihukum qishash apabila ia membunuh seorang kafir 
dzimmi. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa ketidaksetaraan antara orang kafir 
dengan orang mukmin yang dimaksud pada ayat ini adalah pada perkara 
ganjaran pahala di akhirat dan perkara sifat keadilan dalam persaksian di 
dunia. Sedangkan madzhab kami berpendapat bahwa ayat ini berbentuk 


Surah As-Sajdah 


umum, ketidaksetaraan mereka dalam semua hal. Ini memang benar, karena 
pada ayat ini tidak ada dalil pengkhususannya. Pendapat ini dikemukakan 
oleh Ibnu A1 Arabi. 

Ketiga: Finnan Allah SWT, “ Mereka tidaklah sama”Az- 

Zujaj dan ulama lainnya mengatakan, kata itu dapat digunakan dalam bentuk 
tunggal atau pun dalam bentuk jamak. 

Sedangkan An-Nuhas berkata, 395 “Kata pada ayat ini menunjukkan 
bentuk jamak, oleh karena itu kata keija yang digunakan juga berbentuk 
jamak (jjjZzSJ” Inilah pendapat dari kebanyakan ulama ilmu Nahwu. 

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa kalimat pada ayat 

ini digunakan untuk dua, karena dua itu termasuk jamak, dan makna jamak 
sendiri dalam bahasa Arab adalah penggabungan, dan dua adalah hasil 
penggabungan dari satu dengan lainnya. Pendapat yang serupa juga 
disampaikan oleh Az-Zujaj. Riwayat mengenai ayat ini juga mendukung 
pendapat ini, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya yang menyebutkan 
bahwa firman Allah, “Apakah orang yang beriman,” 

maksudnya adalah, Ali bin Abu Thalib. Dan firman Allah, tz...u 
“Santa seperti orang yang fasik (kafir)?” maksudnya adalah, Walid bin 
Uqbah bin Abu Mu’ith. 


Firman Allah: 


LL> ^ J/j i ij: i; iiii C\ 

of ijiijf'uS' jiST i jLj &jji lifj 0 

tf $ jlIlTolii 1jiji 

J J>o 4A1 


- .fr.tff 


■>>** 


395 Lih. I'rab Al Qur 'an (3/296). 



“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal shalih, maka bagi mereka surga-surga 
tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik 
(kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali 
mereka hendak ke luar daripadanya, mereka 
dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan 
kepada mereka, ‘Rasakanlah siksa neraka yang 
dahulu kamu mendustakannya\ n 
(Qs. As-Sajdah [32]: 19-20) 


f 


Firman Allah SWT, 


“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, 
maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman .” Allah SWT 
memberitahukan tentang tujuan yang akan diraih oleh kedua kelompok di 
akhirat nanti. Selain itu, di ayat yang pertama ini adalah penjelasan tentang 
tujuan untuk orang-orang yang beriman, dimana mereka akan ditempatkan di 
dalam surga Ma'wa (tempat tinggal). Kata surga dalam ayat ini disandarkan 
kepada kata tempat tinggal, karena memang tempat tinggal orang-orang yang 
beriman di akhirat nanti adalah surga, yakni mereka akan menetap di dalam 
surga. 


“i Sebagai pahala,” maksudnya adalah, sajian. Kata ini berasal 
dari kata J jSi, yang artinya adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk para 
tetamu. Makna ini telah kami jelaskan dalam pembahasan ayat-ayat terakhir 
dari surah Aali ‘Imraan. 396 


Kata sendiri dibaca nashab karena kata ini berfungsi sebagai 
keterangan dari kata ,1 Sl , atau bisa juga sebagai maf’ul. Maksudnya 
adalah, surga-surga yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang 
beriman. 


396 Lih. Tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 198. 



]jLS ^iOJI Clj “Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir)” 
maksudnya adalah, mereka seakan-akan keluar dari keimanan mereka 
menuju kekafiran. 

“Maka tempat mereka adalah neraka” maksudnya 
adalah, tempat tinggal dan tujuan mereka di akhirat nanti adalah 
neraka. 


i yt-j&cJ ijiljf “Setiap kali mereka hendak keluar 
daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnyafi maksudnya 
adalah, apabila kobaran api mendorong mereka ke bagian atas dari neraka, 
maka mereka akan dikembalikan lagi ke tempat semula, karena mereka sangat 
ingin keluar dan mencuri-curi kesempatan untuk dapat keluar dari siksa 
neraka. Pembahasan mengenai hal ini telah kami sampaikan dalam tafsir 
surah AlHajj. 397 


jUf) J-ij “Dan dikatakan kepada mereka ,” maksudnya adalah, Allah 
SWT berfirman kepada mereka, atau mungkin juga yang berkata adalah 
malaikat penjaga neraka. 


j **. % A, ^ ^ m Ji f 

jllJI OIJlp I fijb “Rasakanlah siksa neraka 


yang dahulu kamu mendustakannya.” Seperti yang telah kami jelaskan 
sebelumnya bahwa kata “rasa” dapat digimakan untuk sesuatu yang dapat 
dirasakan dengan indera perasa atau dapat juga digimakan untuk sesuatu 
yang dapat dirasakan oleh indera lainnya. 


Firman Allah: 



lyllSToji JSVfylUT. 





* -- 


397 Lih. tafsir surah A1 Hajj, ayat 22. 



“Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka 
sebagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab 
yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka 
kembali (ke jalan yang benar)” 

(Qs. As-Sajdah [32]: 21) 


Finnan Allah SWT, "Dan sesungguhnya 

Kami merasakan kepada mereka sebagian adzab yang dekat (di 
dunia)” Beberapa ulama diantaranya A1 Hasan, Abu A1 Aliyah, Adh- 
Dhahhak, Ubai bin Ka’ab, dan Ibrahim An-Nakha’i, menafsirkan bahwa 
makna dari kalimat JiVlyli^T adalah, musibah dan segala kesulitan 
yang ditimpakan kepada manusia di dunia agar mereka dapat mengambil 


pelajaran darinya dan bertobat atas perbuatannya. 

Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Abbas. Namun disamping 
itu ia juga memiliki pendapat lain, yaitu hukuman had (hukuman di dunia 


untuk perbuatan maksiat). 


Sedangkan beberapa ulama lainnya, diantaranya Ibnu Mas’ud, 
Husain bin Ali, dan Abdullah bin A1 Harits berpendapat, bahwa makna 
kalimat tersebut adalah, pertempuran dengan menggunakan senjata 
pedang pada saat perang Badar. 


Muqatil berpendapat bahwa maksudnya adalah, musim kelaparan 
yang dirasakan oleh penduduk kota Makkah selama tujuh tahun, bahkan 
pada saat itu mereka harus tega untuk memakan bangkai. 

Pendapat Muqatil ini juga disampaikan oleh Mujahid. Namun 
disamping itu ia memiliki pendapat lain, yaitu adzab kubur. Pendapat ini 


juga didukung oleh A1 Barra* bin Azib. 

Semua para ulama ini berpendapat bahwa maknanya 

adalah adzab neraka Jahanam yang mereka rasakan di Hari Kiamat 



nanti. 398 Kecuali sebuah riwayat dari Ja’far bin Muhammad, yang menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan y I adalah munculnya imam Mahdi 

dengan menghunuskan pedang. Sedangkan makna JSVT yljuIT adalah 
teijadinya inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok. 

“ Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalanyang 
benar)” Bagi para ulama yang berpendapat bahwa makna dari kalimat 

yllaff adalah pertempuran, maka yang dimaksud dengan kembali 
disini adalah orang-orang yang tersisa dari pertempuran tersebut, mereka 
kembali ke rumah-rumah mereka. 

Sedangkan menurut Mujahid dan A1 Barra 4 makna dari kalimat 
adalah, semoga mereka mau bertobat dan kembali ke jalan 
yang benar. Makna ini sesuai dengan makna pada firman Allah SWT, 
“Maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan 
mengerjakan amal shalih .” (Qs. As-Sajdah [32]: 12) 

Adapun penyebutan “keinginan untuk kembali” disebut dengan kata 
“kembali” 0 sama seperti penyebutan “keinginan untuk melakukan” 

dengan kata “melakukan” pada firman Allah SWT, s^jT jjjiili lij 
“Apabilakamu hendak mengerjakan shalat (Qs. A1 Maa'idah [5]: 6) 

Hal inijuga diperkuat dengan qira ‘ah yang dibaca oleh beberapa ulama. 


m Seluruh penafsiran ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’AlBayan (21/68- 
69). 

Ath-Thabari juga menambahkan bahwa pendapat yang paling diunggulkan harusnya 
dikatakan: Sesungguhnya Allah SWT mengancam orang-orang yang fasik yang 
pendusta itu dengan hukuman yang berat di dunia, sebelum nantinya mereka akan 
dihukum dengan adzab yang tidak akan dapat mereka hindari lagi. Hukuman yang berat 
di dunia itu bermacam-macam bentuknya, apakah itu dengan kelaparan, atau dengan 
penyakit menular, atau dengan hukuman mati, atau yang lain. Ini semua adalah hukuman 
yang masih dianggap ringan, karena hukuman ini diberikan ketika mereka masih di 
dunia, dan mereka dapat bertobat sebelum akhimya mereka harus merasakan adzab di 
akhirat nanti. Namun dalam ayat ini Allah SWT tidak mengkhususkan satu hukuman 
atas hukuman lainnya. Oleh karena itu, hukuman ini bersifat umum. 


Tafsir Al Qurthubi 




✓ ; . . 

yaitu dengan menggunakan bentuk pasif Qira'ah ini 

dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari. 399 


Firman Allah: 


•* A 


C 'jt 4 ‘'Q 




“Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah 
diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia 
berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan 
memberikan pembalasan kepada orang-orang yang 
berdosa.” (Qs. As-Sajdah [32]: 22) 


Firman Allah SWT, “ Dan siapakah yang lebih lalim ,” 

maksudnya adalah, tidak ada yang lebih zhalim terhadap dirinya sendiri. 

‘■‘‘Daripada orang yang telah diperingatkan 
dengan ayat-ayat Tuhannya ,” maksudnya adalah, kecuali hanya diri mereka 
sendirilahyang lebih zhalim, setelah diperlihatkan tanda-tanda dan hujjah yang 
telah Allah berikan. 

“Kemudian ia berpaling daripadanya?” maksudnya 
adalah, mereka justru menolaknya, tidak mau menerimanya, dan 
mengingkarinya. 

m “Sesungguhnya Kami akan memberikan 
pembalasan kepada orang-orang yang berdosa ” maksudnya adalah, 
ses ungguhny a Allah akan membalas semua pengingkaran dan pendustaan 
mereka. 


399 Lih. AlKasysyaf (3/222). 


Firman Allah: 


*i*i**-J (io ^ 5 

^ f&*W*?-j © Situ*} <jhl L$J-* 

fyi j »6*1 ? ojOy^L**li^ 

^ IjiL^s U^ ^4ijT 


“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al 
Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu- 
ragu menerima (Al Qur'an itu), dan Kami jadikan Al Kitab 
(Taurat) itu petunjuk bagi bani Israel Dan Kami jadikan di 
antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan 
adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami Sesungguhnya 
Tuhanmu Dia-lah yang memberikan keputusan di antara 
mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya .” (Qs. As-Sajdah [32]: 23-25) 


Finnan Allah SWT, Gjsi; JuJj 

iuLci-j “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada 
Musa Al Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu-ragu 
menerima (Al Qur'an itu,) dan Kami jadikan Al Kitab (Taurat) itu 
petunjuk bagi bani Israel. ” Ibnu Abbas menafsirkan, “Wahai Muhammad, 
janganlah engkau ragu-ragu untuk bertemu dengan Nabi Musa,” yaitu pada 
saat beliau dipertemukan dengannya pada malam beliau melakukan Isra' 
Mi’raj. 400 

Sedangkan Qatadah berkata, “Maksudnya, wahai Muhammad, 


400 A tsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/299) dari Ibnu Abbas. 


gggmgg} 




janganlah engkau ragu bahwa engkau telah bertemu dengan nabi Musa AS 
pada malam Isra' Mi’raj itu.” 401 Kedua penafsiran ini tidak jauh berbeda 
maknanya. 

Selain itu, ada ulama yang menafsirkan bahwa maknanya adalah, wahai 
Muhammad, j anganlah engkau ragu bahwa engkau akan menemui nabi Musa 
di Hari Kiamat nanti, karena engkau memang akan dipertemukan dengannya 
disana.” 402 

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, wahai 
Muhammad, janganlah engkau ragu penerimaanNabi Musa terhadap Kitab 
Taurat. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid dan Az-Zujaj. 

Sedangkan A1 Hasan menafsirkan, bahwa ketika Kami memberikanAl 
Kitab kepada nabi Musa AS, ia mendapat penentangan dari kaumnya, maka 
yakinilah bahwa engkau juga akan menerima pertentangan dan pendustaan 
dari kaummu 403 Namun penafsiran ini dibantah oleh An-Nuhas, 404 ia berkata, 
“Penafsiran ini sangat aneh, hanya sajariwayat ini disampaikan olehAmr bin 
Ubaid.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa pada ayat ini terdapat taqdim dan 
ta 'khir (ada kalimat yang dimajukan dan ada kalimat yang diakhirkan). 
Maknanya adalah, kalian akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut yang 
diberikan tugas sebagai pencabut nyawa. Oleh karena itu, janganlah kamu 
ragu ketika bertemu dengannya. Lalu kalimat ini diselingi oleh, GIsi; iaJj 
'A “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al 
Kitab (Taurat)” dan firman-Nya, *01**-$ “ Dan Kami 

jadikanAl Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi bani Israel .” 


401 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/71), Al Mawardi dalam 
tafsimya (3/299), An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur 'an (5/310), dan Ibnu Athiyyah dalam 
tafsimya (13/41). 

m Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/299). 

403 Ibid. 

404 Lih. I’rabAl Qur'an (3/297). 


Surah As-Sajdah 


Ada dua pendapat yang berkembang seputar dhamir ha ' yang terdapat 
pada lafazhyaitu: 

1. Kembali kepada Nabi Musa, yakni dan Kami jadikan Musa itu sebagai 

hidayah. 


2. Kembali kepada Kitab Taurat, yakni dan Kami jadikan Kitab Taurat 

itu sebagai hidayah. Pendapat ini disampaikan oleh A1 Hasan. 

Firman Allah SWT, \^> tU 

Oyiji l%i “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin- 
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka 
sabar. Danadalahmerekameyakiniayat-ayatKami” Maknadarikata 
adalah, pemimpin dan teladan. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa 
maknanya adalah para nabi utusan Allah. Adajuga yang berpendapat bahwa 
maknanya adalah para ulama. 406 

Kata Zl+\ ini adalah qira ‘ah dari orang-orang Kufah. Namun An- 
Nuhas beikata, 407 “Ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh seluruh ulama 
Nahwu, karena pada kata ini terdapat dua huruf hamzah yang digabungkan 
pada satu kata. Ini adalah salah satu ilmu Nahwu yang sangat dalam dan 
penting.” 

Penjelasannya, bentuk awal dari kata adalah kemudian 

* + 

harakat kasrah pada huruf mim pertama dilimpahkan kepada huruf hamzah 
yang kedua, karena tidak mungkin membaca dua huruf hamzah yang langsung 
bersinggungan, kecuali huruf hamzah yang kedua digabungkan dengan huruf 
hamzah yang pertama, seperti yang teijadi pada kata atau kata ^T, 
seperti yang telah kami jelaskan dalam surah At-Taubah 408 . Setelah itu kedua 
huruf mim itu di-idgham-kan (digabungkan). Wallahu a ‘lam. 


405 Kedua pendapat ini disebutkan oleh Ai Mawardi dalam tafsimya (3/299). 

406 Ibid. 

407 Lih. Vrab Al Qur'an (3/297). 

408 Lih. tafsir surah At-Taubah, ayat 12. 





Yang memberi petunjuk dengan perintah Kami” 
maksudnya adalah, para pemimpin itu membawa perintah Kami untuk 
mengajak seluruh makhluk untuk taat dan patuh kepada Kami. 

Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa huruf ba ‘ pada kata 

li A bermakna “untuk”. Maksudnya, para pemimpin itu memberi petunjuk 

> ' 

kepada manusia untuk mengikuti ajaran Kami. 

Untuk kata QQ yang dibaca oleh jumhur dengan menggunakan harakat 
fathah pada huruf lam, dan tasydid pada huruf mim yang juga berharakat 
fathah, yang maknanya adalah “ketika”, kata ini dibaca oleh beberapa ulama 
lainnya dengan menggunakan harakat kasrah pada huruf lam dan tanpa tasydid 
pada huruf mim (Ld ), 409 yang berarti “karena”. Maknanya, kami menjadikan 
mereka sebagai pemimpin karena kesabaran mereka. Para ulama yang 
membaca dengan qira ah ini antara lain adalah Yahya, Hamzah, A1 Kisa'i, 
Khalaf, Ruwais, yang diriwayatkan dari Ya’ qub. Qira 'ah ini pula yang dipilih 
oleh Abu Ubaid, dengan mempertimbangkan qira 'ah dari Ibnu Mas’ud yang 
menggunakan huruf ba'(\^j). 

Yang dimaksud dengan kesabaran pada ayat ini adalah kesabaran dalam 
m a sal ah agama terhadap perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya 
dan atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Namun ada juga yang 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesabaran disini adalah kesabaran 
untuk permasalahan dunia (zuhud). 

Firman Allah SWT, U*ja^4iLlT 

“Sesungguhrtya Tuhanmu Dia-lahyangmemberikan keputusan 
di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya” Makna dari dalam ayat ini adalah 

memutuskan balasan yang pantas untuk diberikan kepada orang-orang mukmin 
dan orang-orang kafir, hingga semua dapat menerima ganjaran sesuai dengan 


409 Qira 'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya(21/71) dan Ibnu Athiyyah 
tafsimya (13/42). 


Surah As-Sajdah 


balasan yang berfiak untuk mereka terima. Sebuah riwayat dari An-Naqqasy 
menyebutkan makna lain, yaitu Allah yang akan memutuskan perkara antara 
para nabi dan kaumnya. 


Firman Allah: 


<4 OjjZfio? fifp O? 


“Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa 
banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami 
binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat- 
tempat kediaman mereka Hu. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Tuhan). 
Maka apakah mereka tetap tidak mendengarkan 
(memperhatikan)?” (Qs. As-Sajdah [32]: 26) 


Finnan Allah SWT, “ Dan apakah tidak menjadi 

petunjuk bagi mereka. ” Beberapa ulama membaca pada ayat ini dengan 
menggunakan huruf nun di depan kata tersebut, yakni dengan dhamir 
mutakallim yang bentuknya jamak (a#). 410 Para ulama tersebut diantara 
lain adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, Qatadah, Abu Zaid, yang 
diriwayatkan dari Ya’qub. 

An-N uhas berkata, “Itu adalah qira'ah yang jelas aturan tata bahasanya, 
sedangkan qira 'ah yang menggunakan hurufya' (dhamir ghaib) ada sedikit 
kerancuan yang harus dipeqelas, karena dalam tata bahasa Arab dikatakan 
bahwa sebuah fi 7 (kata kerja) pastilah memiliki fa ’il (pelaku), dan untuk 
ayat ini dimanakah fa 77-nya? 

Para ahli bahasa Arab pun membahas permasalahan ini, A1 Farra' 


410 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (13/42). 



berkata, 411 “Kata ^ pada ayat ini berada pada posisi rafa karena kata ini 
berfimgsi sebagai fa ’il dari jl^j . Namun pendapat ini bertentangan dengan 
peraturan dasar ilmu Nahwu, yaitu bahwa kata tanya tidak dapat dijadikan 
amil (pelaku) dari kata keija yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, karena 
termasuk kata tanya, maka juga tidak dapat menjadi amil dari . 

Sedangkan pendapat dari Abu A1 Abbas menyebutkan, bahwa kata 
jljj menunjukkan pada “pemberian hidayah”, dan makna kata ini pada ayat 
diatas adalah, apakah hidayah mereka tidak memberi petunjuk bagi mereka? 
(fa ’/7-nya adalah hidayah itu sendiri). 

Ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, apakah Allah 
SWT tidak memberi petunjuk kepada mereka? Dengan demikian, qira ‘ah 
yang menggunakan huruf ya ' dan qira ‘ah yang menggunakan huruf ba' 
bermakna sama, yakni bukankah kami telah menjelaskan bagaimana zaman- 
zaman sebelum mereka yang kafir telah dibinasakan? 

Az-Zujaj berkata, “Kata berada pada posisi nashab sebab lafazh 
\<JL Sedangkan dhamir pada kemungkinan kembali kepada 

orang-orang yang beijalan di tempat-tempat yang membinasakan, yakni 
mereka beijalan dan tidak mengambil pelajaran. Atau, kembali kepada orang- 
orang yang dibinasakan. Dengan demikian, Q jjjLj ini berfungsi sebagai 
keterangan. Maksudnya, Kami membinasakan mereka yang sedang beijalan 
di kediaman mereka. 

Sedangkan makna dari firman Allah SWT, 

\ •> “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Tuhan). Maka apakah mereka tetap tidak mendengarkan 
(memperhatikan) ?” maksudnya adalah, apakah mereka tidak mengambil 
nasehat dan pelajaran atas tanda-tanda yang telah diperlihatkan kepada 
mereka? 


411 Lih. l’rab Al Qur'an (3/298). 


Firman Allah: 


J£s»l5 tcjj ^aj jj^T^jjj pUJT< 3^3 b! Ijjj jjj! 


OjLr^^t j; 4I4 


“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Kami 
menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang 
tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam- 
tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang- 
binatang ternak mereka dan mereka sendiru Maka apakah 
mereka tidak memperhatikan ?” (Qs. As-Sajdah [32]: 27) 


Firman Allah SWT, jl jUjf “Dan 


apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Kami menghalau (awan 
yang mengandung) air ke bumi yang tandus ,” maksudnya adalah, apakah 
mereka tidak menyadari kesempumaan kekuasaan Allah, yang telah 
menebarkan air hujan ke atas muka bumi yang kering dan tandus yang tidak 
tumbuh apa pun disana hingga akhimya permukaan itu menj adihijau dan subur. 


Az-Zamakhsyari berkata, 412 “Makna dari kata j£»JT adalah, 
permukaan bumi yang gersang tanahnya dan tidak tumbuh apa pun diatasnya, 
entah itu dikarenakan tidak adanya air, atau telah digunduli dengan sengaja, 
namun untuk tanah yang memang tidak bisa ditumbuhi sama sekali tidak 
termasuk pada kata . Dalilnya, finnan Allah selanjutnya, ^jj ^ 

“Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman." 


Ibnu Abbas berpendapat, bahwa kata jj>JT dengan nama suatu daerah 
dinegeriYaman. 


Sedangkan Ekrimah berpendapat, bahwa kata dengan nama lain 
dari negeri Dham’ai. 


4,2 Lih. AlKasysyafi 3/223). 




Adh-Dhahhak berpendapat, bahwa kata j^jT dengan negeri antah 
berantah yang kering tanahnya. 

A1 Faxra' berkata, “j^JT adalah negeri yang tidak ada tetumbuhan 
disana.” 413 

A1 Ashma’i berkata, adalah negeri yang tidak dapat ditumbuhi 

olehapapun.” 


Muhammad bin Yazid mengatakan, negeri yang dimaksud dalam ayat 
ini bukanlah nama negeri tertentu, karena penyebutan kata j£>jT 
mempergunakan huruf alif dan lam (sebagai tanda ma ’rifah), namun berbeda 
dengan penafsiran yang disampaikan olehAl Abbas dan Adh-Dhahhak, karena 
periwayatan yang disandarkan kepada Ibnu Abbas adalah riwayal yang shahih. 
Kata jj?JT menurut riwayat Ibnu Abbas adalah sifat, dan sifatyang ma ’rifah 
itu memang menggunakan huruf alif dan lam. Kata ini diambil dari kalimat 
3 j (seseorang yang tidak memiliki apa-apa kecuali sesuap makanan 

saja). 


Atau bisa juga kalimat ffy. (unta yang memakan apa saja yang 
ditemukannya), j\ f Jr Lab (pedang yang sangat tajam yang dapat memotong 
apa saja), (belalang itu memakan rerumputan dengan 

sangat cepat). 


A1 Farra' dan ulama lainnya juga meriwayatkan bentuk lain dari kata 
ini, yaitu ffr, fjr, dan Syr, yang semuanya menjadi empat bentuk (ditambah 
dengan ffr yang disebutkan pada ayat tadi). 

Ada pula yang meriwayatkan bahwa makna kata adalah suatu 
daerah yang tidak memiliki sungai dan jauh dari lautan, daerah itu hanya 
terbasahi oleh hujan satu kali saja dalam setahun, dari hujan ini parapenduduk 
daerah tersebut dapat menanami tanaman mereka sebanyak tiga kali dalam 
setahun. 


413 Seluruh penafsiran ini dapat dilihat dalam Tafsir Ath-Thabari (21/82-73), Tafsir 
IbnuKatsir (6/373), TafsirAlMawardi (3/300), dan Ma'aniAl Qur'an (5/312). 


Surah As-Sajdah ) 



Sementara itu Mujahid berpendapat, bahwa j£>jT adalah daerah- 
daerah yang dilalui oleh sungai Nil. 

bUI 4? fcjJ ^ “Lalu Kami 

tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya 
(dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. 
Maka apakah mereka tidakmemperhatikan?” maksudnya adalah, dengan 
air hujan yang melimpah itu Kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat 
dimakan oleh hewan temak berupa rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang 
dapat dim akan oleh kalian berupa buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, 
dan lain sebagainya. Apakah kalian masih buta dan tidak dapat melihat bahwa 
kami mampu untuk membalik keadaan apa pun. 

Lafazh £disini terhubung dengan j^ pada kalimat sebelumnya. 
Sedangkan berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai sifat 

dari kalimat secara keseluruhan. 414 

Firman Allah: 

0 0&41 % -fim cyi V 

“Dan mereka bertanya, ‘Bilakah kemenangan itu (datang) 
jika kamu memang orang-orang yang benar?’ Katakanlah, 
‘Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang 
kafir iman mereka dan tidak (pula) mereka diberi 
tangguh (Qs. As-Sajdah [32] :28-29) 


Finnan Allah SWT, oi?a±^> ol 1*^ 'a “Dan 

mereka bertanya, 'Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang 


4,4 Lih. I’rab At Qur'an (3/299). 




orang-orangyang benar ?” Kata ^ pada ayat ini berada pada posisi rafa ’, 
atau bisa juga kata ini berada pada posisi nashab sebagai zharaf (keterangan 
waktu). 415 

f, » ''V 

Qatadah berpendapat bahwa kata pada ayat ini bermakna 
ketetapan (keputusan). 416 Sedangkan A1 Farra' dan A1 Qutabi menafsirkan 
bahwa maknanya adalah fathu Makkah (penaklukan kota Makkah). 417 
Namun pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat Mujahid yang 
mengatakan bahwa maknanya adalah Hari Kiamat 4,8 


Diriwayatkan bahwa ketika itu orang-orang mukmin berkata, “Allah 
SWT akan menetapkan hukuman bagi kita semua pada Hari Kiamat nanti, 
orang-orang yang berbuat kebaikan akan diganjar dengan kebaikan pula, 
sedangkan orang-orang yang berbuat keburukan akan dihukum dengan 
hu kuman yang setimpal,” maka orang-orang kafir pun berkata dengan nada 
mengejek, “Kapankan datangnya hari ketetapan itu?” 419 Maksudnya, hari 
keputusan dan diberlakukannya hukuman itu. 


Terkadang seorang hakim yang memutuskan hukuman juga disebut 
dengan sebutan A1 Fatih (£*JUJl) atau A1 Fattah (^laiii), karena dari 
tangannyalah sesuatu dapat terbuka, terkuak, dan menjadi rinci serta jelas. 


DalamAl Qur'an disebutkan, iLjjS ohj “ Ya Tuhankami, 


berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil).” (Qs. 
A1 A’raaf [7]: 89) Makna dari kata ini telah kami uraikan secara rinci pada 
tafsir surah A1 Baqarah 420 dan surah lainnya. 


Firman Allah SWT, lA 


9 


4,5 Lih. I’rab Al Qur an (3/299). 

m Atsar ini disebutkan olehAn-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/313) dari Qatadah. 
4,7 Lih. Ma’aniAl Qur'an (5/333). 

418 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/73), An-Nuhas dalam 
Ma ’aniAl Qur'an (5/313), dan Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/43). 

419 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaw; ’Al Bayan (21/73) dari Qatadah. 

420 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 76. 


Surah As-Sajdah j 



Ojj£*4 “ Katakanlah, ‘Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi 


orang-orang kafir man mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh 
Kata dibaca nashab karena kata ini berfimgsi sebagai zharaf. Namun A1 

Farra' jugamembolehkankata ini dibaca rafa ’ (dengan menggunakan harakat 
dhammah pada huruf mim). m 


Adapun firman Allah SWT, o V3 ^ 


“Tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak (pula) 
mereka diberi tangguh,” maksudnya adalah, mereka tidak lagi memiliki 
kesempatan untuk bertobat. Apabila kata di sinidiartikan dengan perang 

Badar, maka kaum musyrikin pada saat itu semuanya tewas. Sedangkan jika 
diartikan dengan fathu Makkah (penaklukan kota Makkah), maka pada 
saat itu mereka yang melarikan diri dikejar dan dihukum mati oleh Khalid bin 


Walid. 


Firman Allah: 



“Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, 
sesungguhnya mereka (juga) menunggu.” 

(Qs. As-Sajdah [32]: 30) 

Firman Allah SWT, j '■'■Maka berpalinglah kamu dari 
mereka. ” Diriwayatkan bahwa maknanya adalah, kamu tidak perlu mengambil 
peduli dengan omong kosong mereka, dan kamu juga tidak perlu menjawab 
perkataan mereka kecuali dengan jawaban yang diperintahkan kepadamu. 

Ibnu Abbas berpendapat bahwa makna firman ini adalah, berpalinglah 
dari kaum Quraisy dan orang-orang musyrik Makkah. 


421 Lih. Ma ’aniAl Qur 'an (2/333). 




11 Dan tunggulah, sesungguhnya mereka 
(juga) menunggu maksudnya adalah, tunggulah kebenaranjanji Allah 
kepadamu, tunggulah hari fath (yang disebutkan pada ayat sebelum ini), hari 
dimanaAllah SWT memutuskan ketetapan yang akan memenangkanmu. 


Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hari yang 
ditunggu pada ayat ini adalah hari peperangan Badar. 


Diriwayatkan bahwa ayat ini telah di -nasakh oleh firman Allah SWT, 

“Maka bunuhlah orang-orang musyrikin 
itu dimana saja kamujumpai mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 5) 


Namun riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini tidak di-nasakh oleh 
ayat manapun, dan perintah menunggu tetap berlaku, karena hal ini sama 
seperti halnya ketika teijadi gencatan senjata, dimana perintah peperangan 
tetap berlaku walaupun keadaannya pada waktu itu tidak boleh mengadakan 
peperangan, atau seperti keadaan lainnya. 

Apabila ada yang mengatakan, bagaimana mungkin mereka menunggu 
Hari Kiamat, sedangkan mereka tidak beriman kepada Hari Kiamat? 


Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua kemungkinan: (1) maknanya 
mereka menunggu kematian, dan kematian adalah salah satupenyebab Hari 
Kiamat Dengan m ak na ini maka menunggu Hari Kiamat berarti makna kiasan, 
dan (2) sebagian dari mereka ada yang meragui Hari Kiamat dan sebagian 
yang lainnya mengimaninya. Dengan makna ini maka ayat diatas dapat menjadi 
jawaban atas kedua kelompok ini. Wallahu a 'lam. 

Kata yang menggunakan harakat kasrah pada huruf zha' 

ini dibaca oleh Ibnu As-Sumaiqa’ dengan menggunakan harakat fathah 
Qira 'ah yang sama juga disebutkan oleh sebuah riwayat dari 
Mujahid dan Ibnu Muhaishin. 


422 Qira 'ah Ibnu As-Sumaiqa’ ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/ 
43) dan Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf(3l22A). 


Namun qira ‘ah ini dibantah oleh A1 Farra , ia mengatakan, qira ‘ah ini 
tidak dapat dibenarkan kecuali dengan idhmar (ada kata yang tidak 
disebutkan). Perkiraan maknanya adalah, j*# (sesungguhnya 

mereka juga menunggu mereka). 

Abu Hatim juga berpendapat bahwa qira ‘ah yang paling benar adalah 
qira ‘ah yang menggunakan harakat kasrah. Maknanya adalah, tunggulah 
adzab untuk mereka, karena mereka juga menunggu kematianmu. 

Beberapa ulama ada yang mendukung qira ‘ah yang dibaca oleh Ibnu 
As-Sumaiqa’, mereka mengatakan, qira ‘ah yang menggunakan harakat fathah 
itu bermakna, tunggulah kebinasaan mereka, karena berhak untuk ditunggu 
kebinasaannya. Maksudnya, mereka itulah yang pasti akan diadzab dan binasa, 
dan tunggulah saatnya ketika itu terjadi, sesungguhnya para malaikat di atas 
langit j uga menunggu saat ita Maknaini disampaikan oleh Az-Zamakhsyari, 423 
dan ini adalah makna yang diambil dari pendapat A1 Farra'. Wallahu a ’lam. 


423 Lih. Al Kasysyaf (3/224). 

















Dengan menyebut nama Allah yang M aha Pengasih 
lagi Maha Penyayang 


Seluruh ulama sepakat bahwa surah ini termasuk surah Madaniyyah 
(surah yang diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah). 424 
Surah inijuga diturunkan berkenaan dengan kisah orang-orang munafik, saat 
mereka mencerca, menyakiti, dan menyinggung Nabi SAW tentang pemikahan 
yang dilakukan oleh beliau atau pun lainnya. 

Surah ini mencakup tujuh puluh tiga ayat. Namun diriwayatkan bahwa 
sebelumnya ayat-ayat pada surah ini berjumlah hampir sama dengan jumlah 
ayat pada surah A1 Baqarah, akan tetapi beberapa ayat di dalam surah ini 
telah di-nasakh sebelum Nabi SAW wafat, yang adahanya tekstualnya saja 
dan ada pula yang secara tekstual serta hukumnya telah di-nasakh. 


Diantara ayat-ayat yang di-nasakh itu adalah ayat hukuman bagi para 
orang tua yang berzina. Ayat tersebut di-nasakh secara tekstual namun tidak 
secara hukum, ayat itu adalah firman Allah SWT, 

lISo- jjjp iilj <011 j* *ifl& J=3l “Apabila seorang laki-laki 

* / / /■ 

yang sudah renta dan seorangperempuan yang sudah renta melakukan 


424 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (13/45), Al Bahr Al Muhith (7/210) dan Ma'ani Al 
Qur'an. karyaAn-Nuhas (5/317). 



perbuatan zina, maka hukuman rajam (juga berlaku bagi mereka, 
bahkan) mereka lebih berhak untuk menerimanya, sebagai hukuman 
(balasan) dari Allah. Dan Allah MahaPerkasa lagi Maha Bijaksana” 

Riwayat ini disampaikan oleh AbuBakarAl Anbari, dari Ubai binKa’ab. 
Riwayat ini mempertegas bahwa Allah SWT telah mengangkat beberapa ayat 
dari surah A1 Ahzaab hingga jumlahnya tidak seperti kala diturunkan. 

Riwayat dari Ahmad bin Haitsam bin Khalid menyebutkan, diriwayatkan 
dari Abu Ubaid A1 Qasim bin Sallam, dari Ibnu Abu Maryam, dari Ibnu 
Lahi’ah, dari Abu A1 Aswad, dari Urwah, dari Aisyah, ia pemah berkata, 
“DahulupadazamanNabi SAW masihhidup, surah A1 Ahzaab itumencakup 
sekitar dua ratus ayat Namun setelah penulisan mushhaf (setelah A1 Qur'an 
dibukukan dan dipisah-pisahkan mana yang telah di -nasakh dan mana yang 
tidak), jumlah ayat dalam surah A1 Ahzaab tidak mencapai angka tersebut, 
namnn hanya mencapai yang seperti kita lihat sekarang.” 

Mengomentari riwayat ini, Abu Bakar berkata, “Makna dari peikataan 
ummul mukminin Aisyah ini adalah bahwa Allah SWT telah mengangkat 
beberapa ayat dari surah A1 Ahzaab hingga tidak lebih dari apa yang kita 
baca sekarang. 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini adalah salah satu bentuk hukum 
nasakh, seperti yang telah kami jelaskan pada surah A1 Baqarah, berikut 
dengan pendapat-pendapat para ulama mengenai hal itu. 425 


Riwayat dari Zirr menyebutkan bahwa Ubai bin Ka’ ab pemah bertanya 
kepadaku, “Berapa banyakkah ayat A1 Ahzaab sekarang ini?” Aku menjawab, 
“Tujuh puluh tiga ayat.” Lalu ia berkata, “Demi Allah, sebelumnya ayat-ayat 
pada surah ini hampir menyamai ayat-ayat pada surah A1 Baqarah, atau bahkan 
lebih panjang. (Sebelum di-nasakh) kami membaca salah satu ayat rajam 
dari surah ini, yaitu firman Allah SWT, Cl) lil 


425 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 106. 



1I&- JJJP Attlj Jsl 'iflSCrf “Apabila seorang laki-laki yang sudah renta 

/ ✓ ✓ / 

dan seorang perempuan yang sudah renta melakukan perbuatan zina, 
maka hukuman rajam (juga berlaku bagi mereka, bahkan) mereka lebih 
berhakuntukmenerimanya, sebagai hukuman (balasan) dari Allah. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ,” 426 

Maksud dari Ubai adalah bahwa ayat ini termasuk ayat yang di-nasakh 
dari A1 Qur'an secara tekstual. 

Namun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ayat-ayat lain selain 
yang disebutkan pada surah ini sebenamya tercantum pada suatu shahifah 
(lembaran) di rumahAisyah, mmvsx shahifah itu telah termakan oleh binatang- 
binatang kecil (semacam rayap dan sebangsanya). Ini tentunya riwayat yang 
dikarang oleh sekte Rawafidh dan orang-orang yang sesat. 


Firman Allah: 


4jjt *. j t £-^aj V3 *ii\ fjp I 


“//a* - Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu 
menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana (Qs. A1 Ahzaab [33]: 1) 


Finnan Allah SWT, “ Hai Nabibertakwalah kepada 

Allah. ” Kata pada lafazh ini dapat digabungkan dengan huruf nida' 

(huruf yang berfungsi untuk menyeru), karena huruf nida' pada ayat ini 

426 Atsar ini disebutkan oleh Abdurrazaq dalam Al Mushannaf. Riwayat ini juga 
disebutkan oleh beberapa ulama lainnya, diantaranya: Ath-Thayalisi, Sa’id bin Manshur, 
Abdullah bin Ahmad, Ibnu Mani\ An-Nasa £ i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Al Anbari, Ad- 
Daraquthni dzlzmAlIfrad, Hakim, Ibnu Mardawaih, dan Adh-Dhiya' dalam ,4 /Mukhtarah 
(5/179). 


Surah Al Ahzaab j 



berbentuk mufrad(pxaggaSi), dengantujuan agar lebih menekankan peringatan 
yang akan disampaikan. Sedang kata berfungsi sebagai na ’at. Hal ini 

disetujui oleh hampir seluruh nlama ilmu Nahwu, kecuali A1 Akhfasy, yang 
mengatakan bahwa kata ^}\ ini berfungsi sebagai shilah untuk kata . 427 

Namun pendapatAl Akhfasy ini dibantah olehMakki, iaberkata, “Dalam 
bahasa Arab, tidak diketahui adanya ism mufrad yang menjadi shilah untuk 
kata yang lain.” 

Bantahan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh An-Nuhas, 
ia berkata, 42 * “Kebanyakan ulama ilmu Nahwu tidak membenarkan hal ini, 
karena shilah hanya digunakan pada kalimat saja. Mungkin kesalahannya itu 
terletak pada sebutannya saja, karena na ’at lazim sering disebut dengan 
sebutan shilah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah, dimana 
mereka menyebut na ’at nakirah itu sebagai shilah .” 


Kebanyakan nlama ilmu Nahwu juga menyebutkan alasan lainnya, yaitu 
bahwa kata yang berfungsi sebagai na ’at ini juga tidak dapat dibaca 

nashab, karena kata ini hanya menempati posisi pengganti saja. Namun hal 
ini 

a&Jais jo} U (wahaiZaid yang cerdik), dimana pada kalimat ini kata 

menggunakan harakat fathah (sebagai tanda nashab ), padahal kata ini hanya 
menempati posisi pengganti saja. 



Namun sekalilagipendapat ini dibantah olehMakki, iaberkata, Contoh 
yang diberikan ini adalah contoh na ’at yang bisa dihilangkan kapan saja, 
sedangkan na ’at pada ayat tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja. 
Oleh karena itu, tidak baik untuk dibaca nashab. Selain itu, karena na at ^ 
pada ayat ini adalah orang yang dimaksudkan. Oleh karena itu, posisi nashab 
lebih tidak baik lagi. 

Mengenai sebab turunnya ayat ini, sebuah riwayat menyebutkan bahwa 


427 Lih. I’rabAl Qur'an (3/301). 


setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, beliau sangat 
menginginkan beberapa kelompok Yahudi untuk turut masuk ke dalam Islam, 
diantaranya adalah bani Quraizhah, bani Nadhir, dan bani Qainuqa. Memang 
beberapa orang diantara kelompok-kelompok tersebut ada yang mengikuti 
ajakan beliau, namun temyata mereka malah menusuk Islam dari belakang 
dan menjadi orang-orang munafik. Walaupun demikian, Nabi SAW tetap 
memperlakukan mereka dengan lembut, beliau selalu memberi penghormatan, 
entah itu kepada orang-orang yang masih muda maupun kepada orang-orang 
yang dituakan diantara mereka. Apabila salah seorang dari mereka ada yang 
berbuat suatu keburukan, beliau tidak segan-segan untuk memaafkannya, 
bahkan beliau juga selalu mendengarkan apa yang mereka inginkan. Karena 
kelembutan beliau inilah ayat diatas diturunkan. 429 

Di samping itu, ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan kisah yang disampaikan oleh A1 Wahidi, A1 Qusyairi, Ats- 
Tsa’labi, A1 Mawardi, dan beberapa ulama lainnya, tentang orang-orang kafir 
Makkah, diantaranya adalah Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, 
dan Abu A1 A’war Amr bin Sufyan, yang datang ke kota Madinah untuk 
menemui dan berbicara kepada Abdullah bin Ubai bin Salul, pemimpin orang- 
orang munafik setelah teijadinya perang Uhud. Bahkan, Nabi SAW sendiri 
secara langsung memberikan izin danjugajaminan keamanan untuk mereka, 
agar mereka dapat berbicara kepada Abdullah bin Ubai. 

Setelah selesai berbicara, mereka langsung menghadap Nabi SAW yang 
kebetulan saat itu sedang bersama dengan Umar bin Khaththab. Kemudian 
kedua utusan mereka, Abdullah bin Sa’ad bin Abu Sarah dan Tha’mah bin 
Abiraq, berkata kepada Nabi SAW, “Janganlah engkau sebut-sebut lagi 
Tuhan-Tuhan kami, Latta, Uzza, dan Manat. Apabila engkau ingin 
menyebutnya katakanlah bahwa Tuhan-Tuhan kami itu dapat memberikan 
syafaat dan mencegah hukuman bagi siapa saja yang mau menyembahnya. 


429 Riwayat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/210). 




Jika engkau melakukan hal itu, maka kami tidak akan mengganggumu dan 
Tuhanmulagi.” 

Setelah mendengar hal ini, raut mukaNabi SAW langsung berubah, 
bahkan Umar yang sedang berada di sana bersama dengan beliaupun langsung 
berkata, “Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk membunuh mereka.” Namun 
Nabi SAW menjawab, “ Sesungguhnya aku telah memberikan jaminan 
keamanan bagi mereka .” 

Sambil berusaha memendam amarahnya yang sangat tinggi, Umar 
berkata kepada orang-orang kafir itu, “Pergilah kalian dari sini dengan 
membawa murka dan laknat dari Allah!” Nabi SAW kemudian menyetujui 
hal itu dan mengusir mereka dari kota Madinah. Lalu turunlah ayat ini. 430 

maksudnya adalah, wahai Muhammad, takutlah kamu 

hanya kepada Allah. 

Vj “Dan janganlah kamu menaati orang-orang kafir 
itu ” maksudnya adalah, janganlah kamu takut dan menuruti saja kemauan 
orang-orang kafir Makkah itu, seperti Abu Sufyan, Abu A1 A’ war, dan Dcrimah. 

maksudnya adalah, dan juga orang-orang munafik dari 
penduduk Madinah, seperti Abdullah bin Ubai bin Salul, Tha’mah, Abdullah 
bin Sa’ad bin Abu Sarah. 

UJp li=> j&i j j “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,” 
maksudnya adalah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui seberapa kafir dan 
munafiknya mereka. 

“ Lag} Maha Bijaksana ,” maksudnya adalah, Allah juga Maha 
Mengetahui apa yang hams ditimpakan kepada mereka. 

Dalam riwayat yang hampir sama juga yang disebutkan oleh Az- 
Zamakhsyari, i a berkata: 431 Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan binHarb, Ikrimah 


430 Lih. Asbab An-Nuzul, karya A1 Wahidi (hal. 264). 

431 Lih. AlKasysyaf(3/225). 




bin Abu Jahal, Abu A1 A’war As-Sulami datang ke kotaMadinah bertemu 
dengan Nabi SAW untuk mengadakan gencatan senjata antara kaum muslimin 
dengan orang-orang kafir Makkah. 

Orang-orang kafir inijuga didukung oleh antek-antek kaum munafik 
dari kota Madinah, diantaranya Abdullah bin Ubai, Ma’tab bin Qusyair, dan 
Jadd bin Qais. Kemudian mereka berkata kepada Nabi SAW, “Janganlah 
engkau sebut-sebut lagi Tuhan-Tuhan kami.” (Apa yang dikatakan oleh mereka 
dan apa yang diriwayatkan selanjutnya hampir sama seperti yang disebutkan 
pada riwayat sebelumnya). 

Ayat ini diturunkan setelah orang-orang kafir itu melanggar gencatan 
senjata yang telah disepakati bersama dan mereka jugatidak menghormati 
peijanjian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

“Janganlah kamu menaati orang-orang kafir itu" 
maksudnya adalah, janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir 
Makkah. 

QiiAilJiSJj maksudnya adalah, dan juga orang-orang munafik dari 
penduduk Madinah. 

Ada pula yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan kisah penduduk Makkah yang mengajak Nabi SAW untuk mengikuti 
ajaran nenek moyang mereka dan meninggalkan apa yang didakwahkannya 
saatitu. Mereka bersedia untuk memberikan setelah dari seluruh harta mereka, 
bahkan mereka bersedia untuk menikahkan beliau dengan anak perempuan 
dari Syaibah bin Rabiah. Para kaum munafik pun tak mau kalah, mereka juga 
mengancam Nabi SAW dengan mengatakan bahwa orang-orang kafir dari 
kota Makkah itu tak segan-segan untuk membunuh beliau apabila beliau 
menolak keinginan mereka. Lalu diturunkanlah ayat ini. 432 


432 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/180), dan 
Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/210). 


Surah Al Ahzaab J 



An-Nuhas berkata, 433 “Finnan Allah SWT pada ayat ini yang 
menyebutkan, UJp Zu} 1 Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ini menunjukkan bahwa Nabi 
SAW pada saat itu sedikit condong kepada mereka dengan harapan mereka 
mau masuk ke dalam Islam. Maksudnya, kalau saja kecondonganmu kepada 
mereka itu akan bermanfaat maka Allah SWT tidak akan melarangmu, karena 
la Maha Bijaksana terhadap setiap keputusan dan Maha Mengetahui apa 
yang ada di dalam hati mereka.” 

Selain itu, ada yang beipendapat bahwa obyek yang dituju dalam ayat 
ini bukan hanya kepada Nabi SAW, namun juga titah kepada umatnya secara 
keseluruhan. 


Firman Allah: 


&po* -*&} It* c eft 






“Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai Pemelihara.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 2-3) 


Finnan Allah SWT, -^-U] Is’jk ^ “Dan ikutilah apa 

yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu ,” maksudnya adalah, terapkanlah 
segala yang tercantum di dalam A1 Qur' an. 

Dapat diambil kesimpulan dari ayat ini bahwaNabi SAW dilarang untuk 
mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang-orangjahiliyah dalam beribadah. 


433 Lih. 1’rabAl Qur'an (3/301). 


Selain itu, ayat ini mengandung perintah untuk beijihad dan mengacuhkan 
mereka. Juga, ayat ini mengandung dalil yang menjelaskan agar tidak mengikuti 
suatu pendapat apabila terdapat dalil nashshi (ayat A1 Qur'an atau Hadits) 
yang bertentangan dengannya. 

Titah pada ayat ini juga tidak hanya untuk Nabi SAW, tapi juga untuk 
seluruhumatnya. 

ijLi- ojlUi LL *1 -i j “Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui apayang kamu kerjakan.” Jumhur ulama membaca q JuJc 
dengan menggunakan huruf ta' mukhathab (huruf ta' dhamir mutakallim, 
yakni kata ganti orang kedua jamak). Qira 'ah ini pula yang dipilih oleh Abu 
Ubaid dan AbuHatim. 

Sedangkan As-Sulami, Abu Amr, dan Ibnu Abu Ishak, membacanya 
dengan lafazh ir —yakni dengan hurufya' di awal kata—karenaberfungsi 
sebagai khabar. 434 Mereka juga membaca dengan qira ‘ah yang sama pada 
ayat kesembilan, o '-h ^>T “ Dart adalah Allah Maha 

Melihat akan apa yang kamu kerjakan. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 9) 

“Dan bertawakallah kepada Allah, n maksudnya 
adalah, bersandarlah hanya kepada Allah dalam setiap keadaan, karena Allah 
saja yang dapat mencegah kemudharatan yang akan mereka lakukan 
terhadapmu. 

“Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara 
maksudnya adalah, Allah sudah terlalu cukup untuk memelihara dan menjaga 
kamu dari segala sesuatu. 

Seorang guru dari negeri Syam meriwayatkan, bahwa sebuah delegasi 
dari bani Tsaqif pemah menghadap Nabi SAW dan meminta beliau untuk 
tidak mengganggu Lata (berhala yang selalu disembah oleh bani Tsaqif) selama 
satu tahun. Mereka juga berkata, “Agar kaum Quraisy menyadari bahwa 

4M Qira'ah dengan huruf ya' (<dhamir ghaib) ini termasuk qira‘ah sab’ah yang 
mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Al Iqna '(7/210). 


Surah Al Ahzaab ] 


kami berada di belakangmu.” Kemudian Nabi SAW pirn menjadi sedikit 
bimbang dengan perkataan mereka ini, lalu turunlah firman Allah SWT, 

“Dan bertawakallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai Pemelihara.” Maksudnya adalah, hilangkanlah 
kebimbanganmu dan berserah dirilah hanya kepada Allah, karena Allah sudah 
terlalu cukup bagimu untuk jadi sandaran dan penjagamu. 

Kata Mj sendiri berada pada posisi rafa ’ karena berftmgsi sebagai 
fa'il (pelaku). Sedangkan kata berada pada posisi nashab karena 
berfimgsi sebagai keterangan atau penjelasan. 435 


Firman Allah: 


4 A 


^ -a* a c 


“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua 
buah had dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan 
istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia 
tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 
perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
benar).” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 4) 


Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu: 
Pertama: Firman Allah SWT, ^’yr j 


* <.4 

La 


435 Lih. Vrab Al Quran (3/302). 


j^Tafsir Al Qurthubi 



u Allah sekali-kali tidakmenjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya.” Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkanberkenaan 
dengan kisah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang sering disebut dzul 
qalbain (pemilik dua hati) karena kecerdikan yang ia miliki. Bahkan ia pemah 
berkata, “Di dalam rongga dadaku ini terdapat dua hati, dan aku dapat 
mengoptimalkan salah satu dari keduanya lebih baik daripada satu hati 
yang dimiliki oleh Muhammad.” 436 

Mujahid juga menambahkan bahwa laki-laki ini berasal dari kaum 
Fihr. Riwayat ini hampir serupa dengan riwayat yang disampaikan oleh 
A1 Wahidi, A1 Qusyairi, dan beberapa ulama lainnya, yang mengatakan 
bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah T amil bin Ma’mar A1 
Fihri. Ia adalah orang yang dapat menghafal apa pun yang ia dengar, sampai- 
sampai orang-orang berkata, “Tidak akan ada seorang pun yang dapat 
menghapal seperti itu kecuali ia memiliki dua hati.” 

Selain itu, ia dengan congkaknya pemah berkata, “Aku memiliki dua 
hati, dan aku dapat mempergunakan kedua hatiku ini dengan lebih baik 
daripada satu hati yang dimiliki oleh Muhammad.” 

Namun, saat kaum musyrik Makkah dikalahkan oleh kaum muslim 
pada perang Badar, terlihatlah Jamil bin Ma’mar, yang termasuk kaum 
musyrik, naik di atas untanya dengan keadaan lusuh. Uniknya, salah satu 
alas kakinya dipakai di kaki dan yang satunya lagi dipakai di tangannya. 
Abu Sufyan yang merasa aneh dengan kondisi Jamil saat itu segera bertanya, 
“Apa yang terjadi denganmu? Mengapa salah satu alas kaki itu kamu pakai 
di kakimu, sedangkan yang lainnya kamu pakai di tanganmu?” Ia menjawab, 
“Iyakah? Aku merasa aku sudah memakainya di kedua kakiku.” 

Setelah itu orang-orang pun menyadari bahwa Jamil tidak mungkin 
memiliki dua hati, karena apabila ia memiliki dua hati tidak mungkin ia akan 


436 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/180), A1 Faryabi, 
Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, dan IbnuAbu Hatim, dari Mujahid. 




terlupa dan memakai alas kakinya di tangannya. 437 

As-Suhaili juga meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 
Hffngan kisah Jamil bin Ma’mar Al Jumahi. Ia adalah anak laki-laki dari Ma’mar 
bin Hubaib bin Wahab bin Hudzafah bin Jamh. Dialah yang dipanggil dzul 
qalbain hingga diturunkan ayat ini. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Riwayat-riwayat ini menyebutkan 
bahwa ayat diatas diturunkan berkenaan dengan kisah Jamil bin Ma’mar, 
namun ada juga riwayat lain yang menyebutkan riwayat yang berbeda, 
seperti riwayat yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari 438 yang menyebutkan 
bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Jamil bin Asad A1 Fihn. 

Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa penyebab 
diturunkannya ayat ini adalah karena beberapa orang munafik berkata, 
“Sesungguhnya M uhamm ad itu memiliki dua hati, karena dahulu ia 
berpegangan pada sesuatu, namun setelah itu ia lepaskan dan berpindah kepada 
lainnya, namun setelah itu ia berpindah lagi dan berpegangan pada yang 
pertama.” 

P erkataan ini me nekaucapkanhanya karena inginmemfitnahNabi SAW 
saja. Oleh karena itu, Allah SWT segeramemberipembelaanterhadapbeliau 
dengan menurunkan ayat ini. 439 

Di samp ing itu, ada yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan kisah Abdullah bin Khathal. 440 

Sedangkan Az-Zuhri dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa ayat ini 
diturunkan sebagai perumpamaan untuk permasalahan Zaid bin Haritsah yang 
diasuh dan diangkat sebagai anak oleh Nabi SAW. Dengan demikian, maka 

437 Riwayat ini disebutkan oleh A1 Wahidi dalam Asbab An-Nuzul (hal. 264). 

438 Lih. Al Kasysyaf (3/226). 

439 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al Bayan (21/74) dan Az- 
Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf (3/226). 

440 Riwayat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur 'an (5/319). 



makna ayat ini adalah, sebagaimana seseorang tidak akan memiliki dua hati 
maka begitu juga dengan seorang anak, ia tidak mungkin berasal dari dua 
ayah. 

Namun pendapat ini dibantah oleh An-Nuhas, ia berkata, 441 “Pendapat 
ini sangat lemah sekali dan tidak dapat dibenarkan dari segi bahasa.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini adalah perumpamaan bagi 
orang yang melakukan zhihar . 442 Dengan demikian, maka makna ayat ini 
adalah, sebagaimana seseorang tidak akan memiliki dua hati maka begitu 
juga dengan istrinyayang dimiripkan dengan ibunya. Ia tidak akan mungkin 
menj adi ibunya, karena ia tidak mungkin berasal dari dua ibu. 

Ada pula yang menatsirkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 
kisah seorang munafik yang pemah berkata, “Aku memiliki dua hati, yang 
pertama menyuruhku untuk berbuat seperti ini, sedangkan yang kedua 
menyurubku untuk berbuat seperti itu.” Lalu ayat ini diturunkan untuk menghalau 
teijadinya kemunafikan. 

Lebihjauh, ada yang berpendapat bahwa keimanan kepada Allah SWT 
dan kekafiran itu tidak akan mungkin bersatu dalam satu hati, sebagaimana 
dua hati tidak mungkin berkumpul dalam satu raga. Maknanya, tidak mungkin 
dua kepercayaan yang berbeda dapat berkumpul dalam satu hati. 

Namun inti dari ayat ini secara keseluruhan adalah, membantah 
kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang Arab pada waktu itu, dan 
sekahgus memberitahukan tentang hakikat kebenarannya. Wallahu a ’lam. 


441 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (5/319). 

442 Zhihar adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa ada satu 
bagian tubuh istrinya (atau tubuh istrinya secara keseluruhan) yang sama dengan 
bagian tubuh muhrimnya (seperti ibu, saudari kandung, bibi, dan yang lain sebagainya). 
Zhihar sendiri berasal dari kata zhahr yang artinya punggung. Perbuatan zhihar ini 
diambil dari kebiasaan orang-orang Arab dulu yang ingin menceraikan istrinya tanpa 
lafazh cerai dan hanya menggantungkan status istrinya itu, yakni tidak memiliki suami 
dan juga tidak dapat bersuamikan orang lain. Kata yang biasanya diucapkan adalah: 

(engkau bagiku sama seperti punggung ibuku). 


Surah Al Ahzaab ) 

_ _i 





Kedua: Kata iji i (hati) merepresentasikan sebuah gumpalan daging 
yang berukuran kecil yang memiliki bentuk seperti buah apel. Allah SWT 
menciptakannya dalam din setiap manusia untuk dipergunakan sebagai tempat 
penyimpanan ilmu. Bahkan anggota tubuh ini mampu menyimpan segudang 
ilmu yang tidak mampu ditampung oleh lembaran-lembaran kertas. Organ 
tubuh ini diukir oleh Allah SWT untuk setiap manusia dengan ukiran ketuhanan, 
dan mengikatnya di dalam tubuh manusia dengan ikatan yang kuat, hingga 
mereka dapat menghafal segala sesuatu yang mereka inginkan dan 
menyimpannya agar tidak mudah dilupakan. 

Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan olehAt-Tirmidzi, disebutkan 
bahwa hati itu memiliki dua pembisik, pembisik pertama adalah malaikat 
(biasanya bisikan ini disebut dengan ilham ), sedangkan pembisik kedua adalah 
syetan (biasanya bisikan ini disebut dengan waswasah ). 443 Riwayat secara 
lengkap untuk hadits ini telah kami sampaikan dalam tafsir surah A1 Baqarah. 444 

Hati adalah tempatnya segala bentuk rencana atau pun bisikan, 
tempatnya keimanan atau kekufuran, tempatnya keras kepala ataupenyerahan 
diri, tempatnya kegundahan dan sekaligus juga ketenangan. 

Makna ayat ini adalah, di dalam hati itu tidak mungkin bersatu antara 
keimanan dan kekufuran, atau antara mendapatkan hidayah dan kesesatan. 
Makna ini jelas menolak adanya arti hakikat atau pun arti kiasan untuk kata 
hati pada ayat ini. Wallahu a ’lean. 

Ketiga: Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa tidak 
seorang pun yang m emiliki dua hati. Oleh karena itu, ayat ini menjadi sanggahan 
terhadap orang-orang munafik, yang telah kami sebutkan nama-namanya dalam 


443 Yang dimaksud dengan bisikan disini adalah, sesuatu yang terlintas di dalam hati 
seseorang. Apabila yang terlintas di dalam hati orang tersebut adalah sesuatu yang 
baik, maka bisikan itu berasal dari malaikat, dan apabila yang terlintas di dalam hatinya 
itu sesuatu yang buruk, maka bisikan itu berasal dari syetan. 

Lih. An-Nihayah (4/273). 

444 Lih. tafsir surah A! Baqarah, ayat 7. 





pembahasan sebelumnya, bahwa hati itu hanya ada satu, entah yang ada di 
dalamnya itu hanya keimanan atau hanya kekufuran. 

Karena yang disampaikan oleh kaum munafik itu seolah-olah 
mengatakan bahwa posisi kemunafikan itu berada di tengah-tengah antara 
keimanan dan kekufuran. Maka, Allah SWT menampik perkataan ini dan 
menjelaskan bahwa hati itu hanya satu. 


Sepenggal ayat inilah yang akhimya digunakan oleh orang-orang ketika 
mereka terlupa akan sesuatu atau merasa ragu-ragu. Mereka mengungkapkan 
rasa permintaan maafiiya dengan mengatakan, o? J*?- ^ 

j “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 
hati dalam rongganya .” 


Keempat: Firman Allah SWT, OjjJ*?■ 
$9$ “Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumuZhihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, 


Jif cJt (engkau bagiku sama seperti punggung ibuku). Insya 

Allah pembahasan mengenai zhihar ini akan kami sampaikan dalam 


tafsir surah A1 Mujadilahyang akan datang. 


Kelima: Firman Allah SWT, Ja?- &j “Dan Dia tidak 

menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)." 
Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini (firman dalam pembahasan kelima 


ini secara spesifik) diturunkan berkenaan dengan kisah Zaid bin Haritsah. 


Para ulama hadits juga meriwayatkan bahwa IbnuUmar pemah berkata, 
“Kami sebelumnya tidak pemah memanggil nama Zaid bin Haritsah kecuali 
dengan p anggilan Zaid bin Muhammad hingga diturunkannya finnan Allah 
SWT, &\ jl* l Panggilah mereka (anak-anak 

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulahyang 
lebih adil pada sisi Allah ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: S) 445 


445 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/174), dan Muslim dalam 




Menurut sebuah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik, bahwa Zaid 
bin Haritsah sebelumnya adalah seorang tawanan yang diambil dari negeri 
Syam. Ia dibawa oleh kelompok berkuda dari negeri Tihamah, kemudian 
dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid, lalu kepemilikannya diserahkan 
kepadabibinyaKhadijah, lantas KhadijahmenghadiahkannyakepadaNabi 
SAW. Setelah ituNabi SAW membebaskan dari status hamba sahayanya 
dan mengangkatnya sebagai anak. Namun setelah Zaid tinggal bersamaNabi 
SAW beberapa waktu lamanya, datanglah ayah beserta pamannya. Mereka 
bemiat untuk membawa Zaid pulang ke kampung halamannya, dan juga 
bersedia untuk membayar uang pengganti pembebasan Zaid. Kemudian Nabi 
SAW berkata kepada mereka (peristiwa ini teijadi sebelum Nabi SAW 
diangkat menjadi seorang Rasul), “ Biarkanlah ia memilih, apabila ia memilih 
kalian, maka kalian boleh membawanya pulang tanpa harus membayar 
pembebasannya. ” 

Akantetapi Zaid lebih memilih bersamaNabi SAW walaupun ia harus 
tetap berstatus hamba sahaya, dibanding ia harus pulang ke negeri asalnya 
dengan membawa serta pembebasaxmya. Setelah itu Nabi SAW berkata 
kepada khalayak ramai, “ Wahai orang-orang Quraisy sekalian, 
persaksikanlah bahwa Zaid ini anakku, ia berhak mendapatkan warisan 
dariku dan aku juga berhak mendapatkan warisan darinya (apabila salah 
satu dari kami meninggal dunia).” 

Kemudian Zaid berputar mengelilingi seluruh orang-orang Quraisy yang 
berada disana untuk dipersaksikan. Setelah itu ayah kandung beserta 
pamannya menelakan Zaid dan menghormati keputusannya. Tak lama kemudian 
mereka kembali ke negeri asalnya. 446 

Selain itu, adayang meriwayatkan bahwa ketika ditinggalkan, ayah 
Zaid mencari anaknya itu ke seluruh pelosok negeri. Namun walaupun telah 

pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Zaid bin Haritsah dan 
Usamah bin Zaid (4/1884). 

446 Riwayat yang semakna disebutkan juga oleh A1 Alusi dalam Ruh Al Ma 'ani (7/6). 





lama beguang, ia belum j uga mendapatkan hasil dari pencariannya. Hingga 
akhimya ia mendapatkan kabar bahwa anaknya yang ia sayangi itu berada di 
kota Makkah, maka ia pun langsung berangkat kesana. Akan tetapi, sesaat 
setelahiamenemukan anaknya, iapunwafat. 


Mengenai keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Zaid akan 
kami bahas dal am finnan Allah SWT, t,L* Jjj L*Ii Maka 

tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia. (Qs. A1 Ahzaab 
[33]: 37) 


Mengenai ajalnya, Zaid wafat di daerah Mu‘tah di negeri Syam pada 
tahun delapan Hijriyah. SebuahhaditsNabi SAW yang menyebutkan namanya 
sebelum Zaid berangkat menuju negeri Syam untuk berperang, yaitu, “Apabila 
Zaid terbunuh maka Ja’far yang menjadi penggantinya, lain apabila 
Ja ’far terbunuh maka Abdullah bin Rahawah yang menjadi 
penggantinya .” Namun ketiga orang kepercayaanNabi SAW ini semuanya 
menjadi syahiddalampeperanganitu. SaatberitakematianZaid dan Ja’far 
tersebut sampai ke telinga Nabi SAW, beliau terlihat menangis, lalu beliau 
berkata, “Mereka adalah dua orang saudaraku, perisaiku, dan tempat 


aku berbagi cerita.” 


Keenam: Firman Allah SWT, 

J (jjLQjfbj “Yang demikian itu hanyalahperkataanmu di mulutmu 

saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan 
jalan (yang benar)'' Lafazh (di mulutmu kamu saja) dalamayat ini 

fiHal ah penegasan atas kekeliruan yang mereka katakan. Maksudnya, itu 
a dalab perkataan yang tidak ada hakikatnya dalam kenyataan, dan itu 
hanyalah perkataan yang berasal dari mulut mereka saja. Contohnya 
adalah, ketika seseorang berkata kepada seorang penguasa, “Aku kesini 
dengan beijalan kaki.” Padahal, perkataannya itu hanya kebohongan, ia 
hanya sekedar mencari perhatian dari si penguasa. Contoh-contoh lamnya 
yang seperti ini banyak sekali. Sebelum ini kami juga telah menerangkan 



maknanya lebih dari satu kali. 

Kata dalam firman ini berfungsi sebagai sifat dari mashdar 
(invinitif)yangtidakdisebutkan. Perkiraanmaknanyaadalah, J^ji 

(mengatakan perkataan yang benar). Sedangkan makna dari kata <jjl£ 
adalah menjelaskan. Sedangkan kata (JJlqj ini termasuk fi 7 muta 'addi (kata 
kerjayang membutuhkan objek) tanpa menggunakan huruf/'or. 


Finnan Allah: 


Lo^-j IjjjLp aJJ I (j [^-= j L« £ ~^ J . 




“Panggill ah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih 
adilpada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 
bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan 
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (Qs. A1 Ahzaab [33]: 5) 


Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, ^1^5 jU*“ Panggillah mereka 
(anak-anakangkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.” 
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Zaid bin Haritsah, seperti yang 
telah kami singgung pada tafsir ayat sebelum ini. 

Sebelumnya kami telah menyebutkan atsar yang berasal dari perkataan 


Tafsir Al Qurthubi 




Ibnu Umar, “Kami sebelumnya tidak pemah memanggil nama Zaid bin 
Haritsah kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad...” Ini menunjukkan 
bahwa at-tabanni (mengadopsi anak) itu telah dilakukan dari zaman 
j ahiliyah, lalu dilakukan pula pada awal-awal kedatangan Islam. Ayah angkat 
dan anak angkat pada masa itu masih saling mewarisi atau mendapatkan 
warisan. Namun setelah hukum ini di-nasakh oleh firman Allah SWT, 
£\ JaJil j* js>z\ “Panggillah mereka (anak-anak angkat 

itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih 
adilpada sisi Allah. ” Dengan demikian, hukum penyebutan anak angkat 
dengan menggunakan nama ayah angkatnya ini diangkat oleh Allah, dan Allah 
SWT juga memberi petunjuk melalui firman-Nya tersebut bahwa yang paling 
adil dan yang paling utama jika seseorang itu dihubungkan dengan garis 
keturunan ayahnya secara langsung. 

Bahkan pada masa jahiliyah dan awal-awal kedatangan Islam, jika ada 
seseorang yang menyukai jenis kulit orang lain, ataubentuk tubuhnya, atau 
pun kepintarannya, maka orang pertama tadi akan memasukkan nama orang 
yang disukainya dalam daftar nama-nama yang berhak untuk mendapatkan 
harta warisannya. Setelah itu ia juga me-nasab-kan orang yang disukainya itu 
dengan namanya, misalnya fulan bin fulan, padahal si fulan bukanlah anaknya 
si fulan. 

An-Nuhas berkata, 447 “ Ayat ini adalah ayat yang me-nasakh hukum 
penyebutan anak angkat seperti anak kandungnya pada masa awal-awal Islam. 
Hukum nasakh seperti ini dapat juga disebut ‘dalil Sunnah yang di-nasakh 
dengan dalilAl Qur'an’.” 

Setelah ayat ini diturunkan kaum muslimin segera mengganti namanya 
yang biasa disebutkan setelah nama anak angkatnya dengan nama ayahnya 
yang asli. Apabila ayah asli dari anak angkat tersebut tidak diketahui maka 
akan disebut dengan nama walinya, lalu apabila walinya juga tidak diketahui 


447 Lih. An-Nasikh waAl Mansukh (hal. 244). 


Surah Al Ahzaab 



maka ia akan disebut dengan sebutan (wahai saudaraku), yakni 

saudara seagama, karena memang kaum muslimin itu semuanya bersaudara, 
seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, l^i-l o 
“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. ” (Qs. A1 Hujuraat 
[49]: 10) 


Kedua: Qatadah berkata, “Apabila seseorang menyebutkan nama 
belakangnya dengan nama ayah angkatnya karena tersilap atau lupa, yakni 
menyebutkan nama itu secara tidak sengaja, maka ia tidak berdosa dan ia 
juga tidak mendapatkan hukuman, karena pada lanjutan ayat ini firman Allah 


SWT, js £ jSuJj f.4=»Jp J-Jj ‘Dan 


tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi 
(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu 


BegjtujugajikaAnda memanggil seseorang dan melekatkan nama ayah 
selain ayahnya, namun penyebutan itu bukan dari faktor kesengajaan, hanya 
karena Anda berpikir bahwa itu memang ayahnya, maka Anda juga tidak 
berdosa atas penyebutan itu.” 448 


Dosa ini tidak dikenakan bagi seseorang yang sudah terbiasa menyebut 
nama belakangnya dengan sebutan ayah angkatnya dan ia hanya dikenal dengan 
sebutan itu, seperti Miqdad bin Amr, dimana ia sudah sangat terbiasa dengan 
sebutan Miqdad bin A1 Aswad, bahkan ia sulit untuk dikenali apabila tidak 
disebut seperti itu. A1 Aswad sendiri adalah ayah angkatnya yang bemama A1 
Aswad bin Abdu Yaguts, sedangkan A1 Aswad ini telah mengangkat Miqdad 
dan zaman jahiliyah hingga hanya dikenal dengan sebutan yang menggunakan 
nama A1 Aswad. 


Sebenamya ketika ayat ini diturunkan, Miqdad mencoba untuk merubah 
panggilannya, ia berkata, “ Aku adalah Ibnu Amr (anak dari Amr),” namun 
tetap saja yang menjadi panggilannya adalah panggilan yang sudah dikenal 


448 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/76) dan An-Nuhas dalam 
I’rab Al Qur'an (3/303) dari Qatadah. 




sejak dahulu. Namun demikian tidak ada seorang pun yang dianggap bersalah 
ata u pun berdosa apabila menyebutkan nama Miqdad bin A1 Aswad, walaupun 
penyebutan nama itu dilakukan dengan sengaja. 

Begitu juga halnya dengan Salim yang dibebaskan dari perbudakan 
oleh Abu H udzaifah. Ia dikenal dengan sebutan Salim maula Abu Hudzaifah. 
Tak ketinggalan dengan para sahabat lainnya yang diangkat sebagai anak 
atau pun dibebaskan dan diangkat sebagai maula (status orang yang pemah 
dibebaskan dari perbudakan), yang lalu di-nasab-Van kepada garis keturunan 
selain ayahnya, dan dikenal dengan nasab tersebut. Oleh karena itu, 
penyebutan itu juga tidak termasuk yang akan menyebabkan seseorang 
mendapatkan dosa. 


Lain halnya dengan Zaid bin Haritsah, karena ia sudah tidak 
diperbolehkan untuk dipanggil dengan sebutan Zaid bin Mu h a mm ad semenjak 
diturunkannya ayat, sebagai contoh untuk umat Nabi SAW. Apabila ada yang 


menyebutkannya demikian secara sengaja, maka ia telah berbuat satu 
kemaksiatan, karena Allah SWT berfirman, L» “ Tetapi 

(yang ada dosanya) apayang disengaja oleh hatimu .” Wallahu a ’lam. 


Oleh sebab itu, firman Allah ini dilanjutkan dengan menyebutkan, 
£* “Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” maksudnya adalah, Maha Pengampun bagi orang-orang yang 
sengaja melakukannya yang Ia kehendaki untuk diampum, dan Maha 
Penyayang dengan mengangkat dosa dari orang yang tidak sengaja 
melakukannya. 

Ketiga: Firman Allah SWT, LLgi p ^=»dc - J-jj “Dan 

tidak ada dosa atasmu terhadap apayang kamu khilafpadanya.” Para 
nlama berpendapat bahwa firman ini bersifat mujmal (global), yakni untuk 
semua perbuatan yang dilakukan karena khilaf. Atha' dan kebanyakan para 
ulama lainnyajuga memfatwakan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan 
secara tidak sengaja itu tidak akan dihitung sebagai dosa, seperti ketika 


I 



seseorang pemilik utang bersumpah untuk tidak meninggalkan orang yang 
diutanginya pada saat pembayaran hingga ia membayar utangnya itu, lalu ketika 
pemilik utang tersebut mengambil piutangnya dan menyangka bahwa uang 
yang diterimanya adalah uang dinar yang baik, namun setelah ia pergi dan 
memeriksa kembali uang dinar yang diterimanya temyata uang tersebut adalah 
uang dinar palsu, maka ia tidak terkena hukuman atas sumpahnya. 

Begitu juga dengan seseorang yang bersumpah untuk bertransaksi 
dengan sistem salam (yaitu jual beli dengan memberikan tenggang waktu 
pembayaran) terhadap seseorang, namun temyata pada suatu hari orang 
tersebut bertransaksi dengan orang yang dimaksud dengan sistem salam , 
karena ia tidak menyadari bahwa orang itulah yang dimaksud oleh sumpahnya 
terdahulu, maka orang ini tidak dikenakan hukuman kafarat atas sumpahnya, 
karena ia tidak sengaja melakukannya. 

Keempat: Firman Allah SWT, “ Tetapi (yang 

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. ” Kata £ pada firman ini 
berada pada posisi khafadh (yang semestinya berharakat kasrah), karena 
kata ini terhubung dengan lafazh ' * . Ataujuga bisa £ disini berada 

pada posisi rafa ’ (yang semestinya berharakat dhammah), karena mubtada ' 
(subyek) yang tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, 
0 j iss-ljJ U-il' (tetapi yang ada dosanya adalah apa 

yang disengaja oleh hatimu). 449 

Qatadah dan beberapa ulama lainnya berkata, “Barangsiapa yang me- 
nasab- kan seseorang kepada dirinya padahal ia bukan sebagai ayah 
kandungnya, tetapi sebenamya ia tidak bermaksud mengaku-aku sebagai 
ayahnya, maka inilah yang tiada dosa jika dikeijakan.” 

Beberapa ulama lain menambahkan, “Contohnya adalah, seseorang 
yang sedang berbincang-bincang, lalu ia memanggil lawan bicara dengan 


449 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/76) dan An-Nuhas dalam 
I’rabAl Qur'an (3/303). 






panggilan ‘ wahai anakku’, namun orang itu tidak bermaksud mengangkatnya 
sebagai anak.” 450 

Kelima: Kata adalah bentuk jamak dari kata yang 

maknanya adalah seseorang yang memanggil atau melekatkan nama seorang 
ayah kepada seorang anak yang bukan ayah yang sebenamya. 

Hal ini dilarang oleh Islam, karena Allah SWT memerintahkan kepada 
hamba-hamba-Nya untuk memanggil dengan nama ayah yang sebenamya 
(ayah kandung). Apabila seseorang tidak mengetahui siapa ayah kandungnya 
atau tidak mengenah nasabnya sendiri, maka ia cukup dipanggil dengan 
(saudara) atau boleh juga dengan panggilan maula. 

Ath-Thabari meriwayatkan 451 bahwa ketika Abu Bakrah membaca ayat 
ini, ia berkata, “Aku termasuk seorang yang tidak mengenal siapa ayahnya. 
Oleh karena itu, aku adalah saudara kalian dan maula kalian.” 

Setelah itu perawi dari riwayat ini mengomentari, “Kalau saja ia 
mengetahui siapa ayahnya, bahkan seekor keledai sekalipun, maka demi Allah 
ia pasti akan mengakuinya.” 

Perawi ini berkomentar demikian karena pada ulama hadits mengatakan 
bahwa nama asli dari Abu Bakrah adalah Nufai bin A1 Hants. 


Keenam: Dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abu 
Waqqash dan Abu Bakrah disebutkan, bahwa Nabi SAWbersabda, 


i*" !,r " " * ' » f »'• [, ' S I " 

<UlP <UjI jS* 4jt 4-d jS> 


“Barangsiapayang mengaku memiliki hubungan garis keturunan 
dengan ayah yang bukan ayah (kandung)nya, sedang ia 


450 Yakni perkataan “wahai anakku” disini sebagai ungkapan rasa kasih sayang. Begitu 
juga dengan perkataan “wahai bapak” dengan maksud hanya mengungkapkan rasa 
penghormatan saja, maka yang seperti ini tidak berdosa jika dilakukan. 

451 Lih. Jami’Al Bayan (21/76). 


Surah Al Ahzaab ) 

_ L 



mengetahui bahwa itu bukan ayah (kandung)nya, maka ia 
diharamkan masuk ke dalam surga.” 452 

Hadits senada juga diriwayatkan dari Abu Dzar, disebutkan bahwa ia 
pemah mendengarNabi SAW bersabda. 




“Seseorang yang mengaku memiliki hubungan garis keturunan 
dengan seorang ayah yang bukan ayah (kandung)nya, padahal ia 
mengetahuinya, maka ia telah kafir. ” 453 


Firman Allah: 




'LJj 1 

lijyc* 3J o' V] 


jjjJra< <■_<’" 


“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 
mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah 
ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai 
hubungan darah, satu sama lain, lebih berhak (waris 


452 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Hukum Orang yang 
Menanggalkan Nama Ayahnya Padahal Ia Mengetahui Bahwa Itu Adalah Ayahnya (1/ 
80). 

453 HR. AI Bukhari dalam pembahasan tentang manaqib , bab no. 5, juga dalam 
pembahasan tentang faraidh, bab no. 29, Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, 
bab no. 112 dan 114, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang wasiat, juga dalam 
pembahasan tentang perwalian, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang hudud , juga 
dalam pembahasan tentang wasiat, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang sirah, juga 
dalam pembahasan tentang faraidh, serta Ahmad dalam Al Musnad (2/118). 



mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang 
mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu 
mau berbuat balk kepada saudara-saudaramu (seagama). 
Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab 
(Allah).” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 6) 


Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, ji-p-Ail <y; “Nabi 

itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka 
sendiri ” Beberapa hukum yang pemah ada di awal kedatangan Islam dihapus 
oleh Allah melalui ayat ini. Diantara hukum tersebut adalah hukum shalal pada 
jenazah yang masih memiliki utang, sebelumnya Nabi SAW tidak 
memperbolehkan seorang jenazah yang masih memiliki utang ituuntuk dishalati, 
namun ketika Islam sudah sedikit berkembang, hal ini dipeibolehkan, bahkan 
beliaubersabda, 


' " ** i • " • • * ' *. V ti \* f \4 

to '£) 


“Aku lebih diutamakan dari orang-orang yang beriman daripada 
diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila ada seseorang dari 
kalian yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang maka 
aku berkewajiban untuk melunasinya. Namun apabila orang 
tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan hartapeninggalan 
maka harta itu untuk para pewarisnya .” 454 

Dalam kitab Shahihain pun disebutkan, 


454 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang faraidh, bab no. 5, Muslim dalam 
pembahasan tentang faraidh, bab: Jenazah yang Meninggalkan Harta Peninggalan Maka 
Harta itu Diserahkan Kepada Ahli Warisnya (3/1237), Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu 
Majah dalam pembahasan tentang faraidh, dan Ahmad dalam Al Musnad (2/290). 


302 


Surah Al Ahzaab 



;ky ufi iiQ» jf iss a '} 


“Siapa saja diantara kamu yang meninggalkan utang atau pun 
meninggalkan tanggungan (istri dan anaJc-anak yang tidak 
mampu) maka akulah yang akan menanggungnya. ” 455 

Ibnul Arabi berkata, 456 “Namun keadaan sudah berbalik sekaxang ini. 
Ketika seorang jenazah meninggalkan harta warisan, maka ahli waris dipersulit 
untuk mendapatkannya, namun apabila j enazah itu meninggalkan utang maka 
cepat-cepat diserahkan kepada ahli warisnya. Padahal Nabi SAW telah 
mengajarkan dan mencontohkan metode yang baik dalam memimpin.” 

Ibnu Athiyyah berkata, 457 “Menurut pendapat beberapa ulama yang 
ari£ bahwa penafsiran yang tepat untuk ayat ini adalah, perhatian yang diberikan 
kepada orang-orang yang beriman dari Nabi SAW itu lebih besar daripada 
p erhatian dari diri mereka sendiri, karena diri mereka selalu mengajak mereka 
kepada kebinasaan, sedangkanNabi SAW selalu mengajak mereka kepada 
keselamatan.” 


Setelah itu Ibnu Athiyyah juga mengomentari, “Penafsiran diatas juga 
diperkuat oleh sabda Nabi SAW, 4=* j* '«£jh** ^ ^ 

‘Aku selalu mencoba untuk mencegah kalian dari api neraka, 
sedangkan kalian selalu mencoba untuk menceburkan diri ke 
dalamnya '.” 458 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini adalah pendapat yang sangat baik 
sekali untuk makna dan penafsiran ayat diatas. Muslim dalam kitab Shahih- 


455 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/174), Muslim dalam pembahasan 
tentang faraidh (3/1238), dan ulama hadits lainnya. 

456 Lib. Ahkam At Qur'an (3/1508). 

457 Lih. AlMuharrar At Wajiz (13/50). 

45 ‘ HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang pembebasan hamba sahaya, bab no. 
26, Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, bab no. 17-18, At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tentang adab, bab no. 82, dan Ahmad dalam Al Musnad (1/390). 






nya juga menyebutkan riwayat dan Nabi SAW yang disebutkan tadi, yang ia 
ri wayatkan dari Abu Hurairah. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah 
SAW pemah bersabda, “ Sesungguhnya perumpamaanyang membedakan 
aku dengan umatku adalah seperti ada seseorang yang menyalakan api 
lalu hewan-hewan dan burung-burung masuk ke dalamnya dengan cepat. 
Aku mencoba untuk mencegah kalian (untuk masuk ke dalamnya), 
sedangkan kalian berusaha untuk menceburkan diri ke dalamnya .” 459 

Sebuah riwayat dari Jabir juga menyebutkan hal yang sama, namun 
pada kalimat akhimya disebutkan, “ Namun kalian selalu mencoba untuk 
melepaskan diri dari genggamanku. ” 

Perumpamaan ini memperlihatkan bagaimana usaha Nabi SAW untuk 
menyelamatkan umatnya, dan juga usaha beliau untuk memperingatkan 
kebinasaan yang akan diperbuat oleh diri mereka sendiri. Perhatian kepada 
orang-orang yang beriman dari Nabi SAW itu memang terbukti lebih besar 
daripada perhatian dari diri mereka sendiri. Orang-orang yang beriman tidak 
terlalu menghargai perhatian dari Nabi SAW itu, karenamungkin hawa nafsu 
yang membara lebih menguasai diri mereka, hingga membuat musuh-musuh 
mereka pun lebih beruntung untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan kita 
menjadi lebih rendah dan lebih hina daripada daripada hewan-hewan dan 
burung-burung. 

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa makna dari ayat ini adalah, 
apabila Nabi SAW memerintahkan sesuatu, lalu hati danjiwa kita mengajak 
kepada yang lain, maka yang harus dilakukan dan didahulukan adalah perintah 
Nabi SAW. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, beliau 
lebih berhak untuk menetapkan keputusan yang terbaik bagi orang-orang 

459 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, bab: Kasih Sayang 
Nabi SAW terhadap Umatnya, dan Bagaimana Nabi SAW Berusaha dengan Keras 
Untuk Memperingatkan Umatnya dari Apa Yang Akan Ditimpakan Kepada Mereka (4/ 



yang beriman. Mereka itu harus melaksanakan setiap ketetapan yang 
diputuskan oleh Nabi SAW, diatas ketetapan yang diputuskan oleh diri mereka 
sendiri. 

Kedua: Beberapa ulama mengatakan bahwa para imam (atau para 
pengurus zakat dan baitul mal) harus melunasi utang yang ditinggalkan oleh 
fakir miskin yang meninggal dunia, sebagaipenerapan yang dicontohkan oleh 
Nabi SAW, karena beliau telah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk 
melunasi utang yang dimiliki oleh orang yang barn saja wafat, dimana beliau 
bersabda, “ Maka aku berkewajiban untuk melunasinya 

Adapun kata (yang disebutkan pada hadits kedua pada 

pembahasan pertama, yang kami teijemahkan sebagai “Peninggalan lainnya” 
atau istri dan anak-anak yang kurang mampu) adalah bentuk mashdar dari 

Kemudian kata ini dijadikan sebuah kata yang mewakili orang-orang 
yang ditinggalkan oleh seseorang yang baru saja wafat, dan mereka ini 
berkemungkinan besar akan terlantar akibat ditinggalkan oleh jenazah dan 
tidak ada orang yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Mereka 
juga tidak memiliki harta yang cukup untuk digunakan sehari-hari. 

Ketiga: Firman Allah SWT, “ Dan istri-istrinya adalah 

ibu-ibu mereka. ” Allah SWT memberi penghonnatan kepada istri-istri Nabi 
SAW dengan menj adikan mereka sebagai ibu bagi seluruh kaum mukminin. 
Yakni dalam hal keharusan untuk selalu menghormati mereka, mengagungkan 
mereka, berbakti kepada mereka, dan juga dalam hal pengharaman untuk 
menikahi mereka (khusus untuk kaum mukminin dan kalangan pria). Namun 
ada juga yang berbeda dengan hukum yang biasa diterapkan oleh para ibu 
dengan ibu dari kaum mukminin ini, yaitu diperbolehkannya para ibu untuk 
membuka hijab di hadapan anak-anaknya, berbeda dengan ibu dari kaum 
mukminin, mereka tetap diharamkan untuk membuka jilbabnya di hadapan 
kaum mukminin yang bukan muhrim mereka. 

Akan tetapi ada pula beberapa ulama yang berpendapat bahwa mereka 


jggnEH|| 



diperbolehkan untuk membuka hij ab di hadapan seluruh kaum mukminin, baik 
mereka itu muhrimnya ataubukan. Karena, kasing sayang yang mereka berikan 
kepada kaum mukminin itu sama seperti kasih sayang yang diberikan seorang 
ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan kepada mereka 
sama seperti hukum yang diterapkan kepada para ibu terhadap anak-anaknya. 

Kemudian, ibu dari kaum mukminin ini juga berbeda dengan para ibu 
lainnya dal am hal hukum waris. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan 
harta warisan dari kaum mukminin yang meninggal dunia, sama halnya seperti 
ibu angkat. 

Selain itu, ibu dari kaum mu km inin ini berbeda dal am hal hukum 
menikahkan anaknya, yakni mereka memang tidak dihalalkan untuk dinikahi 
oleh kaum mukminin manapun, namun putri-putri mereka tetap dihalalkan 
untuk dinikahi, berbeda dengan hukum seorang putri dari ibu kandung, yang 
tidak akan pemah dihalalkan untuk dinikahi. Karena, putri-putri yang dimiliki 
oleh ibu dari kaum mukminin ini tidak menjadi saudari-saudari dari kaum 
mukminin. 

Untuk jumlah dan nama-nama para istri Nabi SAW ini kami akan 
sebutkan dalam ayat “Memberi pilihan”. 460 

Para ulama berbeda pendapat mengenai status ibu para istri-istri Nabi 
SAW ini, apakah sebagai ibu dari seluruh kaum mukminin, atau dikhususkan 
sebagai ibu dari kaum laki-lakinya saja? Dalam masalah ini, berkembang dua 
pendapat, yaitu: 

1. Riwayat dari Asy-Sya’bi, dari Masruq, dari Aisyah, menyebutkan, 
bahwa pada suatu hari ada seorang wanita memanggil Aisyah dengan 
sebutan “Wahai ibuku”, lalu Aisyah berkatakepadanya, “Aku tidak 
dapat menjadi ibu bagimu, karena aku hanya diangkat sebagai ibu dari 
kaum laki-laki kalian saja.” 461 

460 Lih. tafsir surah AlAhzaab, ayat 28 dan 29. 

461 A tsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/183) dari Aisyah, 


Surah Al Ahzaab ] 




Diantara para ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu A1 Arabi, 
dan ia juga menegaskan, 462 “Ini adalah pendapat yang paling benar.” 

2. Status ibu dari kaum mukminin yang disandang oleh para istri Nabi 

SAW adalah status umum, tidak hanya untuk para kaum laki-laki saja, 
namun untuk seluruh kaum mukminin. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Mengkhususkan status ibuhanya untuk 
kaum laki-laki saja, tidak untuk kaum wanita, adalah pengkhususan yang tidak 
ada manfaatnya sama sekali. Kenyataannya, para istri Nabi SAW itu memang 
ibu dari seluruh kaum mukminin, baik dari kaum pria maupun kaum wanita. 

* t, 

Hal ini juga ditunjukkan pada awal ayat im, & 

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri 
mereka sendiri. ” Yang dimaksud dengan orang-orang mukmin disini haruslah 
seluruh kaum m ukminin, baik pria maupun wanita, seperti yang ditunjukkan 
oleh hadits y ang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Jabir. Dengan demikian, 
maka dhamir (kata ganti orang ketiga j amak) yang terdapat pada firman 
Allah SWT, ^ftglf “Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka ,” 

kembali kepada seluruh kaum mukminin, baik pria maupun wanita, tanpa 
terkecuali. 

Kemudian diperkuat juga oleh qira ‘ah yang terdapat dalam mushhaf 
Ubai bin Ka’ab, yang membaca firman ini dengan tambahan redaksi. 
Of -ft gif Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, dan ia 

adalah ayah mereka ” 463 





dan As-Suyuthi menisbatkan riwayat ini kepada Ibnu Sa’ad dan Ibnu A1 Mundzir. 

Riwayat ini juga disebutkan oleh A1 Baihaqi dalam Sunan- nya, lalu ia mengatakan 
bahwa^tear ini shahih , dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/381), lalu ia menambahkan, 
“Pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi’i, dan 
pendapat inilah yang paling benar.” 

462 Lih. Ahkam Al Qur\an (3/1509). 

463 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/50), danAbu Hayyan 
dalam A l Bohr Al Muhith (112 12). 


ngBEns) 




Selain itu, diperkuat oleh qira ‘ah Ibnu Abbas yang membacanya, 
“Dan ia adalah ayah mereka, dan istri-istrinya 

adalah ibu-ibu mereka.” 464 


Dalil-dalil ini melemahkan atsar yang diriwayatkan oleh Masruq tadi 
dari segi tingkat kebenarannya. Itu j ikalau atsar yang diriwayatkannya memang 
benar, namunjikatidak, maka gugurlah pendapat yang mengkhususkan seiring 
dengan gugumya dalil mereka. 


Oleh karena itu, benar atau tidaknya atsar tadi kita akan tetap 
menggunakan asal hukumnya, yaitu makna umum (untuk seluruh kaum 
mukminin) yang lebih cepat dipahami dari makna ayat tanpa harus mencari 
dalil lainnya. Wallahu a ’lam. 


Keempat: Firman Allah SWT, _jb' 

X / J| 5^ , J| ’V / / 

Qiy>xL^Jij „ • orang-orangyang mempunyai 


hubungan darah, satu sama lain, lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam 
Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orangMuhajirin” 
Diriwayatkan bahwa maksud dari orang-orang mukmin pada finnan ini adalah 
orang-orang dari golongan Anshar, dan maksud dari kaum muhajirin adalah 
orang-orang Quraisy. 


Ada dua pendapat ulama mengenai hukum nasakh yang terdapat pada 
ayat ini, yaitu: 465 


1. Ayat ini adalah ayat yang me-nasakh ayat yang menerangkan hukum 

mendapatkan warisan dari berhijrah. 


Pendapat ini disampaikan oleh Sa’id, yang diriwayatkannya dari 
Qatadah, ia berkata, “Ketika sebuah ayat pada surah A1 Anfaal 
diturunkan, yakni firman Allah SWT, J3 

><> cji <Dan (terhadap) orang-orang yang 


444 Ibid. 

465 Kedua pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/305). 


Surah Al Ahzaab j 



beriman, tetapibelum berhijrah, maka tidakada kewajiban sedikit 
pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah Maka 
seluruh kaum mnslimin yang berhijrah saat itu sama-sama berhak untuk 
mendapatkan warisan dari hijrah mereka, sedangkan orang-orang Badui 
yang juga muslim tidak mendapatkan hak warisan sama sekali dari 
kerabatnya yang juga muslim hingga mereka mau berhijrah. Namun 
hukum warisan ini di -nasakh oleh firman Allah SWT, 

vLJj’ 

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, satu sama 
lain, lebih berhak fwaris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada 
orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin ” 

Ayat ini adalah ayat yang m e-nasakh ayat yang menerangkan hukum 
mendapatkan warisan dari sebuah sumpah dan juga dari persaudaraan 
seagama. 


“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah, satu sama lain, lebih berhak (waris mewarisi), ” bahwa ayat 
ini diturunkan karena, setelah kami —kaum Quraisy— berhijrah ke 
kota Madinah, kami menjadi orang-orang yang fakir yang tidak memiliki 
harta sama sekali. Namun, kaum Anshar adalah sebaik-baik saudara 
yang p emah kami miliki. Olehkarena itu, kami memutuskan untuk saling 
dipersaudarakan dengan mereka, hingga mereka mendapatkan hak dari 
harta warisan kami. Selain itu, kami mendapatkan hak dari harta 
warisan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar yang 
mempersaudarakan Kharijah bin Zaid, dan seperti aku juga yang 
mempersaudarakan Ka’ab bin Malik. 

Dalam suatu peperangan, Ka’ab terluka parah, namun ia tidak sampai 
meninggal dunia. Kalau saja ia meninggal pada saat itu, maka orang yang 
berhak menerima harta warisan yang ditinggalkannya hanya aku saja. 




Kemudian setelah diturunkannya ayat ini, kami kembali pada hukum warisan 
yang diperuntukkan bagi ahli wans, tidak untuk yang lain. 

Sebuah riwayat shahih yang berasal dan Urwah juga menyebutkan, 
bahwa Nabi SAW mempersaudarakan antara Zubair dengan Ka’ab bin Malik. 
Lalu ketika perang Uhud berlangsung, Ka’ab terlukaparah. Sementara Zubair 
ketika itu menolong Ka’ab kembali selamat hingga ke rumahnya, walaupun 
kendaraannya sudah sangat sempit dengan barang bawaannya sendin. Kalau 
saja pada saat itu Ka’ab meninggal duma, maka Zubair lah yang berhak 
menerima harta warisan yang ditinggalkannya. Tidak lama kemudian 

diturunkanlah firman Allah SWT, J_i*' 

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, satu 
sama lain, lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah .” 


Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa kerabat itu lebih berhak 
untuk menerima warisan daripada saudara seagama atau saudarayang dijalin 
melalui sumpah. Setelah itu tidak ada lagi saudara dari sumpahyang saling 
mewarisi satu dengan lainnya, yang ada hanyalah mewarisi dan kerabat saja. 

Mengenai pembagian harta warisan untuk para kerabat dan orang- 
orang yang memiliki hubungan darah, kami telah bahas dalam tafsir surah A1 
Anfaal. 466 


, j “Di dalam Kitab Allah, ” makna yang dimaksudkan 

' > ' 

adalahAl Qur'an, atau mungkin juga lauh al mahfuzh, yang menyimpan 
segala takdir seluruh makhluk. 

“Daripada orang-orang maimin'" Menurut ijma 
ulama, firman ini terkait dengan kata jjf, bukan dengan kalimat j'J\y 

Karena, apabila kalimat & terkait dengan kalimat 

maka akan memiliki arti “dikhususkan untuk beberapa orang mukmin saja”, 
sedangkan para ulama sepakat bahwa maknanya adalah bersifat umum. 


466 Lih. tafsir surah Al Anfaal, ayat ke 7. 


Pendapat ini disampaikan oleh Ibnul Arabi. 467 


Sedangkan An-Nuhas berpendapat 468 bahwa untuk firman Allah SWT, 

“Dan 

orang-orang yang mempunyai hubungan darah, satu sama lain, lebih 
berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang 
mukmin dan orang-orang Muhajirin" Kalimat ^ pada ayat 

ini bisa jadi terkait dengan kalimat Perkiraan makna yang 

Himaksud adalah, orang-orang yang memiliki hubungan darah dan golongan 
muhajirin dan orang-orang mukmin secara keseluruhan. Atau bisa juga ayat 
ini bermakna, orang-orang yang me miliki hubungan darah itu lebih diutamakan 
daripada orang-orang mukmin atau orang-orang Muhaj irin. 


A1 Mahdi juga meriwayatkan bahwa ada beberapa ulama yang 
berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, menurut Kitab Allah, orang-orang 
yang memiliki hubungan darah itu lebih berhak satu sama lain untuk mewarisi, 
kecuali untuk istri-istri Nabi SAW yang boleh dipanggil dengan sebutan ibu 
dari or ang -orang yang beriman. Wallahu a ’lam. 

Kelima: Para ulama berlainan pendapat mengenai kemuhriman para 
istri Nabi SAW, seperti halnya ibu kandung yang tidak diharamkan untuk 
dilihat 


Ada dua pendapat dari para ulama dalam hal ini, yaitu: 469 

1. Para istri Nabi SAW adalah muhrim bagi seluruh kaum mukminin. Oleh 
karena itu, mereka tidak diharamkan bagi kaum mukminin untuk melihat 
mereka. 

2. Melihat mereka hukumnya haram, karena pengharaman untuk menikahi 
mereka itu bukanlah dari segi kemuhrimannya, tapi untuk menghormati 
hakNabi SAW atas mereka. Salah satu cara untuk menghormati hak 


467 Lih. Akkam Al Qur'an (3/1509). 

468 Lih. I’rab Al Qur'an (3/304). 

469 Lih. TafsirAlMawardi (3/305). 


flUDESBI 



ini adalah dengan mengatakan bahwa melihat mereka hukumnya haram. 
Dalil lainnya, apabila ada sahabat yang ingin bertanya suatu hal kepada 
Aisyah dan ingin berhadapan langsung, maka Aisyah memerintahkan 
saudaxi kandungnya Asma‘ untuk menyusuinyaterlebihdahulu, agar 
orang tersebut menjadi saudara sesusuan dengan Aisyah, hingga menjadi 
muhrim dan diperbolehkan untuk melihatnya. 

Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai 
penghormatan kepada para wanita yang telah diceraikan oleh Nabi SAW, 
apakah sama dengan penghormatan yang harus diberikan kepada istri-istri 
Nabi SAW yang tidak diceraikan? Ada tiga pendapat dari para ulama 470 
mengenai hal ini: 

1. Para wanita itu juga diharamkan. Alasannya sama seperti pengharaman 
pada istri-istri lainnya yang tidak diceraikan, yaitu untuk menjaga 
kehormatanNabi SAW. 

2. Mereka tidak sama dengan istri-istri yang tidak diceraikan oleh Nabi 
SAW, oleh karena itu mereka tidak perlu mendapatkan penghormatan 
itu. Hukumnya sama dengan wanita-wanita lainnya yang tidak 
pemah dinikahi oleh Nabi SAW, karena Nabi SAW telah melepaskan 
“derajat yang mulia” itu dari mereka. Nabi SAW bersabda, i/r'jj' 

yi yjsr'jV 0* 's&l* “Para istriku di dunia adalah juga 

/ / S’ * * 

para istriku di akhirat .” 471 

3. Para istri yang telah diceraikan olehNabi SAW dan sebelum diceraikan, 
mereka sudah teij adi dukhul (pemah tidur bersama Nabi SAW), maka 
mereka juga memiliki kehormatan yang sama dengan para istri Nabi 
SAW lainnya. Selain itu, mereka juga diharamkan untuk dinikahi oleh 
siapa pun, walaupun pada saat itu Nabi SAW telah menceraikan mereka. 
Alasannya masih tetap sama, yaitu untuk menjaga kehormatan Nabi 


470 Lih. TafsirAlMawardi (3/305). 

471 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/305). 


Surah At Ahzaab J 



SAW dan menjaga rahasia khalwat beliau bersama dengan para 

istrinya. 

Sedangkan para istri yang hanya dinikahi secara akad saja, namuntidak 
terjadi dukhul sama sekali, maka mereka ini tidak mendapatkan penghormatan 
yang sama dengan para istri Nabi SAW. Dalilnya adalah atsar yang 
diriwayatkan dari Umar RA, yaitu ketika ia akan melaksanakan hukum raj am 
terhadap seorang wanita yang menikah dengan orang lain setelah diceraikan 
oleh Nabi SAW, lalu wanita itu berkata, “Atas dasar apa engkau bemiat 
melakukan hal ini!? Karena ketahuilah bahwa Nabi SAW belum pemah 
membuka hijabku, dan aku juga tidak termasuk sal ah satu dari uxnmul 
mnk minin ” 

Setelah itu Umar pun menggagalkan niatnya tadi dan melepaskan 
wanita itu. 

Keenam: Beberapa ulama mengatakan, bahwa tidak seorang pun yang 
boleh memanggil Nabi SAW dengan sebutan bapak atau ayah, karena Allah 
SWT telah menyatakan dalam firman-Nya, a^fuf *jS£- olf d 

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di 
antara kamu. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 40) 

Sebutan yang boleh digunakan adalah “seperti bapak bagi orang-orang 
yang beriman”, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, “ Sesungguhnya 
bagi kalian aku ini setingkat dengan seorang ayah, (yaitu seorang) yang 
dapat mengajarkanmu. ” 472 

Namun yang paling benar adalah bahwa “bapak bagi orang-orang yang 
beriman” juga boleh menjadi sebutan untuk Nabi SAW, yakni dari segi 
penghormatan saja, sedangkan firman Allah SWT, 
j&l&j Ja Ijf “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari 
seorang laki-laki di antara kamu.” Ini adalah dari segi nasab- nya saja. 

472 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thaharah, bab: Hukum Menghadap ke 
Arah Kiblat Ketika Buang Air (1 /3). 




Kami akan membahasnya lebih dalam lagi dalam tafsir ayat tersebut. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas membaca ayat 
ini dengan qira ‘ah Of ytij “Dan ia adalah ayah mereka, 

dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.” Lalu ketika Umar mendengarg/ra' ah 
ini dari seseorang ia langsung menegumya, ia berkata, “Apa landasan dari 
qira 'ah ini?” Orang tersebut menjawab, “ Qira'ah ini terterapadamushhaf 
Ubai.” Kemudian Umar segera mendatangi Ubai dan menanyakan tentang 
qira 'ah tersebut, lalu Ubai dengan santainya menjawab, “Aku lebih tahu 
tentang qira'ah A1 Qur'an dibandingkan denganmu, karena aku selalu 
memberikan perhatian penuh terhadap A1 Qur'an, sedangkan kamu lebih 
memperhatikan transaksi yang teijadi di pasar.” Setelah itu Umar menjadi 
geram mendengar jawaban ini. 473 

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh para ulama 
dalam menafsiikan ucapanNabi LuthAS, yang termaktub dalam firman Allah 
SWT, Jli“ Luthberkata, ‘Haikaumku, iriilah 

puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu ’ ” (Qs. Huud [11]: 78) Maksud 
dari putri-putri disini adalah para wanita yang beriman, bukan putri-putri Nabi 
LuthAS yang sebenamya, seperti yang telah kami jelaskan dalam tafsir ayat 
tersebut. 


Ketujuh: Beberapa ulama mengatakan bahwa putri-putri Nabi SAW 
tidak disebut dengan kakak atau saudari dari kaum mukminin. Begitu juga 
dengan bibi dan paman beliau, mereka tidak disebut sebagai bibi dan paman 
dari kaum mukminin. 


Asy-Syafi’i berkata, “Zubair menikah dengan Asma' binti Abu Bakar, 
dan Asma' adalah adik dari Aisyah, namun pada saat itu Asma' tidak disebut 
dengan bibi dari kaum mukminin.” 

Memang ada satu kalangan yang menyebutkan Mu’awiyah sebagai 


473 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/50). 



paman dari orang-orang beriman (khaal al mukminin), namun sebutan ini 
hanya penghonnatan saja, bukan secara nasab. 

Kedelapan: Firman Allah SWT, o' 

“Kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu 
(seagama)," maksudnya adalah, berlaku baik pada saat masih hidup dan 
berwasiat pada saat kematian menjemput. Yakm, perbuatan itu selalu 
diperbolehkan dan bahkan disarankan. Penafsiran ini disampaikan oleh 
Qatadah, Al Hasan, dan Atha'. 

Muhammad bin Al Hanafiyyah berpendapat bahwa ayat ini diturunkan 
sebagai restu bagi umat Islam untuk berwasiat kepada orang Yahudi atau 
Nashrani, bahwa mereka boleh menuliskan wasiat untuk kerabat atau saudara- 
saudaranya walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Karena, orang kafir 
itu masih diangg a p sebagai saudara dari segi nasab, walaupun dan segi agama 
mereka bukanlah saudara. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk 
menuliskan wasiat untuk saudara-saudara mereka yang masih kerabat dekat 
itu. 

Sebenamyapara ulama berlainan pendapat tentang orang kafir yang 
dijadikan penerima wasiat, beberapa diantara mereka ada yang 
membolehkannya, sedangkan beberapa ulama lainnya tidak 
memperbolehkannya, dan beberapa yang lain menyerahkan keputusannya 
kepada pemimpin untuk mempertimbangkan, manayang lebih baik yang harus 
diperbuatnya pada saat itu. Salah satu ulama yang berpendapat demikian 
adalah Malik. 

Beberapa ulama lain, diantaranya Mujahid dan Ibnu Zaid Ar-Rumam, 
berpendapat bahwa makna dari ayat ini adalah untuk berbuat baik kepada 
saudara-saudara mereka seagama, kaum mukminin. 474 

Pendapat ini juga didukung oleh lafazh ayat tadi serta ajaran bahwa 




474 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/51). 



persaudaraan dari nasab itu tidak menyebabkan seseorang memberikan 
hartanya untuk orang kafir, akan tetapi yang dapat menyebabkan seseorang 
memberikan hartanya itu karena kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh 
saudara-saudara seagama. 

Kesembilan: Firman Allah SWT, \j j dJJ 1 
“Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). ” Makna 
A1 Kitab di sini seperti keterangan yang telah kami jelaskan dalam penafsiran 
kalimat, ^ “Di dalam Kitab Allah, ” bahwa kemungkinan makna 

yang dimaksudkan adalah A1 Qur' an, atau mungkin juga lauh al mahfuzh. 

Kata i ij jq,r' sendiri artinyaadalahmenggariskan. Sedangkanmenurut 
Qatadah makna dari kata ini adalah tertulis. Maksudnya, seorang muslim itu 
tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir itu telah tertulis di sisi 
Allah. 475 


Qatadah melanjutkan, “Dalam qira'ah yang lain, ada juga yang 
membaca firman ini denganlafazh'jj^* «*»' (Adalah yang 

demikian itu telah tertulis di sisi Allah).” 476 


Sedangkan menurut Al Qurazhi, makna firman ini adalah, yang demikian 
itu telah tertulis dalam Kitab Taurat. 


Firman Allah: 



“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari 


475 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam JamV Al Bayan (21/79) dan An- 
Nuhas dalam Ma’aniAl Qur'an (5/336). 

476 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/51), dan As-Suyuthi 
dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/183). 


Surah Al Ahzaab j 



nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, 
Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil 
dari mereka perjanjian yang teguh.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 7) 


Firman Allah SWT, ^ hig* ^>1,11^ SI} “Don (ingatlah) ketika 


Kami mengambilperjanjian dari Nabi-Nabi” maksudnya adalah, membuat 
peijanjian agar mereka melaksanakan apa yang dititahkan kepada mereka, 
yaitu dengan mengajarkan ajaran-Nya, memberikan kabar gembira kepada 
umat mereka yang shalih, dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang 
ingkar. Semua ini telah disebutkan ketika Allah menciptakan seluruh ciptaan- 
Nya dan ketika Allah mengambil sumpah dan peijanjian dari seluruh Nabi- 
Nabi. 


_<k.j “Dan dari kamu (sendiri)” maksudnya adalah, dari kamu 
wahai Muhammad. 

O'.* “DariNuh, Ibrahim, Musa dan 

Isa putera Maryam” maksudnya adalah, dan dari para nabi lainnya. 


Adapun penyebutan kelima nabi tersebut secara khusus oleh ayat ini, 
karena keistimewaan yang mereka miliki, walaupun sebenamya mereka juga 
memiliki status yang sama dengan nabi-nabi lainnya 

Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan mereka ini 
dikarenakan syariat dan kitab-kitab suci yang mereka bawa. Mereka adalah 
para nabi dan pemimpin yang dimasukkan dalam kategori ulum azmi. 


Mungkinjuga bahwa penyebutan ini adalah untuk menjelaskan betapa 
beratnya memutuskan hubungan persaudaraan untuk saling mewariskan antara 
seorang muslim dan seorang yang kafir, yakni ajar an ini tetap sama walaupun 
nabi-nabi dan syariat yang mereka bawa berbeda-beda. Maksudnya, pada 
awal diterapkannya ajaran Islam kaum muslimin dapat saling mewarisi dengan 
sebab hijrah, dan hijrah ini adalah sebab yang paling meyakinkan adanya 




persaudaraan dalam beragama, kemudian mereka sating mewarisi lantaran 
kekerabatan yang disertai dengan keimanan. 

Hal ini sekali lagi adalah sebab yang sangat meyakinkan adanya 
persaudaraan dalam beragama Sedangkan hukum sating mewarisi antara orang 
mukmin dengan orang kafir tidak pemah ada dalam ajaran satu orang nabi 
pun. Oleh karena itu, janganlah anda mencoba untuk merusak ajaran agama 
yang memang sudah ditetapkan seperti itu, dan janganlah Anda condong 
kepada orang-orang yang kafir. 


Makna ayat ini sama seperti makna yang terdapat pada firman Allah 
SWT, Cj viUI T^-jl oioll £ 

tfceiii’y’i '(*% “ Dia “ lah mens y ariatkan 

bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh 
dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami 
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan 
janganlah kamu berpecah belah tentangnya .” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13) 


Or ang yang tidak ingin terpecah belah dalam beragama, tentunya akan 
menyatukan persaudaraan dengan yang seagama dan meninggalkan 
persaudaraan dengan orang yang berlainan agama. 


Ulama lain berpendapat, bahwa ayat ini sangat terkait dengan ayat 
sebelumnya Maknanya adalah, Nabi SAW itu harus lebih diprioritaskan oleh 
orang-orang beriman, bahkan lebih daripada diri mereka sendin. Hal ini sudah 
menjadi ketentuan dalam Kitab yang tertulis, dan seperti sumpah yang diambil 
daripada nabi. 

ifc.jfc . is.^1 ^“Dan Kami telah mengambil dari mereka 
perjanjianyang teguhj ’ maksudnya adalah, Allah SWT telah mengambil 
sumpah mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, 
yaitu menyampaikan risalah Ilahi. 477 


477 Ini adalah penafsiran yang diriwayatkan dari Qatadah, seperti yang disebutkan 



Arti dari kata lliL^ sendiri adalah sumpah dengan mengatasnamakan 
Allah. Sumpah kedua yang diambil dari para nabi ini adalah penguat dari 
sumpah pertama. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sumpah pertama 
adalah pemyataan, ikrar, dan kesaksian mereka kepada Allah, sedangkan 
sumpah kedua adalah tugas kenabian yang diembankan kepada mereka. 
Karena ada ayat lain yang memperkuat makna ini, yaitu firman Allah SWT, 




\M J*;S Jp Dii ^ 

blj Jli bjjsl IjJ15 


“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 
‘Sungguh apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa Kitab dan 
hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan 
apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman 
kepadanya dan menolongnya ’'. Allah berfirman, ‘Apakah kamu 
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikxan itu? ’ 
Mereka menjawab, ‘Kami mengakui’. Allah berfirman, ‘Kalau begitu 
saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama 
kamu (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 81) 

Maksudnya, Allah SWT mengambil sumpah dari para nabi untuk 
berikrar bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sedang untuk Nabi 
Muhammad, Allah juga mengambil sumpahnya untuk berikrar bahwa tidak 
ada nabi setelah beliau. 


Qatadah meriwayatkan dari A1 Hasan, dari Abu Hurairah, bahwa alasan 
Nabi M uhammad SAW disebutkan di awal, karena ketika Nabi SAW pemah 
ditanya mengapa nama beliau disebutkan di urutan pertama pada firman Allah 
SWT, p> CKfJ }&*** Cr0Of 1 ijj “Dan (ingatlah) ketika 


dalam Ma ‘aniAl Qur'an (4/327), dan Ad-DurrAl Mantsur (5/183). 





Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri),” 
maka beliau menjawab, “ Karena aku adalah makhluk pertama yang 
diciptakan, dan aku adalah makhluk terakhir yang dibangkitkan.' Hli 

Mujahid menambahkan, “Penciptaan beliau pada saat itu berbeda 
dengan penciptaan Nabi Adam.” 479 

Firman Allah: 

lljf fc! JIP IpIj 

“Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar 
tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi 
orang-orang kafir siksa yang pedih. n 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 8) 

Firman Allah SWT, “ Agar (Dia) 

menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran 
mereka. ” Ada empat penafsiran dari para ulama mengenai finnan ini, 480 yaitu: 

1. Allah SWT akan bertanya kepada para nabi tentang realisasi 
penyampaian risalah yang mereka emban untuk kaumnya. Penafsiran 
ini diriwayatkan dari An-Naqqasy. 

Pada penafsiran ini terdapat peringatan kepada seluruh manusia, yakni 
apabila para nabi saja akan dimintakan pertanggung jawabannya, 
bagaimana dengan orang biasa? 

2. Allah SWT akan bertanya kepada para Nabi tentang respon yang 
diberikan oleh kaum mereka masing-masing. Penafsiran ini 


478 Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A l Bay an (21 /79), A1 Mawardi 
dalam tafsimya (3/307) danAs-Suyuthi &a\.zm Ad-DurrAlMantsur{5l\Z5). 

479 Ibid. 

480 Penafsiran-penafsiran ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/307). 





Surah Al Ahzaab j 


diriwayatkan dari Ali bin Isa. 


3. Allah SWT akan bertanya kepada para nabi tentang pelaksanaanjanji 
yang telah mereka ikrarkan sebelumnya. Penafsiran ini diriwayatkan 
dari Ibnu Syajarah. 

4. Allah SWT akan bertanya kepada bibir-bibir yang pasti akan berkata 
dengan jujur tentang hati manusia yang berbuat dengan penuh ketulusan 
dankeikhlasan. 


Ada ayat lain yang serupa maknanya dengan ayat ini, yaitu firman Allah 
SWT, Y\ “Maka sesungguhnya 

Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada 
mereka dan sesungguhnya kami akan menanyai (pula) rasul-rasul 
(Kami)” (Qs. A1 A’raaf [7]: 6) Makna dari ayat ini telah kami sampaikan 
dalam tafsir surah A1 A’raaf. 

Diriwayatkan bahwa faedah dari pertanyaan Allah kepada para nabi 
ini adalah sindiran untuk orang-orang kafir saja. Sindiran ini sama seperti 
sindiran yang terdapat pada firman Allah SWT, -ml sjj 

Oj-i Cji g&hf 'JrJ5 tlb oS Oo i; “Dan (lngatlah) ketika Allah 

herfirman, ‘Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada 
manusia, “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?” 


(Qs.AlMaa'idah[5]: 116) 

iXsrf Clip “Dan Dia menyediakan bagi orang-orang 

kefir siksayangpedih,” maksudnya adalah, Allah SWT akan menyediakan 
untuk mereka siksaan api neraka. 


Firman Allah: 
A'» ** 


nilj\i 3 -firSt- ' if'i 1£k ^oiT $4 

a L3, iSiT o i L-5 \»jj3 iS rp* 



“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat 
Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang 
kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada 
mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu 
melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa 
yang kamu kerjakan.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 9) 

Maksud dari nikmat yang dikirimkan Allah kepada orang-orang beriman 
pada ayat ini adalah bala bantuan yang tidak mereka perkirakan sebelumnya 
ketika teijadi perang Khandak, ketika para musuh bersekutu satu sama lain 
bersama bani Quraizhah untuk melawan kaum muslimin. 

Nikmat yang mereka rasakan itu sungguh melegakan dan menyenangkan 
hati mereka, karena pada saat itu mereka dalam posisi terdesak. 

Ayat ini sangat luar biasa dan mencakup banyak sekali pembahasan. 
Kami akan menyebutkan sepuluh masalah, yang mudah-mudahan telah 
mencakup semuanya: 

Pertama: Para ulama sedikit berbeda pendapat mengenai tahun 
kej adian peperangan ini. Ibnu Ishak meriwayatkan 481 bahwa perang tersebut 
teijadi pada bulan Syawal tahvm kelima Hijriyah. Sedangkan Ibnu Wahab 
dan Ibnu A1 Qasim meriwayatkan dari Malik, bahwa perang Khandak itu 
teijadi pada tahun keempat Hijriyah. Sebenamya ayat ini mencakup dua 
peperangan, yaitu perang Khandak dan perang melawan bani Quraizhah, 
namun peperangan ini teijadi pada hari yang sama. Tenggang waktu antara 
perang melawan bani Quraizhah dan perang melawan baniNadhir itu beijarak 
4 tahun. 

Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa aku pemah mendengar Malik 


481 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam SirahAn-Nabawiyyah (3/127) dari 
Ibnu Ishak, dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/384), lalu ia 
menambahkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang paling benar dan yang paling 
diunggulkan. 


Surah Al Ahzaab J 



berkata, ‘Tada waktu itu Nabi SAW mengomandokan peperangan dari kota 
Madinah. Pada saat itulah diturunkannya finnan Allah SWT, pjils- ij 

‘ (Yaitu) 

ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika 
tidak tetap lagi penglihatan(mu), dan hatimu naik menyesak sampai ke 
tenggorokan ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 10) 


Malik lanjut berkata, “Itulahhari dimana teij adinya perang Khandak. 
Kaum Quraisy datang dari arah sana, kaum Yahudi juga datang namun dari 
arah yang berbeda, dan ditambah lagi pasukan dari negeri Nejed dari arah 
lain lagi.” 


Yang dimaksud oleh Malik adalah bahwa yang datang dari arah yang 
sama dengan arah peijalanan kaum muslimin (dari kota Madinah) ada bani 
Quraizhah, lalu yang datang dari arah yang berlawanan ada kaum Quraisy 
dan Ghathfan. 


Penyebab dari peperangan ini sendiri adalah, beberapa kelompok dan 
kaum Yahudi, diantaranya dari bani Nadhir ada Kinanah bin Rabi’ bin Abu A1 
Haqiq, Salam bin Abu A1 Haqiq, Salam bin Misykam, Hayyi bin Akhthab, 
juga dari bani Wa‘il ada Abu Imar dan Haudzah bin Qais, mereka yang 
kesemuanya berasal dari kaum Yahudi ini bersekutu dan bersatu untuk 
mengajak musuh Islam lainnya agar dapal ikut serta dalam berperang melawan 
Nabi SAW beserta pasukaimya. Seorang delegasi dari bani Nadhir dan 
seorang delegasi lainnya dari bani Wa‘il datang ke kota Makkah. Mereka 
mengajak kaum Quraisy untuk berperang melawan Nabi SAW, dan juga 
menjanjikan bantuan dalam bentuk apa pun bagi siapa saja yang berkenan 
untuk ikut bersama mereka. Penduduk kota Makkah kemudian merespon 
ajakan ini dengan baik tanda mereka setuju dengan ajakan tersebut. 

Kemudian delegasi-delegasi lainnya juga dikirim ke kota Ghathfan untuk 
mengajak penduduk disana dengan ajakan yang sama, dan ajakan itu pun 
direspon dengan anggukan kepala. 


Tafsir Al Qurthubi 




Pasukan dari kota Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb 
kemudian bergegas menuju medan pertempuran. Lalu diikuti pula pasukan 
dari kota Ghathfan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hashn bin Hudzaifah bin 
A1 F azari untuk bani Fazarah, A1 Harits bin Auf A1 Mari untuk bani Murrah, 
dan Mas’ud bin Rakhliyah untuk bani Asyja’. 

Ketika Nabi SAW mendengar persekongkolan dan persekutuan mereka 
untuk melawan pasukan beliau ini, beliau langsung meminta pendapat dari 
para sahabatnya. Lalu tanpa diminta dua kali, Salman mengungkapkan 
pendapatnya, yakni dengan cara menggali parit di sekitar perkemahan yang 
dihuni oleh kaum muslimin di medan perang. Nabi SAW kemudian merespon 
positif pendapat dari Salman dengan langsung menyetujui ide cemerlang 
tersebut. 

Karena kecemerlangan ide ini kaum muslimin merasa bangga dengan 
Salman, hingga orang-orang muhajirin berkata, “Salman itudari golongan kita.” 
Sedangkan orang-orang Anshar pun tak mau kalah, mereka mengatakan, 
“Tidak, Salman itu dari golongan kita.” Nabi SAW khawatir perdebatan 
ini akan menjadi konflik di dalam tubuhkaum muslimin, akhimya beliau 
melerai mereka dan bersabda, “Salman bukan dari golongan mana pun. 
Ia adalahAhlul Bait.” m 

Perang Khandak ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Salman 
bersama Nabi SAW. Pada saat itu ia telah menjadi seorang yang merdeka. 

Diriwayatkan bahwa pada saat Nabi SAW meminta dari para sahabat, 
Salman langsung berkata, “WahaiRasulullah, aku pemah berperang bersama 
pasukan berkuda. Pada saat itu kami dikepung oleh musuh, untuk menghindari 
kepungan itu kami memutuskan untuk menggali parit di sekitar kami.” Lalu 

482 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (2/2452), yang 
dinukil dari Ath-Thabaqat, karya Ibnu Sa’ad, dan diriwayatkan pula dari Al Hasan bin 
Sufyan. Riwayat ini juga disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Jami’Al Kabir, Hakim 
dalam Al Mustadrak, Ibnu Asakir yang diriwayatkan dari Katsir bin Abdullah bin Amr 
bin Auf Al Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya. 


Surah Al Ahzaab ] 


Nabi SAW langsung setuju dengan usul tersebut, danmenyuruh kaum muslimin 
untuk menggali parit di sekitar perkemahan mereka. Namun di antara pasukan 
Nabi SAW terdapatkaum munafik yang enggan membantu kaum muslimin 
lainnya Mereka lebih memilih untuk mundur dan pasukan itu, dan lari dengan 
mengendap-endap serta bersembunyi. Tak lama kemudian turunlah beberapa 
ayat A1 Qur'an. 

Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Ishak dan beberapa ulama tafsir 
lainnya. 

Ada pula yang meriwayatkan bahwa kaum muslimin pada saat itu sangat 
antusias dengan ide cemerlang Salman. Mereka sangat bersemangat dalam 
menggali parit tersebut, apabila ada diantara mereka yang telah menyelesaikan 
bagian yang harus digalinya, maka orang tersebut menuju galian yang lain dan 
membantunya, hingga akhimya selesailah seluruh lingkaran parit yang sangat 
luas itu dalam jangka waktu yang sebentar. 483 

Dalam penggalianparit ini banyak sekali terjadi keajaiban sebagai tanda 
yang sangatjelas sekali akan kenabian Muhammad SAW. Dalam pembahasan 
berikut ini akan kami sampaikan beberapa hukum fikih yang dapat diambil 
dari riwayat-riwayat tadi, dan pada pembahasan selanjutnya kami juga akan 
menyampaikan beberapa keajaiban dan tanda-tanda kenabian yang teijadi 
pada saat itu. 

Kedua: Hukum fikih yang diambil dari ayat tersebut antara lain: Anjuran 
bagi para pemimpin untuk meminta pendapat dari para sahabatnya, atau para 
menterinya, atau para ajudannya, dalam masalah peperangan. Mengenai hukum 
fikih ini kami telah membahasnya daalm surah Aali ‘Imraan dan An-Naml. 484 

Hukum fiqih selanjutnya yang dapat dipetik dari peristiwa perang 
Khandak adalah, sedapat mungkin membentengi diri dari serangan musuh, 
agar benteng tersebut dapat membuat musuh tidak bisa menyerang atau dapat 

4,3 Lih. Sirah An-Nabawiyyah, karya Ibnu Hisyam (3/128). 

484 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 159 dan surah An-Naml, ayat 32. 



terpatahkan serangannya. Mengenai hukum fikih ini kami juga telah 
membahasnya di beberapa kesempatan. 

Hukum fikih selanjutnya adalah bahwa menggali parit itu harus dilakukan 
oleh seluruh prajurit yang ikut serta dalam perang tersebut, dibagi secara 
merata. Apabila ada diantara mereka yang telah menyelesaikan bagiannya, 
maka ia bisa membantu kawannya yang lain yang belum menyelesaikan 
pekeq aannya. Karena, orang Islam itu harus saling membantu sesama mereka, 
dan dapat menolong orang lain jika dibutuhkan. 

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (hadits dengan kategori 
muttafaq alaih ), 485 disebutkan bahwa A1 Barra‘ bin Azib berkata, “Ketika 
pada perang Ahzab dan perang Khandaq, aku pemah melihat Nabi SAW 
sedang memindahkan tanah dari sebuah galian parit, bahkan tanah-tanah itu 
menutupi kulit pemtnya yang banyak bulunya itu. Pada saat itu aku juga 
mendengar beliau melantunkan sebuah syair Ibnu Rahawah, yaitu: 


dk % lijUfl? V3 

L-JV <jl j 


u cJf vy 

op 4^1m jjyfc 


Ya Allah, jika bukan karena Engkau yang memberikan hidayah maka 
kami tidak akan mendapatkan hidayah 


Kami juga tidak akan dapat mengeluarkan zakat atau pun 
menegakkan shalat 

Oleh karena itu, berikan pula ketenteraman kepada kami 


Dan kokohkanlah kekuatan kami apabila kami saling bertemu 

Ketiga: Salah satu tanda-tanda kenabian yang teijadi pada saat itu, 
seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkanoleh An-Nasa‘i, dari 


485 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Mendendangkan Syair 
Ketika Berperang dan Meninggikan Suara Ketika Menggali Parit (2/174-175), namun 
dengan sedikit perbedaan redaksi, dan Muslim dalam pembahasan tentang jihad. 


Surah A1 Ahzaab J 



Abu Sakinah, dari salah seorang sahabatNabi SAW, ia berkata: Ketika para 
pejuang Islam sedang menggali parit atas perintah dari Nabi SAW, mereka 
terhalang oleh sebuah batu besar yang tidak dapat mereka pindahkan. Lalu 
datanglahNabi SAW dengan membawa semacam kapak (sebuah alatuntuk 
memecahkan batu), lalu Nabi SAW membuka baju kebesarannya dan 
meletakkan baju itu di sisi parit, kemudian beliau memukul batu itu seraya 
membaca firman Allah SWT, ^^uJSCJ 'JjlZ 

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an) 
sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah- 
rubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” (Q s.AlAn’aam [6]: 115) 


Setelah beliau melantunkannya maka bergeserlah sepertiga dari batu 
besar itu. Sementara itu Salman Al Farisi yang berdiri terkesima melihat 
kejadian aneh tadi. Ia juga melihat sebuah sinar (semacam petir yang 
menyambar) yang mengiringi pukulan Nabi SAW ke arah batu tersebut. 

Kemudian Nabi SAW memukul batu itu lagi untuk kedua kalinya seraya 
membaca firman Allah SWT, < *5 

JjJl“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an) 
sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah- 
rubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. ” Lalu bergeserlah sepertiga bagian yang kedua dari batu 
itu. Lagi-lagi Salman melihat ada cahayayang sangat terang ketikaNabi SAW 
memukulkan kapaknya ke arah batu untuk yang kedua kalinya. 


lij-yo iiXij c >* 3 j 


Kemudian Nabi SAW memukulkan kapak itu ke arah sisa batu tadi 
sambil membaca firman Allah SWT, Joli ^ ^ jlpj li jl^> dJ&j 

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al 
Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat 
merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dia-lah yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. ” Lalu bergeserlah sepertiga bagian yang 
tersisa dari batu itu. 





Setelah ituNabi SAW keluar dari parit tersebut sambil mengambil baju 
yang sebelumnya diletakkan di sisi parit, lalu beliau duduk untuk beristirahat. 
Kemudian datanglah Salman menghampiri Nabi SAW yang sedang duduk, 
lalu ia berkata, “ Wahai Rasulullah, aku melihatmu pada saat memukul batu 
tadi, tapi mengapa pada setiap engkau memukul batu itu selalu ada sebuah 
cahaya yang mengiringi pukulanmu?” Nabi SAW menyahut, “ Apakah engkau 
melihatnyajuga wahai Salman?” Salman menjawab, “Iya wahai Rasulullah, 
aku bersumpah demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar.” 

Selanjutnya Nabi SAW bersabda, “ Sesungguhnya ketika aku 
memukul pada pukulan pertama tadi, aku diperlihatkan kota-kota di 
negeri Persia dan kota-kota lain di sekitarnya. Aku juga melihatnya 
benar-benar dengan mata kepalaku sendiri. ” Para sahabal yang pada waktu 
itu mengetahui apa yang dilihat oleh Nabi SAW lalu berkata kepada beliau, 
“Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar kota-kota itu dapat kita 
masuki, kita selamatkan kaum wanita serta anak-anak mereka, dan kita 
taklukkan negeri mereka dengan tangan kita sendiri.” Lalu Nabi SAW pun 
berdoa untuk mereka “ Kemudian ketika aku memukul batu itu pada 
pukulan kedua, aku diperlihatkan kota-kota di negeri Romawi dan kota- 
kota lain di sekitarnya, dan aku melihatnya benar-benar dengan mata 
kepalaku sendiri. ” Para sahabat kemudian berkata kepada beliau, “Wahai 
Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar kota-kota itu dapat kita masuki, 
kita selamatkan kaum wanita serta anak-anak mereka, dan kita talukkan negeri 
mereka dengan tangan kita sendiri.” 

Setelah itu Nabi SAW berdoa untuk mereka, “ Kemudian ketika aku 
memukul batu itu pada pukulan ketiga, aku diperlihatkan kota-kota di 
negeri Ethopia dan kota-kota lain di sekitarnya. Aku benar-benar 
melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.” Namun sebelum para 
sahabat meminta beliau untuk berdoa kepada Allah agar kota-kota ini dapat 
dimasuki, beliau bersabda, “< Sebaiknya kita tidak mengganggu negeri 
Ethiopia selama mereka tidak mengganggu kita. Dan begitu pula 


Surah Al Ahzaab J 


halnya dengan negeri Turki.” m 

Riwayat lain dari A1 Barra 4 menyebutkan bahwa ketika kami 
diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggali parit (pada perang Khandaq), 
kami menemui sedikit rintangan, yaitu sebuah batu besar yang tidak mampu 
kami pecahkan dengan kapak. Kami kemudian mengadukan hal itu kepada 
Nabi SAW, lalu Nabi SAW segera beranjak menuju batu besar itu. Tanpa 
berlama-lama, beliau langsung membuka baju kebesarannya kemudian 
mengambil kapak yang memang dikhususkan untuk membelah batu, lalu beliau 
memukul batu besar tadi dengan kapak seraya berkata, “Bismillaah. ” Maka, 
terpecahlah sepertiga dari batu itu. Namun tiba-tiba beliau berkata, “. Allaahu 
Akbar. (Ketika aku memukul batu itu) aku diberikan kunci pintu masuk 
negeri Syam. Demi Allah, aku barn saja diperlihatkan istana-istana negeri 
itu yang berwama merah dari tempat aku berdiri sekarang ini .” Kemudian 
beliau memukul batu itu untuk kedua kali seraya membaca, “ BismillahPMaka, 
pecahlah sepertiga yang kedua dari batu itu. Setelah itu beliau bersabda, 
44 Allaahu Akbar. (Ketika aku memukul batu itu) aku diberikan kunci 
pintu masuk negeri Persia. Demi Allah, aku baru saja diperlihatkan 
istana-istana negeri itu yang berwama putih dari tempat aku berdiri 
sekarang ini.” 

Setelah itu beliau memukul batu itu untuk ketiga kalinya seraya membaca, 
44 Bismillah .” Maka, pecahlah sepertiga yang terakhir dari batu itu. Beliau 
lantas bersabda lagi, “Allahu Akbar. (Ketika aku memukul batu itu) aku 
diberikan kunci pintu masuk negeri Yaman. Demi Allah, aku baru saja 
diperlihatkan pintu kota Shan ’a (pintu masuk ke negeri Yaman yang 
terbesar)”™ 

Riwayat ini dikategorikan sebagai hadits shahih oleh Abu Muhammad 
Abdul Haq. 


4,6 HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perang Melawan Bangsa 
Turki dan Bangsa Ethopia (6/43). 

487 Riwayat dari A1 Barra 4 ini tidak aku temukan dalam Sunan An-Nasa'i. 


ggggggg 




Keempat: KetikaNabi SAW dankaummuslimintelahmenyelesaikan 
galian parit itu, di saat yang bersamaan pula kaum Quraisy yang berjumlah 
sekitar sepuluh ribu orang datang bersama dengan kaum-kaum laiimya dari 
negeri Kinanah dan negeri Tihamah. Sedangkan pasukan kaum Ghathfan 
bersama dengan kaum Nejed datang dari arah lainnya lalu mendirikan 
perkemahan mereka di kaki gunung Uhud. 

Sedangkan perkemahan Nabi SAW bersama tiga ribu kaum muslimin 
sendiri terletak di lereng gunung Sala’ yang dikelilingi dengan galian parit hasil 
kerja keras mereka semua. Kota Madinah yang mereka tinggalkan diserahkan 
kepada Ibnu Ummi Maktum (menurut pendapat dari Ibnu Syihab). 

Sementara itu, musuh Allah Hayyi bin Akhthab An-Nadhiri masih 
mencari-cari sekutu lain yang dapat menambah kekuatan pasukan mereka. 
Salah satu yang ingin dijadikan sekutu olehnya adalah Ka’ab bin Asad A1 
Qurazhi, karena Ka’ ab adalah salah satu pemimpin dari bani Quraizhah yang 
memiliki pasukan yang cukup kuat. Namun Ka’ab ini telah melakukan 
perjanjian damai dan genjatan senjata dengan Nabi SAW. 

Oleh karena itu, ketika Ka’ab mendengar bahwa Hayyi bin Akhthab 
akan datang kepadanya, Ka’ ab langsung menutup pintu benteng wilayah yang 
dikuasainya. Pada saat Hayyi datang dan ingin berbicara dengan Ka’ab, Ka’ab 
menolak membuka pintu tersebut. Maka Hayyi pun memohon kepada Ka’ ab, 
“Bukakanlah pintu ini untukku wahai saudaraku.” Ka’ab menjawab, “Aku 
tidak akan membukakan pintu ini untukmu, karena engkau adalah seorang 
yang membawa kesialan. Aku tahu engkau ingin mengajakku untuk berperang 
melawan Muhammad, padahal aku telah melakukan perjanjian damai 
dengannya. Aku tidak mau melanggar perjanjian ini, karena yang aku lihat 
dari Muhammad hanyalah kejujuran, dan ia juga tidak akan melanggar 
perjanjian itu.” 

Namun Hayyi tetap memaksa untuk mengajaknya, ia berkata, 
“Bukakanlah pintu ini sebentar saja, setelah aku berbicara denganmu maka 


Surah Al Ahzaab J 




aku akan langsungpeigi.” Akan tetapi Ka’ab pun bersikeras dengan prinsipnya, 
ia menjawab dari dalam, “Aku tidak akan membukakannya untukmu!” 

AkhimyaHayyi yang licik mencari siasat barn untuk mengajak Ka’ab, 
setelah mendapat ide yang barn lalu ia berkata, “Aku tahu, engkau hanya 
khawatir bahwa aku akan meminta persediaan makananmu yang tersimpan 
di dalam.” Ka’ab pirn merasa tersinggung dengan ucapan Hayyi tersebut, dia 
langsung membuka pintu tersebut, lalu Hayyi pun melancarkan taktik 
selanjutnya, dengan berkata, “Wahai Ka’ab, sebelum aku datang mengajakmu, 
aku telah mengajak pula orang-orang terkemuka sepanj ang sej arah. Aku telah 
mengajak orang-orang Quraisy beserta para pemukanya, dan begitu juga 
dengan orang-orang Ghathfan beserta para pemimpinnya. Kami semua telah 
berikrar untuk membinasakan Muhammad beserta para pengikutnya.” 
Mendengar itu, Ka’ab menjawab, “Merekayang engkau ajak hanyalah orang- 
orang yang terhina sepanj ang sej arah. Engkau hanya membawa awan yang 
tidak beihujan (percuma). Celakalah engkau wahai Hayyi! Hnggalkanlah aku 
sekarang, karena aku tidak akan terbuai oleh ajakanmu itu.” 

Namun Hayyi tidak mudah berputus asa, ia masih tetap terns mengaj ak 
Ka’ab dengan mengumbar janji dan rayuan palsu, hingga akhimya Ka’ab 
pun terlena dan menyerah dengan ajakan Hayyi. Lalu Ka’ab membuat 
peij anjian dengan Hayyi untuk tidak memberi pertolongan kepada Muhammad 
beserta para pengikutnya dan akan mendukung pasukan Hayyi sepenuhnya. 

Setelah itu Hayyi merasa gembira dengan keberhasilannya, lalu ia 
berkata, “Kalaupunkaum Quraisy dan Ghathfan tidak mendukungmu, maka 
aku bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya akan tetap bersama-sama 
denganmu.” 

Kabar peqanjian Ka’ab dan Hayyi ini pun terdengar oleh Nabi SAW. 
Dengan cepat, Nabi SAW mengutus Sa’ad bin Ubadah (pemimpin bani 
Khazraj), Sa’ad bin Mu’adz (pemimpin bani Aus), Abdullah bin Rawahah, 
dan Khawat bin Jubair, untuk meneliti kebenaran kabar tersebut. Nabi SAW 


jap 




bersabda kepada mereka, “ Pergilah kalian dan cari tahu tentang 
kebenaran kabar bani Quraizhah ini. Apabila kabar itu memang benar 
adanya, maka bisikkan kabar itu kepadaku dan jangan engkau 
meneriakkannya hingga membuat panik pasukan kita. Namun apabila 
kabar itu tidak benar, maka berteriaklah agar semua pasukan kita 
mengetahuinya. ” 

Kemudian para delegasi Nabi SAW itu pun pergi dan mendatangi kaum 
tersebut, namun mereka merasa kecewa dengan apayang mereka dapatkan, 
karena bukan saja benar apa yang mereka dengar sebelumnya akan tetapi 
lebih buruk dari itu. Temyata, sekarang mereka sudah berani mencaci Nabi 
SAW, dan mendustai perjanjianyang telah mereka sepakati sebelumnya (antara 
bani Quraizhah dan kaum muslimin). Mereka ketika itu berkata, “Kami tidak 
pemah membuat perjanjian apa pun.” Mendengar itu, Sa’ad bin Mu’adz 
langsung memaki keingkaran mereka ini, dan mereka pun membalas cacian 
Sa’ad tersebut Caci maki itu semakin melebar kemana-mana. Akhimya, Sa’ad 
bin Ubadah berkata kepada Sa’ad bin Mu’adz, “Hentikanlah makianmu 
terhadap mereka, karena yang kitahadapi sekarang lebih penting dari sekedar 
cacian saja.” 

Setelah itu kedua Sa’ad ini menghadap Nabi SAW. Walaupvm pada 
saat itu Nabi SAW sedang berkumpul bersama kaum muslimin lainnya, namun 
karena mereka berdua dibuat kesal dengan apa yang barn saja terjadi, mereka 
tetap melaporkan semua kejadian yang sebenamya. Mereka berdua lalu 
berkata, “Mereka seperti kabilah Adhal dan A1 Qarah.” (yang mereka 
maksudkan adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh kabilah Adhal dan 
A1 Qarah atas Khubaib dan beberapa sahabat lainnya hingga teijadinya 
perangAr-Raji). 

Mendengar hal tersebut, kaum muslimin menjadi gusar, lalu Nabi SAW 
pun bersabda, “ Tenangkanlah diri kalian wahai kaum muslimin, 
singkirkanlah semua musibah atau rasa takut dalam diri kalian .” 

Setelah itu berdatanganlah musuh-musuh Islam, dari atas dan dari bawah 



mereka (yakni dari arah Timur, dari atas lembah dan dari Barat dari bawah 
lembah). Melihat hal tersebut, kaum muslimin kemudian berprasangka kepada 
Allah yang seharusnyatidak mereka sangkakan. 

Bahkan banyak dari kaum munafik mulai memperlihatkan kemunafikan 
yang sebelumnya mereka sembunyikan dalam-dalam. Di antara mereka ada 
yang mengatakan, “Rumah kita yang kita tinggalkan adalah aurat kita yang 
harus selalukita jaga, marilah kita pulang saja ke rumah kita masing-masing, 
karena kita khawatir aurat kita itu akan tersingkap jika kita tidak menjaganya.” 
Yang berkata demikian adalah Aus bin Qaizhi. 

Selain itu, ada yang mengatakan, “Muhammad telah beqanji kepada 
kita bahwa ia akan membuka jalan bagi kita untuk meraih harta benda di 
negeri Persia dan Romawi. Namun pada hari ini, jika ada salah seorang dari 
kita yang ingin buang air pun ia tidak merasa aman.” 488 Yang berkata demikian 
adalah Ma’tab bin Qusyayar dari bani Amr bin Auf. 489 

Pada saat itu kaum muslimin yang berada di kelilingi oleh parit dan juga 
kaum musyrikin yang berada di luar parit, sama-sama menetap hingga dua 
puluh hari lebih hingga mendekati satu bulan. Akan tetapi tidak teijadi 
peperangan sama sekali diantara mereka, hanya sesekali saling melempar 
kerikil atau anak panah saja, tidak sampai jatuh korban. 

Namun ketika Nabi SAW melihat keadaan kaum muslimin yang 
semakin ketakutan, bahkan banyak dari mereka yang sakit karena keletihan, 
laluNabi SAW memutuskan untuk memanggil Uyainah bin Hushn A1 Fazari 
dan Harits bin Auf A1 Mari, yang pada saat itu bertindak sebagai komandan 
perang bani Ghathfan. Saat itu beliau ingin menawarkan kepada mereka 


488 Lih. SirahAn-Nabawiyyah, karyalbnuHisyam (3/132-133). 

489 Namun ada ulama yang aku percayai pernah mengatakan bahwa Ma’tab bin 
Qusyayar ini tidak termasuk kaum munafik. Dalilnya adalah karena Ma’tab adalah salah 
satu pejuang Islam dalam perang Badar. Pernyataan ini diambil dari sumber yang sama 
dengan sumber sebelumnya. 






sepertiga hasil panen kota Madinah, agar mereka pergi dari sana dan pulang 
bersama pasukannya serta tidak lagi memberi pertolongan dan bantuannya 
kepada kaum Quraisy. 

Akan tetapi ini hanya merupakan penawaran saja dari Nabi SAW bukan 
peijanjian secara tertulis atau perjanjian dalam bentuk apapun. Oleh karena 
itu, ketikaNabi SAW melihat bahwa para pemimpin dari bani Ghathfan itu 
setuju dan tertarik dengan penawaran yang diajukan oleh beliau, beliau segera 
memanggil Sa’ad bin Mu’adz dan Sa’ad bin Ubadah, lalu menceritakan 
usulannya itu dan meminta pendapat mereka. Mereka kemudian bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apakah ini sesuatu yang engkau inginkan lalu kami keijakan, 
atau sesuatu yang engkau inginkan lalu engkau keijakan sendiri, ataukah 
perintah dari Allah yang harus kami taati dan lakukan?”Nabi SAW menjawab, 
“Ini adalah sesuatu yang aku inginkan dan aku akan melakukannya 
sendiri. Aku menginginkannya karena aku melihat para musuh sudah 
semakin mendekat .” 

Sa’ad bin Mu’adz lalu berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah kami 
sebelumnya sama seperti mereka (para musuh) itu. Kami jugamenyembah 
berhala dan berbuat kemusyrikan, kami tidak menyembah Allah bahkan kami 
sama sekali tidak mengenal Allah. Namun pada saat itu mereka sama sekali 
tidak menerima dari kami apa punjuga kecuali melalui jual beli ataupeqamuan. 
Oleh karena itu, setelah kami diberi kehormatan oleh Allah dengan memberi 
hidayah hingga kami dapat mencicipi kelezatan Islam, dan merasa dimuliakan 
dengan kepemimpinanmu, apakah kami yang sudah jauh lebih baik 
memberikan begitu saj a harta kita? Demi Allah, pendapat kami adalah jangan 
memberikan apa pun kepada mereka kecuali mata pedang kami ini di leher 
mereka, hin g g a Allah memutuskan siapa yang lebih dimuliakan diantara kita 
dan diantara mereka.” 

Mendengar itu, Nabi SAW merasa bangga dan senang sekali mendengar 
hal ini, beliau lantas bersabda, “ Kalau memang demikian, aku akan 
menghormati pendapatmu itu .” Setelah itu Nabi SAW bersabda kepada 


Surah A1 Ahzaab | 



Uyainah dan A1 Hants (kedua pemimpin dari bani Ghathfan tadi), “ Pergilah 
kalian, kalian tidak akan mendapatkan apapun dari kami kecuali mata 
pedangkami inV ’ Selanjutnya Sa’ad mengambil kertas yang akandigunakan 
sebagai perjanjian sebelumnya, namun pada saat itu belum selesai penulisannya, 
kemudian Sa’ad menghapus semua tulisan yang ada di kertas tersebut. 

Kelima: SetelahituNabi SAW dan kaum muslimin memutuskan untuk 
bertahan, walaupun kaum musyrikin terus mengepung mereka. 

Memang, tidak ada peperangan yang dahsyat yang terjadi antara kaum 
muslimin dan kaum musyrikin saat itu, hanya pada suatu hari pasukan berkuda 
dari kaum Quraisy, diantaranya Amrbin Abdu Wudd A1 Amiri dari bani Amir 
bin Lu‘ai, Ikrimah bin Abu Jahal, Hubairah bin Abu Wahab, Dhirar bin A1 
Khaththab A1 Fihri. Mereka ini adalah pasukan kaum Quraisy yang paling 
diandalkan dan yang paling berani. Mereka bemiat ingin mengadakan 
penyerangan dan maju lebih ke depan, namun mereka terhenti di tepi parit. 
Ketika melihat parit tersebut, mereka berkata, “Sesungguhnya ini adalah taktik 
yang tidak pemah dilakukan oleh bangsa Arab sebelumnya.” 

Kemudian mereka mencari parit yang sedikit lebih sempit dan tidak 
lebar, lalu memecut kuda mereka agar melewati parit tersebut, hingga mereka 
berhasil dan dapat berada di antara parit dan sisi gunung Sala’ (dan gunung 
Sala’ ini adalah tempat Nabi SAW dan kaum muslimin berada). 

Ketika itu diutuslah Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat lainnya 
sebagai delegasi dari kaum muslimin untuk mengambil kembali perbatasan 
yang telah dilanggar oleh pasukan berkuda tadi. Kemudian mereka pun saling 
berhadapan. 

Amr bin Abdu Wudd, salah satu personel pasukan Quraisy, pemah 
terluka pada saat perang Badar hingga ia tidak ikut serta dalam perang Uhud. 
Pada perang Khandak ini ia ingin membuktikan eksistensinya di dalam 
pasukannya itu. Dengan duduk tegap di atas kudanya, ia menjadi orang yang 
pertama maju ke depan, ia berkata, “Siapa yang akan bertarung satu lawan 







satu denganku?” Ali bin Abu Thalib pun langsung maju ke depan dan 
menyatakan bahwa ia akan bertarung melawan Amr . NamunAmr sepertinya 
engganmelawanAli, laluAli berkata, “Wahai Amr, akupemahmendengar 
bahwa kamu telah bersumpah dengan nama Allah bahwa jikalau kamu diberikan 
dua pilihan, maka kamu pasti akan memilih salah satunya?” Amr menjawab, 
“BenarAli lantas berujar, “Pilihanpertamayang inginakutawaikankepadamu 
adalah aku ingin mengajakmu untuk menyembah Allah dan memeluk Islam.” 
Amr menjawab, “Aku tidak mau memilihnya.” Ali berkata lagi, ‘Tilihankedua 
adalah, aku ingin mengajakmu bertarung satu lawan satu.” Amr menjawab, 
“Wahai kemenakanku, aku bersumpah aku tidak mau bertarung denganmu, 
karena aku memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayahmu.” Ali lanjut 
berkata, “Sedangkan aku, demi Allah aku bersumpah aku sangat ingin bertarung 
denganmu” 

Mendengar perkataan Ali itu, Amr bin Abdu Wudd naik pitam dan 
langsung turun dari kudanya. Ia kemudian maju ke arahAli dengan geram 
sekali, lalu mereka berdua saling bertarung dan mengayunkan pedang masing- 
masing, hingga membuat debu yang ada di atas tanah pun naik ke atas dan 
bertaburan mengelilingi mereka berdua. Tidak beberapa lama kemudian, debu 
itu turun kembali ketika Ali memiliki kesempatan untuk memenggal kepada 
Amr. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan dengan baik oleh Ali. Ketika pasukan 
kaum Quraisy melihat Amr telah tumbang oleh Ali, mereka bergegas memacu 
kuda mereka dan lari terbirit-birit. Orang yang berada paling depan adalah 
Ikrimah bin Abu Jahal, ketika mengetahui orang yang diharapkannya telah 
kalah maka ia langsung melemparkan panah yang dibawanya dan mengambil 
langkahseribu. 490 

Pada perang Khandaq inilah, Sa’ad bin Mu’adz terlukayang akhimya 
menemui ajalnya. Pada waktu itu, Sa’ad mengenakan baju besi yang tidak 
pas lagi dengan ukuran tubuhnya, hingga tangannya tidak terbungkus oleh 


490 Lih. Sirah An-Nabawiyyah, karya Ibnu Hisyam (3/135). 


Surah AlAhzaab j 



baju besi tersebut. Tangannya yang tidak tertutupi itu terkena sebuah panah 
yang langsung memutuskan urat nadi yang ada di tangannya. 

Ada beberapa riwayat yang menyebutkan pemanah yang telah 
menyebabkan kematian Sa’ad. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pemanah 
itu adalah Hibban bin Qais bin Ariqah, 491 yang berasal dari bani Amir bin 
Lu‘ai. Lalu ada juga yang meriwayatkan bahwa yang memanah Sa’ad adalah 
Khufajah bin Ashim bin Hibban. Selain itu, ada yang meriwayatkan bahwa 
pemanah itu adalah Abu UsamahAl Jasymi, pemimpin bani Makhzum. 

Adapun kaum wanita dan anak-anak, ketika perang ini berlangsung, 
mereka ditempatkan di benteng-benteng, seperti Aisyahummul mukmininyang 
ditempatkan di benteng bani Haritsah bersama ibu dari Sa’ad bin Mu’adz, 
sedangkan Shafiyyahbinti Abdul Muththalib ditempatkan di benteng Hassan 
binTsabit. 

Dalam sebuah riwayat aneh yang disebutkan oleh Ibnu Ishak dan 
beberapa ulama lainnya ketika Shafiyyah berada di benteng Hassan, riwayat 
itu menyebutkan bahwa dalam perang Ahzab, kami bersama para wanita dan 
anak-anak ditempatkan di benteng Hassan bin Tsabit, sedangkan Nabi SAW 
dan para sahabatnya tidak dapat mengunjungi kami, karena mereka sedang 
berhadapan dengan musuh yang beijumlah sangat banyak seperti air di lautan. 
Pada suatu ketika ketika kami masih di dalam benteng tersebut ada seorang 
Yahudi yang sedang beikeliling mengontrol keadaan, lalu aku beikata kepada 
Hassan, “Turunlah kesana dan bimuh dia.” Hassan menjawab, “Aku tidak 
ditugaskan seperti itu wahai putri Abdul Muththalib.” 

Mendengar hal itu, aku geram dan langsung turun dari benteng tersebut, 
sambil mengambil sebilah tongkat untuk memukul Yahudi itu hingga mati. 
Kemudian aku kembali ke atas benteng dan memanggil Hassan, aku berkata 


491 Ariqah adalah nama panggilan dari Qalabah binti Sa’id, dan Qalabah ini adalah 
nenek dari siti Khadijah. Sedangkan sebutan Ariqah ini disebabkan oleh harumnya 
aroma keringat tubuhnya. 


■nnn 




kepadanya, “Wahai Hassan, turunlah kesana dan ambillah pakaiannya Bukan 
aku tidak mau mengambilnya tadi akan tetapi ia adalah seorang laki-laki.” 
Lalu Hassan menjawab, “Aku tidak butuh pakaiannya wahai putri Abdul 
Muththalib.” Kemudian aku sendiri yang turun kesana dan mengambil 
pakaiannya 

Mengomentari riwayat ini, Abu Umar bin Abdul Barr berkata, “Para 
ulama sejarah mengingkari bahwa riwayat ini benar-benar mengenai Hassan. 
Mereka mengatakan: Apabila Hassan benar-benar seorang pengecut seperti 
yang kalian katakan, maka pastilah ia akan disindir (dengan syair) oleh orang- 
orang yang sebelumnya telah disindir olehnya pada masa jahiliyah dan masa 
keislamannya. Ia juga pasti akan disindir oleh anaknya sendiri, Abdurr ahman 
karena banyak sekali sindiran yang ia lontarkan kepada orang lain terutama 
pada penyair, seperti An-Najasyi, atau pun yang lain.” 

Keenam: Suatu hari, Na’im bin Mas’ud bin Amir AlAsyja’i datang 
menghadap Nabi SAW, ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah memeluk 
Islam, namun kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku, maka 
perintahkanlah aku apa yang engkau kehendaki.” Nabi SAW menjawab, 
“Engkau hanya satu orang yang berasal dari bani Ghathfan, jika engkau 
bersedia silakan engkau keluar dari sini tanpa harus menolong kami, 
itu lebih baik bagi kami daripada engkau berlama-lama dengan kami 
disini. Oleh karena itu, keluarlah engkau, karena peperangan itu banyak 
sekali tipu muslihat.” 

Lalu Na’im bin Mas’ud keluar dari perkemahan kanm muslimin dan 
mendatangi bani Quraizhah. Kemudian Na’im berkata, “Wahai bani Quraizhah, 
kalian tahu bagaimana aku mencintai kalian (ketika pada masa jahiliyah dulu, 
Na’im memang sering berkumpul bersama bani Quraizhah), apalagi kita 
memiliki ikatan batin yang kuat.” Bani Quraizhah menjawab, “Katakanlah 
apa yang ingin engkau sampaikan, karena engkau memang tidak bermusuhan 
dengan kami.” Na’im berkata lagi, “Sesungguhnyaorang-orang Quraisy dan 
orang-orang Ghathfan tidak sama dengan kalian. Karena negeri ini adalah 


Surah A1 Ahzaab | 



negeri kalian, dan disinilah harta kalian berada, begitu juga anak-anak dan 
istri-istri kalian. Orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghathfan datang kesini 
hanya untuk memerangi Muhammad dan para pengikutnya, dan kalian 
memutuskan untuk membantu mereka. Apabila mereka mendapatkan 
kesempatan untuk menyerang maka pastilah mereka akan memanfaatkannya, 
dan apabila mereka tidak memiliki kesempatan itumaka mereka akan pulang 
ke negeri mereka dengan meninggalkan kalian disini bersama Muhammad, 
padahal kalian tidak terlalu kuat untuk melawan Muhammad sendirian. Oleh 
karenaitu, sebelum kalian berperang bersama mereka mintalah j aminan kepada 
mereka untuk kebaikan kahan sendiri.” 

Setelah itu Na’im keluar dari sana lalu mendatangi orang-orang Quraisy, 
kemudian ia berkata, “Wahai kaum Quraisy, kahan tahu bagaimana cintaku 
kepada kahan, dan aku bukanlah orang yang dekat dengan Muhammad. Aku 
pemah mendengar sesuatu yang sepertinya harus aku sampaikan kepada 
kahan, namun aku harap kahan dapat merahasiakan nasehat ini.” Kaum Quraisy 
menjawab, “Baiklah, kami akanmerahasiakannya.” Na’im berkata lagi, “Perlu 
kalian ketahui bahwa orang-orang Yahudi merasa menyesal karena mereka 
bukan berada di pihak M uhamma d. Mereka juga telah menyampaikan hal ini 
kepada Muhammad, mereka berkata, ‘Kami telah menyesal atas apa yang 
kami perbuat, sudikah kiranya kamu jikalau kami menyerahkan beberapa 
petinggi dari kaum Quraisy dan kaum Ghathfan agar kalian dapat menghukum 
mati mereka, dan kami diberi kesempatan untuk hidup tenteram bersama 
kahan’?” 

Kemudian setelah menghasut orang-orang Quraisy, Na’im juga 
mendatangi orang-orang Ghathfan dan mengatakan hal yang sama. 

Hingga akhimya tibalah saatnya rencana Allah terbuktikan. Rencana 
dan takdir yang membawa kelegaan untuk Nabi SAW dan para kaum muslimin 
disana. Pada suatu hari Sabtu Abu Sufyan mengutus Ikrimah bin Abu Jahal 
untuk membawa beberapa delegasi dari kaum Quraisy dan dari bani Ghathfan 
untuk menghadap bani Quraizhah. Sesampainya disana, mereka langsung 





menyampaikan pesan yang dikirimkan oleh Abu Sufyan, mereka mengatakan, 
“Ketahuilah bahwa kami ini bukan di negeri kami sendiri, hewan-hewan kami 
sudah banyak yang mati dan persediaan yang kami bawa pun semakin lama 
semakin berkurang. Oleh karena itu, bersiaplah karcna besok pagi kita akan 
berangkat menuju medan pertempuran melawan Muhammad” Kemudian bani 
Quraizhah, yang notabene beragama Yahudi dan sangat menghormati hari 
Sabtu, menolak ajakan ini, mereka mengatakan, “Ketahuilah bahwa hari ini 
adalah hari Sabtu, dan kalian tentu mengetahui apayang akan teijadi kepada 
kami jika kami melanggar sesuatu di hari Sabtu. Namun kami tetap akan 
bersedia dengan ajakan kalian itu walaupun harus melanggar sesuatu, dengan 
syarat kami diberikan jaminan yang sesuai dengan pelanggaranyang kami 
akan lakukan. Kami tidak akan ikut serta dalam peperangan itu jika kalian 
tidak memberikan jaminan itu.” 

Mendengar hal itu, para pembesar Quraisy dan para pemimpin kaum 
Ghathfan mengangguk-angguk seakan-akan menyadari kesalahan mereka, 
mereka berkata, “Temyata memang benar apa yang dikatakan oleh Na’im 
bin Mas’ud kemarin.” Setelah itu mereka kembah mengutus utusan mereka 
kepada bani Quraizhah untuk menyampaikan pesan dari mereka. Ketika para 
utusan itu telah tiba mereka langsung mengatakan, “Kami bersumpah selama- 
lamanya kami tidak akan memberikan jaminan apa pun kepada kalian. Jika 
kalian mau silakan kalian ikut berperang bersama kami, namun jika tidak 
maka tidak ada peijanjian atau ikatan apa pun diantara kita.” 

Mendengar hal tersebut, bani Quraizhah pun juga mengangguk- 
anggukkan kepala mereka seakan menyadari kesalahan mereka, dan mereka 
juga mengatakan hal yang sama dengan perkataan kaum Quraisy dan kaum 
Ghathfan sebelumnya, yaitu, “Temyata memang benar apa yang dikatakan 
olehNa’im bin Mas’ud.” 

Pada saat itulah Allah SWT menghancurkan persekutuan yang mereka 
jalin bersama sebelumnya. Allah SWT juga memecahkan persatuan diantara 
mereka. Dan pada akhimya Allah SWT mengirimkan adzab kepada mereka. 


Surah Al AhzaabJ 




yaitu berupa angin yang sangat dahsyat pada malam yang sangat dingjn.Ang 
yang sangat kencang itu bahkan menyapu peralatan yang mereka miliki dc 
menumpahkan air-air persediaan mereka. 492 

Ketujuh: Ketika Nabi SAW mendengar tentang perpecahan yar 
teqadi diantara para musuh Islam, beliau mengutus Hudzaifah binAl Yama 
untuk memastikan beritatersebut. Lalu Hudzaifah pun bergegas kesana dar 
berbaur dengan para pasukan disana, namun seperti biasanya Abu Sufyai 
selalu memeriksa pasukannya, dengan tujuan untuk memastikan tidak ad< 
mata-mata diantara pasukannya itu. Metodeyang digunakanoleh Abu Sufyai 
adalah dengan menyuruh setiap pasukannya agar menyebutkan nama seoram 
prajurit yang berada di sampingnya. 

Hudzaifah yang pada saat itu berada di tengah-tengah pasukan Abu 
Sufyan langsnng memegang tangan seseorang untuk dijadikan temannya, ia 
bertanya kepada orang tersebut, “Siapakah namamu?” Lalu prajurit itu 
menjawab, “Namaku adalah si fulan.” Maka dengan begitu pada saat Abu 
Sufyan menanyakan kepada Hudzaifah orang yang berada disampingnya, 
maka ia lan gs un g menyebutkan nama orang tersebut. 

Kemudian Abu Sufyan pun berkata, “Wahai kaum Quraisy sekalian, 
sepertinya kita akan mendapat celaka, karena ketika kita tidak berada di 
kampung halaman, hewan-hewan yang kita kendarai sudah melemah, dan 
kita telah dikhianati oleh bani Quraizhah. Ditambah lagi dengan robohnya 
perkemahan kita oleh hembusan angin yang sangat kencang, yang juga 
menumpahkan persediaan air yang kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita 
Icerobali ke kampung halaman kita, karena aku sendiri telah memutuskan untuk 
pulang.” 

Setelah berkata seperti itu, Abu Sufyan segera melompat duduk di atas 
untanya, namun kaki unta tersebut tidak kuat menahan beban berat yang ada 


492 Lih. Sirah An-Nabawiyyah, karya Ibnu Hisyam (3/137-139). 


Tafsir AIQufthubi 




di atas punggungnya. Hudzaifah kemudian bergumam, “Kalau sajapada saat 
Nabi SAW mengutusku beliau tidak berpesan kepadaku untuk tidak 
melakukan apa-apa (Nabi SAW berpesan kepada Hudzaifah untuk pergi 
kesana dan mengetahui apa yang terjadi, akan tetapi Hudzaifah tidak 
diperbolehkan untuk berbuat sesuatu), maka aku akan memanah Abu Sufyan 
pada saat itu juga.” 

Kemudian Hudzaifah kembali ke perkemahan kaum muslimin untuk 
melaporkan apa yang telah didapatkannya, namun ketika ia datangNabi SAW 
sedang melakukan shalat. Usai beliau menyelesaikan shalatnya, aku langsung 
memberitahukan tentang berita yang telah aku dapatkan, dan setelah beliau 
mengetahuinya, beliau langsung mengucapkan alhamdulillah. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Riwayat dari Hudzaifah mengenai hal 
ini juga disebutkan dalam kitab Shahih Muslim, m dari Jarir, dari A1 A’masy, 
dari Ibrahim At-Tamimi, dari ayahnya, ia berkata: Ketika kami berada di 
tempat kediaman Hudzaifah, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, “Kalau 
saja aku hidup satu zaman dengan Nabi SAW maka pasti aku akan ikut 
berperang bersama beliau dan aku akan berusaha mendapatkan kemenangan 
bersama beliau.” Hudzaifah kemudian berkata, “Kamu mimgkin saja 
melakukannya, namun kamu tidak tahu bagaimana keadaan pada waktu itu. 
Ketika perang Ahzab, Allah SWT mendatangkan anginyang sangatkencang 
dan sangat dingin, sementara aku waktu itu bersama dengan Nabi SAW dan 
para sahabat lainnya merasa ketakutan yang luar biasa. Pada saat itu Nabi 
SAW bersabda, “ Adakah seseorang dari kalianyang berani mencari tahu 
kebenaran dari berita yang aku dengar ini. Barangsiapa yang berani 
melakukannya, maka ia akan bersamaku di Hari Kiamat nanti.” 

Namun kami semua terdiam dan tidak ada satu pun yang menjawab 
seruan beliau. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, “ Adakah seseorang dari 


493 Lih. Shahih Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan perjalanan hidup Nabi 
SAW (3/1414). 


Surah A1 Ahzaab J 



kalian yang berani mencari tahu kebenaran dari beritayangaku dengar 
ini. Barangsiapa yang berani melakukannya, maka ia akan bersamaku 
di Hari Kiamat nanti. ” Namun kami semua tetap terdiam dan tidak ada satu 
pun yang menjawab seruan beliau. Selanjutnya beliau bersabda, “ Bangunlah 
engkau wahai Hudzaifah. Aku tugaskan engkau untuk mencari kabar 
yang sebenarnya. ” 

Aku kemudian bangkit dari dudukku dan menjawab panggilan beliau, 
karena beliau telah menyebut namaku untuk segera bangkit. Beliau lalu 
bersabda, “ Pergilah engkau kesana dan carilah kebenaran tentang berita 
ini. Akan tetapi janganlah engkau membuat kepanikan disana hingga 
berakibat buruk nantinya. 494 ” Namun ketika sesampainya aku disana, 
temyata aku sama sekali tidak merasakan kedinginan dan kebekuan yang 
dirasakan oleh orang-orang yang sedang diadzab disana, seperti yang aku 
takutkan sebelumnya. Aku lantas ikut berbaur dengan mereka. Setelah itu 
aku melihat Abu Sufyan sedang menghangatkan tubuhnya di dekat tungku 
api. Maka dengan terburu-buru aku meletakkan anak panahku di busur untuk 
membunuhAbu Sufyan yang sedang lengahitu. Akan tetapi aku teringat dengan 
kata-kata Nabi SAW yang dipesankan kepadaku, “ Janganlah engkau 
membuat kepanikan disana. ” Kalau saja aku menembakkan anak panahku 
pada saat itu, maka tembakanku pasti tidak akan meleset sedikit pun. Setelah 
aku mendapatkan berita yang sebenarnya teijadi disana, aku memutuskan 
untuk kembali ke perkemahan kaum muslimin. 

Dalam perjalanan pulangku ke perkemahan, lagi-lagi aku sama sekali 
tidak merasakan hawa dingin yang seharusnya aku rasakan dengan cuaca 
seperti itu. Setelah sesampainya aku disana, aku langsung menceritakan apa 
yang telah aku dapatkan pada pengintaianku kepada Nabi SAW. Namun 
setelah selesai menceritakannya barulah rasa dingin itu menyerangku. Nabi 


4M Maksud Nabi SAW adalah agar Hudzaifah tidak menonjolkan diri hingga akhimya 
mereka tahu tentang identitas Hudzaifah yang sebenarnya yang akan berakibat buruk 
nantinya. 





SAW kemudian menyelimutiku dengan pakaian yang sering digunakan oleh 
beliau untuk melaksanakan shalat. Aku lalu tidur dengan pulas hingga pagi 
hari tiba. Setelah pagi menjelang, aku dibangunkan oleh Nabi SAW, 
“Bangunlah wahai yang banyak tidurnya .” 

Kedelapan: Pagi itu, seluruh musuh yang bersekutu dan mengepung 
kaum muslimin temyata telah pergi. Nabi SAW kemudian memutuskan untuk 
meletakkan senjata dan pulang ke kota Madinah. 

Namun tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi beliau dalam wujud 
menyerupai Dihyah bin Khalifah A1 Kalbi dengan menaiki seekor baghal 
(hewan tunggangan hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai) yang 
dilapisi oleh kain beludru. Malaikat Jibril lalu berkata kepadaNabi SAW, 
“Wahai M uhammad, sekarang ini kalian telah memutuskan untuk meletakkan 
senjata, namun ketahuilah bahwa para malaikat masih menyandang senjata 
mereka. Oleh karena itu, ambillah senjata itu, karena Allah memerintahkan 
kepadamu untuk pergi menuju wilayah bani Quraizhah. Aku sendiri akan 
mendahului kalian menuju kesana, dan aku akan menggetarkan benteng- 
benteng mereka.” 

Mendapat informasi itu, Nabi SAW kemudian memanggil para sahabat 
dan memerintahkan mereka untuk menuju wilayah bani Quraizhah. Beliau 
juga bersabda, “ Janganlah kalian shalat Ashar kecuali kalian telah sampai 
di wilayah bani Quraizhah.” 

Namun sebelum mereka sampai ke tempat yang dimaksud, waktu shalat 
Ashar hampir selesai. Beberapa diantara mereka merasa khawahr waktu shalat 
Ashar akan habis sebelum mereka tiba di wilayah bani Quraizhah, oleh karena 
itu mereka melakukan shalat Ashar sebelum tiba disana. Akan tetapi sebagian 
yang lain berkata, “Kami tidak akan melakukan shalat Ashar walaupun 
waktunya telah habis, kecuali kita telah sampai disana, sesuai dengan perintah 
Nabi SAW.” 

Setelah semuanya kembali dan berkumpul, para sahabat mengadukan 


hal ini kepada Nabi SAW. Namun tidak ada satu pihak pun yang disalahkan 
olehbeliau. 

Dari kejadian ini dapat diambil kesimpulan hukum, bahwa pembenaran 
pendapat orang yang berijtihad dengan alasan yang syar’i. Mengenai hal ini, 
kami telah menjelaskaimya dalam tafsir surah A1 Anbiyaa 4 , 495 

Pada pertempuran dengan bani Quraizhah inilah Sa’ad bin Mu’adz wafat. 
Selain itu, ketika Sa’ad terkena panah, ia memang pemah memanjatkan doa, 
yaitu, “Ya Allah, apabila Engkau menakdirkan akan melanjutkan peperangan 
kami melawan bani Quraisy, maka takdirkanlah aku untuk ikut serta dalam 
peperangan itu, karena tidak ada kaum yang lebih aku sukai untuk beijihad 
kecuali kaum yang telah mendustakan Rasul-Mu dan mengeluarkan beliau 
dan kampung halamannya. Ya Allah, apabila Engkau m enakdirkan peperangan 
melawan bani Quraisy ini telah selesai, maka perlihatkanlah aku kejadiannya, 
dan janganlah Engkau mengambil nyawaku sebelum aku merasa gembira 
melihat kebinasaan bani Quraizhah.” 

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Wahhab disebutkan bahwa Malik 
berkata: Aku pemah mendengar sebuah riwayat yang mengatakan bahwa 
Sa’ad bin Mu’adz pemah berkunjung ke tempat Aisyah yang sedang 
bersembunyi dengan kaum wanita lainnya di sebuah benteng yang terbuat 
dari batu. Pada saat itu Sa’ad mengenakan baju besi yang sudah kesempitan, 
hingga ia harus menyingsingkan lengan bajunya. Pada lengan yang disingsingkan 
itu, terdapat wama kuning kemerah-merahan tanda bekas darah. Aisyah 
kemudian bergumam, “Aku sangat khawatir Sa’ad akan terluka di bagian 
kepala atau kakinya, namun temyata yang terkena adalah urat nadi di 
tangannya.” 

Riwayat dari Ibnu Wahab dan Ibnu A1 Qasim menyebutkan, bahwa 
diriwayatkan dari Malik, ia berkata: Aisyah pemah berkata, “Aku tidak pemah 
melihat laki-laki yang lebih tampan daripada Sa’ad bin Mu’adz, kecuali Nabi 


495 Lih. tafsir surah A1 Anbiyaa', ayat 78. 




SAW. Ketika Sa’ad terluka di urat nadinya ia berdoa, ‘Ya Allah, apabila 
perang dengan bani Quraizhah ini telah selesai, maka ambillah nyawaku ini 
kapan saja Engkau mau, namun apabila perang ini masih berlangsung, maka 
tundalah kematianku agar aku dapat beqihad bersama Nabi-Mu’. Ajaibnya, 
ketika perang dengan bani Quraizhah itu benar-benar sudah selesai Sa’ad 
pun wafat. Setelah itu kaum muslimin bergembira mengetahui hal tersebut, 
bukan karena kematiannya namun karena doanya yang telah dikabulkan.” 496 

Kesembilan: Ketika Nabi SAW dan para pasukannya berangkat 
menuju wilayah bani Quraizhah, Nabi SAW menyerahkan kepemimpinan 
pasukan kepada Ali bin Abu Thalib, sedangkan tugas kepemimpinannya di 
Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ah bersama serombongan 
kaum muslimin lalu bergegas ke Quraizhah dan melakukan penyerangan 
pertama. Namun pada penyerangan itu. Ah tidak kuat mendengar orang-orang 
Yahudi disana mencaci maki Nabi SAW Ah kemudian menemui Nabi SAW 
dan meminta beliau agar tidak menemui mereka (maksud Ali adalah agar 
Nabi SAW tidak mendengar caci maki tersebut), namun Nabi SAW 
menolaknya. Behau lantas menenangkan Ah dengan bersabda, “ Engkau telah 
mendengar bagaimana mereka mencaci maki aku, namun jika mereka 
telah melihatku. Oleh karena itu, mereka tidak akan mencaci maki lagi 

Akhimya, Nabi SAW tetap berangkat. Temyatamemang benar, mereka 
terdiam seribubahasa. Nabi SAW kemudian berkata kepada mereka, “Kalian 
telah melanggar perjanjian yang telah kita sepakati bersama, wahai 
anak cucu dari orang-orang yang diadzab menjadi kera. Semoga Allah 
membalasmu dan menurunkan adzab-Nya kepadamu” Mendengar itu, 
mereka menjawab, “Kami tidak bodoh seperti kakek nenek moyang kami 
wahai Muhammad, oleh karena itu j anganlah kamu menyamakan kami dengan 
mereka.” 

Setelah itu Nabi SAW bersama pasukan kaum muslimin menyerang 
496 A tsar ini disebutkan oleh Ibnul Arabi dalam AhkamAl Qur'an (3/1515). 


Surah Al Ahzaab j 


mereka dan mengepung mereka selama 20 hari lebih. Orang-orang Yahudi 
kemudian ditawarkan untuk memilih salah satu dan tiga pilihan: (1) Ajakan 
untuk masuk Islam dan mengikuti aj aran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ka’ ab 
yang menjadi salah satupemimpin kaum itu sebelumnyajuga menambahkan, 
“Apabila kalian memilih pilihan pertama ini, maka kalian tidak akan diserang 
lagi, dan kalian juga masih dapat memelihara harta kalian, istri kalian, dan 
anak-anak kalian. Aku bersumpah, tentu kalian mengetahui bahwaNabi SAW 
memang seorang Nabi yang sebenamya, karena beliau telah disebutkan dalam 
Kitab suci kalian.” (2) bertempur melawan kami. Lalu Ka’ ab menambahkan 
lagi, “Apabila kalian memilih penawaran yang kedua ini, maka kalian hams 
terlebih dahulu membunuh istri-istri dan anak-anak kalian, karena apabila tidak 
maka setelah kalian kami habisi kami akan membawa semua wanita dan anak- 
anak yang ada di wilayah kalian ini.” (3) melanggar kesucian hari Sabtu. Ka’ab 
juga menambahkan, “Kaum muslimin akan menunggu sampai tibanya hari 
Sabtu, karena pada hari itu kalian diwajibkan untuk menenangkan diri dan 
tidak melakukan peperangan. Kami akan menumpas kalian pada hari itu.” 

Mendapat tawaran seperti itu, mereka menj awab, ‘ ‘Tawaran pertama 
sepertinya kami tidak mungkin memilihnya, karena kami tidak mau mengikuti 
berpindah dari ajaran yang ada di dalam Kitab Taurat. Sedangkan tawaran 
kedua, kami juga tidak mungkin memilihnya, apa dosa istri-istri dan anak- 
anak itu kepada kami hingga kami mau membunuh mereka. Dan, tawaran 
ketiga juga tidak mungkin kami pilih, sebab kami tidak mau melanggar hari 
sucitersebut.” 

Setelah itu para pemimpin bani Amr bin Auf dan para pemimpin kaum 
Aus secara keseluruhan, mengutus seseorang untuk memanggilAbu Lubabah, 
kemudian mereka mengumpulkan seluruh penduduk disana, dari kalangan 
laki-laki, wanita, serta anak-anak. Semuanya berkumpul di satutempat untuk 
berkonsultasi kepada Abu Lubabah mengenai pilihan yang terbaik yang harus 
mereka pilih. Mereka berkata, “Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus 
mengubah hukum Taurat menjadi hukum Muhammad?” Lubabah menjawab, 


wa 




“Ya.” Lubabah lantas meletakkan tangannya di leher yang mengisyaratkan 
bahwa apabila mereka tidak melakukannya maka Muhammad akan membunuh 


mereka. 

Namun setelah itu Abu Lubabah langsung menyadari kesaiahannya, ia 


menyesal telah bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dan berkhianat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia juga merasa yakin bahwa perbuatannya itu 
pasti telah diketahui oleh Allah dan jugaNabi-Nya. 

Setelah menyadari kesaiahannya itu, ia langsung pulang ke Madinah, 
namun ia tidak segera menghadap Nabi SAW, akan tetapi yang dilakukannya 
adalah mengikat dirinya sendiri di salah satu pagar masjid. Ia kemudian 
bersumpah bahwa ia tidak akan pindah dari tempatnya itu hingga Allah SWT 
memberikan ampunan kepadanya. Ia juga beijanji tidak akan pemah kembali 
ke wilayah bani Quraizhah (tempat dimana ia berbuat dosa) lagi untuk selama- 
lamanya. 


Abu Lubabah memang benar-benar menyesali perbuatannya, karena 
setelah ia bersumpah ia memang tidak pemah meninggalkan pagar masjid itu 
kecuali pada waktu-waktu shalat saja. Iamemintaagar istrinyamenggantikan 
tempatnya di pagar tersebut ketika ia melaksanakan shalat. 


Ibnu Uyainah berkata, “Pada kisah inilah diturunkannya firman Allah 
SWT, 0 j&fj P-J dv 'cf.& 4k ‘ Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 


Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat- 
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui’. (Qs. 
AlAnfaal [8]: 27) 


Ketika Nabi SAW mendengar tentang apa yang telah diperbuat oleh 
Abu Lubabah dan penyesalannya, Nabi SAW bersabda, “ Seandainya ketika 
ia menyesali perbuatannya ia langsung mendatangiku, maka aku akan 
memaafkannya, sedangkan jika ia telah memutuskan untuk melakukan 
hal tersebut, maka aku tidak akan melepaskannya sampai Allah 


Surah Al Ahzaab ] 


menyuruhku untuk melepaskannya. ” 


Setelah itu turuniah firman Allah SWT mengenai Abu Lubabah ini, 

O 1 ^ \jjaii- p-pji j J 

4^T oj “£>a« (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa- 
dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan 
pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .” 
(Qs.At-Taubah[9]: 102) 


Setelah ayat ini diturunkan, Nabi SAW langsung menyuruh para sahabat 
untuk melepaskan Abu Lubabah dari ikatan yang diikatnya sendiri di pagar 
masjid. Setelah bani Quraizhah memutuskan untuk berada di bawah kekuasaan 
dan pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi SAW, bani Aus lalu menghadap 
Nabi SAW, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, engkau tahu, mereka itu 
adalah para pemimpin kami, oleh karena itu kami ingin yang menjadi wali 
kami adalah dari golongan kami, seperti halnya engkau jadikan Abdullah bin 
Ubai bin Salul yang berasal dari bani Nadhir menjadi wali untuk bani Khazraj. 
Kami mohon kepadamu untuk disamakan dengan lainnya, dipimpin oleh 
walinya sendiri. Mereka itu (bani Quraizhah) adalah wali kami.” 

Mendengar itu, Nabi SAW berkata kepada mereka, “ Wahai bani Aus 
sekalian, kalian menginginkan seorang wali dari golongan kalian 
sendiri ?” Mereka menjawab, “Benar.” Lalu Nabi SAW berkata lagi, 
“ Baiklah, aku akan menunjuk Sa 'ad bin Mu ’adz sebagai wali kalian .” 


Nabi SAW sebelumnya telah mendirikan sebuah tenda di dekat masjid 
untuk Sa’ad bin Mu’adz, agar beliau mudah mengunjungi Sa’ad yang memang 
sedang sakit akibat luka yang dideritanya pada perang Khandaq yang lalu. 
Dari tenda itulah, Sa’ad memutuskan vonis hukuman mati kepada para 
pemberontak, menawan para istri dan keluarga mereka. Juga membagi- 
bagjkan harta yang sebelumnya dimiliki oleh mereka Dalam kesempatan lain, 
ketikaNabi SAW mengunjunginya beliau pemahbersabda, “ Engkau telah 






menetapkan hukumcm dengan ketetapan yang Allah berikan dari atas 
langit ke tujuh.” 

KemudianNabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membawa 
para pemberontak yang telah divonis hukuman mati oleh Sa’ad ke suatu tempat 
yang sekarang dijadikan pasar Madinah (yang dixnaksud “sekarang” disini 
adalah pada zaman Ibnu Ishak), lalu tempat tersebut digali parit Setelah parit- 
parit itu tersedia, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memenggal 
kepala mereka di parit-parit itu dan menguburkan mereka disana. Beberapa 
orang yang termasuk dipenggal kepalanya saat itu adalah: Hayyi bin Akhthab 
dan Ka’ab bin Asad. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang mengetuai 
sekitar 600 atau 700 orang pemberontak yang dipenggal kepalanya saat itu. 

Ketika Hayyi dipenggal, ia mengenakan pakaian berwama bunga yang 
sedang merekah, namun pakaian itu telah ia sobek-sobek di beberapa bagian, 
agar pakaiannya itu tidak diambil dan dipergunakan lagi oleh orang lain. Ketika 
ia dibawa ke hadapan Nabi SAW dengan tangan dilingkarkan di belakang 
lehemya, Hayyi melihat ke arah beliau lalu Nabi SAW bersabda, 

Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah menyalahkan diriku 
sendiri karena telah bermusuhan denganmu. Namun akujuga tahu 
barangsiapa yang mengecewakan Allah, maka ia juga akan 
dikecewakan. 

Ia juga berkata, “Wahai sekalian manusia, ketentuan, takdir, dan 
peperangan, memang telah ditetapkan kepada bani Israel, inilah nasib kita.” 
Lalu ia didudukkan di tepi parit, kemudian kepalanya dipenggal. 

Satu-satunya yang dipenggal dari golongan wanita adalah Bananah. Ia 
adalah istri dari seorang penguasa A1 Qurazhi yang telah melemparkan batu 
ke arah Khallad bin Suwaid hingga menewaskannya. 

Nabi SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk memenggal 
setiap laki-laki yang telah tumbuh dewasa dan membiarkan hidup mereka 
yang belum dewasa. Salah satu dari mereka yang dibiarkan hidup oleh Nabi 


Surah Al Ahzaab J 



SAW yang saat itu belum beranjak dewasa adalah Athiyyah A1 Qnrazhi. 
Athiyyah inilah yang akhimya menjadi salah satu sababat Nabi SAW. 

Kemudian beberapa orang yang belum cukup dewasa yang tidak 
dipenggal saat itu adalah kalangan anak-anak dan Zubair bin Batha, laluNabi 
SAW menghadiahkan anak-anak tersebut kepada Tsabit bin Qais bin 
Syammas. Salah satu dari anak-anak ini adalah Abdurrahman bin Zubair, 
yang kemudian masuk Islam dan menj adi sahabatNabi SAW. Selain itu, Nabi 
SAW menghadiahkan Rafa’ah bin Samuel A1 Qurazhi kepada Ummu A1 
Mundzir Salma bind Qais, kakak dari Salith bin Qais yang berasal dari bani 
Najjar. Dialah orang yang pemah shalat menghadap dua kiblat pada saat 
kiblat dipindahkandari masjidAl Aqsha ke Masjidil Haram. Rafa’ah bin Samuel 
ini juga masuk Islam dan meriwayatkan beberapa hadits Nabi SAW. 

Ibnu Wahab dan Ibnu A1 Qasim meriwayatkan dari Malik, ia berkata: 
Tsabit bin Qais bin Syammas pemah berbicara dengan salah satu anak Batha 
(yang harta benda dan keluarganya akan diserahkan pula kepada Tsabit namun 
belum diterimanya), Tsabit berkata, “Nabi SAW telah menghadiahkan dirimu 
kepadaku beserta dengan keluarga dan harta bendamu yang akan diserahkan 
kepadaku nanti.” Ibnu Batha menjawab, “Itulah yang dilakukan orang baik 
kepada orang baik lainnya.” Kemudian Ibnu Batha berkata lagi, “Namun 
bagaimana seseorang dapat menjalani hidupnya tanpa keluarga dan anak- 
anaknya?” Mendengar keluhan ini, Tsabit langsung menghadap Nabi SAW 
danmenceritakannyakepadabeliau, laluNabi SAWmenyerahkananak- 
anak dan keluarga Ibnu Batha kepada Tsabit. Setelah itu Tsabit kembali ke 
rumahnya dan memberitahukan Ibnu Batha bahwa keluarga dan anak-anaknya 
telah bersamanya saat itu. Ibnu Batha bertanya lagi, “Namun bagaimana 
seseorang dapat menjalani hidupnya tanpa harta benda?” Mendengar hal 
ini, Tsabit segera kembali menghadap Nabi SAW dan menceritakan hal 
itu kepada beliau, lalu Nabi SAW menyerahkan kepada Tsabit harta 
benda yang sebelumnya memang dimiliki oleh Ibnu Batha. Tsabit Iantas 
kembali ke rumahnya dan memberitahukan Ibnu Batha bahwa harta 


mmsm 



bendanya telah ia genggam. 

Namun pertanyaan Ibnu Batha belum selesai, ia bertanya lagi, “Lalu 
bagaimana keadaan adik kandungku yang wajahnya bersih seperti kaca dari 
negeri China?” Tsabit menjawab, “Ia telah tiada.” Ibnu Batha kemudian 
bertanya lagi, “Bagaimana keadaan parapemimpin bani Ka’ab bin Quraizhah 
dan para pemimpin bani Amr bin Quraizhah?” Tsabit menjawab, “Mereka 
juga telah dihukum mati.” Ibnu Batha lalu bertanya lagi, “Bagaimana pula 
nasib orang-orang dari keturunan dua bani tersebut?” Tsabit menjawab, 
“Mereka juga telah wafat semuanya.” Ibnu Batha lantas berkata, “Aku ingin 
membebaskan diriku dari perlindunganmu dan biarkan aku menyusul mereka” 
Namun Tsabit enggan untuk membunuhnya, lalu Ibnu Batha diserahkan kepada 
sahabat lainnya untuk dihukum mati. Sedangkan anak-anak dan harta benda 
yang sebelumnya dimiliki oleh Ibnu Batha yang masih berada pada Tsabit 
diserahkan dan dibagi-bagikan pada saat Hari Raya. 497 

Kesepuluh: Diriwayatkan bahwa harta rampasan perang yang diambil 
dari bani Quraizhah dibagi dua,25% diberikan kepada pasukan pejalan kaki, 
dan 75% diberikan kepada pasukan berkuda. Namun ada juga yang 
meri wayatkan bahwa yang diberikan kepada pasukan berkuda adalah dua 
pertiga dari seluruh harta, sedangkan yang diberikan kepada pasukan pejalan 
kaki adalah sepertiga sisanya. Jumlah kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin 
pada saat itu beijumlah tiga puluh enam ekor kuda saja. 

Adapun salah satu tawanan wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi 
SAW adalah Raihanah binti Amr bin Janafah, 498 yang berasal dari bani Amr 
bin Quraizhah. Raihanah ini tetap ikutbersamaNabi SAW hinggabeliau wafat. 

Diriwayatkan bahwa harta rampasan perang dari bani Quraizhah adalah 
harta rampasan perang pertama yang dibagi-bagi kepada pasukan berkuda 


497 Lih. Sirah An-Nabawiyyah, karya Ibnu Hisyam (3/142-148). 

498 Yang ditulis oleh Ibnu Hisyam dalam Sirah An-Nabawiyyah (3/149) adalah, 
“Raihanah binti Amr bin Khanafah (dengan menggunakan huruf kha' bukan huruf 
jim)r 


Surah A! AhzaabJ 




dan pasukan pejalan kaki, dan harta rampasan perang pertama yang dipotong 
seperlima bagiannya. Namun sebelum ini kami telah menyampaikan bahwa 
harta rampasan perang pertama yang dipotong seperlimanya adalah ketika 
diutusnya Abdullah bin Jahsy. Wallahua’lam. 


Abu Umarberkata, “Urutan yang sebenamya adalah, rampasan perang 
yang pertama kali dipotong seperlimanya adalah rampasan perang dari bani 
Quraizhah, yaitu setelah diturunkannya firman Allah SWT, 

<Jj—‘^13 *k L*ji I^ajUTj 

j; jjt) ‘ Ketahuilah, sesungguhnyaapasajayangdapat 

kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima 
untukAllah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anakyatim, orang-orang miskin, 
dan ibnussabil ” (Qs. A1 Anfaal [8]: 41) 


Akantetapi memang Abdullah bin Jahasy pemah memotong seperlima 
dari harta rampasan perang sebelum itu, namun bukan atas dasar penerapan 
hukum dari ayat ini, dan itu hanya berdasarkan inisiatifiiya sendiri. Setelah 
beberapa waktu kemudian diturunkanlah ayat yang menj elaskan apa yang 
dilakukan oleh Abdullah bin Jahasy, dan itulah salah satu keutamaan yang 
dimilikiolehnya. 


Dimasukkannya wilayah bani Quraizhah ke dalam wilayah Islam ini 
teijadi pada akhir bulan Dzulqa’dah dan awal bulan Dzulhijjah tahun ke-5 
Hijriyah. Setelah semua masalah dengan bani Quraizhah ini, doa seorang pria 
shalih yang bemama Sa’ad bin Mu’adz dikabulkan. Luka yang selama ini 
tertahan akhimya terbuka bersama mengalimya darah yang sangat deras keluar 
dari urat nadinya, lalu ia pun wafat. 


Kematian Sa’ad yang disebut dalam hadits Nabi SAW, u Kematiannya 
menyebabkanArasy Rahman bergetar. ” 499 Maksudnya, para malaikat yang 


499 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang manaqib Anshar, bab no. 12, Muslim 
dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, (hadits nom. 123 dan 125), At- 
Tirmidzi dalam pembahasan tentang manaqib, (hadits no. 50), Ibnu Majah dalam 
muqaddimahnya, (hadits no. 11), dan Ahmad dalam AlMusnad (3/234). 




menjadi penduduk Arasy tersebut bergembira dengan kedatangan ruh Sa’ad 
hingga menyebabkan Arasy tersebut bergetar dan bergemuruh. 

Ibnu A1 Qasim meriwayatkan dan Malik, dari Yahya bin Sa’id, ia berkata, 
“Ketika Sa’ad bin Mu’adzmeninggal adatujuhpuluhribumalaikatturundari 
langit, padahal para malaikat itu tidak pemah turun ke bumi sebelumnya.” 

Mengenai jumlahkaum musliminyang wafat padasaatperang Khandaq, 
Malik meriwayatkan bahwa yang meninggal dari peperangan itu hanya empat 
atau lima orang saja. 500 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Jumlahkaum musliminyang wafat pada 
perang Khandaq menurut para ulama sirah 501 (sejarah perjalanan hidup Nabi 


SAW) ada enam orang, yaitu: Sa’ad bin Mu’ adz Abu Amr dari bani Abdul 
Asyhal, Anas bin Aus bin Atik, Abdullah bin Sahal (kedua nama yang 
disebutkan terakhir inijuga berasal dari bani Abdul Asyhal), Thufail binNu’man, 
Tsa’labah bin Ghanamah (kedua nama yang disebutkan terakhir berasal dari 
bani Salamah), dan Ka’ab bin Zaid dari bani Dinar bin Najjar yang meninggal 
karena terkena anak panah. Namun tidak diketahui anggota tubuh apa yang 
terkena, dan tidak diketahui pula siapa yang memanahnya. 


Sedangkan orang-orang kafir yang meninggal pada perang ini ada tiga 
orang, yaitu: (1) MunabbihbinUtsmanbinUbaidbin SibaqbinAbduDarr, 
y ang meninggal di Makkah, namun kematiannya itu akibat anak panah yang 
melukainya dalam perang Khandaq. ada pula yang meriwayatkan bahwa 
namanya itu adalah Utsman bin Umayyah bin Munabbih bin Ubaid bin Sibaq, 
(2) Naufal bin Abdullah bin Mughirah A1 Makhzumi, yang meninggal karena 
berusaha melewati pant yang dibuat oleh kaum muslimin, namun ia tersangkut 
disana lalu meninggal pada saat itu juga. Kemudian kaum muslimin saling 
berebut ingin mendapatkan jenazahnya, sampai-sampai sebuah riwayat dari 


500 Lih. Ahkam Al Qur 'an (3/1512). 

501 Lih. Bidayah An-Nihayah (4/117-118) dan Sirah An-Nabawiyyah, karya Ibnu 
Hisyam (3/155-156). 



Az-Zuhri menyebutkan bahwa mereka rela membayar sepuluh ribu dirham 
untuk jenazahnya itu, namun Nabi SAW berkata, “ Kitatidakmemerlukan 
jenazahnya dan kitajuga tidakmemerlukan harga jenazahnya.'’'’ Setelah 
itu mereka pun meninggalkan jenazahnya, dan (3) Amr bin Abdu Wudd, yang 
meninggal pada saat bertarung satu lawan satu dengan Ali seperti yang telah 
disampaikan sebelumnya. 

Sementara kaum muslimin yang meninggal pada saat penyerbuan bani 
Quraizhah ada dua orang, yaitu: (1) Khallad bin Suwaid bin Tsa’labah bin 
Amr dari bani Harits bin Khazraj, yang meninggal akibat dilempar dengan 
batu oleh seorang wanita dari bani Quraizhah, dan (2) Abu Sinan bin Muhshin 
bin Hartsan A1 Asadi, adik dari Ukkasyah bin Mihshan. Ia meninggal pada 
saat penyerbuan berlangsung, lalu dikuburkan oleh Nabi SAW di pemakaman 
bani Quraizhah yang sekarang dijadikan pemakaman umum kaum muslimin 
yang tinggal disana. 502 Hanya dua sahabat inilah yang menjadi syahid dalam 
penyerbuan tersebut. 

Perang Khandaq ini menjadi perang terakhir yang diikuti oleh kaum 
kafir Quraisy melawan kaum muslimin. 


Ad-Darimi Abu Muhammad meriwayatkan dalam Musnad- nya, dari 
Yazid bin Harun, dari Ibnu Abu Dzi‘b, dari A1 Maqbari, dari Abdurrahman 
bin Abu Sa’id A1 Khudri, dari ayahnya, ia berkata, “Pada suatuhaxi di perang 
Khandaq kami pemah dikepung dari siang hingga tengah malam, namun kami 


terhindar dari pecahnya peperangan. Hari itulah yang dimaksud oleh firman 
Allah SWT, jyp iy ‘ Dan Allah 

menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah 


Maha Kuat lagiMaha Perkasa (Qs. A1 Ahzaab [33]: 25) 


Lalu pada malam itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk 
mengumandangkan iqamah, lantas Nabi SAW melaksanakan shalat Zhuhur. 


502 Lih. Bidayah An-Nihayah (4/117-118), Sir ah An-Nabawiyyah, karyalbnu Hisyam 
(3/155-156) AanAhkamAl Qur'an (3/1512). 




Shalat ini sama baiknya seperti shalat Zhuhur yang dilakukannya pada hari- 
hari biasa. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk 
mengumandangkan iqamah lagi, lain Nabi SAW melaksanakan shalat Ashar. 
Setelah itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah 
lagi, laluNabi SAW melaksanakan shalat Maghrib. Kemudian Nabi SAW 
memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah lagi, laluNabi SAW 
melaksanakan shalat Isya. 

Hal ini dilakukanNabi SAW sebelum diturunkannya firman Allah SWT, 
bCSjjl oi* ‘Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka 

shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan (Qs. A1 Baqarah [2]: 239) 

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa‘i dalam kitab Sunan- nya. 
Pembahasan mengenai shalat seperti ini, telah kami bahas sebelumnya dalam 
tafsir surah Thaahaa. 503 


Pada keterangan mengenai perang ini banyak sekali terdapat kesimpulan 
hukum bagi para pembaca yang mau merenungkan kesepuluh pembahasan 


yang telah disampaikan. 


Kesebelas: Firman Allah SWT, ij 

oU j 2ul 0^=3 IajlP m J &y^3 “Ketika datang kepadamu 


tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan 
tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha 
Melihat akan apayang kamu kerjakan. ” Kata *£>- (tentara-tentara) disini 
maksudnya adalah kelompok-kelompok musuh yang bersekutu. Sedangkan 
yang dimaksud dengan kata G£-j (angin) Mujahid berkata, “Maknanya adalah 
angin yang berhembus dari arah Timur. Angin ini dihembuskan dengan sangat 
kencang kepada para tentara yang bersekutu pada perang Khandak, dan 
angin itulah yang menumpahkan periuk mereka dan menerbangkan kemah- 
kemah mereka.” 504 


503 Lih. tafsir surah Thaahaa, ayat 14. 

504 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/81) dan An-Nuhas dalam 


Surah A1 Ahzaab | 



Ikrimah berkata, “Pada saat itu angin Selatan berkata kepada angin 
Utara, ‘Berhembuslah kamu untuk menolong Nabi SAW dan pasukannya’. 
Lalu angin Utara menjawab, ‘Angin yang aku bawa tidak dapat berhembus 
pada malam hari’. Maka angin yang dihembuskan pada saat itu adalah angin 
Timur’.” 505 

Sa’idbin Jubairmeriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi SAW 
pemahbersabda, 


sip Cdb o 




“Aku ditolong oleh angin Timur, sedangkan kaumAd dibinasakan 
dengan angin Barat.” s06 

Angin Timur ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi 
SAW, karenameskipunNabi SAW dankaum muslimin sangat dekat dengan 
hembusan angin tersebut dan hanya dipisahkan dengan parit namun angin itu 
tidak berpengaruh terhadap mereka, mereka tetap dalam keadaan selamat. 

“Dan tentara-tentarayang tidak dapat kamu lihat.” 
Lafazh yang dibaca oleh jumhur ulama dengan menggunakan huruf ta \ 

dengan makna bahwa kalian tidak dapat melihatnya, oleh beberapa ulama 
dibaca dengan menggunakan hurufya' yakni Maknanya adalah mereka 

(para musuh) tidak dapat melihat tentara-tentara Allah itu. 


Pam ulama ilmu tafsir mengatakan, saat itu Allah SWT mengutus para 
malaikat-Nya kepada tentara-tentara musuh. Para malaikat inilah yang 
mencabut pasak-pasak yang mereka tanamkan, membongkar kemah-kemah 


Ma’aniAl Qur'an (5/328) dari Mujahid. 

505 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Hakim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu 
Mardawaih, Abu Na’im, dari Ibnu Abbas. 

Lih. FathAl Qadir (3773). 

506 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Istisqa, bab no. 26, dan dalam 
pembahasan tentang peperangan, bab no. 29, Muslim dalam pembahasan tentang istisqa, 
bab no. 17, serta Ahmad dalam Al Musnad (1/223). 






mereka, meredupkan api yang mereka nyalakan, menumpahkan tempat- 
tempat minum mereka, dan membuat kuda-kuda mereka berlarian kesana 
dan kemari. Allah SWTjuga menanamkan rasa takut di dalam hati para sekutu 
itu, dan memerintahkan para malaikat untuk memperbanyak ucapan takbir 
hingga terkesan kaum muslimin selalu teijaga, tidak pemah lengah, dan 
jumlahnya pun semakin banyak. Hal ini membuat para sekutu itu ketakutan 
setengah mati, hingga setiap pemimpin pasukan mereka berkata, “Wahai 
pasukan sekalian, berkumpullah di satu tempat.” Setelah mereka berkumpul 
para pemimpin itu berkata, “Marilah kita memohon keselamatan, marilah kita 
memohon keselamatan.” 

i ^ r . ' 0 Uj %\ c>\£=j “Dan adalah Allah Maha Melihat apa- 
apayangkamukerjakan Lafazh j yangdibacaolehjumhurulama 
Hprigan menggunakan huruf ta ', dengan makna bahwa Allah melihat apa yang 
telah kalian lakukan, yakni menggali pant dan menghindar dari musuh, dibaca 
oleh Abu Amr dengan menggunakan hurufyn' yakni mengganti kalimat 

percakapan menjadi kalimat berita. 507 


Firman Allah: 




“(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari 
bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan 
hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu 
menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam 
purbasangka. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 10) 


507 Qira ‘ah yang dibaca oleh Abu Amr dengan menggunakan huruf ya' ini termasuk 
qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Al Iqna’ (2/734) dan 
Taqrib An-Nasyr (hal. 161). 


Surah Al Ahzaab ) 


Finnan Allah SWT, j 'Ju* 3j “(Yaitu) ketika 

mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu.” Kata \\ pada 
ayat ini dibaca nashab. Maknanya adalah ingatlah! Begitu pula kata 31 yang 
terdapat pada finnan Allah SWT, ^ Ia^LLcJU 3jj “ Dan (Ingatlah) ketika 
segolongan di antara mereka berkata. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 13) 

pSJjij* “Dari atas kamu” maksudnya adalah, dari atas lembah 
sebelah Timur. Pasukan musuh yang datang dari arah ini adalah Auf bin Malik 
bersama bani Nadhir, Uyainah bin Hishn bersama penduduk Nejed, dan 
Thalihah bin Khuwailid bersama bani Asad. 

K, s * i „ 

“'Dan dari bawahmu,'” maksudnya adalah, dari sisi 
bawah lembah sebelah Barat. Pasukan musuh yang datang dari arah ini adalah 
Abu Sufyan bin Harb bersama penduduk kota Makkah, Yazid bin Jahsy 
bersama kaum kafir Quraisy, Abu A1 A’war dan Hiya binAkhthab bersama 
pasukan Yahudi bani Quraizhah, dan Amir bin Thufail dari sisi yang paling 
dekat dengan pant. 50 * 


'j>: jiiltoJ&J VT cJt' I j ilj “Dan ketika tidaktetap lagi 

penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan.” 


Ada yang berpendapat bahwa kata |J pada ayat ini bermakna condong. 
Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah terfokus, 509 yakni 


pandangan itu tidak tertuju kecuali kepada musuh, sebagai ungkapan dari 


rasa kekhawatiran. 


“Dan hatimu naik menyesak sampai ke 
tenggorokan” maksudnya adalah, hati mereka tergeser dari tempat yang 
semestinya dan terus bergeser hingga terasa berada di kerongkongan. 


Qatadah berkata, “Kalau saja kerongkongan itu tidak sempit maka 
hati itu akan terus naik.” 510 


508 Penafsiran ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/308). 

509 Lih. TafsirAlMawardi (3/308). 

510 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/83) dan An-Nuhas dalam 
Ma’aniAlQur'an (5/329) dari Qatadah. 




Selain itu, ada yang berpendapat bahwa firman ini bermakna 
mubalaghah (hyperbola), yakni hampir saja hati mereka bergeser dari 
tempatnya. Karena yang teijadi sebenamya adalah ketika seseorang merasa 
takut maka paru-paru akan terbuka, hingga seakan hampir saja menyentuh 
kerongkongan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa firman ini hanya perumpamaan saja, 
yaitu ketika seseorang merasa sangat ketakutan, maka hati itu seakan-akan 
mencapai ke tenggorokan, padahal sebenamya hati itu tetap berada di 
tempatnya karena nyawanya pirn masih ada. 511 Makna ini disampaikan oleh 
Daimah. 

Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub, dari Daimah, ia berkata, 
“Makna firman ini adalah ketakutannya sudah mencapai tingkat yang sangat 
tinggi. Sepertinya, ayat ini ingin menerangkan bagaimana berdebamya hati 
mereka, dan karena kegalauan yang teramat sangat itulah hingga hatinya seakan 
terasa mencapai kerongkongan.” 

°lS jl*S \ &>. o yP'j “Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan 
bermacam-macam purbasangka. ” A1 Hasan berkata, “Maknanya adalah 
orang-orang munafik mengira bahwa kaum muslimin akan binasa, sedangkan 
orang-orang yang berimanyakin bahwa mereka akan meraih kemenangan.” 512 

Ada pula yang menafsirkan bahwa pesan firman ini ditujukan kepada 
orang-orang munafik, yakni orang-orang munafik itu mengira bahwa Nabi 
SAW dan para sahabatnya pasti akan segera binasa. 

Para ahli qira ‘ah berlainan pendapat dalam membaca kata , 
dan begitu pula dengan kata dan kata pada ayat-ayat terakhir 

surah ini. 513 Nafi’ dan Ibnu Amir berpendapat bahwa qira ‘ah dengan huruf 

511 Atsar ini disebutkan oleh Ai Mawardi dalam tafsirnya (3/308). 

512 Lih. TafsirAlHasan AlBashri (2/206). 

513 Yakni firman Allah SWT, “Dan taat (pula) kepada Rasul, ” (Qs. Al 

Ahzaab [33]: 66) dan firman Allah SWT, 6 “ Lalu mereka menyesatkan 

kami darijalan (yang benar). ” (Qs. Al Ahzaab [33]: 67). 


Surah Al Ahzaab J 


alif yang ada pada kata-kata ini tetap, entah itu disambungkan dengan ayat 
selanjutnya atau pun tidak. 

Diriwayatkan dari Abu Amr dan A1 Kisa'i bahwa mereka beipegang 
teguh pada tulisan yang ada dalam mushhaf, baik itu mushhafUtsmani raaupun 
mushhaf-mushhaf lainnya. Pendapat ini juga diunggulkan oleh Abu Ubaid, 
dan ia menambahkan, “Seorang pembaca tidak semestinya melanjutkan 
qira ‘ah-nya setelah membaca ayat-ayat ini, yang seharusnya mereka lakukan 
adaiah menghentikan ayat tersebut. Para ulama ini berhujjah bahwa orang- 
orang Arab terbiasa dengan huruf alif tersebut ketika melantunkan syair 
mereka. 

Sedangkan ulama lainnya seperti Abu Amr, A1 Jahdari, Ya’qub, dan 
Hamzah, membacanya dengan tanpa menggunakan huruf alif, baik itu qira 'ah- 
nya dibaca sambung maupun berhenti. 514 Para ulama ini mengatakan bahwa 
huruf a///tersebut adaiah huruf tambahan pada penulisannya saja, seperti 
yang terdapat dalam finnan-Nya, *1“ Dan tentu mereka akan 

bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu.” (Qs. At-Taubah [9]: 
47) 

Huruf-huruf alif yang ada dalam A1 Qur'an ini berbeda dengan huruf 
alif yang ada dalam syair, karena pada syair huruf alif tersebut diletakkan 
untuk keserasian bentuknya saja. Lain halnya dengan huruf-huruf alif yang 
disebutkan dalam A1 Qur'an, tidak ada makna untuk penyerasian saja, karena 
A1 Qur'an adaiah bahasa Arab yang paling fasih. 

Ibnu A1 Anbari berkata, “Bagi yang membaca kata-kata ini tanpa 
menggunakan huruf alif tidak melanggar qira 'ah yang terdapat pada 
tulisannya. Karenapeletakkanhuruf a/j/padatulisan kata-kata ini hanya sebagai 
pelengkap saja.” 


514 Qira 'ah dengan tanpa menggunakan huruf alif pada saat menghentikan qira ‘ah 
atau pun menyambungnya dengan ayat selanjutnya ini termasuk qira ‘ah sab ’ah yang 
mutawatir, seperti yang disebutkan dalam AlIqna' (2/736) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 
161). 





Alasan lainnya untuk peletakan huruf-huruf alifwi, karena huruf alif 
terkadang dituliskan bersama dengan harakat fathah yang ada pada huruf 
sebelumnya, namun tetap niatnya tidak untuk dibaca. Huruf ini hanya berfungsi 
sebagai penopang dari harakat fathah saja. Dengan begitu huruf alifwi seperti 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan apabila dibaca waqaf (berhenti) 
maka keduanya harus dibaca sukun, karena posisi huruf alifdaHam penulisannya 
tidak mengharuskan ia memiliki posisi dalam pelafalannya. Huruf alifwi sama 
seperti huruf alif yang terdapat dalam finnan Allah SWT, Io '“Musa 
dan Harun adalah dua ahli sihiryang bantu membantu.'” (Qs. A1 Qashash 
[28]: 48) Bagi yang menuliskannya Ofp-C*. Atau dalam firman-Nya, 
ejji-LllT Jt>\i “Pencipta langit dan bumi.” (Qs. Faathir [35]: 1) 
Atau firman-Nya, tijLp’j ilj “Dan (ingatlah), ketika kami berjanji 
kepada Musa. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 51) Atau seperti pada ayat-ayat lainnya 
yang serupa dengan ayat-ayat ini, dimana pada penulisannya dihapuskan namun 
pada pelafalannya tetap ada dan harus disebutkan. 

Alasan yang ketiga adalah huruf-huruf alifwi dituliskan berdasarkan 
bentuk bahasa yang mengatakan, cJfl , dan dibaca berdasarkan bentuk 

bahasa yang mengatakan, f-.'f . Karena sebuah riwayat dari Ahmad 

bin Yahya menyebutkan bahwa beberapa ahli bahasa Arab pemah 
meriwayatkan bahwa orang-orang Arab terbiasa meletakkan huruf illat (alif, 
wau danya 'J tergantung dengan harakat terakhir dari kata yang disebutkan. 
Misalnya adalah ft l dengan menggunakan huruf wau, atau 

Qj* dengan menggunakan huruf ya ', atau %f)\ dengan 
menggunakan huruf alif. Semua huruf ini dapat digunakan ketika menghentikan 
kalimatnya atau pun menyambungnya dengan yang lain. Berdasarkan dasar 
bentuk bahasa inilah, Naff dan ulama lainnya mengemukakan pendapat 
mereka. 

Beberapa ulama lain seperti Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, dan A1 
Kisa'i membacanya dengan menggunakan huruf-huruf alif ini jika 
dibaca waqaf, namun apabila dibaca washal (disambung), maka huruf- 


Surah Al Ahzaab 1 





i 


huruf alifira. dihilangkan. 515 

Ibnu A1 Anbari berkata, “Para ulama yang membacanya washal tanpa 
menggunakan huruf alifi dan waqaf dengan menggunakan huruf a/jfbisa jadi 
karena huruf alif sangat dibutuhkan ketika berhenti sebagai penjaga 
keberadaan harakat fathah yang terdapat huruf sebelumnya. Selain itu, juga 
karena huruf alifini memperkuat dan menopang harakat fathah tersebut.” 

Firman Allah: 
i^3 J-2* 

“Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan 
(hatinya) dengan goncangan yang sangat ” 

(Qs. AlAhzaab [33]: 11) 

Finnan Allah SWT, > jL 3-lit “Di situlah diuji orang- 

orang mukmin Kata \& dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk 
menunjuk suatu tempat yang dekat, sedangkan kata biasanya digunakan 

untuk menunjuk suatu tempat yang sedikit lebihjauh, dan kata digunakan 

untuk menunjuk pada sesuatu yangjauh. Kata ini bisa digunakan untuk 
keterangan tempat dan bisa juga digunakan untuk keterangan waktu. Yang 
dimaksud kata pada ayat ini adalah untuk keterangan waktu, yakni 

pada saat itulah orang-orang yang beriman diuji, agar terlihat jelas mana diantara 
mereka yang munafik dan mana yang benar-benar tulus keimanannya. Ujian 
yang diberikan pada waktu itu adalah rasa takut, rasa lapar, kewajiban untuk 
berperang, dikepung, dan guncangan. 

Apabila amil (pelaku) untuk kata adalah kata J=jT, maka 
qira ‘ah-nya. tidak boleh dihentikan pada kata Sedangkan apabila amil- 

515 Qira‘ah ini disebutkan qira ‘ah sab ‘ah yang mutawatir seperti disebutkan dalam 
Taqrib An-Nasyr (hal. 161) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (13/55). 






nyaadalah finnan Allah SWT, °l5^jT M, q padaayat sebelumnya, maka 
boleh berhenti pada kata 

Ijuj-S. “Dan digoncangkan (hatinya) dengan 

goncangan yang sangat, ” maksudnya adalah, mereka digerakkan dengan 
gerakan yang dahsyat. 

Az-Zujaj berkata, “Setiap mashdar (invinitif) yang berasal dari bentuk 
mudha ’af yang berpola dan , seperti contohnya Jukli dan J^, 

Jijij dan J'jij, namun kata yang diberi harakat kasrah lebihfasih, karena 
yang tidak berasal dari bentuk mudha ’af yang juga menggunakan harakat 
kasrah, seperti £.0^. 

Jumhur ulamajuga membaca mashdar mudha n/pada ayat ini dengan 
menggunakan harakat kasrah yang lebih fasih, berbeda dengan Ashim dan A1 
Jahdari yang lebih memilih harakat fathah 1 jjj) 516 . 

Ibnu Sallam berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka 
diguncangkan dengan rasa takut dengan guncangan yang dahsyat. Sedangkan 
Adh-Dhahhak berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka digeser dari 
tempat mereka sebelumnya hingga mereka terkumpul di satu tempat, yaitu di 
dalam lingkaran parit. Selain mereka berdua, adajugayang berpendapat bahwa 
maknany a adalah, kegalauan yang dirasakan oleh mereka sebelumnya, karena 
pada saat mereka dikepung oleh musuh, diantara mereka ada yang galau 
terhadap dirinya sendiri sementara yang lain galau terhadap agamanya. 


Firman Allah: 


^ 'it'*'''', ^ *?£ . ^ t ^ ^ I «^ 



516 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (55/13), namun qira 'ah 
ini tidak termasuk qira 'ah sab 'ah yang mutawatir. 


Surah Al Ahzaab J 




“Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang- 
orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, ‘Allah dan 
Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu 
daya’” (Qs. Al Ahzaab [33]: 12) 


Firman Allah SWT, pJS .. \ jijjlj o jh±Llj T iijL “ Dan 


(ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang 
berpenyakit dalam hatinya berkata. ” Yang dimaksud penyakit hati disini 
adalah keragu-raguan dan kemunafikan. 


“Allah dan Rasul-Nya tidak 
menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya, ” maksudnya adalah, janji- 
janji yang palsu belaka. 


Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah orang Thu’mah bin Ubairiq, 
Mu’attab bin Qusyair, dan tujuh puluh orang munafik lainnya yang berkata 
ketika perang Khandaq, “Bagaimana mungkin Muhammad menjanjikan 
kepada kita harta yang melimpah dari negeri Persia dan negeri Romawi, 
padahal sekarang saja kita sangat sulit untuk buang air besar.” 

Mereka mengatakan hal ini setelah tersiar kabar diantara para sahabat 
mengenai sabda Nabi SAW ketika menggeser sebuah batu besar dari parit 
yang sedang mereka gali. Kisah ini termaktub dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh An-Nasa‘i yang telah kami sebutkan sebelumnya. 


Finnan Allah: 


0^3 iAjJ iL; i ]3 






> * 







“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka 



berkata, ‘Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada 
tempai bagimu, maka kembalilah kamu’. Dan sebagian 
dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali 
pulang) dengan berkata, ‘Sesungguhnya rumah-rumah 
kami terbuka (tidak ada penjaga) *. Dan rumah-rumah itu 
sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah 
hendak lari .” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 13) 


Firman Allah SWT, 1^ ll * "J 4>/si $*^4 ijj 


“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, ‘Hai 

penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah 

kamu ” Kata boleh digunakan untuk menerangkan satu orang saja 

✓ 

sebagaimana kata ini juga dapat digunakan untuk menerangkan lebih dari 
satu orang. Memang pada ayat ini kata tersebut hanya menerangkan satu 
orang saja. Orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah Aus bin Qaizhi, ayah 


dari Arabah bin Aus. 


Ibnu Asy-Syammakh mengungkapkan. 


aj 'jZ* L&UJu 


J AjIj L» lil 

* ' ' 


Jika tak ada benderayang dikibarkan untuk sebuah kemuliaan 


Maka Arabah akan menyambutnya dengan tangan kanan terbuka 517 
Sedangkan kata bermakna Madinah, 51 * yang dinamai oleh Nabi 


5,7 Bait syair ini diungkapkan oleh Asy-Syammakh untuk memuji Arabah A1 Ausi. Dia 
ketika itu keluar dari Madinah, kemudian bertemu dengan Arabah, lalu dia 
menanyakannya perihal apa yang telah dilakukannya. Ia kemudian menjawab, “Aku 
akan mengambil persedian makanan untuk keluargaku.” Saat itu ia memiliki dua ekor 
unta. Arabah kemudian menaruh kurma dan gandum, lalu menghiasinya dengan pakaian 
dan merawatnya dengan baik hingga ia keluar dari Madinah. 

Lih. Ash-Shihah dan Lisan Al Arab, entri: araba. 

518 Yatsrib adalah salah satu nama Madinah. Madinah memang memiliki banyak nama, 
jumlahnya kira-kira mencapai sembilan puluh empat nama. Sebagaimana diketahui, 
banyaknya nama yang dimiliki oleh sesuatu menunjukkan pada keagungan sesuatu itu. 


Surah Al Ahzaab J 




SAW dengan sebutan Thaibah atau Thaba. Berbeda dengan pendapat yang 
disampaikan oleh Abu Ubaidah, 519 ia berkata, “ Yatsrib itu nama suatu tempat 
dan Madinah adalah bagian darinya.” 

As-Suhaili berkata, “Kota ini dinamakan dengan nama Yatsrib karena 
kota ini pemah ditinggali oleh salah satu keturunan bani Amaliq yang bemama 
Yatsrib bin Amil bin Mahlail bin Amlaq bin Lawudz bin Irm. 520 Seperti ini 
kira-kira nama-nama yang disampaikan oleh beberapa ulama, walaupun ada 
juga beberapa ulama lain yang menyebutkan sedikit perbedaan pada nama- 
nama ini. Keturunan bani Amil (saudara-saudara Yatsrib) tersebut kebanyakan 
tinggal di daerah Juhfah. Merekalahyang dihanyutkan oleh banjir yang sangat 
besar, maka dari itu nama daerah itu disebut dengan Juhfah (bencana besar).” 

Kata f Ui, oleh jumhur ulama dibaca dengan menggunakan harakat 
fathah pada huruf mim pertama li,), sedangkan Hafsh, As-Sulami, A1 
Jahdari, dan Abu Hayat membacanya dengan menggunakan harakat dhammah 
(fl&i) 521 . Qira ‘ah ini adalahbentuk mashdar dari . Maknanya 

adalah, tidak ada izin tinggal untuk kalian di arena peperangan ini, atau bisa 
juga, tidak ada tempat untuk kalian tinggal disini. 

Sedangkan makna ]adalah pulanglah. Maksudnya, pulanglah 
kalian ke tempat tinggal kalian yang sebenamya (ke Madinah). Orang-orang 
Yahudi menyuruh orang-orang Madinah untuk pulang ke rumah mereka dan 
mencoba untuk mempengaruhi mereka agar mundur dari pasukan Nabi SAW. 

Ibnu Abbas bertkata, “Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Abdullah 
bin Ubai bin Salul dan teman-temannya sesama orang munafik, ‘ Apa yang 
membuat kalian rela untuk menyerahkan nyawa kalian di tangan Abu Sufyan 


Lih. Wafa'Al Wafa'BiAkhbarDarAlMushtafa (1/8). 

5,9 Lih. MajazAl Qur 'an (2/134). 

520 Lih. Tafsir Ibnu Katsir (6/390). 

521 Kedua qira ‘ah yang menggunakan harakat fathah dan yang menggunakan harakat 
dhammah termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Al 
Iqna ’ (2/736) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 161). 


gggggS) 




dan para tentaranya! ? Pulanglah kalian ke Madinah dan selamatkanlah diri 
kalian, karena kami ikut bersama Abu Sufyan untuk membunuh kalian semua’ 


Oj us? Oj 

“Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali 
pulang) dengan berkata, ‘Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka 
(tidak ada penjaga) Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, 
mereka tidak lain hanyalah hendak lari. ” Ibnu Abbas mengatakan bahwa 
yang meminta izin kepada Nabi SAW pada waktu itu adalah bani Haritsah 
bin Hants. 522 Sedangkan Yazin bin Rumman mengatakan bahwa yang meminta 
izin itu adalah Aus bin Qaizhi sebagai perwakilan dari beberapa orang dari 
kaumnya. 523 


8jjp \££>*q\ '‘‘‘Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak 
ada penjaga), ” maksudnya adalah, rumah kami terlantar, tidak tenmis, tidak 
teijaga, dan mudah sekali dimasuki oleh orang yang tidak diinginkan. Ada 
juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah sangat memungkinkan untuk 
dimasuki oleh pencuri, karena rumah mereka tidak dihum oleh kaum pria. 


Ada yang mengatakan, apabila sebuah rumah mudah dimasuki oleh 
siapa pun disebut dengan j 1 ^ atau ’j* kli. Bentuk tashrif dari kata 

. . 111 *''*"'*! t* ' ' 9 s / / +•***• , *»***•{ 

im adalah jjp atau j&-'y jj*'. 


AlHarawi berkata, “Setiap tempat yang tidak tertutup dan tidak tercegah 
untuk dimasuki maka disebut dengan ij jp.” 

Mengenai qira ‘ah-nya, beberapa ulama diantaranya Ibnu Abbas, 
Ikrimah, Mujahid, dan Abu Raja A1 Utharidi membaca kata ini dengan 
menggunakan harakat kasrah pada huruf wau yang artinya adalah 


522 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/56) dan Ath-Thabari 
dalam Jami’Al Bayan (21/86). 

523 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/390), Ath-Thabari dalam 
Jami’Al Bayan (21/86) dan An-Nuhas dalam Ma’aniAl Qur'an (5/331). 

524 Lih. Al BahrAlMuhith (7/218). 

525 Qira ’ah ini tidak termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir, sepertiyang disebutkan 



rumah yang memiliki tembok yang pendek dan celah-celah yang cukup banyak 
hingga apa yang di dalam rumah dapat terlihat dan luar. Orang Arab biasanya 
menyebut rumah yang tidak terjaga dengan baik dengan ungkapkan 

ijj* ihi jb. 

x * 

A1 Jauhari berkata, 526 “Kata dapat digunakan untuk 

menerangkan sebuah celah yang dikhawatirkan menjadi tempat yang dapat 
dimasuki olehmusuh.” 

An-Nuhas berkata, 527 “Apabila sebuah rumah dihuni oleh para penghuni 
yang auratnya dapat dilihat jelas dari luar rumah, maka dikatakan jyt-t 

Apabila seekor kuda terlihat dengan jelas apa yang sedang dideritanya maka 
dikatakan j 

A1 Mahdawi berkata, “ Qira 'ah yang menggunakan harakat kasrah 
pada huruf wow adalah qira 'ah yang tidak mendasar, contoh lain yang sama 
dengan qira 'ah ini adalah ungkapan jjp J*rj yang artinya laki-laki tersebut 
tidak memiliki apa-apa. Sedangkan ungkapan yang seharusnya (yang 
mendasar) adalah menggunakan huruf Mat pada huruf tengahnya yakni alif 
hingga kata tersebut menjadi jlp, seperti ketika mengatakan p’j f ji yang 
asalnya adalah fjj fjj atau seperti JU yang asalnya adalah J>* 

^ bj “Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka,” ini 
adalah pendustaan dan bantahan atas alasan yang mereka kemukakan. 

'b/j OjXiJo} “Mereka tidak lain hanyalah hendak lari” 

* 

maksudnya adalah, mereka hanya ingin melarikan diri. Ada yang berpendapat 
bahwa mereka ingin melarikan diri dari peperangan, dan ada pula yang 
berpendapat bahwa mereka ingin melarikan diri dari agama. 52 * 

An-Naqqasy meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan pada kisah dua 

dalam Al Muhtasib (2/176). Qira ‘ah yang tidak berdasar ini juga disebutkan oleh Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya (13/56). 

526 Lih. Ash-Shihah (2/670). 

527 Lih. I’rabAl Qur'an (3/306). 

528 Kedua penafsiran ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/311). 




kabilah dari golongan Anshar, yaitu bani Haritsah dan bani Salamah, dimana 
mereka bemiat untuk meninggalkan pos-pos yang seharusnya mereka jaga 
pada perang Khandak. Pada kisah mereka inilah diturunkannya firman Allah 
SWT, o J&ft cfei & i] 


“Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut, padahal 
Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah 
kepada Allah saja orang-orang muhnin bertawakkal .” (Qs. Aali ‘Imraan 
[3]: 122) Setelah diturunkannya ayat ini mereka berkata, “Kami bersumpah 
demi Allah, kami sama sekali tidak bemiat untuk melakukan hal itu, karena 
Allah lah yang menjadi Penolong kami.” 529 


As-Suddi berkata, “Yang meminta izin kepada Nabi SAW pada saat 
itu adalah dua orang dari golongan Anshar yang berasal dari bani Haritsah. 
Mereka adalah Abu Arabah bin Aus dan Aus bin Qaizhi.” 

Adh-Dhahhak juga meriwayatkan bahwa yang pergi tanpa meminta 
izinterlebih dahuluberjumlah delapanpuluh orang. 


Firman Allah: 




“Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian 
diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka 
mengerjakannya; dan mereka tiada akan menunda untuk 
murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat ” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 14) 


Firman Allah SWT, “Kalau (Yatsrib) 


529 Asbab An-Nuzul ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/311). 


Surah Al Ahzaab J 




diserang dari segala penjuru,” maksudnya adalah, apabila kota mereka 
atau tempat tinggal mereka diserang dari semua sisi-sisinya. Lata adalah 

bentuk jamak dari *ugi i yang artinya adalah sisi atau samping. 530 

“Kemudian diminta kepada mereka supaya 
murtad, rtiscaya mereka mengerjakannya ,” menurut qira 'ah Nafi’ dan Ibnu 
Katsir yang tidak menggunakan mad pada huruf alif pada kata UpSf • 
Maknanya adalah niscaya mereka akan mendatanginya. Sedangkan menurut 
qira 'ah para ulama lainnya yang menggunakan mad. Maknanya adalah niscaya 
mereka akan menuruti ajakan tersebut. 531 Qira 'ah yang terakhir inilah yang 
lebih diunggulkan oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. 

Dalil para ulama yang membacanya dengan men g g unaka n mad adalah 
sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW ketika 
disiksa untuk meninggalkan Allah dan diminta untuk berbuat syirik, mereka 
menuruti apa yang disuruhkan kepada mereka, kecuali Bilal. 532 

Sedangkan dalil para ulama yang membacanya tidak menggunakan mad 
adalah firman Allah SWT pada ayat selanjutnya, ^)T |j jl^p \J> if j_aJj 
id w “Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah 

berjanji kepada Allah, ‘Mereka tidak akan berbalik ke belakang 
(mundur) ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 15) 

Mengenai makna dari kata sendiri, ada dua penafsiran, yaitu: (1) 
apabila mereka diminta untuk berperang mengatas namakan golongan mereka 
maka mereka akan bersegera melaksanakannya. Penafsiran ini disampaikan 
oleh Adh-Dhahhak, dan (2) disampaikan olehAl Hasan bahwa apabila mereka 
diminta untuk berbuat kemusyrikan maka mereka akan menyetujuinya dengan 
cepat. 533 

530 Lih. Tafsir Ath- Thabari (21/87). 

531 Kedua qira ‘ah yang tidak menggunakan mad dan yang menggunakan mad 
termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Al Iqna ' (2/ 
736) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 161). 

533 Riwayat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'am Al Qur'an (5/334). 

533 Kedua penafsiran ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/311). 


flg^SE) 



/ „ < _ . A s* , 

* j t^, IjSlJb-t»j mereka tiada akan menunda untukmurtad 

itu melainkan dalam waktu yang singkat ,” maksudnya adalah, mereka 
tidak akan tinggal lama di Madinah setelah mereka menjadi kafir, mereka 
hanya akan tinggal sebentar saja lalu setelah itu dibinasakan. Makna ini 
disampaikan oleh As-Suddi, A1 Qutaibi, A1 Hasan, dan A1 Fana'. 534 

Sedangkan menurut mayoritas ulama lainnya, maknanya adalah mereka 
tidak akan memendam terlalu lama fitnah syirik itu, mereka akan mengiyakan 
dan menjawabnya dengan cepat dan dalam tempo yang singkat. Hal in i 
dikarenakan lemahnya niat keislaman mereka dan kuatnya sisi kemunafikan 
mereka. Apabila mereka telah teigabung dengan orang-orang yang bersekutu 
untuk menyerang Islam, maka mereka akan terlihat jelas kekafirannya. 


Firman Allah: 


4i)l JLfrP ^2-0 j I y, * j jJjj <3^ Cj! ^ j JLflJ j 



h 


“Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji 
kepada Allah, *Mereka tidak akan berbalik ke belakang 
(mundur) Dan adalah perjanjian dengan Allah akan 
diminta pertanggungan jawabnya.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 15) 


Firman Allah SWT, ^ \'c. ijStf jjjj “Dan sesungguhnya 

mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah” maksudnya adalah, 
setelah perang Badar dan sebelum perang Khandak berlangsung, mereka 
telah berjanji danbersumpah dengan nama Allah. 

Qatadah berkata, “Ketika perang Badar berlangsung mereka (orang- 


534 Lih. Ma ’ani Al Qur 'an (5/334). 


Surah Al Ahzaab J 


orang munafik itu) tidak turut serta bersama kaum muslimin ke medan 
pertempuran, namun setelah mereka melihat kaum Muslimin membawa 
kemenangan dan kehormatan dari perang Badar, mereka lalu berkata, ‘ Apabila 
Allah menghendaki adapeperangan lainnya, niscaya kami pasti akan ikut serta 
berperang bersama kalian’ .” 535 

Yazid bin Rumman berkata, 536 “Yang dimaksud mereka yang beijanji 
pada ayat ini adalah orang-orang dari bani Haritsah. Pada perang Uhud, 
mereka bersama bani Salamah bemiat untuk tidak menolong kaum muslimin. 
Namun setelah apayang telah teijadi, mereka beijanji kepada Allah untuk 
tidak melakukan hal itulagi. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan mereka 
atas janji yang telah mereka ucapkan. 

'jjtZS & O&j “Dan adalah perjanjian dengan Allah akan 
diminta pertanggungan jawabnya” maksudnya adalah, beijanji kepada 
Allah itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban. 

Muqatil dan A1 Kalbi berkata, “Mereka yang beijumlah tujuh puluh 
orang pada haripeijanjianAqabah telah membai’atNabi SAW. Setelah itu 
mereka berkata, ‘Tentukanlah syarat untuk dirimu dan Tuhanmu’. Nabi SAW 
lalu menjawab, 1 Syarat untuk Allah adalah dengan menyembah-Nya dan 
tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun (atau siapa pun). Dan syarat 
untukku adalah kalian bisa mendapatkan kebebasan bertindak terhadap 
harta, istri, dananak-anakkalian’. Merekakemudianberkata, ‘Apayang 
akan kami dapatkan apabila kami melakukannya wahai Nabi Allah?’ Beliau 
menjawab, 1 Kalian akan mendapatkan kejayaan di dunia dan surga di 
akhirat ’” 537 

Inilah maksud dari firman Allah SWT, ^ J »-1 &\ j ^ “Danadalah 

perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya ,” 

535 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’A l Bay an (21 /88) dari Qatadah. 

536 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al Bayan (21/87) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya (13/57). 

537 Riwayat yang semakna disebutkan oleh Al Alusi dalam Ruh Al Ma ’ani (7/17). 


J Tafsir Al Qurthubi 



maksudnya adalah, Allah akan menanyakan mereka tentang janji yang telah 
mereka ucapkan sendiri di akhirat nanti. 


Firman Allah: 


•3 % 


“ Katakanlah, ‘Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu 
jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, 
dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga 
akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja’” 
(Qs. Al Ahzaab [33]: 16) 


Firman Allah SWT, JzaStJ&jJl 
“ Katakanlah, ‘Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu 
melarikan diri dari kematian atau pembunuhan maksudnya adalah, 
barangsiapa yang telah datang ajalnya, baik melalui kematian yang wajar 
maupun melalui pembunuhan, maka melarikan diri tidak akan berguna baginya. 

(jAi «Jj q ^ iijj “Dan jika (kamu terhindar dari kematian) 
kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja," 
maksudnya adalah, kalaupun kalian dapat sedikit melarikan diri, maka kalian 
tidak akan merasakan kenikmatan yang banyak di dunia ini, hingga benar- 
benar tiba ajal kalian. Tentunya, setiap yang akan datang pasti semakin dekat. 

Ada qira ‘ah lain untuk kata yang diriwayatkan oleh As-Saji, 
dari Ya’qub Al Hadhrami, yaitu dengan menggunakan hurufya' di depan kata 
(jji£4). 53B Selain itu, ada riwayat lain yang membacanya tanpa huruf nun 




538 Qira ’ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/57), namun qira ‘ah 
ini tidak termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir. 


Surah Al Ahzaab | 


(ijJaij), 539 dengan alasan kata ini dibaca nashab oleh kata bj. Namun nashab 
dan rafa -nya kata ini tetap tidak membedakan maknanya. Sedangkan kata 
bj sendiri boleh dihilangkan posisinya sebagai arnil dan boleh juga tidak. 

Ini apabila kata bj didahului oleh huruf waw atau huruf fa ‘athaf\ (huruf 
fa 'yang berfungsi sebagai kata penghubung), namun apabila kata ini menjadi 
pennulaan kalimat, berdiri sendiri, dan tanpa menggunakan huruf athaf maka 
ia akan menjadikan kata setelahnya dibaca nashab , misalnya iiilij (jika 
demikian, aku akan memuliakan dirimu). 


Firman Allah: 


0 £*> -}j Oj & 


“ Katakanlah, ‘Siapakah yang dapat melindungi kamu dari 
(takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau 
menghendaki rahmat untuk dirimu?’ Dan orang-orang 
munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan 
penolong selain Allah.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 17) 


Firman Allah SWT, “ Katakanlah, 

'Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah,” maksudnya 
adalah, katakanlah, “Siapakah yang dapat mencegah takdir yang telah 
ditetapkan Allah untukmu.” 

J| A, ^ i 9 

£3—py jljl Oj '''Jika Dia menghendaki bencana atasmu?” 
maksudnya adalah, ketika Allah menghendaki kebinasaan atau keburukan 
atas kalian. 


539 Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/307), namun 
qira ‘ah ini tidak termasuk qira ‘ah sab ‘ah yang mutawatir. 





2\j\j\ “Atau menghendaki rahmat untuk dirimu?” 
maksudnya adalah, atau ketika Allah menghendaki kebaikan, atau kejayaan, 
atau keselamatan, atas kalian. 

“Dan orang-orang munafik 
itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah” 
maksudnya adalah, tidak ada anggota keluarganya yang dapat membantu 
mereka dan tidak akan ada siapa pun yang dapat menolong mereka. 



Firman Allah: 

i* 


% itfj pi bspJMt&i j* 




“Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 
menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang 
berkata kepada saudara-saudaranya, ‘Marilah kepada 
kamV. Dan mereka tidak mendatangi peperangan 
melainkan sebentar.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 18) 


Firman Allah SWT, 

“Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi 
di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara- 
saudaranya^ maksudnya adalah, Allah telah mengetahui orang-orang diantara 
kalian yang menentang Nabi SAW dan mempengaruhi orang lain untuk juga 
menentangbeliau. 


Kata dibentukdari '■& j*, yang artinya siapa saja yang 

mencegah aku untuk berbuat itu. Sedangkan bentuknya yang berbeda (dengan 
menggunakan tasydid) hanya menambah makna banyak pada kata 
(sering mencegah). 


UJI “Dan orang-orang yang berkata kepada 


Surah Al Ahzaab j 


saudara-saudaranya, ‘Marilah kepada kami ” pi yang tetap berbentuk 
tunggal walaupun berada pada kalimat jamak ini adalah bentuk bahasa orang- 
orang Hijaz, sedangkan orang-orang Arab selain Hijaz tetap menggunakan 
bentuknya masing-masing. Misalnya jika berbentuk jamak, maka ia 
menggunakan \‘JJa dan jika berbentuk mu 'armats, maka ia menggunakan 
. Sedangkan makna dari kata ini adalah, ayo atau marilah. 

Asal kata ini adalah, kata Ia yang biasanya digunakan imtuk menarik 
perhatian dari orang yang diajak bicara, digabungkan dengan kata j*i, 
kemudian huruf alifymg melekat pada kata U dihilangkan agar qira ‘ah-nya 
lebih ringan untuk diucapkan, lalu huruf ha' yang telah dihilangkan alif-nya itu 
dipatenkan harakat fathahnya, hingga tidak bisa lagi menggunakan harakat 
kasrah atau pun harakat dhammah, karena kata ini sudah diluar tashrif . 540 

Mereka yang disebutkan pada ayat ini ada dua kelompok, yaitu: ( 1 ) 
orang-orang yang merintangi dan mempengaruhi orang lain untuk ikut 
bersamanya, dan ( 2 ) orang-orang yang menentang dan menghalangi Nabi 
SAW. 

Bentuk tsulatsi dari kata tersebut adalah bentuk ruba 7 - 

nya adalah, dan bentuk khumasi- nya adalah, Semua 

kata ini bermakna sama, yaitu yang menghalang-halangi. 541 Mereka yang 
dimaksud dengan orang yang menghalang-halangi pada ayat ini adalah, 
Abdullah bin Ubai dan orang-orang munafik lainnya. 542 Pendapat ini 
disampaikan oleh Muqatil. 

Sedangkan mereka yang dimaksud dengan orang-orang yang mengajak 
orang lain yang disebutkan dalam firman Allah SWT, 

■\£\pi. 


540 Lih .VrabAl Qur'an (3/308). 

541 Lih. Ash-Shihah (4/1534). 

5A2 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/89), An-Nuhas dalam 
Ma’aniAl Qur'an (5/335), dan Abu Hayyan dalam ,4 /BahrAl Muhith QII22Q). 





Ada tiga pendapat dari para ulama dalam hal ini, 543 yaitu: 


1 . 


2 . 


3 . 


Mereka itu adalah orang-orang munafik yang berkata kepada kaum 
muslimin, “Muhammad dan para sahabatnya itu tidak mungkin memberi 
kita semua kejayaan, ia akan binasa beserta orang-orang yang 
mengikutinya.” 544 

Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan bani Quraizhah yang berkata 
kepada orang-orang munafik, “Ayo bergabung bersama kami dan 
j auhilah Muhammad, karena ia dan para pengikutnya pasti akan binasa, 
sebab apabila Abu Sufyan memenangi peperangan ini pastilah ia tidak 
akan menyisakan satu pun dari kalian.” 


pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Zaid bahwa salah satu sahabat 
Nabi SAW bertugas memegang pedang dan panah, lalu datanglah 
saudara kandungnya dan berkata kepadanya, “Ayo ikut bersamaku, 
aku akan mencukupimu dan kawan-kawanmu.” Sahabat tersebut 
berkata, “Engkau pasti berbohong. Aku akan melaporkan hal ini kepada 
Nabi SAW.” Lalu sahabat tersebut pergi menghadapNabi SAW untuk 
melaporkan perkataan saudaranyaitu, namun temyataNabi SAW juga 
telah diturunkan sebuah ayat melalui malaikat Jibril, yaitu firman 


Allah SWT, fli c 4 i A' ^ 


“Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang- 
halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada 
saudara-saudaranya, ‘Marilah kepada kami ” 


Riwayat ini juga disebutkan oleh A 1 Mawardi dan Ats-TsaTabi, 545 
dengan redaksi, “Ibnu Zaid pemah meriwayatkan bahwa ketika teqadi perang 
Ahzab, ada seorang sahabat Nabi SAW yang melihat saudaranya sedang 
dikelilingi oleh roti, daging panggang, dan minuman dari anggur, lalu sahabat 


543 Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/312). 

544 Pendapat ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (18/89) dari Qatadah. 

545 Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al Bayan (21/89). 


Surah Al Ahzaab ) 

____ l 


tersebut berkata kepada saudaranya, ‘ Tidakkah engkau melihat kami berkelut 
dengan pedang dan panah, sedangkan engkau bertaburan dengan makanan? ’ 
Saudaranya itu kemudian menjawab, ‘Marilah ikut makan bersamaku, semua 
kawan-kawanmu telah ikut bersamaku, tidak mungkin kemenangan akan diraih 
karena Muhammad telah sendirian’. Sahabat itu berkata, ‘Engkau pasti 
berbohong!’ Sahabat tersebut lantas pergi menghadap Nabi SAW untuk 
memberitahukan beliau mengenai saudaranya, namun temyata malaikat Jibril m 
telah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW.” 

j.fcjT qJ fe “Dan mereka tidak mendatangi peperangan 
melainkan sebentar," maksudnya adalah, mereka hanya ikut berperang 
sebentar saja, karena mereka takut akan mati. Ada juga yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah, mereka hanya ikut berperang karena mencari 
perhatian dan riya saja. 546 


Firman Allah: 


^ viUJ Ojjbi * If" lip I 

jLJtj IT 0-4^^ * afif 

jpjJU;S 


“Mereka bakhil terhadapmu apabila datang ketakutan 
(bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu 
dengan mata yang terbolak-balik seperti orang yang 
pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah 
hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, 


546 Ini adalah perkataan As-Suddi yang disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya 
(3/312). 


| Tafsir Al Qurthubi 




sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu 
tidak beriman, maka Allah menghapuskan (pahala) 
amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah (Qs. A1 Ahzaab [33]: 19) 

Firman Allah SWT, pSCJe'&uiA “Mereka bakhil terhadapmu ,” 
maksudnya adalah, untuk bersedekah dalam mengerjakan penggalianparit 
dan berinfak dijalan Allah. Penafsiran ini disampaikan oleh Mujahid dan 
Qatadah. Selain itu, ada yang menafsirkan bahwa bakhil untuk berperang 
bersama kamu. Ada juga yang menafsirkan bahwa bakhil untuk berinfak 
kepada orang-orang fakir dan miskin. Ada pula yang menafsirkan bahwa 
bakhil untuk berbagi apabila mendapatkah harta rampasan perang. 547 
Penafsiran ini disampaikan oleh As-Suddi. 

Kata \ dibaca nashab karena kata ini berfungsi sebagai 
keterangan. NamunAz-Zujaj mengatakan bahwa AlFarra' menyebutkan 
empatalasan yang dapatmenyebabkankata ini nashab, 548 yaitu: (l)bisajadi 
karena kata ini bentuknya pencelaan, (2) bisa jadi karena kata ini terhubung 
dengan mereka yang menghalang-halangi Nabi SAW yang disebutkan pada 
ayat sebelumnya, sehingga maknanya adalah, mereka menghalang-halangi Nabi 
karena mereka bakhil, ( 3 ) bisa jadi karena kata ini terhubung dengan mereka 
yang mencoba mempengaruhi orang lain, hingga maknanya menjadi, mereka 
mengajak orang lain karena mereka bakhil, dan ( 4 ) bisa jadi karena kata ini 
terhubung dengan kalimat terakhir pada ayat sebelumnya, dan maknanya adalah 
mereka hanya ikut berperang karena mereka bakhil terhadap orang fakir 
miskin. 

An-Nuhas berkata, 549 “Amil untuk kata tidak bisa dari kata 
ygyuL )T atau pun dari kata illj. Karena, jika kedua kata ini menjadi 

547 Semua pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/312). 

548 Lih. Ma’aniAl Qur'an (2/338). 

549 Lih. I’rabAl Qur'an (3/308). 


Surah A1 Ahzaab J 


amil-nya, maka shilah dan maushul -nya terpisah terlalu jauh.” 

Ibnu A1 Anbari berkata, “Kalimat Sui "5] yang disebutkan pada ayat 
sebelum ini tidak sempuma, karena kata pada ayat ini terkait dengan 

sebuah kata yang terdapat pada ayat tersebut. Ada empat penyebab yang 
menyebabkan kata ini dibaca nashab, yaitu: 

1. Karena terpenggal dari kata Q$yJS\, seakan-akan yang dikatakan 
adalah, Allah telah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi 
Nabi SAW dari peperangan dan bakhil untuk berinfak kepada orang- 
orang yang fakir. 

2. Karena terpenggal dari kata , yakni yang berkata demikian itu 

mereka adalah orang-orang kikir. 

3. Karena terpenggal dari kata seakan-akan yang dikatakan adalah, 

mereka hanya datang ke medan pertempuran sebagai orang yang 
pengecut dan bakhil. 

4. Karena celaan. Jika demikian, maka menghentikan qira ‘ah pada kalimat 

*$j menjadi baik. 

Waqaf (menghentikan bacaan) pada kalimat adalah waqaf 

yang baik. 


tip aJp tip 

jji-l (Ji- ^1|».4a 


“Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang 
kepadamu dengan mata yang terbolak-balik seperti orang yang pingsan 
karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci 
kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat 
kebaikan .” Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut mereka dengan sebutan 
pengecut Begitulah memang ciri-ciri dari seorang pengecut, yaitu selalu melirik 
ke kiri dan ke kanan, menaj amkan pandangannya, bahkan mungkin sampai 
jatuh pingsan. 


I Tafsir Al Qurthubi 





Ketakutan yang disebutkan pada ayat ini ada dua penafsiran, 550 yaitu: 

1 . Takut berperang melawan musuh apabila sudah berhadapan dengan 
mereka. Penafsiran ini disampaikan oleh As-Suddi. 

2 . Takut kepadaNabi SAW apabila beliau meraih kemenangan. Penafsiran 
ini disampaikan oleh Ibnu Syajarah. 

viU! “Kamu lihat mereka itu memandang 

kepadamu.” takut menghadapi pertempuran (menurut penafsiran yang 
pertama), atau takut menghadapi Nabi SAW (menurut penafsiran yang kedua). 

1 jjo5 “Dengan matayang terbolak-balik” maksudnya adalah, 

mereka telah kehilangan akal sehat hingga mata mereka terlihat seperti 
berputar-putar. Ada juga yang berpendapat bahwa penyebab mata mereka 
berputar-putar seperti itu adalah karena rasa takut mereka yang teramat sangat, 
dan khawatir pembunuh akan mendatanginya dari segala arah. 

sS'jj*. -y, ...i f ; bji “ Dan apabila ketakutan telah 

hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam” Diriwayatkan 
bahwa A 1 Farra' membaca kata jlL. dengan huruf^W di awal kata, 

yakni ‘pt'jL*. 55 ' 

Khathib berkata, “Kata dan 3 ^ digunakan untuk 

menerangkan seseorangyang berlebihan dalam berbicara. Makna sebenamya 
dari kata ini adalah berteriak, seperti yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, 
il&Hj SilWij i&CsJt ‘Allah melaknat seseorangyang berteriak 

* s 

pada saat terkena musibah, atau memotong-motong rambutnya, atau 
juga merobek-robek bajunya ’.” 552 

550 Kedua penafsiran ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/313). 

551 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/339). Namun A1 Farra' juga menambahkan bahwa orang- 

orang Arab terbiasa menggunakan kalimat namun tidak boleh mengganti 

kalimat A1 Qur'an dengan kalimat ini, karena keduanya berbeda. 

552 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Pengharaman Memukul- 
mukul Pipi, Merobek-robek Baju, dan Berdoa dengan Doa Orang-orang Jahiliyah (1/ 
100). Redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ini adalah, “ Sesungguhnya 



Surah Al Ahzaab 



Qatadah berkata, “Makna kalimat ini adalah, mereka banyak bicara 
kepadamu pada saat pembagian harta rampasan perang, mereka berkata, 
‘ Berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, karena kami juga beijuang 
bersama kalian’. Pada saat pembagian harta itu mereka paling banyak 
berbicara namun pada saat peperangan berlangsung mereka adalah orang- 
orang yang paling pengecut dan yang paling penakut.” 553 


An-Nuhas berkata, 534 “Ini adalah penafsiran yang sangat baik, karena 
kalimat selanjutnya pada ayat ini adalah, s.1 ‘Sedang mereka 

bakhil untuk berbuat kebaikan ’.” 555 


Ada juga yang berpendapat bahwa makna kata jiL» pada ayat 
ini adalah, mereka berlebihan dalam menghujat dan mematahkan perkataan 
kalian. 


A 1 Qutabi berkata, “Maknanya adalah, mereka menyakitimu dengan 
perkataan yang kasar.” 

“Sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan." 
Yahya bin Salam berkata, “Maknanya adalah mereka bakhil terhadap harta 
rampasan perang yang mereka terima.” 


Sedangkan As-Suddi berkata, “Maknanya adalah mereka bakhil 
terhadap harta mereka, mereka tidak mau mengeluarkan harta mereka di 
jalanAllah.” 


Jf-vlU'So'Sj JUjkSPIIJLJviLiijl “Mereka itu 


tidak beriman, maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. Dan yang 
demikian itu adalah mudah bagi Allah" maksudnya adalah, mereka 


Rasulullah SAWterbebas dari seseorangyang berteriakpada saat terkena musibah, 
atau memotong-motong rambutnya, atau juga merobek-robek bajunya 

553 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/291) dan As-Suyuthi 
dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/189). 

554 Lih. Ma 'ani A l Qur'an (5/336). 

555 Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (13/59) berkata, “Yang benar adalah memaknai kata 
bakhil ini secara umum, yakni apa pun yang berguna bagi orang-orang mukmin.” 




sebenamya tidak beriman dalam hati mereka, walaupun pada zhahir mereka 
terlihat adanya keimanan. Orang-orang munafik itu raemang termasuk orang- 
orang kafir, karena Allah SWT mensifati mereka dengankekafiran. 

* g'i.yfloiT maksudnyaadalah,Allahmenghapus semuakebaikan 

yang pemah mereka dapatkan. Karena kebaikan yang mereka lakukan itu 
tidak tulus karena Allah SWT. 

\jy^ -Jut Jt- vUJ'S “Dan yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah.” Maksud ayat ini ada dua kemungkinan, yaitu: ( 1 ) bagi Allah 
kemunafikan mereka itu adalah suatu hal yang sangat tidak berarti, dan (2) 
bagi Allah menghapus semua kebaikan yang pemah mereka lakukan itu sangat 
mudah sekali. 556 


Firman Allah: 


jj Sii'y, iljiSlT Ji Oj3 p oijiVf 

*ilj IjlsJ L. ^5Ci IjiUs* 


“Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang 
bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan 
yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin 
berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab badui, 
sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan 
sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak 
akan berperang, melainkan sebentar saja.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 20) 


556 Kedua pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/313). 


Finnan Allah SWT, ijliJu “ Mereka mengira 

(bahwa) golongan-golonganyang bersekutu itu belum pergi” maksudnya 
adalah, walaupun belum terlalu jauh ketika itu para sekutu itu telah pergi, 
namun orang-orang yang munafik mengira bahwa para sekutu itu belum pergi, 
dikarenakan terlalu besamya rasa takut di hati mereka. 

ojj “Dan jika golongan-golonganyang bersekutu itu 
datang kembali,” maksudnya adalah, kalau seandainya para sekutu itu 
kembali lagi untuk berperang. 

jJ i “Niscaya mereka ingin berada di 
dusun-dusun bersama-sama orangArab badui” maksudnya adalah, orang- 
orang munafik itu sangat berharap mereka sedang berada di tempat asal 
mereka bersama orang-orang badui yang tidak ikut berperang, karena mereka 
sangat takut akan mati. 

Kata pada ayat ini dibaca oleh Thalhah bin Musharrafmenjadi 

iS ^.. 551 Namunkeduakata ini dan samamaknanya, seperti halnya 

^ * ** * * a 

dengan Bisa juga diberikan mad seperti dengan Kata 
asal dari adalah muncul atau terlihat, dan makna kata ini pada ayat diatas 

adalah, berada di dusun. Bentuk mashdar dari kata ini juga memiliki dua 
bentuk yaitu (menggunakan harakat fathah pada huruf ba *) dan 

(menggunakan harakat kasrah). 558 

Untuk kata Ruwais meriwayatkan bahwa Ya’qub membaca 


557 Qira 'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur"an (5/337), dan Ibnu 
Athiyyah dalam A l Muharrar A l ^ 77/2 (13/60), namun qira'ah ini tidak termasuk qira ‘ah 
sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Al Muhtasab (2/177). 

558 Yang disebutkan dalam Ash-Shihah (6/2287) adalah: SjixJi (yang artinya menetap 

di pedesaan) dapat menggunakan harakat fathah pada huruf ba ‘ dan dapat juga 
menggunakan harakat kasrah. Maknanya adalah, kebalikan dari kehidupan di perkotaan 
yang memiliki peradaban. Penisbatan untuk kata ini adalah, Namun Tsa’lab 

mengatakan bahwa aku tidak mendengar ada yang mengatakan, kata Sjijdt dengan 
menggunakan harakat kasrah kecuali Abu Zaid saja. 


gggUEUgg) 





kata ini menjadi Ij'JjlJj - 559 Maknanya adalah, mereka saling bertanya tentang 
keadaan Nabi SAW dan para pasukannya, contohnya adalah, “Apakah 
Muhammad dan para sahabatnya sudah terkalahkan?” dan “Apakah Abu 
Sufyan dan tentara sekutunya sudah menang?! ” Maksudnya, mereka berharap 
dapat tinggal di pedesaan saja bersama orang-orang badui yang hanya perlu 
menanyakan tentang keadaan kalian sekarang tanpa harus ikut berperang, 
karena mereka memang orang-orang yang sangat penakut. 

Beberapa ulama bahkan menafsirkan mereka telah berada di 
perkampungan, mereka terlalu takut untuk berhadapan dengan musuh, dan di 
perkampungan itu mereka hanya bisa menanyakan tentang keadaan kaum 
muslimin, apakah mereka telah terbinasakan? Selain itu, ada yang berpendapat 
bahwa diantara para pengecut itu memang berada di pinggiran kota Madinah 
dan tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang Khandak, mereka hanya 
bertanya-tanya tentang keadaan pasukan muslimin, dan mereka juga berharap 
pasukan muslimin telah terkalahkan. 

^Li 5 IjlsJ d jJCji \Jil£sa jjj “Dan sekiranya mereka berada 
bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja,” 
maksudnya adalah, kalaupun diantara mereka ada yang ikut berperang, ikut 
memanah, dan ikut melemparkan batu, namun mereka melakukannya hanya 
untuk dilihat oleh orang lain saja, agar mereka tetap terkesan sebagai orang 
baik. Karena, apabila mereka melakukannya karena Allah, tentu mereka akan 
terns disana hingga peperangan selesai dan tidak hanya sebentar saja. 


Firman Allah: 


ST 1 yr-Ji oi ^ ST o<r oil 

© £ 3 ? ST >5JT ' c m 


559 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/61), namun qira ‘ah 
ini tidak termasuk qira ‘ah sab'ah yang mutawatir. 


Surah A1 Ahzaab j 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladanyang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat 
dan dia banyak menyebut Allah.” (Qs. A1 Ahzaab [33J: 21) 


Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu: 

Pertama: Finnan Allah SWT, IlI*- lyZA &'\ ^ jjJ 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu. ” Ayat ini juga termasuk sindiran terhadap orang-orang yang 
absen dari peperangan. Maksudnya adalah, mengapa kalian tidak ikut 
berperang padahal kalian telah diberikan contoh yang baik dari Nabi SAW, 
dimana beliau telah berusaha dengan keras untuk mempeij uangkan agama 
Allah dengan cara ikut berperang dalam perang Khandak. 


Kata uswah (\yzA) sama artinya dengan qudwah (ajjj), yaitu teladan. 
Ashim membaca kata uswah ini dengan menggunakan harakat dhammah pada 
huruf hamzah, sedangkan ulama lainnya menggunakan harakat kasrah. 560 
Namun kedua bentuk qira ‘ah ini sama artinya dan sama-sama sering digunakan 
untuk maknayang sama. Bentuk jamak untuk kedua kata ini juga sama menurut 
A 1 Farra'. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kata yang berakhiran 
huruf wau dan kata yang berakhiran hurufya' itu berbeda j amaknya, seperti 
kata dan ^, atau dan . 561 


A 1 Jauhari berkata, 562 “Kata uswah yang menggunakan harakat kasrah 
dan yang menggunakan harakat fathah itu dua bentuk bahasa yang berbeda. 
Bentuk jamak kedua kata ini pun berbeda, kata uswah yang menggunakan 
harakat dhammah itu bentuk j amaknya adalah jj, sedangkan kata uswah 


560 Kedua qira‘ah ini (yang menggunakan harakat kasrah dan harakat fathah pada 
huruf hamzah) termasuk qira 'ah sab 'ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam 
Allqna’( 2/736), dan Taqrib An-Nasyr (hal. 161). 

561 Lih. I’rab Al Qur'an (3/309). 

562 Lih. Ash-Shihah (6/2268). 




yang menggunakan harakat kasrah itu bentuk jamaknya adalah cr*'-” 

Aqabahbin Hassan A 1 Hijri meriwayatkan dan Malik bin Anas, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, “FirmanAllah SWT, J \y»j ^ j^J o 
i'.'L ijZA ill ‘Sesungguhnya telah adapada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu Teladan yang dimaksud pada ayat ini adalah 
kelaparan yang dirasakan oleh Nabi SAW.” 

Riwayat ini disampaikan oleh A 1 Khathib Abu Bakar Ahmad, namun ia 
mengatakan, riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Aqabah bin Hassan dari 
Malik. Selain itu, hanya sanad ini yang meriwayatkannya. 

Kedua: Firman Allah SWT, *'■ 3^1 “Suri teladan yang baik:' 

s —f (suri teladan) adalah perbuatan Nabi SAW dan teladan yang baik yang 
hams diikuti oleh seorang muslim pada setiap perbuatannya dan pada setiap 
keadaannya. 

Terkadang Nabi S AW juga mendapatkan luka di kakinya, goresan di 
wajahnya, pemt kosong. Bahkan, Hamzah pamannya wafat terbunuh saat 
berjihad, namim beliau tetap sabar dan bersahaja, tetap bersyukur dan 
menerima apa pun keadaannya. Siapakahyang lebih baik memberikan teladan 
melebihi Nabi SAW? 

Riwayat dari Anas bin Malik, dari Abu Thalhah, menyebutkan, “Kami 
pemah mengadu kepada Nabi SAW tentang kelaparan yang kami rasakan, 
lalu kami membuka baju kami dan memperlihatkan kepada beliau pemt kami 
masing-masing yang diganjal oleh sebongkah batu, kemudianNabi SAW 
membuka baju beliau dan kami melihat ada dua bongkah batu yang mengganjal 
pemtnya.” 563 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu IsaAt-Tirmidzi, dan ia berkomentar, 
“Hadits ini termasuk hadits gharib.” 


S63 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Hadits tentang Kehidupan 
Para SahabatNabi SAW (4/585, hadits no. 2371). 


Surah At Ahzaab J 



Riwayat lain menyebutkan, bahwa ketika terluka beliau berdoa. 


V ^ ^ >1 ^JU 


a * 


“Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka kaum yang belum 
mengetakui." 

Para ulama berlainan pendapat mengenai hukum meneladani Nabi SAW 
yang tertera pada ayat ini, apakah diwajibkan ataukah hanya disunnahkan 
saja? Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan para ulama tentang 
masalahini,yaitu: 

1 . Perintah ini bersifat wajib, kecuali jika ada dalil lain yang mengatakan 
bahwa perintah ini hanya sunah. 

2 . Perintah ini hanya bersifat simah saja, kecuali ada dalil lain yang 
menyebutkan bahwa perintah ini wajib. 564 

Namun besar kemungkin bahwa perintah pada ayat ini diwajibkan pada 
permasalahan keagamaan, sedangkan untuk masalah keduniaan perintah ini 
hanya bersifat sunah saja. 

Ketiga: Firman Allah SWT, 

'Jit J&j “(Yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.''' Sa’id bin 
Jubair berkata, “Makna finnan ini adalah, bagi siapa saja yang mengharapkan 
bertemu dengan Allah dengan membawa keimanan, meyakini adalah hari 
kebangkitan dimana seluruh amal perbuatan manusia akan diberi 
ganjarannya.” 565 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa makna firman ini adalah, bagi 
siapa saja yang mengharapkan pahala dari Allah di akhirat nanti. 566 


564 Kedua pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/314). 

565 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/314). 



Menurut para ulama ilmu Nahwu, kata ihanya boleh ditulis tanpa 
menggunakan huruf alif pada akhir kata apabila bentuk yang dimaksudkannya 
adalah bentuk tunggal. Karena huruf Mat yang ada pada bentuk jamak tidak 
ditemukan dalam bentuk tunggal. 

Adajuga yang mengatakan, bahwa f ybJ adalah badal dan ^ 5 vJ. Namun 
pendapat ini dibantah oleh ulama Bashrah, karena bentuk ghaib (orang ketiga) 
tidak dapat menjadi badal dari bentuk mukhathab (orang kedua). Yang benar 
adalah, huruf lam pada terkait pada Sedangkan kata s^ZA adalah 

isim kana dan khabar kana adalah 

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang 
dimaksud dari firman ini. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan 
mereka, yaitu: 

1 . Mereka yang dimaksud adalah orang-orang munafik, karena ayat ini 

terhubung dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicaratentang mereka. 


2 . Orang-orang yang dimaksud untuk mengambil teladan dan Nabi SAW 

adalah orang-orang yang beriman, karena pada finnan selanjutnya 
disebutkan, 'M b* cM il ( Yaitu ) *>agi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat. ” 567 


“DandiabanyakmenyebutAllah” maksudnyaadalah, 
karena mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan hukuman yang 
diberikan-Nya. 


Firman Allah: 

ST Lioij & Ijlla Ijili 


567 Kedua pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/314). 


Surah A1 Ahzaab j 


“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan- 
golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, ‘Inilah yang 
dijanjikan Allah dan rasul-Nya kepada kita\ Dan benartah 
Allah dan rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah 
menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 22) 


Firman Allah SWT, £ lli \j\i 

loiT lioij “Dan tatkala orang-orang mukmin 
melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, ‘Inilah 
yang dijanjikan Allah dan rasul-Nya kepada kita ’. Dan benarlah Allah 
dan Rasul-Nya. ” Sebagian orang Arab ada yang menyebut kata IJj dengan 
t.\j, yakni meletakkan huruf hamzah di akhir kata. 

Qatadah berkata, “Yang dimaksud janji Allah dan rasul-Nya pada firman 
Allah SWT, jI&jLjj 2iT liapj C, loii \J[3 ( Mereka berkata, “Inilahyang 
dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada fata ”, ’ adalah janji yang disebutkan 
pada finnan Allah pada surah A 1 Baqarah, 


^ # & at# & ^ &j &JT Jj&S. }\ 

yvai If* iyfjijj »T/yallj JlilLjl 


J* s 

s-su 4 


•ij $ yvai oj 


‘Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuksurga, padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 
sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, 
serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga 
berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, “Bilakah 
datangnya pertolongan Allah? ” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan 
Allah itu amat defeat’. (Qs. A 1 Baqarah [ 2 ]: 214 ) 


Ketikakaum muslimin melihat sendiri bagaimana pertolongan Allah yang 





diberikanmereka pada perangAhzab ini, mereka berkata, iSjlpJ U loii 

'Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita ’.” 568 

Riwayat kedua disampaikan oleh Katsir bin Abdullah binAmr A1 Muzani, 
dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Nabi SAW pemah pada suatu 
kesempatan (seingatku disampaikan dalam perang Ahzab), beliau bersabda, 
“Aku diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa umatku akan 
mendapatkannya (yakni istana-istanayang ada di negeri Roma dan kota- 
kota di negeri Persia). Oleh karena itu, sambutlah kabar gembira ini 
dan sebarkanlah. ” Lalu para sahabat berkata, “Al hamdulillah, ini adalah 
waktu yang tepat untuk pemenuhan sebuah janji, karena kami memang 
dijanjikan kemenangan setelah adanyapengepungan.” Setelahpara sekutu 
itu benar-benar membubarkan diri, kaum muslimin pun berkata, 
ISjlpj & laii “Inilah yang dijanjikan Allah dan rasul-Nya 

kepada kita. ” 569 Riwayat ini disampaikan oleh A1 Mawardi. 

Lafazh 15 jlpJ C, apabila £ pada kalimat ini bermakna “yang” maka 
ha' dhamir (kata ganti) pada kalimat ini tidak disebutkan. Namun apabila £ 
pada kalimat ini maksudnya adalah mashdar, maka kata ini tidak perlu tempat 
kembali. 

Kedua: Finnan Allah SWT, iLilij Cj “Dan yang 

demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan 
ketundukan. ” A1 Faria' berkata, 570 “Makna finnan ini adalah, melihat pasukan 
sekutu itu hanya menambah keimanan kepada kaum muslimin.” 

Ali bin Sulaiman berkata, “Kata \»j pada awal ayat ini menunjukkan 
adanya }Q*J\ (penglihatan) dan kata adalah bentuk mu 'annats, namun 

bentuk mu 'annats pada kata ini tidak hakiki. 571 Oleh karena itu, maknanya 


568 Lih. TafsirAlMawardi (3/315). 

569 Ibid 

570 Lih. Ma'aniAl Qur'an (2/340). 

571 Lih. Vrab Al Qur'an (3/310). An-Nuhas setelah itu menuliskan bahwa ia 
mendengamya langsung dari Ali bin Sulaiman. 


Surah Al Ahzaab J 


menjadi, penglihatan mereka itu tidak menambahkan kecuali hanya keimanan 
kepada Tuhan dan penyerahan diri terhadap takdir yang telah ditetapkan. 
Makna ini seperti yang disampaikan oleh A1 Hasan 572 . 

Diriwayatkan bahwa setelah semakin lama kaum muslimin berada dalam 
kepungan pasukan sekutu, dan kondisi pun telah semakin sulit bagi mereka, 
tiba-tiba pada suatu malam Nabi SAW berdiri di atas salah satu bukit (yaitu 
bukit yang ada masjid A1 Fath disana). Beliau melakukannya karena barn 
saja beliau mendapatkan kabar bahwa kemenangan yang dijanjikan Allah 
telah terbukti. Beliau bersabda, “ Siapakah diantara kalian yang bersedia 
untuk mencari kebenaran kabar ini? Siapa saja yang bersedia 
melakukannya, maka iapasti akan mendapatkan surga.” 

Namun tidak satu pun sahabat yang menjawab seruan Nabi SAW ini 
(karena mereka yakin sulit sekali untuk kembali ke dalam kawasan yang 
berparit tempat kaum muslimin berkemah apabila sudah keluar dari sana, 
apalagi dengan membawa pulang kabar gembira yang diharapkan oleh Nabi 
SAW. Mereka khawatir akan mengecewakan beliau. Kemudian Nabi SAW 
mengulangi seruan ini untuk kedua kali, akan tetapi tidak juga ada yang 
menjawabnya. LaluNabi SAW mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya, namun 
tetap tidak kunjung mendapat jawaban. 

Setelah itu Nabi SAW menoleh ke samping dan bertanya, “ Siapakah 
namamu?” (Nabi SAW bertanya demikian karena mungkin waktu itu dalam 
keadaan gelap) lalu orang yang berada di samping beliau pun langsung 
menjawab, “Aku adalah Hudzaifah.” Mendengar itu, Nabi SAW bertanya 
lagi, “ Tidakkah engkau mendengar seruan yang aku sampaikan sejak 
tadi?” Hudzaifah lalu menjawab, “Wahai Rasulullah, bukan aku tidak 
mendengar seruanmu, namun kondisi udara disana yang teramat dingin dan 
bahaya yang akan aku temui nanti mencegahku untuk menjawab seruanmu.” 
Nabi SAW kemudian bersabda, “ Pergilah kesana dan dengarkanlah apa 


572 Lih. TafsirAlHasan Al Bashri (2/208). 




yang sedang mereka perbincangkan saat ini, lalu beritahukan aku 
tentang kebenaran kabaryang menggembirakan ini ’’ Setelah ituNabi 
SAW berdoa, u Ya Allah, jagalah ia dari segala sesuatu yang dapat 
merintanginya dari depan, atau dari belakangnya, atau dari sisi kanannya, 
atau dari sisi kirinya, dan selamatkanlah ia hingga ia /cembali kepadaku.” 
Nabi SAW lantas berkata kepada Hudzaifah, “Pergilah sekarang, dan 
janganlah engkau melakukan sesuatu atau pun menceritakannya hingga 
engkau menemuiku lagi 

Hudzaifah kemudian pergi dengan pedang terhunus di tangannya. 
SelanjutnyaNabi SAW kembali berdoa. 


vs 3 **-* 'ij ^ 

is? 


“ Wahai (Tuhan) Yang selalu menolong orang-orangyang sedang 
dalam kesusahan, wahai (Tuhan) Yang selalu menjawab doa 
orang-orang yang sedang kesulitan, Engkau telah melihat 
kondisiku dan kondisipara sahabatku, oleh karena itu sirnakanlah 
kegundahanku, kemurunganku, dan kesulitanku 


Tak lama kemudian turunlah malaikat Jibril menemui Nabi SAW, lalu 
berkata, “Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar doa yang engkau 
sampaikan, dan cukuplah engkau mengetahui bahwa musuh-musuhmu 
sekarang dalam keadaan ketakutan.” Mendengar hal ini, Nabi SAW langsung 
terduduk. Beliau kemudian berlutut di atas tanah, membentangkan tangannya, 
lalu sambil memejamkan matanya beliau bersabda, “Terima kasihyaAllah. 
Sebagaimana Engkau telah mengasihiku, Engkau juga telah mengasihi 
para sahabatku.” 


Selanjutnya malaikat Jibril memberitahukanNabi SAWbahwa Allah 
SWT telah mengadzab para musuh beliau dengan mengirimkan angin yang 
sangat kencang. Lalu Nabi SAW segera menyampaikan berita gembira itu 


Surah Al Ahzaab ) 

_ L 





kepada para sahabatnya. 

Ketika Hudzaifah kembali ke perkemahan kaum muslimin, ia bercerita, 
“Pada saat aku sampai disana api-api yang menerangi perkemahan semuanya 
telah padam, karena angin kencang telah menerpa kawasan itu hingga 
menerbangkan kerikil-kerikil yang ada disana. Tidak ada api yang tidak redup 
dan tidak ada kemah yang berdiri setelah dihujani oleh kerikil-kerikil tersebut. 
Para musuh pun sibuk melindungi diri mereka agar tidak terkena serpihan 
kerikil yang pasti akan melukai mereka. Sementara itu Abu Sufyan menaiki 
kudanya untuk segera pergi dari Sana, dan ia juga berteriak-teriak, 
“Selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian!” 

Setelah itu pasukan musuh kocar-kacir, karena para pemimpin mereka 
termasuk Uyainah bin Hishn, Harits bin Auf, dan Aqra’ bin Habis, juga 
melakukan hal yang sama dengan Abu Sufyan, menyelamatkan diri dan pergi 
menjauh. 

Ketika fajar telah menyingsing, Nabi SAW memutuskan untuk kembali 
ke Madinah. Sesampainya beliau di kota Madinah, Fathimah, putri beliau, 
melihat ayahnya yang pulang dalam keadaan rambut yang sangat kusut, 
langsung mengambil air untuk mencuci rambut ayahnya. Namun malaikat Jibril 
datang kembali dan berkata kepada Nabi SAW, “Engkau telah meletakkan 
senjatamu, namun tidak dengan para (malaikat) penduduk langit, karena kami 
masih memburu para musuhmu hingga di daerah Rauha. Bangkitlah dari 
istirahatmu dan pergilah menuju daerah bani Quraizhah untuk menuntaskan 
peperanganini.” 

Abu Sufyan ketika menceritakan kembali hal ini juga menyebutkan hal 
yang sama, ia berkata, “Saat itu aku masih mendengar dentingan pedang yang 
beradu hingga aku melewati daerah Rauha.” 573 


573 Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dari riwayat-riwayatyang berbeda (6/ 
386-388). 





Firman Allah: 
u 


4 '4-1 \ * ' ' \ ' v t," - \*Y\ '* 

<y> {-£*3 aJLp ,0)1 L lyJ^> J\^j O&J^' & 

~ ^ /■ 

c^r?4J !@! Sb;Ap 'jJ-M O - * (*r-U (S ia3 

^ ~ 

jl *ll Oj J^T ^2fl’: l)T C)J^ j^ol^JT 4T 

Lo-^-j Ijjap 0& ^U' Oj ^ ^jri 


“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 
menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; 
maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara 
mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka 
sedikit pun tidak merubah (janjinya). Supaya Allah 
memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu 
karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika 
dikehendaki-Nya, atau menerima tobat mereka. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. n (Qs. A1 Ahzaab [33]: 23-24) 


Finnan Allah SWT, Jp '&\ i,l£* £ \£jJ£ t)W-j & 

]Ja Cj “"J&H J, f4ti & 'Jj J- r& “Di antara orang- 
orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. 
Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka 

jp , 

sedikit pun tidak merubah (janjinya).” Kata Jl rj pada ayat ini dibaca 
rafa ’ karena kata ini berfungsi sebagai mubtada ' (subyek). Penggunaan 
mubtada' nakirah (tandanya dengan menggunakan tanwiri) dibenarkan 
dalam ayat ini, karena kata i jij.£> yang menjadi khabar (predikat) adalah 
na ’at (sifat). 574 


574 Lih. I’rab Al Qur'an (3/310). 


Surah Al Ahzaab j 


Lalu pada kalimat yang kedua, XJt- ]Je& J* yang menjadi 
mubtada ‘ adalah Begitu pula dengan kalimat selanjutnya, Ja 
sedangkan yang menjadi khabar dan kedua kalimat ini adalah dhamir (kata 
ganti) yang berada dalam posisi jar (yaitu dan 

Makna dan kata yang diambil dan adalah nadzar atau 

sumpah. 


Para imam hadits, diantaranya A1 Bukhari, Muslim, dan At-Imnidzi, 
meriwayatkan dari Anas, iaberkata: Pamanku, Anas bin Nadhr sudah semakin 
tua dan ia sangat menyesal karena pada waktu perang Badar berlangsung ia 
tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam perang itu. Ia berkata, 
“Peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi SAW telah terlewatkan olehku, 
oleh karena itu aku bersumpah, apabila aku masih diberikan kesempatan hidup 
pada peperangan setelah ini maka aku pasti akan mengikutinya, agar Allah 
melihat apa yang dapat aku lakukan.” Tiba-tiba ia terdiam dan tidak 
melanjutkan apa yang dimaksud dari perkataannya itu (mungkin ia khawatir 
akan berjanji atau mengatakan yang tidak dapat ia realisasikan nantinya). 

Tahun berikutnya, kala Nabi SAW bersama kaum muslimin hendak 
berperang lagi pada perang Uhud, tanpa pikir panjang lagi Anas bin Nadhr 
mendaftarkan diri untuk ikut pada peperangan itu. Di gunung Uhud, Sa’ad 
bin Malik menyambut keikutsertaan Anas dengan rasa kagum. Setelah 
menyambutnya Sa’ad pun berlalu, dan Anas segerabertanya, “Wahai Abu 
Amr (julukan Sa’ad), kemana engkau akan pergi?” Sa’ad menjawab, “Aku 
sepertinya mencium bau surga di bawah gunung Uhud ini” Anas kemudian 
mengikutinya untuk berperang di bawah gunung itu. 

Setelah menghadapi beberapa orang musuhnya. Anas pun wafat. Di 
sekujur tubuhnya ditemukan delapan puluh lebih luka, bekas hantaman, 
tusukan, danjuga anak panah yang masih menancap. Namun sebelum itu 
orang-orang tidak mengenali bahwa itu adalah Anas, hingga ia dikenali oleh 
bibiku, Rabi’ bind Nadhr, ia berkata, “Aku juga tidak akan mengenali kakakku 


i^saiiaiEa 





ini kalau bukan karena aku mengenali jari-jemarinya.” 


Setelahituturunlah firman Allah SWT, Ci ^JU-j ^ 

/l 1 ** ^ ^ 9 I ''*• | ^ ^ ^ ^ • f * f {4 pi • 

“j j! ?’' * - cr“ (*r^J Cj* f ^ 4-1 p IjJLjiP Di 

antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 
yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada 
yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu 
dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya)” 515 Redaksi hadits ini 
diambil dari At-Tirmidzi. Ia juga mengomentari bahwa hadits ini termasuk 
hadits hasan shahih. 

Sedangkan riwayat dari Aisyah menyebutkan, bahwa mengenai finnan 
Allah SWT, ^Jai ^1p 4ii\ Ij-LgiP & 1j54h^» Jt >j (j* 

\jllj ^L.j 11 Di antara orang-orang mukmin 

itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan 
kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara 
mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak 
merubah (janjinya). ” Diantara mereka adalah Thalhah bin Ubaidullah yang 
selalu setia menemani Nabi SAW hingga tangannya terluka. Nabi SAW 
kemudian bersabda mengenainya, “ Thalhah telah ditetapkan untukmasuk 
ke dalam surga.” 576 

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits lain dari Aisyah, bahwa para 
sahabat Nabi SAW pemah meminta kepada seorang badui yang kurang 
memahami tentang hukum-hukum Islam, “Tanyakanlah kepada beliau (Nabi 
SAW) tentang orang yang gugur dengan menepati janji?” Para sahabat lalu 
meminta kepada orang badui ini karena mereka merasa sungkan dan malu 


575 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab no. 12, dan juga dalam 
pembahasan tentang peperangan, bab no. 17, Muslim dalam pembahasan tentang 
kepemimpinan (hadits no. 148), serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/ 
349). 

576 Hadits dengan makna yang serupa diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan 
tentang tafsir (5/350), dan disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/476). 





untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW. 

Pria badui tadi lantas memenuhi permintaan para sahabat dan bertanya 
kepada Nabi SAW tentang hal itu, namun beliau tidak menggubrisnya. 
Kemudian pria badui itu bertanya kembali, namun beliau masih tetap tidak 
menggubrisnya. 

Berselang beberapa lama kemudian, tiba-tiba pria badui itu masuk dari 
pintu masjid dengan mengenakan pakaian yang berwama hijau, lalu Nabi 
SAW melihatnya, dan beliau bertanya, “ Siapakah orangyang tadi bertanya 
tentang seseorangyang gugur dengan menepatijanjinya?” Pria badui itu 
menjawab, “Akuwahai Rasulullah.” LaluNabi SAW (menj awabnya dengan 
menunjuk kepada Thalhah dan) berkata, “Inilah orang yang dimaksudoleh 
ayat itu.” 511 

Hadits ini diriwayatkan olehAt-Tirmidzi, dan ia berkomentar, “Hadits 
ini termasuk hadits hasan gharib, dan kami tidak menemukan periwayatan 
hadits ini kecuali dari Yunus bin Bakir.” 


A1 Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia beikata: Ketika Nabi 
SAW dalam peijalanannya untuk kembali ke Madinah setelah menjalani perang 
Uhud yang melelahkan, beliau melewati jenazah Mush’ab bin Umair, salah 
satu sahabat yang wafat pada perang tersebut. Setelah melihatnya Nabi SAW 
berhenti sejenak untuk mendoakannya. Kemudian beliau melantunkan firman 
Allah SWT, 3T C. 

y A* ’ ^ ’ 

I Jju Uj ^ “Di antara orang-orang mukmin 

itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan 
kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara 
mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak 
merubah (janjinya).” Lalu beliau berkata, “Aku bersaksi bahwa para 
sahabatku yang gugur pada perang ini akan berada di sisi Allah pada 


577 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/3 50). 




Hari Kiamat nanti. Oleh karena itu, kunjungilah mereka dan berziarahlah 
kepada mereka. Aku bersumpah demi Tuhan yang senantiasa 
menggenggam jiwaku, tidak ada seorang pun yang memberi salam 
kepada mereka hingga datangnya Hari Kiamat nanti kecualipasti salam 
itu akan dijawab oleh mereka .” 

Ada yang mengatakan, bahwa salah satu makna dan kata adalah 

gugur, yakni gugur dengan menepati janji. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu 
Abbas. Disamping itu, kata juga bermaknajarak waktu dan saat Kata 

ini pun dapat berarti keinginan dan kebutuhan. Namun makna-makna ini 
bukanlah makna yang dimaksud oleh ayat tersebut, karena seperti telah kami 
sebutkan sebelumnya bahwa makna kata yang dimaksud oleh ayat ini 

adalah nadzar. Makna ayat tersebut adalah, diantara orang-orang yang 
beriman itu ada yang berusaha keras untuk melaksanakan janji yang telah 
diucapkannya hingga mereka wafat, seperti misalnya Hamzah, Sa’ad bin 
Mu’adz, Anas bin Nadhr, dan lainnya. Diantara mereka juga ada yang 
menunggu datangnya saat yang tepat, namun mereka tetap tidak mengganti 
sumpah dan nadzar yang telah mereka ucapkan. 


Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan qira ‘ah lain dari ayat ini, 
yaitu: “Maka di 


antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang 
menunggu-nunggu, dan di antara mereka ada yang merubah (janjinya).” 578 


Mengenai qira ‘ah ini Abu Bakar A1 Anbari berkata, ‘Menurut mayoritas 
ulama, riwayat ini tidak dapat diterima, karena sangat bertolak belakang dengan 
ijmak yang telah mereka sepakati. Dimana pada qira‘ah ini terdapat 
pencemaran kehormatan kaum mukminin dan orang-orang yang jelas-jelas 
telah di puji dan diangkat derajatnya oleh Allah, dengan kejujuran yang mereka 
miliki dan pelaksanaan janji yang pemah mereka ucapkan. Tidak ada diantara 


578 Qira ‘ah dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/ 
63). 


Surah Al Ahzaab J 


mereka yang diketahui telah mengganti sumpah mereka, dan tidak ada satu 
pun diantara mereka yang kedapatan telah menukar janji mereka.” 


Kedua: Finnan Allah SWT, jUgjj ■<».,> laiT 

'*& oj j^dc- j* iLi o) ^jA/lUjT “Supaya 
Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena 
kebenarannya, dan menyiksa orang munaflkjika dikehendaki-Nya, atau 
menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang” maksudnya adalah, Allah S WT memerintahkan kaum 
muslimin untuk berjihad agar Allah dapat mengganjar orang-orang yangjujur 
melaksanakannya itu di akhirat nanti. Begitu pula halnya dengan orang-orang 
munafik, yang tidak jujur dalam melaksanakannya. Apabila Allah Ta ’ala 
berkehendak untuk mengadzab mereka, maka Dia tidak akan memberikan 
jalan menuju pintu tobat untuk mereka. Namun apabila Allah Ta’ala 
berkehendak untuk mengampuni mereka, maka Dia akan menunjukkan jalan 
kepada mereka, agar segera bertobat sebelum ajal datang menjemput Karena 
Allah memang Maha Pengampun terhadap orang-orang yang berbuat dosa 
dan Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya yang shalih. 


Firman Allah: 

z. 


L5>- yu* U & ^ 

gi ij^ ijp %\ c Ji£sJT ^.>JT 


“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang 
keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak 
memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah 
menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. 
Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 25) 



Firman Allah SWT, \jS- ijJUj JJ \<fj& ^.JjT ^oiT Sjj“Daw 

Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka 
penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa 
pun” Muhammad bin Amr meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Yang 
dimaksud dengan (orang-orang kafir) dalam ayat ini adalah Abu Sufyan 

dan Uyainah bin Badar, dimana Abu Sufyan kembali ke negeri Tihamah dan 
Uyainah kembali ke negeri Nejed. 


Jtiajf jcJyJl JiSj “Dan Allah menghindarkan orang-orang 
mukmin dari peperangan,” maksudnya adalah, dengan mengirimkan angin 
yang sangat kencang dan balatentara dari jenis malaikat kepada para musuh 
mereka hingga orang-orang yang beriman tidak perlu lagi melakukan 
peperangan, dan dapat kembali ke negeri mereka dengan selamat. 

Ij^p Ijy iS)T ^“Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa ,” maksudnya adalah, tidak ada yang dapat mengalahkan pasukan 
Allah jika Allah menghendakinya, karena Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 


Firman Allah: 


"'• < ***^ , 1 ^ ^ I’ | 90 ^ * * \ * . I'f ' iS 

-JA Jjfcl Jjjlj 

© Vy-pjJI 4 

Ujia U»jlj 


“Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (bani 
Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang 
bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia 
memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Sebagian 
mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu taw an. 
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah- 


Surah Al Ahzaab 



rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah 
yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa 
terhadap segala sesuatu.” (Qs. AI Ahzaab [33]: 26-27) 


Finnan Allah SWT, ^ Jil £ Jjifj 

“Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (bani Quraizhah) yang 
membantu golongan-golonganyang bersekutu” maksudnya adalah, Allah 
Ta ’ala membenamkan perasaan takut di dalam hati orang-orang Yahudi dari 
bani Quraizhah yang bersekutu dengan kaum Quraisy serta kaum Ghathfan 
untuk memerangi kaum muslimia 

’fjrt tf * erf maksudnya adalah, dari benteng-benteng yang mereka 
miliki. Bentuk tunggal dari adalah ^4^. Seorang penyair 

mengungkapkan, 


| ^ r< . 0 & "s ° C , 


s* S O s . t" 0 11 D S'* f« 


Kegaduhan itu berubah menjadi kegilaan sedangkan 
wanita-wanita Tamim bergegas menuju benteng-benteng ? 79 

j ^ c-3aij “Daw Dia memasukkan 

rasa takut dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh,” maksudnya 
adalah, kamu telah memerangi dan membunuh kaum laki-laki dari mereka. 

UL >j Ijj “Dan sebagian yang lain kamu tawan” maksudnya 

adalah, dan kamu juga telah menawan kaum wanita dan anak-anak dari 
mereka. 

AlFarra' berkata, “Kata ' (3 dapatdibacadalamduabentuk, 


579 Bait syair ini milik Abdu Bani Al Hassas seperti yang disebutkan dalam Lisan Al 
Arab, entri: shayasha. Sementara Ibnu Manzhur menjadikan bait syair ini sebagai penguat 
terhadap pemyataannya bahwa kalimat shayaashi al baqar berarti tanduk-tanduk sapi 
betina seperti yang disebutkan dalam Tafsir Al Mawardi (3/317) dan FathuAl Qadir (4/ 
385). 




yaitu: (1) dengan menggunakan harakat kasrah pada hurufs/H 
dan (2) dengan menggunakan harakat dhammah <_ ) / rU ,^).” 5g0 


Lijijaj jU (*i'>**J (*-*>3 “Dan Dia 

mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda 
mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. ,” maksudnya 
adalah, Allah Ta ’ala akan mewariskan kepada kamu semua daerah yang 
kamu inginkan dan yang belum kamupijak itu nanti. 


Yazid bin Rumman, Ibnu Zaid, dan Muqatil menafsirkan, yang dimaksud 
dengan tanah yang belum mereka pemah pijak ini adalah Hunain, karena 
memang pada saat itu mereka belum mendapatkan daerah itu, lalu dijanjikanlah 
daerah itu akan diwariskan kepada mereka Sedangkan Qatadah menafsirkan, 
dari riwayat yang pemah kami dengar adalah bahwa tanah warisan ini adalah 
tanah Makkah. 581 


Al Hasan menafsirkan, bahwa negeri yang dijanjikan itu adalah negeri 
Persia dan negeri Romawi. 582 Sementara Ikrimah menafsirkan, tanah yang 
dijanjikan adalah semua negeri yang akan dibuka oleh umat Islam hinggaHari 
Kiamat nanti. 583 

(jiJi JiP iST “Dan adalah Allah Maha Kuasa 

terhadap segala sesuatu.” Kaitan firman ini dengan ayat diatas ada dua 
bentuk penafsiran, 584 yaitu: 

1. Atas segala kehendak yang akan diberikan kepada para hamba-Nya, 

entah itu kesengsaraan atau pun pengampunan, maka Allah itu pasti 
mampu melakukannya. Penafsiran ini disampaikan oleh Muhammad 
binlshak. 


>t0 Lih. Ma 'aniAl Qur 'an (2/341). 

5.1 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/318). 

5.2 Lih. TafsirAl Hasan Al Bashri (2/209). 

583 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/318), An-Nuhas dalam 
Ma ’aniAlQur'an (5/342), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr AlMantsur (5/193). 

584 Kedua penafsiran ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/318). 


Surah Al Ahzaab ) 



2. Benteng atau negeri manapun yang dikehendaki oleh Allah akan 
diberikan kepada para hamba-Nya, maka Dia pasti mampu 
memberikannya. Penafciran ini disampaikan oleh An-Naqqasy. 

Selain itu, ada pula yang menafsirkan, segala janji yang telah 
diberitahukan kepadamu itu pasti akan diberikan, karena tidak ada 
yang tidak mampu dilakukan oleh Allah, dan Allah terhindar dari 
ketidakmampuan. 


Firman Allah: 


1 5iir *is£JT oj j» ipi 4k 

ipf at o)i jiiii 4>ijj at ^ o)3 


“fffl/ Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu , ‘ Jika kamu 
sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, 
maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan 
aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu 
sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan Rasul-Nya 
serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya 
Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di 
antaramu pahala yang besar’.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 28-29) 


Dalam ayat ini dibahas delapan masalah yaitu: 

Pertama : Firman Allah SWT, J3 ^f\ “Hai Nabi, 

katakanlah kepada istri-istrimu. ” Para ulama madzhab kami berkata, “Ayat 
ini berkaitan dengan makna ayat sebelumnya yang melarang berbuat sesuatu 
yang dapat menyakiti hati Nabi SAW. Nabi SAW memang sedikit tersinggung 





dengan perkataan dari beberapa istri-istri beliau sesaat sebelum diturunkannya 
ayatini. 

Ada yang men wayatkan bahwa pennasalahan yang dikatakan oleh 
beberapa istri beliau pada saat itu adalah tentang harta benda keduniaan. 
Selain itu, ada yang meriwayatkan bahwa permasalahannya adalah beberapa 
di antara para istri Nabi SAW meminta penambahan nafkah bagi mereka. 
Ada juga yang meriwayatkan bahwa pennasalahan yang menyinggung hati 
Nabi SAW adalah kecemburuan diantara istri-istri beliau. 

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk membacakan 
ayat ini di hadapan para istri beliau dan memberi pilihan bagi mereka apakah 
lebih condong kepada dunia atau lebih memilih akhirat? 

Dari riwayat ini, Asy-Syafi’i mengambil kesimpulan bahwa suami yang 
memiliki istri lebih dari satu lalu ia memberikan para istrinya untuk memilih, 
maka suami tersebut tidak berhak untuk ikut campur dalam pilihan yang 
diputuskan oleh para istrinya dan menerima apa pun yang mereka putuskan. 
Seperti halnya Nabi SAW, ketika memberikan pilihan kepada para istrinya, 
beliau tidak mengintervensi j awaban apa yang seharusnya dipilih oleh mereka. 

Disamping semua riwayat ini, yang pasti pada intinya sebelum itu Allah 
SWT memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Nabi SAW, yaitu antara 
memilih seorang nabi yang menguasai j agat raya dan memiliki harta apa pun 
yang beliau inginkan, atau memilih untuk menjadi nabi yang miskin yang tidak 
memiliki apa-apa? LaluNabi SAW meminta pendapatkepadamalaikat Jibril 
mengenai apa yang sebaiknya dipilih olehnya. Malaikat Jibril kemudian langsung 
memberikan pendapat, bahwa yang seharusnya dipilih oleh Nabi SAW adalah 
kemiskinan ketimbang kekayaan. Maka Nabi SAW menyetujuinya dan memilih 
kemiskinan. 

SetelahNabi SAW memilih kemiskinan yang memang lebih tinggi 
tingkatannya daripada kekayaan, beliau diperintahkan untuk memberi pilihan 
kepada para istrinya. Karena, mungkin saja para istrinya itu tidak suka untuk 


Surah Al Ahzaab 1 




hidup bersama beliau j ika kehidupan beliau dapat dipastikan akan sulit karena 
kemiskinan yang dipilih olehnya. 

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa penyebab munculnya pilihan 
yang dikhususkan untuk para istri Nabi SAW itu adalah, bahwa salah satu 
dari istri beliau pemah meminta beliau untuk membolehkannya mengenakan 
kalung yang terbuat dari emas. Namun Nabi SAW hanya membolehkannya 
untuk mengenakan kalung dari perang yang dipolesi dengan wama emas 
(riwayat lain mengatakan hanya dilapisi dengan za ’faran atau semacam wama 
kuning). Istri tersebut lalu menolaknya, kecuali jika kalung itu memang benar- 
benar terbuat dari emas. Maka diturunkanlah ayat pilihan ini 

Setelah itu Nabi SAW mengajukan penawaran pilihan ini kepada seluruh 
istrinya, yang kemudian dijawab oleh mereka bahwa mereka lebih memilih 
Allah dan rasul-nya ketimbang harta duniawi. Namun ada juga riwayat yang 
menyebutkan bahwa salah satu dari istri beliau saat itu lebih m emilih untuk 
bercerai. Wallahua’lam. 

A1 Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, iabeikata 
(lafazh hadits ini diambil dari riwayat Muslim), “Pada suatu hari, Abu Bakar 
meminta izin untuk bertatap muka dengan Nabi SAW. Namun pada saat itu ia 
melihat beberapa sahabat sedang duduk di halaman rumah beliau, yang mana 
mereka ini sebelumnyatelahmeminta izin teriebihdahulunamuntidakdiizinkan 
untuk masuk ke dalam. Setelah permintaan izin dari Abu Bakar disampaikan 
kepada Nabi SAW, temyataNabi SAW mengizinkan Abu Bakar untuk masuk 
menghadap beliau. 

Setelah itu datanglah Umar, yang juga bemiat untuk meminta i z in agar 
ia dapat menghadap Nabi SAW. Ketika permintaan izin dari Umar ini 
disampaikan kepada Nabi SAW, temyataNabi S AWjuga mengizinkan Umar 
untuk masuk menghadap beliau. 

Temyata di dalam rumah, Nabi SAW sedang dikelilingi oleh para istri 
beliau yang semuanya diam membisu. Abu Bakar kemudian ingin memecahkan 




situasi yang sangat tegang itu dengan mengatakan sesuatuyang dapat membuat 
Nabi SAW tersenyum, iaberkata, ‘WahaiRasulullahJikalauengkaumelihat 
binti Kharijah memintaku untuk memberikannya nafkah, maka aku akan 
menghampirinya dan mencekik-cekik lehemya’. Lalu Nabi SAW pun 
tersenyum mendengar hal ini. 

Namun setelah itu Nabi SAW bersabda, ‘ Para wanita yang ada 
disekelilingku ini seperti yang kalian ketahui adalah istri-istriku. Mereka 
meminta nafkah yang lebih dariku Mendengar hal ini Abu Bakar dan 
Umar langsung berdiri. Abu Bakar kemudian berdiri menghampiri Aisyah 
(putrinya yang diperistri oleh Nabi SAW) lalu mencekik lehemya. Begitu pula 
Umar, ia berdiri menghampiri Hafshah (putrinya yang diperistri oleh Nabi 
SAW) lalu mencekik lehemya. Mereka berdua berkata kepada putri-putrinya 
itu, ‘Apakah kalian meminta kepada Nabi SAW yang beliautidakmiliki?!’ 
Mereka lantas menjawab, ‘Tidak, kami bersumpah demi Allah kami tidak 
pemah meminta apa pun kepada Rasulullah’. 

Kemudian Nabi SAW meminta waktu untuk berpikir. Beliau juga 
memutuskan untuk tidak bercampur dengan para istrinya selama satu bulan. 
Setelah itu turunlah firman Allah SWT, 


v <^lU£i o] ^ 

jUlj jj <tii\ ^*• 

l£f &f 3W o}J sj> 


“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ‘ Jika kamu sekalian 
menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya 
kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang 
baik Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan rasul-Nya 
serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan 
bagi siapayang berbuat baik di antaramupahalayang besar 


Kemudian Nabi SAW memulai menanyakan hal itu kepada Aisyah, 




beliau bersabda, “Wahai Aisyah, aku ingin menyampaikan sesuatu 
kepadamu, namun aku harap engkau tidak terburu-buru dalam 
menjawabnya, mintalah pendapat dari kedua orangtuamu terlebih 
dahulu.” Aisyah lalu bertanya, “Katakanlah kepadaku apa yang ingin engkau 
sampaikanitu wahaiRasulullah.” Nabi SAWlantas me lantunkan firman A llah 
tadi, dan segera dijawab olehAisyah, “Apakah mungkin aku harus terlebih 
dahulu meminta pendapat dari kedua orangtuakuapabila ini me nyan glaitdengnn 
dirimu wahai Rasulullah. Tentu sajaaku lebih memilih Allah, rasul-Nya, dan 
kampung akhirat. Aku mohon kepadamu tolong jangan memberitahukan 
tentang jawabanku ini kepada para istrimu yang lain.” Mendengar itu, Nabi 
SAW menjawab, “ Tidak satu pun dari para istriku yang bertanya 
kepadaku mengenai hal ini kecuali aku akan memberitahukannya. 
Karena aku ini diutus untuk tidak mempersulit atau membingungkan, 
bahkan aku diutus untuk meluruskan dan mempermudah.” 5 * 5 

At-'Iumidzijuga meriwayatkan sebuah hadits yang tidakjauh berbeda, 
dari Aisyah, ia berkata: Suatu ketika Nabi SAW diperintahkan untuk memberi 
pilihan kepada para istrinya. Beliau kemudian memulai dari diriku, beliau 
bersabda, “ Wahai Aisyah, aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu, 
namun janganlah engkau tergesa-gesa dalam menjawabnya hingga 
engkau terlebih dahulu meminta pendapat kepada kedua orangtuamu .” 
(Aisyah berkata, “Pada saat itu Nabi SAW yakin bahwa kedua orangtuaku 
tidak mungkin akan menyarankan kepadaku untuk berpisah dengan beliau”). 
Lalu beliau membaca firman Allah SWT, 


Oj ^r'lM J 5 

\'J-\ ^ 11 JS.\ 3T oji 


585 HR. Muslim dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Memberikan Pilihan Kepada 
Istri itu Bukanlah Sebuah KataTalak, Kecuali Jika Diniatkan Seperti itu (2/1104-1105). 







“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, l Jika kamu sekalian 
menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya 
kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang 
baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan rasul- 
Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah 
menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang 
besar’” 

Aku kemudian menjawab, “Apakah hal ini yang engkau haruskan aku 
untuk meminta pendapat dari kedua orangtuakuterlebih dahulu? Sesungguhnya 
aku lebih memilih Allah, rasul-Nya, dan kampung akhirat.” 

Kemudian Nabi SAW melanjutkan kepada istri-istri beliauyang lain, 
dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawabanku. 586 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
termasuk hadits hasan shahih .” 

Para ulama berkesimpulan, bahwa permintaan beliau kepada Aisyah 
untuk terlebih dahulu meminta pendapat dari kedua orang tuanya adalah karena 
beliau sangat mencintainya. Beliau khawatir Aisyah akan terpancing dengan 
gelora keremaj aannya dan memutuskan untuk memilih berpisah dengan beliau. 
Beliau ketika itu sangat yakin bahwa kedua orangtuanya tidak mungkin akan 
memberi pendapat untuk berpisah saja. 

ji “Katakanlah kepada istri-istrimu.” Pada saat itu Nabi 
SAW memang memiliki beberapa orang istri. Diantara mereka ada yang 
dicampuri, ada yang hanya dinikahi saja, belum pemah dicampuri, dan juga 
ada yang hanya dilamar saja, tidak sampai ke jenjang pemikahan. Para istri 
beliau itu adalah: 


586 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/350-351). 


Surah Al Ahzaab j 



1. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin 
Kilab. 

Sebelum dipersunting oleh Nabi SAW, Khadijah adalah janda Abu 
Halah, yang memiliki nama asli Zurarah bin An-Nabbasy A1 Asadi. 
Sebelum diperistri olehAbu Halah, Khadijahjugapemah menjadi istri 
dan Atiq bin Aidz. 

Dari Atiq, Khadijah membawa seorang anak yang bemama Abdu 
Manaf. Sedangkan dari Abu Halah, ia membawa seorang anak yang 
bemama Hind bin Abu Halah, yang sempat hidup hingga terkena 
penyakit yang mewabah di seluruh daerah pemukimannya (sebuah 
riwayat menyebutkan bahwa yang terkena wabah penyakit itu adalah 
Hind bin Hind). Ketika meratapi kepergiannya, Khadijah juga 
menyebutkan nama itu. 

Rasulullah SAW sendiri tidak pemah menikah dengan wanita lain ketika 
Khadijah masih hidup. Pada saat menikah dengan Nabi SAW, Khadijah 
telah mencapai usia 40 tahun. Ia meninggal setelah Nabi SAW diutus 
sebagai Rasul selama 7 tahun (riwayat lain menyebutkan pada tahun 
kesepuluh kenabian, karena pada saat Khadijah meninggal dunia, ia 
berusia 65 tahun). 

Khadijah ini adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi SAW. 
SelumhputrayangpemahdimilikiolehNabi SAW adalah dari Khadijah, 
terkecuali Ibrahim. 

Hakim bin Hizam men wayatkan, bahwa pada saat Khadij ah meninggal 
dunia, kami menggotong jenazahnya dimulai dari depan rumahnya hingga 
bukit Hajun. Di sanalah ia dimakamkan. Pada waktu itu Nabi SAW 
sempat masuk ke dalam pusaranya ketika belum ada syariat untuk 
menshalatijenazah. 

2. Saudah binti Zam’ah bin Qais bin Abdu Syams A1 Amiriyah. 

Saudah telah masuk Islam dan melakukan bai’at sudah sejak lama. Ia 





sebelumnya menetap di rumah sepupunya yang bemama Sikran bin 
Amr, yang masuk Islam bersama Saudah. Mereka berdua juga 
merasakan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah (Ethiopia). Namim 
ketika mereka berdua kembali ke Makkah, suami Saudah meninggal 
dunia (sebuah riwayat mengatakan bahwa suaminya meninggal pada 
saat mereka masih berada di negeri Habasyah, lalu pada saat Saudah 
telah melewati masa iddah- nya, ia dilamar oleh Nabi SAW, lalu 
beberapa waktu kemudian dinikahi, dan dibawa kembali ke Makkah). 
Selain itu, Nabi SAW membawa Saudah berhijrah ke Madinah. 

Setelah Saudah semakin renta, Nabi SAW berniat akan 
menceraikannya. Namun Saudah meminta kepada Nabi SAW untuk 
tidak melakukannya dan membiarkan ia tetap menjadi istri beliau. Nabi 
SAW kemudian mengabulkannya, dan Saudah memberikan jatah 
malamnya kepada Aisyah (sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah 
hadits shahih). 

Saudah meninggal dunia di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 H. 

3. Aisyah binti Abu Dakar Ash-Shiddiq. 

Sebenamya ketika Aisyah masih kecil ia telah dijodohkan dengan Jubair 
bin Muth’ im, namun Nabi SAW ingin melamamya, maka ayahnya, Abu 
Bakar, sangat bergembira mendengar keinginan Nabi SAW itu, lalu ia 
berkata, “Wahai Rasul ullah, izinkan aku untuk melepaskan Aisyah dari 
peijodohannya dengan Jubair terlebih dahulu secara baik-baik.” 

Setelah peijodohan itu dibatalkan, Nabi SAW langsung menikahi 
Aisyah, yang berlangsung di Makkah, dua tahun sebelum berhijrah 
(riwayat lain menyebutkan tiga tahun sebelum beihijrah). Namun Nabi 
SAW baru mencampurinya setelah mereka berada di Madinah, yaitu 
ketika Aisyah berusia 9 tahun. Setelah itu Aisyah tinggal bersama Nabi 
SAW selama 9 tahun, hingga akhimya Nabi SAW harus menghadap 
Yang Maha Kuasa ketika Aisyah berusia 18 tahun. Tidak ada istri Nabi 


Surah Al Ahzaab j 

_4 


SAW yangmasih gadis ketika dinikahi olehNabi SAWkecuali Aisyah. 

Aisyah meninggal dunia pada tahun 59 H (riwayat lain menyebutkan 
padatahun58H). 

4. Hafshah binti Umar bin Khaththab A1 Qurasyiyah AlAdawiyah. 

Hafshah adalah salah satu istri Nabi SAW yang dinikahi oleh beliau 
namun setelah itu diceraikan. Akan tetapi setelah menceraikan Hafshah, 
Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, 
“Allah memerintahkan engkau untuk merujuk Hafshah, karena Hafshah 
adalah seorang wanita yang sangat raj in menegakkan shalat dan juga 
rajin melaksanakan puasa” 587 Setelah itu Nabi SAW menuruti perintah 
itu dan merujuk Hafshah. 

A1 Waqidi berkata, “Hafshah meninggal dunia pada bulan Sya’ban tahun 
45 H, pada saat kekhalifahan Mu’awiyah. Ketika itu Hafshah berusia 
60 tahun (riwayat lain menyebutkan bahwa Hafshah meninggal di 
Madinah pada saat Utsman menjadi khalifah). 

5. Ummu Salamah, yang bemama asli Hindun binti Abu Umayy ah 
A1 Makhzumiyah (yakniAbu Umayy ah Suhail). 

Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW pada malam terakhir bulan 
Sya’ban tahun4 H. Yang menjadi wali nikah dari Ummu Salamah adalah 
putranya sendiri, yaitu Salamah (menurut pendapat yang dianggap paling 
benar, karena Umar, menurut riwayat lain, adalah ruang yang menjadi 
wali nikahnya, pada saat ia masih sangat kecil). 

Ummu Salamah meninggal dunia pada usia 84 tahun, yaitu pada tahun 
59 H (riwayat lain menyebutkan pada tahun 62 H, namun riwayat 
pertama lebih shahih). Pada saat itu yang menjadi imam shalat 
jenazahnya adalah Sa’id bin Zaid (riwayat lain menyebutkan yang 


5,7 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Ishabah (4/273) dengan perbedaan 
redaksi yang tidak berarti. 




menjadi imamnya adalah Abu Hurairah). Lalu Ummu Salamah 
dimakamkan di Baqi’. 

6. Ummu Habibah, yang bernama asli Ramlah binti Abu Sufyan. 

Ketika ingin melamamya Nabi SAW mengutus Amr bin Umayyah Adh- 
Dhamri untuk pergi ke bani Najasyi, lalu disana Amr juga sekaligus 
mewakili Nabi SAW untuk menikahinya. Hal ini teijadi pada tahun 
ketujuh Hijriyah. Bani Najasyi pada waktu itu meminta mahar kepada 
Nabi SAW berupa uang senilai 400 dinar. Lalu uang ini dikirimkan 
melalui Syurahbil bin Hasanah. 

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa sebelum itu Ummu Habibah 
pemah menjadi istri dari Ubaidullahbin Jahsy, namun Ubaidullah wafat 
dibunuh oleh seorang wanita yang memeluk agama Nashrani di negeri 
Habasyah. Setelah itu bani Najasyah menikahkan Ummu Habibah 
dengan Nabi SAW dengan meminta mahar sejumlah 4000 dirham. 
Kemudian Ummu Habibah diserahkan kepada Nabi SAW melalui 
Syurahbil bin Hasanah. 

Ummu Habibab meninggal dunia pada tahun 44 H. 

7. Zainab binti Jahsy bin Riab A1 Asadiyyah. 

Nama Zainab ini sebenamya pemberian dari Nabi SAW, karena 
sebelumnya nama Zainab adalah Burrah. Begitu juga dengan nama 
ayahnya, Burrah pula. Setelah Siti Zainab menerima nama yang baru, 
ia juga meminta hal yang sama untuk ayahnya, ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, gantilah nama ayahku, karena nama Burrah adalah nama 
yang hina.” Nabi SAW kemudian menjawab, “ Kalau saja ayahmu 
itu seorang mukmin, maka aku akan ganti namanya dengan salah 
satu nama kami Ahlul Bait. (Namun ia bukanlah seorang mukmin, 
oleh karena itu) aku berikan nama Jahsy, karena Jahsy itu berasal 
dari Burrah” 

Zainab dinikahi oleh Nabi SAW di Madinah pada tahun kelima 


Surah Al Ahzaab J 



Hijriyah. Zainab meninggal dunia pada tahun 20 H, ketika ia berusia 53 
tahun. 


8. Zainab binti Khudzaimah bin Hants bin Abdullah bin Amr bin 
Abdu Manaf bin Hilal bin Amir bin Sha’sha’ah A1 Hilaliyyah. 

Sebelumnya Zainab sering dipanggil dengan sebutan ummul masakin 
(ibu dan orang-orang miskin), karena ia sangat perhatian dan sering 
memberi makan orang-orang miskin. 

Zainab dinikahi olehNabi SAW pada bulan Ramadhan di penghujung 
31 bulan setelah hijrah. Zainab sempat tinggal bersama Nabi SAW 
selama 8 bulan, sebelum akhimya ia wafat meninggalkanNabi SAW 
pada akbir bulan Rabi’ulAwal di penghujung 39 bulan setelah hijrah. Ia 
lalu dikebumikan di Baqi’. 

9. Juwairiyyah binti Harits bin Abu Dhirar A1 Khuza’iyyah A1 
Mushtaliqiyyah. 

Juwairiyyah pemah terluka ketika teijadi peperangan bani Mushtaliq. 
Ia terkena panah yang ditembakkan oleh Tsabit bin Qais bin Syammas, 
lalu Tsabit menawannya dan membuat peij anj ian pembebasan dengan 
cara mencicil uang pembebasannya. Ketika Nabi SAW ingin 
menikahinya, beliaumenyerahkan sisa uang pembebasannya itu kepada 
Tsabit. Lalu pada bulan Sya’ban tahun keenam Hijriyah, Nabi SAW 
resmi menikah dengan Juwairiyyah. 

Nama Juwairiyyah juga diberikan oleh Nabi SAW, karena sebelumnya 
ia juga bemama Burrah. 

Juwairiyyah meninggal dunia pada bulan Rabi ’ul Awal tahun 56 H 
(riwayal lain menyebutkan tahun 50 H), pada waktu itu ia berusia 65 
tahun. 

10. Shafiyyah binti Hiya bin Akhthab A1 Haruniyah. 

Shafiyyah adalah salah satu tawanan yang diperoleh Nabi SAW pada 


I Tafsir Al Qurthubi 


11 . 


saat perang Khaibar. Ketika Shafiyyah memutuskan untuk masuk Islam, 
ia diangkat derajatnya oleh Nabi SAW dengan mempersuntingnya 
sebagai istri. Mahamya saat itu adalah bebas dari perbudakan. 


Dalatn shahih Muslim disebutkan, “Pada saat perang Khaibar, 
Shafiyyah terluka karena terkena panah dari Dihyah A1 Kalbi, 588 lalu 
Nabi SAW membelinya dengan harga tujuh Ar’us.” 589 


Shafiyyah meninggal duniapadatahun 50 H (riwayat lain menyebutkan 
padatahun52 H), laluiadimakamkandiBaqi’. 

Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khanafah. 


Raihanah berasal dari bani Nadhir. Ia menjadi tawanan Nabi SAW 
yang kemudian dibebaskan lalu dinikahi. Pemikahan itu berlangsung 
padatahun6H. 


Raihanah meninggal duniapada saat ia kembali dari pelaksanaanhaji 
wada’, lalu ia dimakamkan di Baqi’, Madinah. Namun al Waqidi 
meriwayatkan bahwa Raihanah meninggal duma pada tahun 16 H, dan 
yang memimpin shalat jenazahnya pada waktu itu adalah Umar. 


Abu Al Faraj Al Jauzi meriwayatkan hal lain, ia beikata, “Aku pemah 
mendengar seseorang menyampaikan kepadaku bahwa Raihanah 
dicampuri olehNabi SAWbukan sebagai istrinyanamun sebagai hamba 
sahayanya, karena Raihanah saat itu belum dibebaskan.” 


5M Dihyah Al Kalbi (bemama lengkap Dihyah bin Khalifah bin Farwah Al Kalbi) 
adalah seorang sahabat terdekat Nabi SAW. Perang pertama yang diikutinya bersama 
Nabi SAW aHalah perang Khandaq (riwayat lain menyebutkan bahwa perang pertamanya 
adalah perang Uhud, namun yang pasti ia tidak ada pada perang Badar). Dihyah inilah 
yang pemah dikatakan memiliki bentuk mpa yang menawan, hingga malaikat Jibril juga 
pemah turun ke bumi dengan menggunakan bentuk rupanya. Dihyah wafat ketika 
kekhalifahan dipegang oleh Mu’awiyah. 


Lih. Al Ishabah (1 /473). 

5W HR. Muslim dalam pembahasan tentang pemikahan, bab: Keutamaan yang Dimiliki 
Oleh Nabi SAW, Membebaskan Hamba Sahaya Lalu Menikahinya (2/1044). 



Menurut saya (A1 Quthubi): Mungkin karena sebab itulah nama 
Raihanah tidak disebutkan oleh Abu A1 Qasim Abdurrahman As-Suhaili 
ketika menyebutkan nama para istri Nabi SAW. 

12. Maimunah binti Hants A1 Hilaliyy ah. 

Maimunah dinikahi oleh Nabi SAW di Sirf 590 yang terletak sepuluh 
mil dari Makkah. Pemikahan itu dilaksanakan pada tahun ketujuh 
Hijriyah pada saat pelaksanaan umrah qadhiyah. 

Maimunah adalah wanita terakhir yang pemah dinikahi oleh Nabi 
SAW. Allah Ta ’ala menakdirkan Maimunah wafat di tempat yang sama 
ketika Nabi SAW pertama kali bercampur dengannya. Ia kemudian 
dimakamkan di tempat tersebut. Ia wafat pada tahtm 61H (riwayat 
lain menyebutkan tahun 63 H, dan riwayat lainnya menyebutkan 
tahun 68 H). 

Para w anita inilah yang dik enal sebagai istri-istri Nabi SAW, dan mereka 
lah yang pemah dicampuri oleh Nabi SAW. 


Adapun para wanita yang pemah dinikahi oleh Nabi SAW namunbelum 
pemah dicampuri olehnya antara lain adalah: 


1. A1 Kilabiyyah. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai nama sebenamya dari A1 
Kilabiyyah ini, ada yang mengatakan namanya adalah Fathimah. Ada 
juga yang berpendapat namanya adalah Amrah, dan ada pula yang 
berpendapat bahwa namanya adalah Aliyah. 

Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Nabi SAW memkah dengan Fathimah 
binti Adh-Dhahhak A1 Kilabiyyah. Namun baru saja mereka menikah, 
Fathimah ber-/a ’awudz 591 terhadap Nabi SAW, lalu Nabi SAW 


590 Sirf adalah nama sebuah tempat yang terletak 10 mil dari Makkah. Ada yang 
mengatakan, lebih dari 10 mil. Ada juga yang berpendapat, kurang dari lOmil. 

Lih. An-Nihayah (2/159). 

5,1 Ta 'awwudz adalah meminta perlindungan dari Allah terhadap sesuatu. 


^Tafsir Al Qurthubi 



menceraikannya. Ketika ber-to ’awuck itu Fathimah mengatakan, “Aku 
adalah seorang yang malang.” 

Nabi SAW menikah dengan Fathimah di bulan Dzulqa’dah tahun 8 H. 
Fathimah wafat pada tahvm 60 H. 

2. A1 Jauniyyah. Ia bernama asli adalah Asma binti Nu’man bin 
Jaun bin Harits A1 Kindiyyah. 

Qatadah berkata, “Ketika ingin bercampur dengannya, Nabi SAW 
me manggilny a, namun ia berkata, ‘Engkau yang datang kesini! ’ Maka, 
Nabi SAW langsung menceraikannya.” 

Ulama lain berpendapat, “A1 Jauniyyah inilah yang ber-to ’awudz 
terhadap Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan dalam Shahih Al 
Bukhari. Dalam riwayat tersebut disebutkan, 592 “SetelahNabi SAW 
menikah dengan Umaimah binti Syarahil dan ingin meneampurinya, tiba- 
tiba ia mengelak pada saat Nabi SAW ingin memeluknya, seakan-akan 
ia tidak menyukai hal itu. Maka, Nabi SAW menyuruh Abu Usaid untuk 
membereskan barang-barang istri yang barn dinikahinya itu dan memberi 
dua helai pakaian untuk dikenakannya.” 

Dengan redaksi yang berbeda, Abu Usaid berkata, “Ketika Nabi SAW 
mendatangi Al Jauniyyah dan ingin meneampurinya, Nabi SAW berkata, 
‘Serahkanlah dirimu kepadaku ’. Lalu Al Jauniyyah menjawab, 
‘ Apakah seorang permaisuri pemah menyerahkan dirinya kepada rakyat 
jelata?! ’ Nabi SAW kemudian menjulurkan tangannya untuk memeluk 
Al Jauniyyah agar dapat sedikit menenangkan Al Jauniyyah, namun Al 
Jauniyyah berkata, ‘Aku berlindung kepada Allah dari dirimu! ’ Maka, 
Nabi SAW bersabda, ‘ Engkau telah meminta perlindungan di 
tempat yang benar Kemudian Nabi SAW keluar dari kamamya 


592 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Apakah Saat 
Menceraikan, dan Seorang Suami Hams Menghadapkan Wajahnya Kepada Istrinya (3/ 
269), serta Ahmad dalam Al Musnad (3/498). 


dan bersabda, ‘Wahai Abu Usaid, berilah ia dua helai pakaian, 
dan antarkanlah ia kepada keluarganya '.” 593 

3. Qatilah binti Qais. 

Qatilah adalah saudari kandung dari A1 Asy’ats bin Qais. Al Asy’ats 
inilah yang menjadi wali pada saat Qatilah menikah dengan Nabi SAW. 
Namun setelah resmi menikah Al Asy’ats pergi ke Hadhramaut dengan 
membawa serta Qatilah bersamanya. Setelah beberapa lama disana, 
mereka mendapat kabar bahwa Nabi SAW telah wafat, dan mereka 
pun kembali ke negeri asalnya. Setelah itu Al Asy’ats menjadi murtad. 


4. 


bin Abu Jahal. Ketika Abu Bakar mengetahui hal ini ia sangat emosi 
bercampur dengan sedih. Namun Umar menenangkannya, ia beikata 
kepada sahabatnya itu, “Demi Allah, iabukantermasuk dari para istri 
Nabi SAW. IatidakpemahdihijabkanolehNabi SAWdantidakpemah 
pula diberikan pilihan. Allah SWT menakdirkan Nabi SAW terlepas 
dari dirinya dengan kemurtadannya.” 


Akantetapi sebuah riwayat dari Urwah menyatakan bahwa Nabi SAW 
tidak pemah menikahi Qatilah. 


Uni mu SyarikAl Azadiyyah. Ia bernama asli Ghaziyah binti Jabir 
bin Hakim. 


Sebelum dinikahi olehNabi SAW, ia pemah diperistri oleh Abu Bakar 
bin Abu Salami. Ketika Nabi SAW menikah dengannya, Nabi SAW 
tidak pemah bercampur dengannya. Ummu Syarik inilah yang 
diriwayatkan wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi 
SAW. Namun riwayat lain menyebutkan bahwa wanita yang 
menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW adalah Khaulah 


binti Hakim. 


593 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perceraian (3/269). 


5. Khaulah binti A1 Hudzail bin Hubairah. 

Khaulah memang dinikahi olehNabi SAW, namun sebelum sempat 
dicampuri oleh beliau ia telah wafat terlebih dahulu. 

6. Syarraf binti Khalifah. 

Syarraf adalah saudari kandung dari Dihyah. Syarraf dinikahi olehNabi 
SAW namun tidak pemah bercampur dengan beliau. 

7. Laila binti AlKhathim. 

Laila adalah saudari kandung dari Qais. Dikarenakan Laila ini adalah 
seorang pencemburu, setelah dinikahi oleh Nabi SAW, ia memisahkan 
diri dari Nabi SAW. Maka, Nabi SAW pun memisahkannya. 

8. Umrah binti Mu’awiyah A1 Kindiyyah. 

Umrah dinikahi olehNabi SAW namun tidak pemah bercampur dengan 
beliau. 

Asy-Sya’bi berkata, “Nabi SAW pemah menikah dengan seorang 
wanita dari Kindah, namun wanita itu datang ke Madinah setelah Nabi 
SAW dipanggil oleh Yang MahaKuasa. 

9. Ibnatu Jundub bin Dhamrah A! Junda’iyyah. 

Beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi SAW pemah menikah 
dengannya, namun beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa Nabi 
SAW tidak pemah menikah dengan putri Jundub. 

10. AlGhifariyyah. 

Beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi SAW pemah menikah 
dengan seorang wanita dari bani Ghifar. Namun pada saat wanita itu 
melepaskan pakaiannya, Nabi SAW melihat ia me mil iki penyakit kusta. 
Oleh karena itu, Nabi SAW menceraikannya. 

Namun beberapa ulama lain mengatakan bahwa wanita yang dinikahi 
oleh Nabi SAW yang memiliki penyakit kusta adalah A1 Kilabiyyah. 


Surah Al Ahzaab J 



Para wanita inilah yang pemah dinikahi olehNabi SAWnamunbeliau 
tidak pemah bercampur dengan mereka. Sedangkan para wanita yang pemah 
dilamar olehNabi SAWnamuntidak sampaike jenjangpemikahan(termasuk 
para wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi) 
antaralain: 

1. Ummu Hani‘ binti Abu Thalib. Ia bernama asli Fakhitah. 

Setelah Ummu Hani‘ dilamar oleh Nabi SAW, ia menyadari bahwa ia 
memiliki beberapa orang anak yang mungkin akan mengganggu aktifitas 
Nabi SAW Oleh karena itu, iamemohonizin kepada Nabi SAW untuk 
membatalkan pemikahannya, danNabi SAWpunmenyetujuinya. 

2. Dhiba’ah binti Amir. 

3. Shafiyyah binti Basyamah bin Nadhlah. 

Shafiyyah pemah dilamar olehNabi SAW, namun setelah itu ia ditawan 
oleh musuh dan diperistrikan. Nabi SAW kemudian memberi pilihan 
kepadanya, beliau bersabda, “ Pilihan ada di tanganmu, jika ertgkau 
mau aku akan membebaskanmu dan menikahimu, namun jika 
engkau tidak mau maka aku akan mengembalikanmu kepada 
suamimu. ” Shafiyyah lalu menjawab bahwa ia memilih dikembalikan 
kepada suaminya saja. Setelah itu Nabi SAW pun mengutus seseorang 
untuk mengantarkan Shafiyyah kepada suaminya. Namun setelah itu ia 
menerima cacian dari bani T amim . Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu 
Abbas. 

4. Ummu Syarik. 

5. Laila binti A1 Khatim. 

6. Khaulah binti Hakim bin Umayyah. 

Sebuah riwayat menyebutkan Khaulah adalah seorang wanita yang 
menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW, namun karena 
penawarannya tidak kunjung dijawab oleh Nabi SAW, ia berpikir Nabi 


(^Tafsir Al Qurthubi 


SAW telah menolaknya, dan akhimya ia menikah dengan Utsman bin 
Ma’zhun. 

7. Jamrah binti Hants bin Auf. 

Setelah Jamrah dilamar oleh Nabi SAW, ayahnya berkata, “Jamrah 
adalah wanita yang memiliki aib pada tubuhnya.” Padahal sebenamya 
Jamrah tidak memiliki aib apa-apa pada tubuhnya. Namun setelah ayah 
Jahram kembali ke rumahnya, ia menemui putrinya telah teijangkit 
penyakitkusta. 

Jamrah inilah yang dikenal sebagai penyair yang sering disebut dengan 
sebutan Ummu Syabib bin A1 Barsha Asy-Syair. 

8. Saudah A1 Qurasyiyyah. 

Seperti halnya Ummu Hani‘, Saudah juga memiliki beberapa orang 
anak yang masih sangat kecil. Ia berkata, “Aku khawatir bila anak- 
anakku ini berteriak-teriak di telingamu dan menjenggut-jenggut 
rambutmu.” Maka, Nabi SAW berterima kasih kepada Saudah atas 
kejujurannya lalu behau mendoakannya. 

9. Seorang wanita yang tidak diketahui namanya. 

Muj ahid meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW ingin melamar seorang 
wanita, ia berkata, “Izinkanlah aku untuk meminta pendapat dari 
ayahku.” Setelah wanita itu bertemu dengan ayahnya, ia menceritakan 
perihal lamaran dari Nabi SAW dan ayahnya menyetujuinya. Namun 
ketika bertemu dengan Nabi SAW wanita itu berkata, “Kami telah 
m emilik i calonyang lain.” 

Wanita-wanita inilah yang pemah dilamar oleh Nabi SAW atau yang 
pemah menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Nabi SAW 
juga memiliki sarari (hamba sahaya yang pemah dicampuri oleh beliau). 
Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi SAW hanya memiliki dua orang selir, 
yaitu Mariah A1 Qibthiyah dan Raihanah. Sedangkan menurut riwayat dari 


Surah Al Ahzaab j 



para ulama lainnya, Nabi SAW memiliki empat orang selir, yaitu: Mariah, 
Raihanah, Jamilah yang sebelumnya menjadi tawanan, dan seorang hamba 
sahaya lainnya yang dihadiahkan oleh Zainab bind Jahsy. 


Ketiga: Firman Allah SWT, 1UillT ££ oj 

“Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. ” 
Kata oj pada ayat ini adalah syarath, sedangkan jawab- nya adalah kata 
pada kalimat selanjutnya, yaitu £ }[£&■ Ini menandakan bahwapilihan 
diberikan atas sebuah syarat. Ini juga menunjukkan bahwa pilihan yang 
diberikan atau sebuah ucapan talak yang dikaitkan dengan suatu syarath 
adalah pilihan dan ucapan talak yang benar. Keduanya harus dilaksanakan 
dan hukumnya telah berlaku. 


Hal ini membantah pendapat dari orang-orang bodoh yang selalu 
mengada-ada dalam hukum agama. Mereka mengira bahwa jika seorang suami 
berkata kepada istrinya, “ Apabila engkau masuk rumah ini, maka kamu telah 
aku ceraikan.” Syarat ini tidak berpengaruh apa-apa pada hukum perceraian, 
dan apabila istrinya itu benar-benar masuk ke dalam rumah tersebut maka ia 
tidak terceraikan. Mereka beralasan bahwa kata-kata talak itu hanya kata- 
kata yang dapat dilaksanakan pada saat itu juga, tidak dengan syarat. Ini 
jelas sekali pendapat yang sangat mengada-ada dan pendapat yang tidak 
berdasarkan hukum Islam. 

Keempat: Finnan Allah SWT, £.1^1 

“Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku 
ceraikan kamu dengan car a yang baik" adalah kalimat jawab dari kata 
syarath yang terdapat pada kalimat sebelumnya. 

Adapun kata sendiri adalah kata perintah yang berbentuk 

jamak untuk wanita. Kata ini berasal dari kata Jii; (kemarilah), yaitu panggilan 
untuk menghadap kepada orang yang memanggil. Ada juga yang berpendapat 
bahwa kata JUj bermakna jj' (menghadaplah). 

Kata ini sebenamya digunakan bagi orang tertentu saja, yaitu orang 


yang memiliki ketinggian deraj at dan kehormatan. Namun akhimya 
pemakaiannya diperluas bagi siapa saja yang ingin memanggil seseorang untuk 
menghadap. 

Khusus dalam ayat ini, kata ini kembali ke makna awalnya, yakni 
di giinakan oleh seseorang yang memiliki ketinggian deraj at dan kehormatan. 
Dalam hal ini yang memanggil adalahRasulullah SAW. 

Sedangkan untuk kata telah kami jelaskan dalam tafsir surah 

A1 Baqarah. 594 Mengenai qira ‘a/j-nya, beberapa ulama membaca kata ini 
dengan menggunakan harakat dhammah pada huruf ain. Begitujuga dengan 

* j, mereka membacanya dengan menggunakan harakat dhammah 

pada huruf ha'. S9S Karena menurut mereka, kedua kata ini adalah permulaan 
kalimat 

Makna dari kalimat “Dengan car a yang baik” adalah 

menceraikan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, yakni tanpa membuat 
kemudharatan pada pihak mana pun alau dengan memperhatikan waktu dan 
halangan yang diharamkan untuk mengungkapkan sebuah kata perceraian. 

Kelima: Para ulama berbeda pendapat mengenai cara Nabi SAW 
meng ungkapkan pilihan yang diajukan kepada para istrinya. Ada dua pendapat 
dari para ulama, 596 yaitu: 

1. Nabi SAW memberi pilihan kepada para istrinya (dengan seizin Allah), 

apakah mereka mau tetap menjalin ikatan pemikahan mereka atau 
bercerai. Lalu para istri beliau memilih untuk tetap mempertahankan 
ikatan pemikahan mereka. Ulama yang mengikuti pendapat ini antara 
lain adalah Aisyah, Mujahid, Ikrimah, Asy-Sya’bi, Ibnu Syihab, dan 
Rabi’ah. 

594 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 236. 

595 Qira ‘ah yang menggunakan harakat dhammah pada huruf ain pada lafazh 

dan juga pada huruf ha ' pada f ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al 

BahrAlMuhith {11221) dari Hamid Al Kharar. 

596 Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/318). 



2. PilihanyangdiajukanNabi SAW kepada para istrinyaadalahapakah 

mereka ingin memilih dunia atau lebih memilih akhirat, apabilamereka 
memilih dunia dan harta benda, maka Nabi SAW akan menceraikan 
mereka. Namvm apabila mereka memilih akhirat, maka Nabi SAW 
tidak akan menceraikan mereka, dan bonus lainnya apabila mereka 
memilih akhirat adalah mereka juga akan mendapatkan deraj at yang 
paling tinggi sebagaimana yang dimiliki oleh suami mereka. Pendapat 
ini diikuti oleh A1 Hasan dan Qatadah. 

Menurut para sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 
Hanbal, bahwa mereka mengatakan, Nabi SAW tidak memberi pilihan kepada 
para istrinyakecuali antara dunia dan akhirat. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Pendapat pertama adalah pendapat 
yang lebih shahih. Karena sebuah riwayat dari Aisyah menyebutkan, bahwa 
ia pemah ditanya tentang seorang suami yang memberi pilihan kepada istrinya, 
apakah itu dapat disebut dengan talak? Saat itu ia menjawab, “Rasulullah 
SAW pemah memberi pilihan kepada kami, apakah pilihan yang diberikan 
Nabi SAW itu sebuah kata cerai dari beliau?” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Lalu kami memilih beliau dan pilihan 
yang beliau ajukan tidak dianggap sebagai kata cerai darinya.” 597 

Juga, tidak ada riwayat yang shahih kecuali riwayat yang menyatakan 
bahwa pilihan yang diberikan Nabi SAW kepada para istrinya adalah antara 
tetap atau cerai. Oleh karena itu, yang disabdakan Nabi SAW kepada Aisyah 
adalah, “ Wahai Aisyah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, 
namun aku harap engkau tidak terburu-buru dalam menjawabnya, 
mintalah pendapat dari kedua orangtuamu terlebih dahulu .” 59 * 


597 HR. Muslim dalam pembahasan tentang perceraian (2/1104). 

598 HR. Muslim dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Memberikan Pilihan Kepada 
Istri Bukanlah Sebuah Kata Talak, Kecuali Diniatkan Seperti Itu (2/1105). 


|^Tafsir Al Qurthubi 


Seperti diketahui, tidak pemah ada seorang suami yang menyuruh istrinya 
meminta pendapat dari kedua orangtuanya, apakah ia hams memilih dunia 
dan harta benda atau memilih akhirat. Yang sering teijadi adalah seorang suami 
menyuruh istrinya menghadap orangtuanya untuk meminta pendapat mereka, 
apakah harus teij adi perceraian atau tidak. Begitu juga halnya dengan pilihan 
yang diajukan oleh Nabi SAW kepada para istrinya. Wallahu a ’lam. 

Keenam: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai status seorang 
istri yang diberikan pilihan oleh suaminya: 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa pilihan itu tidak berarti perceraian, 
tidak talak satu atau juga talak lainnya. 

Pendapat ini adalah pendapat dari Umar bin Khaththab, Ali, Ibnu 
Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Dari kalangan ulama 
tabi’in diantaranya: Atha', Masmq, Sulaiman bin Yasar, Rabi’ah, dan 
Ibnu Syihab. Didukung pula oleh para ulama salafi dan para ulama 
yang mengeluarkan fatwa. 

2. Diriwayatkan dari Ali dan Zaid menyebutkan, bahwa apabila seorang 
istri diberikan pilihan oleh suaminya, apakah ingin bercerai atau ingin 
melanjutkan pemikahannya, dan istri tersebut memilih untuk tetap 
melanjutkan pemikahannya, maka itu artinya ia telah terkena talak satu 
dari suaminya 

Pendapat ini juga didukung oleh Hasan Bashri dan Al-Laits, lalu A1 
Khaththabi dan An-Naqqasy juga meriwayatkan pendapat ini dari Malik. 

Mereka beralasan bahwa perkataan seorang suami, “Pilihlah!” adalah 
kata kiasan untuk menj atuhkan kata talak, dan jika kata ini disampaikan kepada 
seorang istri maka j atuhlah talaknya. Kata kiasan untuk menj atuhkan talak ini 
sama seperti kata-kata kiasan lainnya, seperti, “Engkau mulai sekarang 
menjalani masa iddah!” 

Namun yang lebih benar adalah pendapat pertama. Dalilnya adalah 
riwayat dari Aisyah, “Lalu kami memilih beliau dan pilihan yang beliau ajukan 


Surah A1 Ahzaab j 



tidak dianggap sebagai kata cerai darinya.” 

IbnuAl Mundzirberkata, “Riwayat dari Aisyah ini menunjukkan bahwa 
seorang istri yang diberikan pilihan oleh suaminya (apakah memilih suaminya 
atau tetap melanjutkan pemikahan, atau memilih dirinya sendiri atau cerai), 
lalu ia memilih untuk tetap bersama suaminya, makaperceraian belum terjadi. 
Kecuali, jika istri tersebut memilih pilihan kedua, maka saat itu telah jatuh 
talaknya. Juga, apabila istri tersebut memilih pilihan kedua, maka suami masih 
memiliki hak untuk merujuknya, karena pilihan yang diajukannya hanya 
bermakna talak satu saj a. Sebab, tidak mungkin Nabi SAW diperintahkan 
sesuatu yang mengharuskannya melanggar perintah Allah yang lain. 

Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas’ud, danIbnu Abbas. 
Pendapat ini lalu diikuti pula oleh Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi’i. 

Sedangkan riwayat dari Ali menyebutkan, bahwa apabila seorang istri 
lebih m emilih dirinya sendiri atau cerai, maka artinya ia telah dijatuhkan talak 
bain pertama (talak dua). Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Hanifah dan dua 
ulama pengikut setianya. Ibnu Khuwaizimandad juga meriwayatkan pendapat 
yang sama dari Malik. 

Sebuah riwayat dari Zaid bin Tsabit menyebutkan, bahwa istri yang 
telah m emilih dirinya sendiri, maka artinya ia telah dij atuhkan talak bain kedua 
(talak tiga). Pendapat ini juga diikuti oleh Hasan Bashri, dan riwayat lain dari 
Malik dan Al-Laits juga menyebutkan hal yang sama. Alasan mereka adalah, 
karena pemindahan kepemilikan hak talak hanya dapat terjadi dengan talak 
tiga (yakni istri tersebut telah memilih untuk memiliki dirinya sendiri). 

Adapun riwayat dari Ali berbeda-beda. Riwayat pertama menyebutkan 
bahwa jika istri tersebut memilih dirinya sendiri maka itu tidak berarti apa- 
apa (belum diceraikan sampai keluar kata-kata cerai). Sedangkan riwayat 
yang lain menyebutkan bahwa jika ia me milih dirinya sendiri, maka artinya ia 
telah dij atuhkan talak raj ’i (talak satu). 

Ketujuh: Para ulama di Madinah dan beberapa ulama lainnya 


berpendapat bahwa pemindahan kepemilikan hak talak dan mengajukan pilihan 
itu sama saja. Penetapannya juga diambil dari ketetapan keduanya. Pendapat 
inilah yang diikuti oleh Abdul Aziz bin Abu Salamah. Bahkanlbnu Sya’ban 
berkata, “Kebanyakan dari para ulama madzhab kami lebih condong kepada 
pendapat ini.” 

Abu Umar juga menegaskan, pendapat ini juga diikuti oleh para ulama 
lain kecuali seluruh ulama yang ada di Madinah. 

Sedangkan pendapat yang lebih diunggulkan oleh madzhab Maliki adalah 
keduahal ituberbeda, karena pemindahan kepemilikan hak talak itu menurut 
Malik adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, “Aku telah 
menyerahkan kepemilikan hak talak ini kepadamu,” maksudnya adalah, ia 
telah menyerahkan kepada istrinya segala hak talak yang telah Allah berikan 
kepadanya, yaitu berupa talak satu, talak dua, dan talak tiga. Oleh karena itu, 
karena seorang suami diperbolehkan untuk memberikan hak talaknya itu (yang 
manapun) kepada istrinya (yakni ia boleh memberikan hanya satu hak talak 
saja, atau ia juga boleh memberikan seluruh hak talaknya), maka ketika istri 
mengatakan bahwa ia telah diberikah hak talak sepenuhnya dari suaminya, 
namun suaminya itu membantahnya, maka perkataan yang lebih dipercayai 
adalah perkataan si suami. Tentunya, disertai juga dengan sumpahnya. 

Beberapa ulama Madinah berpendapat bahwa seorang suami memiliki 
hak penuh untuk membantah istrinya dalam masalah pemindahan kepemilikan 
hak talak atau pun dalam masalah memberikan pilihan, baik istrinya telah 
dicampuri maupun belum. 

Namun yang lebih diunggulkan adalah pendapat dari Malik. 

Ibnu Khuwaizimandad juga meriwayatkan dari Malik bahwa seorang 
suami hanya boleh membantah istrinya yang telah diberikan pilihan olehnya 
hanya pada talak tiga saja. Pilihan yang diberikannya itu sama dengan hukum 
talak tiga, sebagaimana pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat ini juga 
disampaikan oleh Abu A1 Jahm. Suhnun juga menambahkan, pendapat ini 


diikuti oleh hampir seluruh ulama madzhab kami. 

Rangkuman dari pendapat madzhab Maliki, bahwa seorang istri yang 
telah diberikan pilihan oleh suami, apabila ia memilih dirinya sendiri atau cerai, 
dan ia telah dicampuri oleh suaminya itu, maka suaminya itu tidak memiliki 
hakmembantah. 


Namun apabila istri tersebut memilih hanya talak satu saj a, maka pada 
saat itu tidak terjadi talak, karena pemberian pilihan tadi hanya berlaku pada 
talak tiga saja. Istri tersebut tidak boleh memilih talak satu, karena tidak ada 
dalam pilihan. Yang boleh dipilih olehnya hanyalah, meninggalkan suami dengan 
talak tiga, atau tetap bersamanya. Sebab, makna memberikan pilihan itu 


adalah perceraian, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, 
6.j \yC. “Maka marilah supaya 

kuberikan kepadamu mut ’ah dan aku ceraikan kamu dengan carayang 


baik n 


Makna perceraian adalah talak tiga, sebagaimana disebutkan pada 
finnan Allah SWT, 0^ j&rf “Talak 

(yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang ma ’ruf atau menceraikan dengan carayang baik. ” (Qs. A1 Baqarah 
[2]: 229) Kalimat CV'*' 3 artbiya adalah talak tiga. Seperti halnya 

yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang telah kami sampaikan 
sebelumnya 


Dari segi makna, perkataan seorang suami yang mengatakan, “Pilihlah 
aku atau pilihkan untuk dirimu sendiri” menandakan bahwa ia sudah terlepas 
sama sekali dari istrinya jika istrinya itu telah memilih dirinya sendiri. Selain 
itu, ia juga tidak memiliki hak apa-apa lagi terhadap istrinya, karena ia telah 
menyerahkan kepada istrinya hak-hak yang ia miliki sebelumnya. 


Apabila si istri memilih salah satu dari hak talak itu (entah itu talak satu 
atau talak dua), maka ia sudah keluar jalur dari tujuan lafazh itu sendiri, ia 
seperti seseorang yang diberikan dua pilihan namun memilih selain dari dua 


pilihanitu. 

Adapun apabila si istri belum pemah dicampuri sebelumnya oleh 
suaminya, maka si suami berhak untuk membantah istrinya dalam masalah 
memberikan pilihan atau penyerahan hak talak itu apabila istrinya melebihkan 
talaknya lebih dari satu talak, karena ia akan menyandang predikat bainah 
(wanita yang ditalak tiga) pada saat itu juga. 

Kedelapan: Riwayat dari Malik berbeda-beda ketika menjelaskan 
tentang tenggang waktu yang dimiliki oleh seorang istri tatkala memiliki hak 
pilih. Satu riwayat menyebutkan bahwa istri m emiliki hak pilihnya selama 
mereka belum berpindah tempat, yakni sebelum istri yang diberikan hak pilih 
itu melakukan atau mengeijakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia menolak 
hak pilihnya. Apabila istri tersebut tidak memilih dan tidak memutuskan apa 
pun hinggakeduanya berpindah tempat, maka hak pilih yang dimilikinya itu 
secara otomatis dibatalkan. Pendapat ini lah yang lebih diunggulkan oleh 
kebanyakan para ulama. 

Riwayat lain dari Malik menyebutkan bahwa istri tersebut akan terns 
memiliki hak pilihnya selamanya sampai ia menentukan pilihannya atau 
melakukan sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ia telah menanggalkan hak 
pilihnya. Hal ini dapat diketahui dengan kerelaan dan tidak menolak ketika 
ingin dicampuri oleh suaminya. Namunjika istri tersebut tidak m emilih apa 
pun akan tetapi ia juga menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka si 
suami berhak untuk melaporkannya kepada pengadilan dan menyerahkan 
segala keputusan di tangannya. 

Adapun menurut riwayat pertama, apabila si istri melakukan sesuatu 
diluar dari perkara memilih pilihannya, misalnya berbicara tentang sesuatu 
diluar masalah tersebut, atau melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya 
dengan masalah tersebut, atau meninggalkan tempat tersebut, atau melak uk an 
hal lainnya yang tidak mengarah pada keputusan pilihannya, maka seperti 
yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa hak pilih yang dimilikiny a telah 


Surah Al Ahzaab j 



hangus. 


Beberapa ulama madzhab kami yang sependapat dengan riwayat 


pertama ini berhujjah dengan finnan Allah SWT, 




Ijiios & 


LeI yjo“Makajanganlah kamu duduk bersama mereka 
hingga mereka memasukipembicaraan yang lain.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 
140) 


Selain itu, apabila seorang suami telah memberikan pilihan kepada 
istrinya, maka ia pasti akan menunggu jawaban dari istrinya. Hal ini tidakjauh 
berbeda dengan sebuah akad (kesepakatan) diantara mereka berdua, jika ia 
menerima pilihan itu maka ia harus menentukannya saat itu juga, namun apabila 
tidak maka hak pilihnya gugur. 

Ini adalah pendapat dari Ats-Tsauri, para ulama Kufah, AlAuza’i, Al- 
Laits, Asy-Syafi’i, danAbuTsaur. Pendapat ini juga yang diunggulkan oleh 
IbnuAlQasim. 

Sedangkan para ulama yang sependapat dengan riwayat kedua 
berhujjah bahwa hak pilih itu sudah menjadi hak si istri, karena suami telah 
memberikan sepenuhnya hak pilih itu kepada istrinya. Apabila istri tersebut 
sudah mendengar hak pilih yang diberikan oleh suaminya, maka hak pilih itu 
akan tetap berada di tangannya, seperti halnya keberadaan hak tersebut tetap 
berada di tangan si suami sebelum diberikan kepada istrinya. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Pendapat kedua inilah yang lebih 
shahih, karena hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, seperti 
yang telah kami sebutkan di awal pembahasan ayat ini menyebutkan, “ Wahai 
Aisyah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, namun aku harap 
engkau tidak terburu-buru menjawabnya, mintalahpendapat dari kedua 
orangtuamu terlebih dahulu. ” (HR. Muslim). 

A1 Bukhari juga meriwayatkan hadits yang serupa. Sedangkan At- 
Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini, berkata, “Hadits ini adalah hadits 
shahih 


Hadits ini adalah hujj ah yang sangat kuat bagi mereka yang berpendapat 
bahwa apabila seorang suami memberikan hak pilih atau hak talak kepada 
istrinya, maka istrinya itu boleh menentukan pilihannya kapan pun ia mau, 
walaupun mereka telah beranjak dari tempat semula. 

Dalil ini disampaikan oleh A1 Hasan dan Az-Zuhri. Malik juga 
mengutarakan pendapat yang serupa pada salah satu riwayatnya. 

Abu Ubaid berkata, “Pendapat yang kami unggulkan untuk bab ini 
adalah pendapat yang berdalil dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan 
oleh Aisyah tadi, yaitu ketika Nabi SAW menyerahkan hak pilihnya kepada 
Aisyah, beliau tidak mengharuskan Aisyah untuk segera menjawabnya, bahkan 
Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk meminta pendapat dari kedua orangtuanya 
terlebih dahulu. Hadits ini menunjukkan bahwa beranjaknya Aisyah dari 
tempatnya tidak membuat hak pilihnya menjadi hangus” 

A1 Marwazi berkata, “Menurutku, ini adalah pendapat yang paling 
benar.” 

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ibnu A1 Mundzir dan 
Ath-Thahawi. 


Firman Allah: 


LjJ a > 

M & && 

1*3$ -J cJH 


“Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang 
mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan 
dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat Dan 



adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang 
siapa di antara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat 
pada Allah dan rasul-Nya dan mengerjakan amal yang 
shalih, niscaya Kami akan memberikan kepadanya pahala 
dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang 
mulia.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 30-31) 


Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Para ulama berkata, “Setelah para istri Nabi itu memilih 
Rasulullah SAW, Allah memuji pilihan mereka itu, dan menurunkan sebuah 
ayat sebagai penghormatan bagi mereka, yaitu: 

£0 i Sj D& of % & of ^ ^ & * 

oft ^ c 

“Tidak halal bagimu mengawiniperempuan-perempuan sesudah itu dan 
tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), 
meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan 
(hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi 
segalasesuatuT {Qs. PA PAxzaab [?>?>]'. 52) 

Allah SWT juga menjelaskan perbedaan mereka dengan para wanita 
lainnyasetelahditinggalolehNabi SAW, yaitu: ijijj o' '-•J 

i Ilf r. r.: r .. .iX.i’if ,-»f “Dan tidak boleh 


\'A leJbu & 13^ O' % - 3>~5 “ Dan tidak boleh 

kalian (kaum muslimin) menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh 
(pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah iawafat (Qs. 
A1 Ahzaab [33]: 53) 

Selain itu, Allah Ta ’ala beqanji akan melipat gandakan pahala ketaatan 
mereka, namun Allah juga akan melipat gandakan dosa kemaksiatan mereka 
lebih daripada para wanita lainnya, yaitu: Cj* *'-*£4 

^.IjuJT l^J 4 “/far istri-istri Nabi, siapa-siapa di 
antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan 




dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat.” Pada ayat ini 
Allah SWT menjelaskanbahwa barangsiapa di antara para istri Nabi SAW 
melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah akan menggandakan dosa 
dan siksaan mereka (namun Allah juga telah menjaga rasul-Nya dari hal yang 
seperti ini, sebagaimana disebutkan pada kisah “berita bohong” pada tafsir 
surah An-Nuur 599 ). Hal ini karena ketinggian derajat mereka dan karena 
keutamaan yang mereka miliki. Juga karena para istri Nabi SAW ini berada 
lebih di depan daripada seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. 


Seperti yang telah kami sampaikan beberapa kali dan kami sebutkan 
pada beberapa tempat, bahwa syariat menjelaskan bahwa segala sesuatu 
yang memiliki kehormatan dua kah hpat atau lebih dibandingkan lainnya, lalu 
ia melakukan kesalahan, maka hukumannya juga akan dilipatgandakan 
dibanding yang lain. Seperti halnya hukuman yang diperuntukkan bagi orang- 
orang merdeka, mereka diberikan dua kah lebih berat dibandingkan hukuman 
untuk para hamba sahaya. Begitu juga kelipatan hukuman terhadap janda 
(atau wanita yang sudah pemah menikah) lebih berat dibandingkan dengan 


para wanita yang masih gadis. 

Ada yang mengatakan, bahwa penyebab dilipatgandakannya pahala 
dan dosa bagi para istri Nabi SAW adalah karena mereka tinggal di rumah 
tempat diturunkannya wahyu, dan kediaman mereka selalu dihiasi dengan 
perintah dan larangan Ilahi. Oleh karena itu, mereka seharusnya lebih 
mengetahui daripada lainnya. Mereka juga lebih diwajibkan untuk menjalankan 
syariat lebih besar daripada para wanita lainnya. 


Selain itu, ada yang mengatakan bahwa penyebab dilipatgandakannya 
p ahala dan dosa bagi para istri Nabi SAW adalah karena besamya mudharat 
yang akan timbul apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, dan lebih 
akan membuat hati Nabi SAW terluka. Hukuman itu memang disesuaikan 
dengan besamya perbuatan yang mempengaruhi luka di dalam hati Nabi SAW. 


599 Lih. tafsir surah An-Nuur, ayat 11. 


Surah Al Ahzaab ) 

_ _ - - li 


Allah SWT berfirman, UiilT ^ iuE>T 4>T ^nil' jijjT o| 

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul- 
Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat.” (Qs. A1 Ahzaab 
[33]: 57) 

Pendapat yang terakhir inilah yang lebih diunggulkan oleh A1 Kiya Ath- 
Thabari. 600 


Kedua: Beberapa ulama berkata, “Apabila salah satu dari para istri 
Nabi seandainya saja berbuat suatu kekejian atau per/inaan (ini cuma andaikata 
saja, karena Allah telah melindungi mereka dari perbuatan semacam ini), maka 
hukuman had yang harus mereka terima adalah dua kali lipat dari hukuman 
wanita biasa, seperti halnya hukuman had yang dilipatgandakan bagi seorang 
wanita merdeka jika dibandingkan dengan hukuman untuk wanita hamba 
sahaya. 


Maksud dari kata (siksaan) pada ayat ini memang bennakna 

hukuman had, seperti halnya yang disebutkan dalam firman Allah SWT, 

“Dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman.” (Qs. An-Nuur [24]: 2) 


Maksud dari kata “ Dua kali lipat," pada ayat ini adalah dua 

hukuman yang sama atau dua kali dihukum dengan hukuman yang sama. 
Makna ini berbeda dengan makna yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, ia 
berpendapat, 601 makna &adalah melipatgandakan sesuatu yang 
sebelumnya berjumlah hanya satu hingga menjadi tiga (sebelimmya satu, lalu 
ditambahkan dengan gandaannyayaitu dua, dan hasilnya adalah tiga). Pendapat 
yang sama juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Abu Amr. 602 Maka, 
hukuman yang berjumlah hanya satu yang diperuntukkan untuk semua wanita 


600 Lih. Ahkam Al Qur 'an (4/346). 

601 Lih. MajazAl Qur'an (2/137). 
682 Lih. Jami’AlBayan (21/101). 




pada umumnya ditambah dengan dua hukuman lainnya yang sama jenisnya 
dengan yang satu tadi, hingga hukuman tersebut beijumlah menjadi tiga 
hukuman. 

Namun pendapat ini dianggap lemah oleh Ath-Thabari sendiri. 603 
Memang pendapat ini tidak benar walaupun lafazhnya masih terdapat 
kemungkinan seperti itu. Yang lebih memberatkan lemahnya pendapat ini 
adalah, kelipatan pahala yang hanya diberikan dua saja, dan hukuman untuk 
sebuah perbuatan buruk sama perbandingannya dengan pahala untuk sebuah 
perbuatan baik. Keterangan ini disampaikan oleh Ibnu Athiyyah. 

An-Nuhas berkata, 604 “Dalam hal ini memang Abu Amr membedakan 
makna antara kata u&teu dengan kata 'j&u - Kata Lieteu bermakna 
dilipatgandakan beberapa kali, sedangkan kata u&fcj bermakna 
dilipatgandakan hanya sekali saja. Dari perbedaan inilah ada juga beberapa 
ulama yang membaca kata tiZCzJ pada ayat ini menjadi iJ&iJ- 605 

Tidak j auh berbeda dengan Abu Ubaidah, ia mengartikan kata i&CzJ 
pada ayat ini menjadi tiga kali lipat hukuman. 606 

An-Nuhas berkata, 607 “Sejauh pengetahuanku, perbedaan makna yang 
disampaikan oleh Abu Amr dan Abu Ubaidah ini tidak pemah terdengar dari 
para ulama bahasa Arab dimana pun. Yang mereka sampaikan adalah makna 
dari kedua kata ini Cj&teu dan g&u ) sama saja, yakni membuat sesuatu 
menjadi dua kali lipat. Sama seperti ketika kita mengatakan, jika kamu 
memberikan aku satu dirham, maka aku akan mengembalikannya dua kali 
lipat, yakni dua kali satu dirham. Hal ini diperkuat juga oleh firman Allah SWT 
di akhir ayat yang kedua, “Niscaya Kami akan 


m Lih.Jami'AlBqyan(2inO\). 

604 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (5/343). 

605 Qira ‘ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/343) dan Ibnu 
Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/69). 

604 Lih. MajazAl Qur 'an (2/137). 

607 Lih. Ma’aniAl Qur'an (5/344). 


Surah Al Ahzaab j 



memberikan kepadanyapahala dua kali lipat.” 

Tidak mungkin kelipatan yang ditambahkan pada snatu dosa lebih besar 
daripada kelipatan yang ditambahkan pada pahala. Lalu pada ayat lain Allah 
SWTjuga berfirman, > ^T / » gsM*? “ Umpakanlah kepada 

mereka adzab dua kali lipat. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 68 ) Yakni dua kali lebih 
besar. 


Ma’mar meriwayatkan dari Qatadah, bahwa makna dari finnan Allah 
SWT,(>**■£ 4>lJudl I 4 I “Niscaya akan dilipatgandakan siksaan 

kepada mereka dua kali lipat, ” adalah satu siksaan di dunia dan satu siksaan 
diakhirat 60 * 


A1 Qusyairi AbuNashr berkata, “Maksud yang paling nyata dari kata 
dua kali lipat siksaan adalah, dua kali lebih besar, karena mengenai pahala 
juga disebutkan demikian, yaitu pada firman-Nya, L&p “ Niscaya 

Kami akan memberikan kepadanya pahala dua kali lipat” 

Adapun yang berkaitan dengan wasiat, apabila seseorang berwasiat 
untuk memberikan kepada seseorang bagian yang sama dari harta yang diterima 
oleh anaknya dan ditambah dua kali lipat, maka artinya ia berwasiat 
memberikan orang tersebut tiga kali lipat dari harta yang akan diterima oleh 
anaknya. Karena, hukum pada wasiat itu disesuaikan dengan kebiasaan dan 
adat pada masing-masing daerah. Penafsiran untuk Kalam Allah memang 
terkadang didasari atas kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, 
asalkan tidak bertentangan dengan ayat atau dalil lainnya Menumt lisan orang- 
orang Arab, kehpatan itupasti sama atau terkadang lebih dari yang dikalikan 
dan tidak mungkin kurang dari dua kali lipat. Contohnya adalah, {& iV. 

artinya kelipatan yang sama, atau apabila dikatakan maka artinya 

adalah, yang ini adalah kelipatan dari yang itu. Maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa kelipatan itu pada awalnya adalah penambahan yang tidak terbatas, 


Atsar ini disebutkan olehAn-Nuhas dalam Ma \aniAl Qur'an (5/344), dari Qatadah. 


seperti yang terdapat pada finnan Allah SWT, Zlj>- wtUJjli 

“Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda." (Qs. 
Saba' [34]: 37) Yakni bukan hanya dua atau tiga, namunberlipat-lipat ganda 
hingga tidak ada batasnya. Uraian ini disampaikan oleh A1 Azhari. 

Mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman memfitnah 
salah satu dari para istri Nabi SAW, kami telah menjelaskannya dalam tafsir 
surah An-Nuur. 609 


Ketiga: Abu Rafi’ meriwayatkan bahwa setiap pagi hari Umar bin 
Khaththab selalu membaca surah Yuusuf dan surah AlAhzaab, lalu ketika ia 
sampai pada ayat, XX ia mengeraskan suaranya lebih tinggi. Lalu ia 

ditanya oleh seseorang mengenai alasan ia selalu mengeraskan suaranya pada 
ayat tersebut, lalu ia menjawab, “Aku hanya ingin mengingatkan kepada 
mereka tentang janji itu.” 610 


Mengenai qira ‘ah untuk kata para jumhur ulama membaca kata 

ini dengan menggunakan hurufya' dan begitu juga pada kata karena 

menyesuaikan dengan lafazh yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan 

Ya’qub membaca kedua kata ini dengan menggunakan huruf ta' dan 

-aU, 611 alasannya adalah menyesuaikan dengan makna ayat secara 
keseluruhan. 



bentuk ma ’rifah, maka artinya adalah zina atau hubungan seksual yang 
terlarang lainnya. Namun apabila disebutkan dalam bentuk nakirah, maka 
artinya adalah perbuatan maksiat lainnya. Apabila kata ini disebutkan sebagai 
sifat dari kata lainnya, maka artinya adalah kedurhakaan istri teihadap suaminya 


609 Lih. tafsir surahAn-Nuur, ayat 116. 

610 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/68) dari 
Umar. 

611 Qira‘ah yang menggunakan huruf ta' ( 0 (j dan .-■•a I ini disebutkan oleh Ibnu 
Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/68), yang diriwayatkan dari Ya’qub dan Al 


atau suami yang tidak baik dalam bergaul dengan istrinya. 612 

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa kata yang terdapat 

pada ayat ini bersifat umum, mencakup semua kemaksiatan, dan begitujuga 
yang terdapat pada ayat lainnya. 613 

Mengenai qira ‘ah untuk kata Ibnu Katsir membaca kata ini 
dengan menggunakan harakat fathah pada hurufya' ( £Zi ), 614 sedangkan 
Nafi’ dan Abu Amr membacanya dengan menggunakan harakat kasrah 

(fpy 

Kata dibaca oleh beberapa ulama dengan menggunakan 

harakat kasrah pada huruf ain (ui*lS4), 615 yaitu menisbatkan fi’l 
tersebut kepada Allah (Allah akan menggandakan). Sedangkan Kharijah 
meriwayatkan bahwa Abu Amr membaca kata ini dengan menggunakan huruf 
nun di awalnva (j^pC a/) 616 dan membaca kata menjadi Ini 

jugamerupakan qira ‘ah IbnuMuhaishin, yang juga menambahkan, kata 
iifiOu adalah bentuk iipbii yang hanya dilakukan oleh satu pihak (biasanya 
bentuk mufa ’alah itu dilakukan oleh dua pihak, misalnya yang artinya 

saling memukul). Contoh lain dari kata yang berpola tersebut namun yang 
hanya dilakukan oleh satu pihak adalah, cJip (aku menghukum si 
pencuri). 

Beberapa ulama lainnya seperti Nafi’, Hamzah, dan A1 Kisa'i, membaca 
kata ini dengan menggunakan hurufya' di depan dan dengan menggunakan 
harakat fathah pada huruf ain (JjJiJJ), dan mereka membaca kata jjJ 'j 
dengan marfu ’ (berharakat dhammah). 


6,2 Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/68). 

613 Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/ 
68 ). 

614 Qira ‘ah yang menggunakan harakat fathah pada huruf ya ’ ini termasuk qira ‘ah 
sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 105). 

6,5 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/228). 

616 Ibid 


Hgjgggggggj 



Qira ‘ah yang terakhir ini juga menjadi qira ‘ah yang diunggulkan oleh 

A1 Hasan, Ibnu Katsir, dan Isa. Ibnu Katsir juga menyebutkan qira ‘ah lainnya 

yang juga menjadi qira ‘ah dari Ibnu Amir, yaitu dengan menggunakan huruf 

* 

nun di depan kata dan tasydid seria harakat kasrah pada huruf ain (Li*** ), 
sedangkan kata <js\ jj3 \ dibaca nashab (berharakat fathah), yakni. .i^tT. 

Muqatil berkata, ‘Tehpatgandaan hukuman yang disebutkan pada ayat 
ini hanya akan diberikan di akhirat saja, karena pelipatgandaan untuk pahala 
juga akan diberikan di akhirat.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini adalah pendapat yang sangat baik, 
karena para istri Nabi SAW memang tidak pemah melakukan suatu perbuatan 
keji (berzina) yang mengharuskan mereka untuk dijatuhi hukuman had yang 
dilipatgandakan. 

Ibnu Abbas juga pemah berkata, “Tidak ada satupun dari istri Nabi 
SAW yang pemah melakukan perbuatan keji. Yang pemah dilakukan oleh 
salah satu dari mereka mungkin berkhianat terhadap keimanan atau ketaatan 
mereka.” 

Namun beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa hukuman yang akan 
dilipatgandakan untuk para istri Nabi SAW ini adalah hukuman di dunia dan 
hukuman di akhirat. Begitu juga halnya dengan pahala. 

Ibnu Athiyyah membantah pendapat ini, ia berkata, 617 “Pendapat ini 
sangat lemah, kecuali jika hukuman yang diberikan kepadapara istri Nabi 
SAW itu selama di dunia tidak mengangkat hukuman mereka di akhirat 
nanti, seperti halnya kaum muslimin lainnya (hukuman yang mereka terima di 
dunia adalah kafarah atau penghapus hukuman mereka di akhirat). Dalilnya 
adalah hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit 618 Namun, tidak 
ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan 
kepada para istri Nabi selama di dunia tidak mengangkat hukuman 

6,7 Lih. Al Muharrar Al Wajiz{\‘inO). 

618 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/200-201). 


Surah Al Ahzaab j 



mereka di akhirat nanti. 

Ui y£=* IS jj “Rezekiyang mulia. ” An-Nuhas berkata, 619 “Para ulama 
tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan rezeki yang mulia disini adalah 
surga.” 


Finnan Allah: 

oj 4 JzJ ;llui 

c&j a £+&** jjxiy o*-^- 

© f >*< 

L9j_ j * j » 

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekaliatt tidaklah seperti wanita 
yang lain , jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu 
tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang 
yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah 
perkataan yang baik. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 32) 

Firman Allah SWT, juijf oj ^f\ 'XLyj 

'‘’‘Hai istri-istri Nabi, kamu sekaliatt tidaklah seperti wanita yang lain, 
jika kamu bertakwa 

Penyebutan dan bukan karena kata mencakup 

segala bentuk dan segala sesuatu, tidak hanya khusus untuk bentuk mudzakkar 
atau mu ‘annats, tidak hanya khusus untuk menyatakan tunggal dan tidak 
juga untuk menyatakan jamak. Bahkan kata ini dapat digunakan untuk jenis 
bukan manusia. Misalnya, ada seseorang yang mengatakan, 

(tidak ada siapa pun di dalam situ), tidak manusia, tidak domba, dan tidak 
juga seekor unta. 


6,9 Lih. I’rabAl Qur'an (3/312). 



Adapun pengkhususan kata .I '-.U setelah kata tersebut dikarenakan 
keutamaan yang dimiliki oleh para wanita sebelum mereka, yaitu Asiah dan 
Maryam. Begitulah kiranya yang diisyaratkan oleh Qatadah, walaupun ada 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai siapa diantara mereka 
yang lebih tinggi fadhilahnya. Perbedaan pendapat ini telah kami sampaikan 
sebelumnya dalam tafsir surah Aali ‘Imraan. 620 

Ol “Jika kamu bertakwa ,” maksudnya adalah, bertakwa 
kepada Allah dalam hal keutamaan dan kesucian pada diri mereka. 

Dalam firman ini Allah menj elaskan bahwa keutamaan yang mereka 
miliki hanya akan sempuma apabila mereka bertakwa, atas segala kelebihan 
yang telah Allah berikan kepada mereka, yang diantaranya adalah sebagai 
pendamping seorang Nabi yang paling agung, banyaknya ayat yang diturunkan 
berkaitan dengan mereka, dan lain sebagainya. 

JysJL yti “Maka janganlah kamu tunduk dalam 

berbicara" maksudnya adalah, janganlah kalian (para istri Nabi SAW) terlalu 
lembut dalam berbicara. 

Allah SWT memerintahkan para istri Nabi SAW itu untuk berbicara 
dengan fasih dan terinci, namun tidak boleh disertai dengan sesuatu yang dapat 
membuat hati yang diajak berbicara menj adi luluh dan tertarik kepada mereka. 
Misalnya dengan kelembutan seperti yang dilakukan oleh para kaum wanita 
Arab pada umumnya saat mereka berbicara kepada kaum pria, yakni dengan 
suara merdu dan sangat halus layaknya para wanita penggoda. Oleh karena 
itu, mereka dilarang berbuat demikian. 

Lafazh j-.£’2. berada pada posisi jazm karena ia adalah kalimat 
larangan, hanya saja lafazh ini mabni (tidak dapat dirubah harakatnya) seperti 
halnya fi 7 madhi. Ini menurut pendapat Sibawaih. 

^13 4 csJJI “Sehingga berkeinginanlah orangyang 


620 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 42. 


Surah Al Ahzaab J 



ada penyakit dalam hatinya. ” As-Suddi dan Qatadah menafsirkan, bahwa 
penyakit yang dimaksud adalah kemunafikan dan kebimbangan. 621 Sedangkan 
Ikrimah menafsirkan, maksudnya merekayang selalu mencari-cari kesempatan 
untuk melakukan kemesuman, mereka adalah perayu ulung yang fasik. 622 

Penafsiran yang terakhir ini terkesan lebih benar, karena ayat ini tidak 
ada sangkut pautnya dengan kemunafikan. 623 

Lafazh £*Jsu» dibaca nashab karena berfungsi sebagai jawab 
(kelanjutan) dari larangan sebelumnya. 

Abu Hatim meriwayatkan, bahwa A1 A’raj membaca kata ini dengan 

624 

Namun qira ‘ah ini dibantah oleh An-Nuhas, ia berkata, 625 “Aku rasa 
qira ‘ah ini salah. Bentuk qira ‘ah yang baik dan benar ada beberapa. Diantara 
qira‘ah yang dibolehkan antara lain adalah, —yakni dengan 

menggunakan tasydid pada huruf mim —, ataubolehjuga yakni dengan 

menggunakan harakat dhammah pada huruf ya ' dan harakat kasrah pada 
huruf mim —. Akan tetapi tidak dengan . 

^33 Q&j 11 Dan ucapkanlah perkataan yang baik.’” Ibnu 
Abbas berkata, “Dalam ayat ini, para istri Nabi SAW diperintahkan untuk 
selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka juga 
dianjurkan untuk berbicara yang tegas kepada orang asing (yang bukan 
muhrim) atau kepada siapa saja, tanpa hams meninggikan suara mereka, 


menggunakan harakat kasrah pada huruf mim 


621 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’A / Bay an (22/3 ) dan AlMawardi 
dalam tafsimya (3/322). 

622 Ibid. 

623 Bisa saja hal ini berkaitan dengan kemunafikan, karena yang paling banyak 
dijatuhkan hukuman had terkait dengan hal ini pada zaman Nabi SAW adalah orang- 
orang munafik, sebagaimana yang disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya. 

624 Qira’ah yang dibaca oleh A1 A’raj ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al 
Qyr'an{ 3/313). 





karena kaum wanita itu memang diperintahkan untuk merendahkan suaranya” 

Intinya, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang baik dan 
dibenarkan oleh syariat atau pun perasaan. 


Firman Allah: 




f££b *£& & 


“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu danjanganlah 
kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang 
Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya 
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, 
wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih- 
bersihnya.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 33) 


Finnan Allah SWT, JjSJT S/j <4 b'ji 

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias 
dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. 

dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu: 

Pertama: Jumhur ulama membaca kata dengan menggunakan 

harakat kasrah pada huruf qaf (cfjft), 616 sedangkan Ashim dan Nafi’ 
membacanya dengan menggunakan harakat fathah 

Qira ‘ah yang pertama (yakni qira ‘ah jumhur yang menggunakan 


626 Qira'ah yang menggunakan harakat kasrah pada huruf qaf\vi\ termasuk qira‘ah 
sab ’ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 161). 



harakat kasrah pada hurnf qaf) ada dua kemungkinan kata asalnya: 627 

1. Bisa jadi kata ini berasal dari kata (yakni'j^yang 
maknanya adalah menetap atau tinggal. Bentuk kata keija perintah (ft 7 
amr) dari kata ini adalah }, sedangkan untuk dhamir wanita yang 
berbentuk jamak adalah 0 J, seperti halnya kata o jj dan ojp. 

2. Ini adalah pendapat dari A1 Mubarrad. Bisa jadi kata tersebut berasal 

dari kata (yakni Namun sebenamya bentuk awal 

* > •/ 

dari kata perintah dhamir wanita jamak untuk kata ini adalah djyf, 

✓ 

lalu hurnf ra ‘yangpertama dihilangkan untuk lehih me rin gankan qira ‘ah- 
nya, seperti halnya kata cilfe yang menjadi cil», atau kata 
yang menjadi Kemudian harakat kasrah yang dimiliki oleh huruf 

yang ada di awal kata menjadi tidak berguna lagi, karena hurnf qaf 
telahmemiliki harakat. 

AbuAliberkata, ‘Tenjelasan mengenai pembahan ini semestinya adalah 

hurnf ra ' yang pertama diganti dengan hurufyaagar terhindar dari makna 

- 

penggandaan, seperti halnya pergantian yang terjadi pada kata b\'J& dan 

Lalu harakat kasrah yang sebelumnya berada pada hurnf ra juga berpindah 

0 

ke hurufya', hingga menjadi <3 j£\ .Kemudian harakat kasrah pada huruf ya' 
ini dipindahkan lagi ke huruf qaf, karena terlalu sulit membaca hurufya' yang 
berharakat kasrah. Lalu hilanglah hurufya' ini, karena bertemunya dua huruf 
mati. Begitu pula halnya dengan hamzah washal yang terletak di depan kata, 
dihilangkan karena huruf setelahnya telah memiliki harakat, sehingga menjadi 

Sedangkan untuk qira ‘ah kedua yang dibaca oleh Ashim dan para 
ulama Madinah, menurut penjelasan dal am bahasa Arab, makna adalah 
menetap, seperti misalnya olSCUt J* ojy yang artinya menetap di suatu 
tempat, sedangkan 'J>i yang menggunakan harakat fathah pada huruf qaf ini 


621 Kedua kemungkinan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I ’rab Al Qur 'an (3/313). 



berasal dari pola kata . Ini adalah bentuk bahasa penduduk 

Madinah seperti yang disebutkan oleh Abu Ubaid dalam kitab^/ GharibAl 
Mushannaf yang diriwayatkan dari A1 Kisa'i. Keterangan yang sama juga 
disampaikan oleh Az-Zujaj dan beberapa ulama lainnya. 


Awalnya, kata oj ini bentuknya adalah ojyb kemudian huruf ra ‘ 
pertama dihilangkan agar terhindar dan makna penggandaan, lalu harakat 
fathah yang terdapat pada huruf ra ‘ sebelumnya dipindahkanke huruf qaf, 
lantas huruf hamzah washaljuga dihilangkan karena huruf setelahnyatelah 
memiliki harakat, sehinggamenjadi j’J. 

A1 Farra' berkata, 628 ‘Terubahan ini sama seperti perubahanyang terjadi 
ketika Anda mengatakan, /- \rJ yang seharusnya adalah 


Namun Abu UtsmanAl Muzani berkata, “Yang biasanya dipergunakan 
adalah kalimat (aku merasa senang karenanya) yang diambil dari 

asal (permata hati), sedangkan untuk kalimat OlSCiJt ^ ini tidak 

biasa digunakan, kecuali j ika menggunakan harakat fathah pada huruf ra 
pertama, yakni DdCUi ^ ’jj*. Akan tetapi aku tidak akan mengingkari 
qira ah ini, karena qira ah ini terbukh berasal dan Nabi SAW. Bagaimanapun 
bentuk qira ah yang berasal dan Nabi SAW pasti berasal dan bentuk bahasa 
yangbenar.” 

Pendapatyang samajuga disampaikan oleh Abu Hatim, ia mengatakan 
bahwa kata 'ti) tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. 

Namun kata-kata dari Abu Hatim ini dibantah oleh An-Nuhas, ia 
berkata, 629 “Yang dikatakan oleh Abu Hatim bahwa ‘kata dj tidak ada 
asalnya’ bertentangan dengan pendapat para ulama, setidaknya ada dua asal 
dari kata ini: (1) diriwayatkan olehAl Kisa'i, dan (2) sebuahriwayatyang aku 
dengar dari Ah bin Sulaiman, ia berkata, ‘Bisa saja kata ini berasal dan kalimat 
£s. <o hingga makna ayat tadi menjadi, carilahkesenangan di rumah- 


628 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/342). 

629 Lih. l'rab Al Qur 'an (3/314). 


Surah Al Ahzaab I 

__ A 


rumah kamu sendiri’.” 


Ini adalah penjelasan yang sangat bagus. Hanya saja riwayat hadits 
Nabi SAW menunjukkan bahwa kata ini berasal dan penjelasan yang pertama 
tadi, seperti sebuah atsar menyebutkan bahwa Amar pemah berkata kepada 
Aisyah, “SesungguhnyaAllah telah menyuruhmu untuk menetap di rumahmu.” 
Lalu Aisyah menjawab, “Wahai Abu A1 Yaqzhan, 630 (walaupun engkau telah 
renta) engkau masih dapat menyampaikan kebenaran.” Ia lalu berkata, “Aku 
bersyukur kepada Allah yang telah membuatku seperti ini.” 631 

✓ # 

Kata ini juga ada yang membaca sesuai aslinya, yaitu — 

yakni menggunakan alif washal, dua huruf ra ', dan harakat kasrah pada 
huruf ra ‘ pertama—. Qira'ah ini dibacaolehlbnuAbuAblah. 632 

Kedua: Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk tetap berada 
di dalam rumah. Walaupun lafazh dari titah ini diperuntukkan bagi para istri 
Nabi SAW, namun para wanita lainnya juga masuk ke dalam maknanya. 

Itu apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum 
wanita secara keseluruhan. Bagaimana tidak adapadahal ajaran dalam syariat 
Islam sangat sarat dengan pemyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk 
selalu berada di rumah mereka. Selain itu, mereka sangat ditekankan untuk 
tidak keluar dari rumah kecuali bila dalam keadaan memaksa. Hal ini juga 
telah kami singgung di beberapa tempat dalam kitab ini. 

Begitu juga halnya dengan para istri Nabi SAW, mereka diperintahkan 


630 Abu A1 Yaqzhan adalah sapaan akrab Amar bin Yasir bin Amir A1 Insi. Ibunya 
bemama Samiyah. Abu A1 Yaqzhan ini adalah salah satu pemimpin bani Makhzum. Abu 
A1 Yaqzhan adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam (as-saabiqun al- 
awwalun), dan pada saat ia masuk Islam ia disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Abu 
A1 Yaqzhan meninggal pada perang Shiffin tahun 87 H. Pada saat itu ia telah menginjak 
usia 93 tahun. Lih. Al Ishabah (2/512). 

631 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam I’rab Al Qur'an (3/314) dari Amar 
dan Aisyah. 

632 Qira'ah yang sesuai dengan kata asalnya (^jj*0) yang dibaca oleh Ibnu Abu 
Ablah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/71). 



oleh Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada 
merekapada ayat ini sebagai penghormatanbagi mereka. Jika mereka memang 
terpaksa harus keluar dari rumah, mereka dilarang untuk berhias secara 
berlebihan ( tabarruj ). Mereka diberitahukan pula bahwa berhias secara 
berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wamta 
kaum jahiliyah terdahulu, yaitu melalui firman Allah SWT, % 

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orangjahiliyah yang dahulu. ” 

Makna tabarruj sendiri telah kami terangkan padatafsir surah An- 
Nuur, 633 yang mana makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang 
sebaiknya harus ditutupi. Kata tabarruj ini sebenamya diambil dari makna 
keleluasaan, seperti ungkapan gy. ij (ada celahdiantara giginya), 
maksudnya adalah, giginya renggang dan terpisah-pisah. Makna ini 
disampaikan oleh A1 Mubarrad. 

Sedangkan untuk makna (orang-orang jahiliyah yang 

dahulu), para ulama sedikit berbeda pendapat : 634 

1. Zaman itu adalah zaman ketika dilahirkannya Nabi Ibrahim AS, karena 
pada waktu itu para wanita terbiasa mengenakan pakaian luar yang 
terbuat dari mutiara (seperti bajubesi yang biasadigunakan oleh orang- 
orang zaman dahulu untuk berperang), lalu mereka berlenggak-lenggok 
di jalan seakan-akan menawarkan diri mereka kepada kaum pria. 

2. Zaman itu berada diantara zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Nuh, 
yang berkisar sekitar 800 tahun. Riwayat ini disampaikan dari AlHakam 
bin Uyainah, lalu pada riwayat itu juga disebutkan bahwa mereka 
memiliki carajalanyang sangat buruk. 

633 Lih. tafsir surah An-Nuur, ayat 60. . . 

634 Untuk mengetahui perbedaan pendapat mengenai hal ini secara rinci. Lih. Ma am 
AlQur'an(5/347), TafsirAlMawardi (3/323), TafsirIbnuKatsir( 6/406) dan AlMuharrar 
AlWajiz (13/72). 


3. Ibnu Abbas berpendapat, zaman itu berada diantara zaman Nabi Nuh 
dan zaman Nabi Idris. 

4. A1 Kalbi berpendapat, zaman itu berada diantara zaman Nabi Nuh dan 
zaman Nabi Ibrahim, dimana diriwayatkanpakaian luar (seperti jaket 
atau mantel) yang dikenakan oleh kaum wanita pada zaman itu terbuat 
dari mutiara yang sisi kanan dan kirinya sangat polos (tidak terjahit 
atau tidak menyatu), sedangkan pakaian biasanya sangat tipis hingga 
tubuh mereka tetap terlihat dengan jelas. 

5. Zaman itu terletak diantara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. 

6. Asy-Sya’bi berpendapat, zaman yang dimaksud adalah zaman 
yang berada diantara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad 
SAW. 

7. Abu A1 Aliyah berpendapat, zaman itu adalah zaman Nabi Daud dan 
zaman Nabi Sulaiman, dimana pada saat itu pakaian wanita terbuat 
dari mutiara yang tidak terjahit sisi-sisinya. 

8. Abu A1 Abbas A1 Mubarrad mengatakan, zaman itu juga sering disebut 
dengan istilah jahiliyatuljuhala (zaman jahiliyah orang-orang bodoh). 
Para wanita di zaman itu tanpa malu-malu memperlihatkan apa yang 
tidak baik untuk diperlihatkan, bahkan seorang istri tidak merasa sungkan 
untuk dudukbertiga, bersama suaminya dan seorang teman laki-lakinya, 
dimana suaminya hanya mengenakan pakaian yang menutupi bagian 
bawah tubuhnya dan temannya itu mengenakan pakaian yang menutupi 
bagian atas tubuhnya, atau sebaliknya. 

Mujahid berkata, “Pada waktu itu kaum wanita bebas berjalan di luar 

rumah yang di sekitamya banyak kaum pria. Itulah yang dimaksud dengan 

tabarruj.” 

Sedangkan Ibnu Athiyyah berkata, 635 “Yang terlihat jelas olehku adalah 


635 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/72). 





bahwa ayat ini menunjukkan pada zaman jahiliyah yang diketahui oleh para 
istri Nabi SAW, lalu mereka diperintahkan untuk merubah sifatjalan dan segala 
hal yang sama dengan kaum jahiliyah itu. Yaitu kaum jahiliyah sebelum 
diturunkannya syariat, kaum jahihyah yang dipenuhi dengan perbuatan kiifur, 
karena pada waktu itu mereka sama sekali tidak memiliki sifat cemburu, dan 
para wanita mereka mengenakan pakaian yang terbuka.” 

Penyebutan kata untuk menerangkan bahwa itu teijadi pada 
zaman sebelumnya Maknanya bukanlah pada zaman jahiliyahyang lain, karena 
nama jahiliyah yang dikenal pada waktu ayat ini diturunkan adalah orang- 
orang jahihyah yang hidup tepat sebelum datangnya Islam. Contohnya adalah, 
ungkapan-ungkapan yang terbiasa mereka katakan, misalnya syairjahili, 
atau seperti ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan olehAl Bukhari, “Aku 
pemah mendengar ayahku mengatakan pada zaman jahihyah”, atau contoh- 
contoh lainnya. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini adalah pendapat yang sangatbaik 
sekali, dan inilah memang yang dimaksud dengan kaum jahiliyah terdahulu. 
Pendapat ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa orang- 
orang Arab adalah orang-orang miskin, melarat, dan berpakaian lusuh, 
sedangkan orang-orang yang berlimpah dengan kenikmatan dan selalu 
menampakkan harta benda yang mereka miliki itu hanya terj adi pada zaman 
jahihyah terdahulu bukan zaman jahihyah sebelum datangnya Islam. 

Intinya, ayat ini menerangkan bahwa para kaum wanita diharuskan 
untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum 
mereka, yaitu beijalan dengan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, 
memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan 
lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup 
cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan muhrimnya, 
dan hal-hal lainnya. 

Mereka diwajibkan untuk selalu berada di dalam rumah. Apabila ada 


Surah Al Ahzaab J 


suatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar dari rum ah, maka 
mereka hams berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona 
dan keluar dengan mengenakan pakaian yang tertutup. 

Ketiga: Ats-Tsa’ labi dan beberapa ulama lainnya meriwayatkan, bahwa 
setiap kali Aisyah membaca ayat ini, ia menangis bahkan sampai jilbab yang 
dikenakannya menjadi basah. 636 

Sebuah riwayat lain menyebutkan, bahwa Saudah pemah bertanya 
kepada Aisyah, “Mengapa engkau tidak pergi menunaikan ibadah haji atau 
ibadah umrah, seperti yang dilakukan oleh saudan-saudaritnu.’’ Ia menjawab, 
“Aku sudah pemah memmaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu sudah 
cukup bagiku. Aku tidak mau banyak keluar dari rumah, karena Allah SWT 
memerintahkan aku untuk selalu berada di rumahku.” 

Perawi riwayat ini mengatakan, “Aku bersumpah, aku tidak pemah 
melihat Aisyah keluar dari pintu kamamya ini hingga ia wafat.” 637 


IbnuAl Arabi berkata, 638 “Aku sudah mengunjungi lebih dari seribu 
kota, namun aku tidak pemah melihat ada kota yang kaum wanitanya lebih 
selalu menjaga kesucian diri mereka dan melindungi anak-anak mereka 
daripadakaum wanitakotaNablus (salah satu nama kota di negeri Palestina), 
yaitu kota yang sangat bersej arah dimana di kota inilah Nabi Ibrahim pemah 
dilempaikan ke dalam api. Aku pemah tinggal di kota mi, namun selama aku 
tinggal disana aku tidak pemah melihat ada seorang wanita pun yang berada 
di jalan umum pada siang hari, kecuali hari Jum’at. Kaum wanita di kota 
tersebut ikut bersama kaum laki-laki untuk melakukan shalat Jum’at, hingga 
masjid yang ada di kota tersebut sangat penuh dengan masyarakat yang ada 
di sana. Setelah shalat Jum’at selesai, para wanita itu kembali ke rumah mereka 
masing-masing, dan aku tidak melihat satu pun dari mereka keluar rumah 
hingga datang hari Jum’at berikutnya. 


636 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/72). 

637 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/71). 

638 Lih. Ahkam Al Qur'an (3/1535). 



Di dalam masjidAqsha, akujugamelihat para gadis yang menjaga 
kesucian mereka (belum pemah menikah) tidak keluar dan masjid itu hingga 
mereka menjadi syahid di dalamnya. 

Keempat: Ibnu Athiyyah berkata, 639 “Kesedihan Aisyah yang membuat 
air matanya mengalir dan membasahi jilbabnya pada saat membaca ayat ini, 
tidak lain karena disebabkan oleh peijalanan (keterpaksaannya untuk keluar 
dari rumahnya) yang ia lakukan pada perang Jamal. Dimana pada perang 
tersebut Amar berkata kepadanya, “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan 
kamu untuk tetap berada di rumahmu.” 

Ibnu A1 Arabi berkata, 640 “Para pengikut aliran Rafidhah (aliran sesat), 
mempergunakan ayat ini sebagai tikaman atas perbuatan ummul mukminin 
Aisyah tatkala ia memimpin perang Jamal. Mereka berkata, ‘ Aisyah telah 
melanggar perintah Nabi SAW, yaitu ketika ia bertindak sebagai pemimpin 
tentara yang dibawa olehnya, melakukan peperangan, dan ikut serta dalam 
pertikaian yang penuh dengan bahaya, penuh dengan tusukan, pemukulan, 
yang tidak seharusnya ia lakukan dan tidak diperbolehkan baginya’. 

Mereka juga mengatakan, ‘Pada waktu khalifah Utsman terkepung 
dan dalam keadaan bahaya, ia malah menyuruh rombongannya untuk 
membereskan barang bawaan mereka untuk pergi berhaji. Padahal saat itu 
Marwan juga telah mengingatkannya, “Tetaplah di rumahmu wahai ummul 
mukminin, dan suruhlah rombonganmu untuk pulang ke rumah mereka masing- 
masing, karena membuat perdamaian disini akan lebih baik daripada 
melakukan ibadahhaji”.’ 

IbnuAl Arabi membantah keras celaan orang-orang Rafidhah terhadap 
ummul mukminin ini, ia berkata, 641 “Mengenai Aisyah yang keluar dari 
rumahnya untuk melakukan ibadahhaji, sesungguhnya ia telah bemadzar untuk 


639 LHh.AlMuharrarAl Wajiz (13/72), 

640 Lih. Ahkam Al Qur'an (3/1535). 

641 Lih. Ahkam Al Qur'an (3/1536). 


Surah Al Ahzaab j 


pergi haji tahun itu jauh sebelum teijadinya kekacauan. Ia sebenamya tidak 
ingin melanggar sumpah nadzamya dan menetap saja di rumahnya, karena 
belum tentu dengan menetapnya ia di rumah lalu kekacauan dapat 


terselesaikan. 

Mengenai Aisyah yang keluar dan rumahnya untuk memimpin perang 
Jamal, sesungguhnya iabukan keluar rumah untuk niat berperang. Pada saat 
itu orang-orang sangat bergantung dengannya, mereka mengeluh kepadanya 
tentang apa yang tengah mereka alami. Mereka mengharapkan keberkahan 
darinya, dan berharap ia dapat menjadi pencetus adanya perdamaian pada 
kekac auan yang teijadi saat itu. Oleh karena itu, Aisyah memutuskan untuk 
memenuhi keinginan mereka dengan diiringi landasanyang sangat mendasar 

Hari Allah yang iaketahui dari firman Allah SWT, cj* <4 ^ 

tftT ^ ~ _.i* i -f. *:f -Aiz, Z\ z *: 


j 1 y ¥'±+*1 s' cr 


1 "Tidak ada kebaikan 


pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari 
orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, 
atau mengadakan perdamaian di antara manusia (Qs. An-Nisaa [4]: 
114) Juga firman-Nya, L o]3 

‘ Ban kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya (Qs. A1 Hujuraat [49]: 9) 


Perintah untuk melakukan perdamaian diantara manusia ini dititahkan 
kepada seluruh manusia pula, tidak hanya kaum pria namunjuga kaum wanita, 
dan tidak hanya orang yang merdeka namun juga para budak belian. Walaupun 
ketika itu Allah belum menakdirkan mereka untuk berdamai. Yang teijadi 
pada saat itu hanyalah peperangan, penikaman, dan perkelahian sesama 
mereka, hingg a hampir saja kedua belah pihak tidak ada yang tersisa lagi. 

Setelah peperangan yang tidak dikehendaki itu banyak memakan korban 
dari kedua belah pihak, ada beberapa diantara orang-orang yang menghendaki 
kehancuran dal am tubuh Islam berinisiatif untuk menjatuhkan unta yang 
ditunggangi oleh Aisyah. Walaupun banyak yang menjaga unta Aisyah itu, 
namun akhimya unta itu dapat dijatuhkan juga dengan tipu daya yang mereka 



lakukan. Setelah unta itu teqatuh Muhammad bin Abu Bakar membawaAisyah 
pergi dari sana menuju kota Bashrah. 

Pada saat itu kaum wanita yang ikut bersama Aisyah adatiga puluh 
orang. Mereka semua akhimya diantar oleh Ali bersama pasukannya hingga 
ke Madinah. Walaupun mereka keluar dari rumah mereka, namun mereka 
tetap adalah para wanita yang bertakwa, berbakti, dan melakukan ijtihad 
yang mereka anggap benar, dan mereka pasti akan menuai pahala karenanya, 
sebab semua mujtahid untuk menentukan sebuah hukum pasti akan 


diganjar. 

Peperangan yang dialami oleh kaum muslimin saat itu dikenal dengan 
perang Jamal (perang unta), dan nama unta ini telahkami bahas sebelumnya 
Halam tafsir surah An-Nahl.” 642 


Kelima: Firman Allah SWT, Sji^ajT 


aN “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 
dan Rasul-Nyai” maksudnya adalah, taatilah perintah dan jauhilah larangan 


dari Allah dan Rasul-Nya. 

jif ^'/\ W MA 4 “Sesungguhnya 
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul 
bait.” Az-Zujaj mengatakan,yang dimaksud dengan ahlul bait disini adalah 
para istri Nabi SAW. Namun beberapa ulama lain berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan ahlul bait adalah para istri Nabi danjuga seluruh keluarga 
beliau. Hal ini akan kami peijelas dalam tafsir ayat selanjutnya. 


Kalimat Jil pada ayat ini dibaca nashab (berharakat fathah), 
karena menimjnklcan makna pujian. Atau bisa juga sebagai badal. Bisa juga 
kata tersebut dibaca rafa ’ (berharakat dhammah) dan khafadh (berharakat 
kasrah). 

An-Nuhas berkata, 643 “Apabila khafadh, maka hal itu karena kata 


642 Lih. tafsir surah An-Nahl, ayat 7 dan 8. 

643 Lih. 1’rabAl Qur'an (3/314-315). 



tersebut berfungsi sebagai badal dari dhamir ^ yang terdapat pada kata 
sebelumnya.” 

Namunhal ini tidak diperbolehkan oleh Abu A1 Abbas dan Muhammad 
bin Yazid, mereka mengatakan, badal itu tidak bisa menjadi pengganti dari 
dhamir mukhathab (kata ganti orang kedua), karena dhamir tersebut tidak 
membutuhkan penjelasan. 


“Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya .” Kata 
adalah bentuk mashdar yang di dalamnya terdapat makna penegasan. 


Firman Allah: 



“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat- 
ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu). Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” 

(Qs. AlAhzaab [33]: 34) 

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, <4 'J&i ^ 

it i &\ c^i; * “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu 
dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu)” Tersirat dari lafazh 
ayat ini bahwa yang disebut dengan ahlul bait (artinya secara tekstual adalah 
penghuni rumah) adalah para istri Nabi SAW. Namun para ulama berlainan 
pendapat mengenai maksud sebenamya, siapa saja mereka yang termasuk 
ahlul bait? 644 

644 Pendapat dari para ulama mengenai hal ini dapat dilihat dalam Jami AlBayan (22/ 
5), Ma’aniAlQur'an (5/348), TafsirAlMawardi (3/323), TafsirIbnuKatsir (6/407), Al 
Muharrar Al Wajiz (13/72-73), dan Fath AlQadir (4/391-395). 



Beberapa ulama diantaranya Atha', Ikrimah, dan Ibnu Abbas, 
berpendapat, sebutan itu dikhususkan untuk para istri Nabi SAW saja, tidak 
ada satu pria pun yang masuk dalam sebutan itu. Mereka juga berpendapat 
bahwa maksud dari kata al bait (rumah) pada ayat ini adalah tempat 
tinggal Nabi SAW. Dalilnya adalah firman Allah SWT pada ayat ini, 
j G “Dan ingatlah apa yang dibacakan di 

rumahmu.” 


Sedangkan beberapa ulama lainnya, salah satunya adalah Al Kalbi, 
berpendapat bahwa sebutan itu khusus diperuntukkan kepadaAli, Fathimah, 
Hasan, dan Husein saja. Mengenai hal ini banyak sekali hadits-hadits Nabi 


SAW yang menyebutkannya. Pendapat ini juga dipeikuat dengan finnan Allah 
SWT, Lfrjjlaj [ * ^ P ^ 

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, 


wahaiahlulbait, danmembersihkankamusebersih-bersihnya.”Dhamir 

* 

(kata ganti) yang digunakan pada ayat ini adalah dan kalau memang 
dikhususkan untuk para istri Nabi SAW saja, maka dhamir yang akan 
digunakan adalah 


Mungkin peraturan ini tidak berlaku untuk lafazh ini, karena biasanya 
memang digunakan seperti itu. Contohnya, apabila ada seseorang yang 
bertanya kepada temannya, uirJ 'jg (bagaimana keadaan keluargamu?), 
yang biasanya bermakna, bagaimana keadaan istri-istri dan anak-anakmu? 
Maka temannya itu akan menjawab, (mereka baik-baik saja), yakni 

dengan menggunakan dhamir . 

Beberapa ulama lain mengatakan, firman Allah SWT, ^ 

.• Jif jiliSyj 4 iT 4 jT “Apakah kamu merasa heran 

tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan- 
Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait.” (Qs. Hud [11]: 73) Yang 
terlihat jelas dari ayat ini adalah bentuk umum untuk seluruh ahlul bait Nabi 
SAW, entah itu istri-istri beliau, keluarga beliau, dan anak cucu beliau. Alasan 




penggunaan dhamir yang disebutkan pada ayat sebelum ini, karena 
memang Rasulullah SAW sendiri, Ali, Hasan, dan Husein, termasuk di 
dalamnya. Mereka ini adalah mudzakkar, dan apabila mudzakkar dan 
mu 'annats disatukan dalam satu dhamir, maka yang akan disebutkan adalah 
dhamir mudzakkar. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa para istri 
Nabi SAW itu termasuk dari ahlul bait, karena ayat ini memang tentang mereka, 
dan titah yang ada di dalamn ya ditujukan kepada mereka. Wallahu a ’lam. 


Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa 
ia pemah berkata, “Di rumahkulah ayat ini diturunkan, dan setelah 
diturunkanNabi SAW memanggil Ali, Fathimah, Hasan, dan Husein. Setelah 
mereka datang Nabi SAW langsung merangkul mereka semua dalam 
satu mantel, kemudian beliau bersabda, ‘ Mereka ini adalah ahlul 
baitku ’. Selanjutnya beliau membaca firman Allah SWT, My 

C~*Ml ‘Sesungguhnya Allah 


bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, 
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya 


Setelah itu beliau berdoa, ‘ Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa dari 
mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya Tidak beberapa 
lama kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, * Apakah aku juga bersama 
mereka wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Engkau memiliki tempat 
tersendiri, dan (apabila engkau tetap di tempatmu) maka engkau akan 
baik-baiksaja ’.” 645 (HR. At-Tirmidzi dan ulama hadits lainnya). 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
termasuk hadits gharib 

Mengenai riwayat ini, A1 Qusyairi berkata, “Ada riwayat lain yang 
menyebutkan bahwa pada waktu itu Ummu Salamah juga dimasukkan 
kepalanya ke dalam mantel itu, lalu ia berkata, ‘Apakah aku juga termasuk 


645 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/3 51). 




ahlulbaitmuwahaiRasulullah?’ Beliaumenjawab, ‘Iya’” 

Ats-Tsa’labi juga mengungkapkan pendapat yang berbeda dari 
pendapat-pendapat ulama lainnya, ia berkata, “Sebutan ahlul bait adalah 
umum untuk semua keturunan bani Hasyim.” 

Dengan demikian maka bait yang dimaksud adalah bait an-nasab 
(keluarga dari segi garis keturunan). Menurut pendapat ini, semua keluarga 
beliau dari paman hingga sepupunyajuga termasuk dalam sebutan ahlul bait, 
seperti Abbas, Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib, dan lainnya. 

Pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari Zaid bin Arqam. 

Jika menurut pendapat A1 Kalbi, maka kata pada ayat ini 

adalah permulaan dari titah Allah, yakni titah yang berisikan perintah Allah 
kepada para istri Nabi SAW, untuk menyadarkan dan memperingatkan, agar 
mereka selalu mengingat ayat-ayat Allah yang telah dibacakan dan berbagai 
hikmah yang ada di rumah-rumah mereka. 

Para ulama takwil mengatakan, makna M pada ayat ini adalah 

A1 Qur'an, sedangkanmakna adalahhaditsNabi SAW. 

Namun yang paling benar adalah, kata tj pada ayat ini masih 

satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan penyebutan dhamir 
dikarenakan tempat kembalinya adalah kata Jif, dan kata Jif ini 
bentuknya adalah mudzakkar, walaupun maknanya adalah mu ‘annats (para 
istri Nabi). 

Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh A1 Kalbi dan para ulama 
lainnya, yang memaknai ahlul bait disini selain dari para istri Nabi itu tidak 
dapat dibenarkan. Kalau saj a pendapat-pendapat ini disebutkan ketika para 
salafussalih masih hidup, maka mereka pasti akan menolaknya dan 
menyanggahnya, karena ayat-ayat ini dari mulai finnan Allah SWT, 
J* tsr^ *rfc “HaiNabikatakanlah kepada isteri-isterimu ...” 
hingga firman-Nya, l^i- U_^J oi “Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Lembut lagi Maha Mengetahui, ” adalah satu rangkaian yang berkaitan 



satu sama lain. Bagaimana mungkin ada kalimat di tengah-tengahnya yang 
membahas tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan para istri Nabi 
SAW. 

Adapun mengenai hadits Nabi SAW yang dinwayatkan oleh At-Tinnidzi 
yang menyebutkan bahwa ketika ayat ini diturunkanNabi SAW memanggil 
Ali, Fathimah, Hasan, dan Husein, lalu setelah mereka tiba disana, beliau 
merangkul mereka dengan jubah yang beliau kenakan, lantas beliau berdoa, 
“Ya Allah, mereka adalah ahlul baitku, yaAllah, hapuskanlah dosa-dosa 
dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya.” Ini adalah 
doa Nabi SAW untuk mereka setelah diturunkannya ayat tersebut. Beliau 
berharap agar mereka yang dipanggil oleh Nabi SAW tadi dimasukkan ke 
dalam ayat yang hanya dititahkan kepada para istri beliau saja. Bagaimana 
mungkin A1 Kalbi dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa sebutan 
ahlul bait hanya khusus bagi mereka saja, padahal doa yang terdapat 
pada hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa mereka tidak termasuk dari 
ayat. 

Kedua: Makna (ingatlah) pada ayat ini memiliki tiga 

kemungkinan: 

1. Ingat-ingatlah segala kenikmatan yang kalian rasakan, dimana Allah 
telah menakdirkan kepada kalian untuk menempati rumah yang 
didalamnya diturunkan ayat-ayat Allah dan hikmah-Nya. 

2. Ingat-ingatlah ayat-ayat Allah dan haigailah sebagaimana mestinya, 
renungkanlah apa-apa yang ada didalamnya hingga kalian akan selalu 
waspada terhadap peringatan dari Allah. Barangsiapa yang melakukan 
hal itu, pastilah ia akan selalu memperbaiki setiap perbuatan yang akan 
dilakukannya. 

3. Ingat-ingatlah, hafalkanlah, dan lantunkanlah selalu ayat-ayat Allah. 
Seakan-akan yang dikatakan pada ayat ini adalah, tanamkanlah dalam 
hati kalian segala perintah dan larangan dari Allah, yaitu yang terangkum 


Tafsir Al Qurthubi 



dalam ayat-ayat Allah yang diturunkan di rumah-rumah kalian. Dan, 
ingatlah bahwa Allah memerintahkan kalian untuk memberitahukan orang 
lain tentang segala yang diturunkan di rumah-rumah kalian itu, segala 
yang kalian lihat dari perbuatan Nabi SAW, serta segala yang kalian 
dengar dari pembicaraan beliau. Sampaikanlah semua itu kepada orang- 
orang di luar sana, agar mereka dapat mengikuti dan melakukan hal 
serupa. 

Dari sini dapat diambil kesimpulan dan dalil bahwa khabar wahid (berita 
atau riwayat yang disampaikan oleh hanya satu orang saja) dalam masalah 
agama itu boleh diterima, entah itu yang menyampaikannya dari golongan pria 
ataupunwanita. 

Ketiga: Ibnu A1 Arabi berkata, 646 “Dari ayat ini, dapat terangkum 
sebuah pembahasan yang sangat indah sekali, yaitu bahwa Allah SWT 
memerintah kan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan ayat-ayat A1 Qur'an 
yang diturunkan kepadanya, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama yang telah 
diajarkan kepadanya. Namun, apabila ia telah menyampaikan ayat itu atau 
ilmu itu kepada satu orang saja, maka kewajiban itu pun telah gugur darinya. 
Begitu pula kepada orang yang telah mendengar ayat itu atau ilmu itu dari 
Nabi SAW, ia diwaj ibkan untuk menyampaikan apa yang telah didapatnya 
kepada orang lain lagi. Oleh karena itu, Nabi SAW dan para sahabat tidak 
diharuskan untuk menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan kepada 
semua orang, atau setidaknya kepada semua kaum muslimin pada saat itu. 
Beliau juga tidak diwaj ibkan untuk memberitahukan kepada orang lain di luar 
rumahnya setiap kali ada sebuah ilmu atau pengetahuan yang bam yang beikaitan 
dengan istri-istri behau. Contohnya, ada suatu ilmu atau ayat yang baru saja 
diturunkan kepadanya, maka behau tidak diharuskan untuk bergegas keluar 
dari rumah lalu memberitahukan kepada orang-orang di luar sana bahwa ada 
ayat ini diturunkan. Atau, ada kejadian ini yang baru saja teijadi yang harus 


646 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1538). 


Surah Al Ahzaab ) 

_ L 



kalian ketahui. Tidak seperti itu. 

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa hadits yang disampaikan 
oleh Busrah 647 mengenai kewajiban berwudhu bagi para kaum pria yang 
menyentuh kemaluannya dapat diterima, karena walaupun ia seorang wanita 
dan hanya meriwayatkannya seorang diri, ia hanya meriwayatkan apa yang ia 
dengar dan menyampaikan apa yang ia ketahui. 

Riwayat seperti ini tidak harus selalu hanya kaum pria saja yang boleh 
meriwayatkannya, seperti pendapat yang disampaikan olehAbu Hanifah bahwa 
h ad^ ini dinnkil dari riwayat Sa’ad bin Abu Waqqas dan Ibnu Umar. 


Firman Allah: 




647 Nama lengkapnya adalah Busrah binti Abu Sufyan bin Naufal Ai Qurasyiyyah A1 
Asadiyyah. 

Asy-Syafi’i berkomentar tentangnya, “Busrah termasuk salah satu wanita-wanita 
yang masuk Islam pertama kali, dan Busrah juga termasuk wanita yang berhijrah.” 

Ibnu Hibban juga berkomentar tentangnya, “Busrah termasuk salah satu para wanita 
dari golongan Muhajirin.” 

Busrah inilah yang meriwayatkan hadits Nabi SAW, “Barangsiapa yang menyentuh 
kemaluannya, maka ia harus berwudhu .” Yang dijadikan sandaran oleh para ulama 
dari madzhab Asy-Syafi’i dan para ulama lainnya yang sependapat dengan mereka, 
untuk berdalil bahwa seseorang yang menyentuh kemaluannya tanpa penghalang, maka 
wudhunya batal. Namun pendapat ini tidak disetujui oleh para ulama dari madzhab 
Hanafi, mereka mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Busrah ini adalah 
Khabar Ahad (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja). Madzhab mereka 
memang menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Mereka 
hanya menerima hadits-hadits yang diriwayatkan secara mutawatir (setidaknya ada 
banyak orang yang meriwayatkan hadits ini dan tidak memungkinkan mereka bersepakat 
untuk berbohong), atau masyhur (derajatnya sedikit dibawah hadits mutawatir). Untuk 
informasi lebih jauh tentang hal ini, silakan membaca kitab yang kami rangkum yang 
berjudul: Dirasat Ushuliyah Fi As-Sunnah An-Nabawiyyah. 




Ij 

o4^JT 3 ^M-13 3^'j 

O^isLo ^1 ji>l CJ^sa'JklT^ 4&1 


a lL^ Cf-fj 


“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki 
dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang 
tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang 
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki- 
laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) 
Allah , Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan 
dan pah ala yang besar. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 35) 


Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu: 

Pertama: At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Umar ah A1 
Anshariyyah, bahwa ia pemah datang kepada Nabi SAW, lalu ia 
berkata, “Aku tidak pemah melihat ada ayat tentang sesuatu kecuali 
diperuntukkan bagi kaum pria, dan aku tidak pemah melihat ada ayat yang 
menyebutkan tentang kaum wanita! ’ Lalu diturunkanlah finnan Allah ini, 

o) '■Sesungguhnya laki- 


laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang 
mukmin’” Mt 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
termasuk hadits hasan gharib 


648 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/354, hadits no. 3211), lalu ia 
berkata, “Hadits ini termasuk hadits hasan gharib.” 


Surah A1 Ahzaab J 


Kata > <jsJLlIjT pada ayat ini adalah ism inna (oj), sedangkan kata 
iT fj adalah at/ia/kepada kata . Menurut para ulama 

Bashrah,kata boleh menggunakan harakat dhammah pada huruf 

ta', sedangkan menurut A1 Farr a' kata ini tidak boleh dibaca rafa kecuali 
jika kata tersebut tidak jelas i ’rabnya 

Kedua: Pada ayat ini Allah memulainya dengan menyebutkan keislaman, 
karena ke i^aman mencakup ke imanan dan perbuatan seluruh anggota tubuh 
manngia Setelah itu Allah menyebutkan keimanan, sebagai keutamaanpertama 
yang dimiliki oleh seorang muslim, dan sebagai pengingat bahwa keimanan itu 
penopang keislaman dan mengagungkannya. 

“Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
keimanan ,” maksudnya adalah, kaum pria dan wanita yang rajin beribadah 
danselalutaat. 

“Laki-laki dan perempuan yang benar ” 
maksudny a adalah-, kaum pria dan wanita yang terpercaya, yang melaksanakan 
segala apayang dijanjikannya. 

“Laki-laki dan perempuan yang sabar” 
maksudnya adalahj kaum pria dan wamta yang sabar, dala m menahan hawa 


.. {paAjJij “Laki-laki dan perempuan yang khusyu ,” 

maksudnya adalah, kaum pria dan wanita yang takut dan tunduk kepada 
Allah 


cJlisijTj maksudnya adalah, kaum pria dan wanita 

y ang m eng ehiarkan sedekah dari hartanya, yang wajib maupun yang sunah. 
Ada juga yang mengatakan hanya yang wajib saja, namun tentu akan lebih 
baik jika melakukan keduanya. 


“Laki-laki dan perempuan yang 
melaksanakan puasa ,” maksudnya adalah, sama seperti sedekah, yaitu 
kaum pria dan wanita yang berpuasa wajib maupun yang sunah. Ada yang 


mengatakan hanya yang wajib saja, namun tentu akan lebih baik j ika melakukan 
keduanya. 

“ Laki-laki dan perempuan yang 
menjaga kemaluannya, ” maksudnya adalah, kaum pria dan wanita yang 
menjaga kemaluannya dari perbuatan yang tidak dihalalkan baginya, seperti 
zina dan yang lainnya. 

Pada kata sebenamya ada kata yang tidak disebutkan, 

namun kata tersebut telah ditunjukkan pada kata sebelumnya. Perkiraan 
kalimat yang seharusnyadisebutkan adalah, 'Jfcr’/J .» akan tetapi 
yang disebutkan pada kata sebelumnya sudah mencukupi, dan tidak perlu 
disebutkan lagi. 

Sama halnya dengan kata pada firman Allah SWT, 

y. ygsa'JJU “ Laki-laki dan perempuan yang selalu 
✓ 

mengingat (nama) Allah,” maknanya adalah, kaum pria dan wanita yang 
selalu ber dzikir dan mengingat Allah pada setiap saat. 

Diriwayatkan bahwa waktu-waktu yang baik untuk berdzikir dan 
mengingat Allah adalah pagi dan sore hari, setiap selesai melaksanakan shalat, 
ketika hendak tidur dan ketika bangkit dari tidur, dan banyak waktu-waktu 
lainnya yang telah kami jelaskan secara terperinci pada tempatnya masing- 
masing, dengan segala tata cara dan manfaatnya, yang tidak perlu kami bahas 
lagidisini. 

Mujahid berkata, “Seseorang tidak akan disebut dengan seorang yang 
banyak berdzikir dan mengingat Allah hingga ia melakukannya pada saat berdiri, 
duduk, atau pun berbaring.” 649 

Abu Sa’id A1 Khudri berkata, “Barangsiapayangmembangunkan 
istrinya di malam hari, lalu mereka melakukan shalat empat rakaat, maka 

649 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantswr (5/200) dari 
Mujahid. 


mereka berdua termasuk orang-orang yang banyak berdzikir dan mengingat 
AHah” 


Firman Allah: 


of £f ® J* lij 'fc C3 

JiPs if i feLT p' op 

idjbl *^ i ^ > tM* 


“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak 
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 
rasul-Nya telah menetapkan sualu ketetapan, akan ada bagi 
mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan 
barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka 
sungguhlah dia telah sesat, sesatyang nyata.” 
(Qs.AlAhzaab [33]: 36) 


Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu: 

Pertama: Mengenai penyebab diturunkannya ayat ini, Qatadah, Ibnu 
Abbas, dan Mujahid, meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW 
mengutarakan sebuah khitbah (lamaran) kepada Zainab binti Jahsy (anak 
dari bibi Nabi atau sepupu Nabi), ia mengira bahwa lamaran itu untuk beliau 
sendiri, namim setelah dij elaskan temyata lamaran itu adalah untuk Zaid (anak 
angkat Nabi SAW yang sebelumnya adalah budak beliau). Mengetahui hal 
tersebut Zainab merasa tidak senang dan langsung menolak lamaran itu. Lalu 
turunlah ayat ini. 650 Namun akhimya Zainab menyerah dan menerima lamaran 
tersebut. 


650 Lih. Jami’Al Bayan (22/9), Ma ’aniAl Qur'an (5/350), TafsirAl Mawardi (3/326), 
Tafsirlbnu Katsir (6/417), LubabAlManqul (hal. 351). dan AlBahr Al Muhith (7/233). 



Dalam riwayat lain disebutkan, “Mengetahui hal ituZainab dan adiknya 
Abdullah langsung menolak lamaran tersebut, karena memandang keturunan 
Zainab yang berasal dari kaum Quraisy, sedangkan Zaid sebelumnya adalah 
seorang hamba sahaya. Setelah diturunkannya ayat ini, Abdullah berkata 
kepadaNabi SAW, ‘Perintahkanlah aku apa sajayang engkaukehendaki’. 
Akhimya, setelah semua pihak setuju, Zainab pun menikah dengan Zaid.” 

Diriwayatkan pula bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah 
Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu’ith. Ketika ituUmmu Kultsum 
menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi, lalu Nabi SAW 
menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, akan tetapi Ummu Kultsum dan 
adiknya merasa tidak senang dengan perjodohan itu, mereka berkata, “Yang 
kami inginkan adalah Rasulullah, namun kami dijodohkan dengan lain.” 
Kemudian turunlah ayat ini. Setelah itu mereka berdua akhimya setu ju untuk 
menikahkan U mm u Kultsum dengan Zaid . 651 Riwayat ini disampaikan oleh 
IbnuZaid. 

Mengenai makna ayat ini A1 Hasan berkata, “Tidak sepantasnya seorang 
mukmin atau seorang mukminah apabila diperintahkan untuk melakukan 
sesuatu oleh Allah dan rasul-Nya lalu ia menolaknya . 652 

Kedua: Kalimat 5 if Cj (tidak sepatutnya) pada ayat ini, atau juga 
kalimat (tidak selayaknya), atau kalimat-kalimat yang serapa pada 

ayat-ayat lain. Maknanya adalah larangan atau pencegahan atau penolakan. 
Ayat-ayat yang menyebutkan kata-kata tersebut mengungkapkan penolakan 
terhadap sesuatu dengan ungkapan tidak semestinya teijadi. Terkadang 
penolakan itu diungkapkan untuk menerangkan sesuatu yang tidak akan teijadi 
secara akal sehat, contohnya firman Allah SWT, J\ j&l 
I A'jJi. 1 yJz “ Yangkamusekali-kalitidakmampumenumbuhkanpohon- 
pohonnya.” (Qs. An-Naml [27]: 60) 

651 Lih. Jami’AlBayan (22/10), Tafsir AlMawardi (3/326), TqfsirIbnu Katsir (6/417), 
Lubab AlManqul (hal. 352) dan Al Bahr Al Muhith (7/233). 

651 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/316) dari Al Hasan. 


Surah Al Ahzaab j 

_“_ 4 



Terkadang pula penolakan itu diungkapkan untuk menerangkan 
sesuatu yang tidak akan teijadi secara syariat. Contohnya firman Allah SWT, 

djZ P of/a'oft 

&\ 0j i ^ J “Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan 
kepadanya Al kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada 
manusia, ‘Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan 
penyembah Allah (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 79) Atau firman Allah SWT, 
'j* jl G-' 3 *$l ioil o' “Dan tidak mungkin 

bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali 
dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir.” (Qs. Asy-Syuuraa 


[42]: 51) 

Atau terkadang pgnnla kan itu diungkapkan untuk menerangkan sesuatu 
yang tidak semestinyateijadi pada hal-hal yang sunah. Misalnya, ada seseorang 
y ang m^ngatakan “Tidak sepatutnya kamu wahai fulan meninggalkan shalat- 
shalat sunah itu”, atau yang semacamnya. 

Ketiga: Pada ayat ini terdapat dalil atau bahkan nash bahwa kesetaraan 
jfi i tidak me ncaknp dalam hal keturunan, dan kesetaraan itu hanya mencakup 
unsur keagamaan saja. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Malik, Asy- 
Syafi’i, Mughirah, dan Suhnun (yang mana para ulama ini berpendapat bahwa 
kesetaraan dalam hal keturunan juga harus diperhatikan pada saat ingin 


melakukan pemikahan). 

Bukti bahwa kesetaraan dalam hal keturunan itu tidak berpengaruh 
adalaih, banyak dari para maula (kaum muslimin yang sebelumnya adalah 
hamba sahaya) menikah dengan keturunan kaum Quraisy. Contohnya adalah, 
Zaid yang menikahi Zainab binti Jahsy, Miqdad bin Aswad yang menikahi 
Dhaba’ah binti Zubair, Abu Hudzaifah yang menikahkan Salim dengan 
Fathimah binti Walid bin Atabah, dan juga Bilal yang menikah dengan adik 
perempuan dari Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. 

Keterangan ini telah kami ulangi beberapa kali dalam pembahasan 


sebelumnya 653 . 

Keempat: Firman Allah SWT, $ bA o' “Akan 

ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka Para ulama 
Kufah membaca kata " 0 JZ —yakni dengan menggunakan hurufya' di awal 
kata—. Alasannya adalah bentuk mu'annats dan fi 7-nya terpisah dengan 
kata yang lainnya. Qira 'ah inilah yang diunggulkan oleh Abu Ubaid. 


Atau bisa juga penyebutan dalam bentuk mudzakkar karena 
menyesuaikan dengan maknanya. Selain itu, karena kata a)££-\ maknanya 
adalah (pilihan), dankata iniberbentukrow^taar. Kata 
adalah bentuk mashhdar yang bermakna 

Sedangkan para ulama lainnya membaca kata ini dengan menggunakan 
huruf ta' (d'p)- Alasannya adalah karena bentuk lafazhnyawu ‘annats, maka 
sebaiknya kata keij anya juga mu ‘annats. 


Kata sjpLT juga dibaca oleh Ibnu As-Sumaiqa’ dengan menggunakan 
sukun pada huruf ya sedangkan jumhur membacanya dengan 

menggunakan harakat fathah (sj^-T )• 

Ayat ini adalah salah satu ayat yang termasuk dalam makna 
■ *% f Jj' “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi 

orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri (Qs. A1 Ahzaab [33]: 6) 
Setelah itu Allah juga memberitahukan bahwa orang-orang yang tidak patuh 
kepada Allah dan rasul-Nya itu adalah orang-orang yang sesat. 

Ini adalah dalil paling nyata yang diungkapkan oleh para ulama 
madzhab kami (madzhab Maliki), para ulama madzhab Asy-Syafi’i, dan 
beberapa ulama Ushul Fikih. Mereka berpendapat bahwa pada awalnya 
bentuk Jiif itu memang menerangkan suatu kewajiban, karena pada ayat 
ini jelas diterangkan bahwa Allah SWT melarang seorang mukallaf 
untuk memilih pilihan lain ketika mendengar suatu perintah dari Allah dan 


655 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 221. 


rasul-Nya, kemudian disebutkan setelah itu bahwa orang yang tetap pada 
pilihannya yang berbeda dengan perintah Allah dan rasul-Nya serta tidak 
taat maka ia telah durhaka. Kedurhakaan ini akhimya dikaitkan dengan 
kesesatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perintah dari Allah dan 
rasul-Nya yang menggunakanbentuk Jiii tadihukumnyawajib. Wallahu 
a’lam. 


Firman Allah: 


iCfc H-lf fSf Cejk 'Jj£ Hi 

j2 3 ^ % C 4 J-i it & 

(y 3 £ % ^ lS of J-iSII 
cif a £> owSilf j*> -3 * 

©'SjSL *T ;f ^ ‘0* & Ijii IS] ^f 


“Daw (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang 
Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu 
(juga) telah memberi nikmat kepadanya , * Tahanlah term 
istrimu dan bertakwalah kepada Allah Sedang kamu 
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang 
Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka 
tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia 
supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila 
anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya 
daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itupasti 
terjadi (Qs. AlAhzaab [33]: 37) 





Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah, yaitu: 
Pertama: Firman Allah SWT, 


'&\ Ip wLM sli v£-Lo( 5 a»T i]3 

Ot <3^-1 AT} J.CW % c. -H-L' 4 

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 
Jcepadanya, l Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah’. 
Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang 
lebih berhak untuk kamu takuti .” At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin 
Hajar, dari Daud bin Zibriqan, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya’bi, dan 
Aisyah, ia berkata, “Seandainya sajaRasulullah SAW ingin menyembunyikan 
suatu ayat, maka ayat yang akan disembunyikannya adalah ayat ini, 
aJp ‘Dan (ingatlah), ketika kamu berkata 

kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ’. 
Maksudnya adalah, nikmat Islam.” 

:;- i- “Dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya ,” 
maksudnya adalah, dengan membebaskannya dari perbudakan. 

4 

0 I 4 )tj J-CDT “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah 
kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang 
Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang 
Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takutr hingga firman-Nya, 
(j jiY . 4)1 “Dan adalah ketetapan Allah itupasti terjadV ’ 

Ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab, banyak orang-orang yang 
berkata, “Muhammad telah menikah dengan mantan istri dari anaknya ” Lalu 
turunlah firman Allah SWT, Jj-lj fSdle-j Cr? 

r^.fi T amT “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari 



seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan 
penutup nabi-nabi. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 40) 

Zaid diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW sedan ia masih kecil 
sekali. Sejak diangkat oleh beliau Zaid tinggal bersama beliau hingga ia menjadi 
dewasa. Bahkan orang-orang disekitamya pun memanggilnya dengan sebutan 
Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah finnan Allah SWT, 

Oi^l '4 I i>&5 (J oji > 

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (Qs. A1 
Ahzaab [33]: 5) 

Sejak itulah ada panggilan fulan maula fulan (si fulan hamba sahaya 
yang telah dibebaskan oleh si fulan), atau fulan akhufulan (si fulan saudara 
seagama dengan si fulan) 654 . 

Abu IsaAt-Tirmidzi berkata, “Hadits ini termasuk hadits gharib .” 

At-Hrmidzi j uga menyebutkan hadits lain dengan sanad yang sedikit 
berbeda, yaitudari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya’bi, dari Masmq, dari 
Aisyah, ia berkata, “Seandainya saja Rasulullah SAW ingin menyembunyikan 
suatu ayat, maka ayat yang akan disembunyikannya adalah ayat 
yang menyebutkan, 655 aJp i£Jj3lj aJp %S ^Z\ ^uJJ ijj ‘ Dan 
(ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya Namunriwayat ini tidak sepanjang riwayat sebelumnya.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Bagian akhir inilah yang juga 
diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya, dan bagian akhir ini pulalah 


654 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/352-353). 

655 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/202) dari Aisyah. 




yang dikelompokkan dalam hadits yang shahih oleh At-Tirmidzi dalam kitab 
Jami -nya. Sedangkan yang diriwayatkan olehAl Bukhari dari Anas bin Malik, 
menyebutkan bahwa firman Allah SWT, £ <1.-VT 

“Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya, ” ini diturunkan berkenaan dengan kisah Zainab binti Jahsy 
dan Zaid bin Haritsah. 656 

Sebuah riwayat dari Umar, Ibnu Mas’ud, Aisyah, dan Hasan, 
menyebutkan, “Tidak ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada rasul- 
Nya yang lebih memberi tekanan kepada Nabi SAW kecuali ayat ini.” 657 

Hasan dan Aisyah menambahkan, “Kalau saja Rasulullah SAW ingin 
menyembunyikan suatu ayat, maka ayat inilah yang akan disembunyikannya, 
karena terlalu beratnya tekanan yang dirasakan olehnya.” 

Riwayat lain menyebutkan bahwa pada suatu malam Zaid beranjak 
menuju pembaringannya, lalu ia menghampiri Zainab yang telah sah menjadi 
istrinya. Zainab lalu berkata, “Zaid tidak pemah menyentuhku. Sebenamya 
aku tidak melarangnya untuk melakukan apa pun yang ia kehendaki, hanya 
saja Allah-lah yang mencegahnya untuk berbuat sesuatu hingga ia tidak mampu 
untuk menyentuhku.” 

Riwayat ini disampaikan oleh Abu UshmahNuh bin Abu Maryam. Abu 
Ishmahmenisbatkan riwayat ini kepada Zainab dan menyatakan bahwa Zainab 
sendiri yang berkata demikian. 

Pada riwayat lain disebutkan, bahwa suatu hari Zaid menghadap Nabi 
SAW, ia berkata, “Zainab telah menyakiti hatiku dengan lisannya, ia selalu 
melakukannya dan melakukannya pada setiap saat Aku ingin menceraikannya 
saja.” Namun Nabi SAW menasehatinya untuk tidak melakukan hal itu, 

beliaubersabda, 3 jT jjfj dU-jJ <lQs- lL-J “ Tahanlahterusistrimudan 

* 


656 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan (1/160), dan A1 Bukhari dalam 
pembahasan tentang tafsir surah A1 Ahzaab dan surah lainnya. 

657 Lih. Tafsir Hasan AlBashri (2/210). 



bertakwalah kepada Allah.” namun walaupun Zaid telah berusaha untuk 
mempertahankan rumah tangganya, tapi akhimya Zaid tidak kuat menahannya, 

ji / * 

lalu menceraikaxmya. Makaturunlah firman Allah SWT, <^JdJ ijj 
<Jp aIIp ST “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada 

orangyang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) 
telah memberi nikmat kepadanya.” 

Para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan ayat ini, beberapa 
ulama diantaranya Qatadah, Ibnu Zaid, Ath-Thabari, 658 dan beberapa ulama 
tafsir lainnya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikitketertarikan 
terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus 
sebagai istri dari Zaid. Beliau menantikan bila tiba waktunya Zaid menceraikan 
Zainab maka beliau akan menikahinya. Kemudian ketika Zaid mengadu 
kepada beliau mengenai kata-kata Zainab yang kasar dan sering menolak 
keinginannya, hingga ia memutuskan untuk bercerai saja dengan Zainab, lalu 
beliau berkata kepada Zaid, “Tafcutlah kepada Allah (atas apayang kamu 
katakan terhadapnya), dan tahanlah ia agar tetap menjadi istrimu.” 
Beliau sebenamya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya 
meskipun beliau berkata seperti itu. Inilah yang sebenamya disembunyikan 
beliau di dalam hatinya, akan tetapi ia tetap diwajibkan untuk selalu 
menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan. 659 


658 Lih. Jami'AlBayan (10/22) dan Tafsir AlMawardi (3/326). 

659 Pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan 
terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri 
dari Zaid, dan beliau berharap Zaid akan menceraikan Zainab agar beliau dapat menikah 
dengannya adalah pendapat yang sangat rendah dan hina, tidak dapat diterima, bahkan 
sedikit pun tidak dapat dipertimbangkan. Karena, Nabi SAW terpelihara dari hal-hal 
yang semacam ini, dan beliau sangat tidak mungkin terlintas dalam pikirannya hal yang 
penuh omong kosong ini yang hanya dikarang dan diangkat oleh para musuh Islam 
untuk menjatuhkan martabat Nabi SAW yang suci. 

Penakwilan yang sebenamya untuk ayat ini adalah bahwa orang-orang Arab memiliki 
kebiasaan untuk mengangkat anak, namun mereka menjadikan anak angkat itu seperti 
anak sendiri, dimana hak-hak antara orang tua dan anak kandung juga diterapkan oleh 
mereka (orangtua dan anak angkat), seperti hak saling mewariskan, hingga larangan 






Muqatil berkata, “Setelah Nabi SAW menikahkan antara Zaid dan 
Zaibab binti Jahsy, Zainab pun menetap di kediaman Zaid. Kemudian pada 


seorang ayah angkat untuk menikah dengan istri yang telah diceraikan oleh anak 
angkatnya. Kebiasaan ini sudah sangat melekat pada jiwa orang-orang Arab. Mereka 
juga menganggap sebuah kesalahan yang sangat besar jika seorang wanita yang memiliki 
keturunan yang terhormat dinikahi oleh seorang maula (bekas hamba sahaya), walaupun 
mereka sebenamya telah dibebaskan dan menjadi orang merdeka. 

Ketika Islam datang, banyak dari adat dan kebiasaan orang-orang Arab ini yang ingin 
dihapuskan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan tingkatan yang didasari 
atas fanatisme keturunan atau kesukuan dan juga menghapuskan kejahiliyahan. Salah 
satu adat yang ingin dihilangkan oleh Islam ini adalah larangan memperistri seorang 
wanita yang diceraikan oleh anak angkatnya. 

Allah SWT menakdirkan untuk menjadikan orang pertama yang menikahi wanita 
terhormat dari kaum Arab adalah Zaid. Allah juga menakdirkan untuk menjadikan orang 
pertama yang menghapuskan salah satu adat yang sangat mereka junjung tinggi 
(larangan untuk menikahi seorang wanita yang telah diceraikan oleh anak angkatnya) 
adalah Rasuluilah SAW. Status mereka berdua saat itu adalah ayah dan anak angkat. 

Sebelum Zainab menikah dengan Zaid, sebenamya Zainab enggan menerima Zaid 
sebagai suaminya, namun ia harus menerimanya sebagai ketaatannya terhadap firman 

Allah SWT, ^ ¥*15* V3 

llxJ lyu *123 }tAja\ “Dan tidakiah patut bagi laki-laki 

yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 
Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, 
maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata .” 

Akan tetapi, setelah beberapa lama menikah, Zaid merasa tidak kuat terhadap 
perbedaan status mereka. Oleh karena itu, Zaid bemiat untuk menceraikan istrinya itu. 
Namun sebelum menceraikan istrinya, Zaid meminta pendapat dari Nabi SAW. Nabi 
SAW tentu saja menginginkan yang terbaik bagi anak angkatnya itu, ia menasehati 
Zaid untuk menahan diri dan mempertahankan istri dan rumah tangganya. 

Sebenamya, Nabi SAW telah diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa Zainab itu 
akan menjadi istrinya di kemudian hari, dan dengan pemikahannya itu Allah SWT akan 
menghapuskan kebiasaan yang tertanam pada diri masyarakat Arab pada saat itu. Akan 
tetapi Nabi SAW tetap saja merasakan kehinaan untuk melakukan hal seperti itu, dengan 
begitu saja mempersilakan Zaid untuk menceraikan istrinya lalu beliau menggantikan 
tempatnya setelah itu. Hal ini tentu akan menjadi cela yang akan sangat cepat tersebar, 
sehingga masyarakat disana pasti akan mengatakan, Muhammad telah menikah dengan 
seorang wanita bekas istri dari anaknya. Ini juga akan menjadi senjata yang ampuh 
yang akan dimiliki oleh para musuh Islam yang sewaktu-waktu dapat diarahkan kepada 
Nabi SAW. 



suatu hari Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabamya, namun 
di rumah Zaid Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang 
berdiri mengeijakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu, 
wajahnya putih menawan, dan tubuhnya ramping menakjubkan.Seorang 
wanita Quraisy yang hampir sempuma, membuat Nabi SAW tertarik 
kepadanya. Lalu beliau berkata, ‘Maha Suci Allah yang membolak-balikkan 
hati manusia’. Zainab kemudian tersentak karena mendengar ucapan beliau. 
Setelah Zaid tiba di rumah, Zainab langsung menceritakan hal tersebut. 
Mendengar itu, Zaid pun langsung mengerti. Lalu Zaid berkata kepadaNabi 
SAW, ‘ Wahai Rasulullah, izinkan aku menceraikan Zainab, karena ia terlalu 
tua bagiku hingga membuatku terlalu hormat kepadanya. Apalagi ia juga 
sering menyakiti hatiku melalui kata-katanya’. Nabi SAW pun menjawab, 
'Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah 

Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada waktu 
itu ada angin yang berhembus sedikit kencang hingga membuka tirai 
rumah Zaid, Zainab yang berada dalam rumah tersebut dengan hanya 
mengenakan pakaian rumahnya terlihat oleh Nabi SAW dari luar rumahnya. 
Beliau kemudian tertarik dengan apa yang dilihatnya, dan Zainab pun 
merasakan ketertarikan Nabi SAW itu. Zainab kemudian menceritakan 


Rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap orang Iain inilah yang disindir oleh Allah. 
Pada ayat ini Allah juga memberitahukan tentang alasan utama pemikahan yang akan 

dilakukan oleh Nabi SAW nantinya, yaitu: L? O .fin ^ 

Vj** - ah T ja\ (jt>j lij “Supaya tidak ada keberatan 


bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila 
anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan 
adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi .” 

Apakah alasan yang sangat mulia ini dan penjelasan yang sangat agung ini, yang 
diutarakan langsung dari Yang Maha Kuasa, dapat dibandingkan dengan omong kosong 
yang dicetuskan oleh musuh-musuh Islam tersebut? 

Kita semua berharap dan berdoa agar suatu hari nanti kita dapat membaca kitab-kitab 
tafsir yang bersih dari penafsiran yang didasari oleh omong kosong seperti ini. 

Lih. AlIsrailiyat WaAlMaudhu’at, karya Abu Syuhbah (hal. 457). 



kejadian itu kepada Zaid, dan mendengar hal itu terlintas dalam hati Zaid 
keinginan untuk menceraikan Zainab. 660 

Ibnu Abbas berkata, “Makna firman Allah SWT, Jjj J 
adalah, menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hati. 

“Dan takut kepada orang-orang ,” maksudnya adalah, 
kamu malu terhadap orang-orang di luar sana. Adajuga yang menafsirkan, 
kamu enggan dan takut terhadap kaum muslimin apabila engkau mengatakan 
kepada Zaid, “Ceraikanlah istrimu.” Maka mereka akan berkata, “Beliau 
telah menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya, namun setelah itu ia yang 
menikahi wanita tersebut setelah diceraikan.” 

J\ “Padahal Allah yang lebih pantas untuk 

ditakuti ,” maksudnya adalah, Allah lebih berhak untuk engkau takuti pada 
setiap keadaan. Adajuga yang menafsirkan, Allah lebih berhak untuk engkau 
ungkapkan perasaan malumu, janganlah engkau perintahkan Zaid untuk 
mempertahankan istrinya, karena engkau telah diberitahukan bahwa Zainab 
adalah calon istrimu di masa depan. Karena semua inilah, Allah menyindir 
beliau. 


Pendapat seperti ini sebenamya sama sekali tidak pantas untuk diungkapkan di 
dalam kitab yang luar biasa ini. Para pembaca dan para peneiiti buku ini harus lebih 
dapat membedakan antara riwayat yang benar-benar dinukil dari para ulama, dan antara 
riwayat yang berasal dari omong kosong yang diselipkan oleh para musuh-musuh 
Islam. 

Aku yakin bahwa para peneiiti yang ahli dibidang tafsir apabila mereka bersedia 
untuk memisah-misahkan antara riwayat yang benar dengan riwayat yang tidak benar, 
dan menjelaskan kepada orang lain bagaimana cara membedakannya, pastilah 
pekerjaannya itu akan menjadi bakti yang akan sangat dihargai oleh agama dan para 
penganutnya. Karena, tidak dapat kita pungkiri bahwa kitab-kitab yang berisikan israiliyat 
memang sangat banyak dan telah tersebar dimana-mana. Sayangnya, orang yang 
membaca dan mempelajarinya tidak dapat membedakan antara riwayat yang benar- 
benar serius atau riwayat yang ditulis hanya untuk menjadi tertawaan saja. Para pembaca 
hanya meyakini bahwa isi kitab yang ada di tangan mereka semuanya benar, selanjutnya 
mereka meyakini sesuatu yang akan merusak akidah dan kepercayaannya, sedangkan 
mereka tidak merasa bahwa mereka sedang berjalan ke arah itu. 


Surah Al Ahzaab J 



Diriwayatkan dariAli bin Hasan, bahwa Nabi SAW telah di ilh ami oleh 
Allah bahwa Zaid pasti akan menceraikan istrinya, dan beliau juga diilhami 
bahwa beliau pasti akan dinikahkan oleh Allah dengan Zainab. Namun ketika 
Zaid mengeluhkan akhlak Zainab kepada Nabi SAW, bahwa Zainab tidak 
patuh terhadapnya karena merasa lebih tua darinya, dan Zaid juga 
memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ia bemiat untuk menceraikan 
istrinya itu, Nabi SAW menjawabnya dengan adab yang tinggi danpenuh 
nasehat, layaknya seorang ayah terhadap anaknya, “ Bertakwalah kepada 
Allah dengan menjaga perkataanmu, dan pertahankanlah istrimu 
dengan baik .” Padahal beliau pada saat itu telah mengetahui bahwa Zaid 
pasti akan menceraikannya dan beliau pasti akan menikahinya. 

Inilah yang beliau sembunyikan di dalam hatinya. Beliau tidak mau 
menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya, karena beliau tahu bahwa beliau 
pasti akan menikahinya. Nabi SAW merasa takut kalau setelah itu orang- 
orang akan membicarakan tentang pemikahannya terhadap Zainab setelah 
diceraikan oleh Zaid yang notabene adalah anak angkatnya, bahkan behau 
yang menyuruh anak angkatnya itu untuk menceraikan istrinya. Oleh karena 
itu, Allah menyindir beliau karena merasa takut terhadap pembicaraan orang 
lain tentang sesuatuyang memang telah diperbolehkan baginya. Yaitu dengan 
mengatakan “pertahankanlah” padahal beliau mengetahui Zaid pasti akan 
menceraikannya. Allah juga memberitahukan kepada beliau bahwa Allah-lah 
yang lebih berhak untuk beliau takuti, pada setiap waktu dan pada setiap 
keadaan. 

Para ulama madzhab kami berkata, “Pendapat yang terakhir ini adalah 
pendapat yang paling baik mengenai penafsiran ayat ini. Pendapat inilah yang 
diunggulkan oleh para ulama yang meneliti tentang kitab-kitab tafsir dan para 
ulama seperti Az-Zuhri, A1 Qadhi AbuBakarbinAl Ala' A1 Qusyairi,Al Qadhi 
Abu Bakar bin A1 Arabi, 661 dan ulama lainnya. 


661 Lih. AhkamAl Qur 'an (4/1543). 




Maksud dan lafazh j. &\ “Dan kamu takut kepada manusia ,” 

adalah, karena berita-berita bohong dari kaum munafik yang mengatakan 
bahwa beliau dilarang untuk menikahi seorang wanita yang diceraikan oleh 
anaknyasendiri. 

Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW merasa tertarik dengan 
Zainab yang masih menj adi istri anak angkatnya Zaid (bahkan beberapa orang 
yang kurang waras akalnya mengatakan bahwa Nabi SAW telah jatuh cinta 
kepadanya) ini hanyalah perkataan dari orang bodoh yang ingin merusak 
reputasi dan mencoreng nama baik Nabi SAW, atau juga menjatuhkan 
kehormatan dan kesucian yang dimiliki beliau. 

Dalam kitab NawadirAl Ushul, At-Tirmidzi A1 Hakim meriwayatkan 
sesuatuyang dinisbatkan kepada Ali binHusein, iaberkata, “Allah menyindir 
Nabi S AW karena setelah beliau diberitahukan bahwa Zainab akan menjadi 
salah satu istri beliau, namun beliau berkata kepada Zaid, 'Pertahankanlah 
istrimu Beliau mengatakannya karena beliau takut masyarakat akan berkata, 
‘Nabi telah menikah dengan bekas istri anaknya’ padahal Allah SWT lebih 
berhak untuk beliau takuti.” 

An-Nuhas 662 juga meriwayatkan jawaban dari beberapa ulama, bahwa 
ini bukanlah sebuah dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. 
Bukankah ayat tersebut tidak memerintahkan Nabi SAW untuk bertobat atau 
meminta ampunan atas kesalahannya? Memang teikadang ada suatu perbuatan 
yang bukan merupakan sebuah dosa namun berbuat yang lain selain perbuatan 
itu akan lebih baik untuk dilakukan. Hal inilah yang disembunyikan di dalam 
hati Nabi SAW, karena beliau khawatir akan tersebar fitnah diantara 
masyarakat yang seharusnya tidak boleh teijadi. 

Kedua: Ibnu A1 Arabi berkata, 663 “Apabila ada yang mengatakan, untuk 
apa Nabi SAW menyuruh Zaid untuk mempertahankan pemikahannya. 


662 Lih. I’rabAl Qur 'an (3/316). 

663 Lih. AhkamAl Qur 'an (4/1544). 


Surah Al Ahzaab J 


padahal beliau telah diberitahukan oleh Allah bahwa istri Zaid akan menjadi 
istri beliau di masa datang? 

Kami menjawab, ‘Beliau ingin mengetahui lebih lanjut apa yang belum 
diberitahukan oleh Allah kepadanya, karena pada saat itu beliau belum memiliki 
hasrat apa pun terhadap Zainab. Oleh karena itu, beliau menunjukkan rasa 
ketidaksukaan beliau akan perceraian yang akan dilakukan oleh Zaid’. 

Kemudian apabila ada yang mengatakan, ‘Bagaimana mungkin beliau 
menyuruh Zaid untuk mempertahankan pemikahannya, padahal beliau 
mengetahui bahwa perceraian pasti akan teijadi, apa yang dilakukannya itu 
bertolak belakang dengan apa yang diketahuinya? ’ 

Kami menjawab, ‘Apa yang dilakukannya tidak bertolak belakang, 
karena apa yang dilakukannya itu benar dan untuk tujuan yang benar, yaitu 
agar beliau mendapatkan hujjahnya dan mengetahui prosesnya. Bukankah 
Allah tetap memerintahkan orang-orang kafir untuk beriman padahal Allah 
telah mengetahui bahwa mereka itu tidak akan beriman. Perbedaan antara 
sebuah hasil yang akan dicapai pada masa yang akan datang dengan sebuah 
perintah itu tidak menj adikan perintah yang disampaikan bertolak belakang, 
justru itu adalah ilmu yang sangat dalam maknanya. Oleh karena itu, 
renungkanlah dan pikirkan lagi’ 

4til lj maksudnya adalah, bertakwalah kepada Allah pada saat kamu 

ingin menceraikannya, hingga kamu tidak jadi melakukan perceraian itu. 

Larangan yang disampaikan olehNabi SAW ini adalah larangan tanzih 
saja, agar Zaid menghindarinya bukan larangan tahrim, yang mengharamkan 
Zaid untuk melakukannya. Karena perceraian bukan tidak boleh dilaku kan^ 
namun sebaiknya jangan dilakukan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman tersebut (wSTjjfj) 
adalah bertakwalah kepada Allah pada saat kamu menceritakannya, dan 
janganlah kamu mencela usianya yang telah lanjut atau kata-katanya yang 
membuat kamu sakit hati. 




j j&C-j “Dan kamu menyembunyikan dalam dirimu,” ada 
yang berpendapat bahwa yang disembunyikan olehNabi SAW di dalam 
hatinya adalah rasa kesukaannya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang 
disembunyikan adalah takdir bahwa Zaid pasti akan menceraikan istrinya, 
karena Allah telah memberitahukannya tentang hal itu. Selain itu, ada yang 
berpendapat bahwa yang disembunyikan beliau adalah fakta bahwa Zaid ingin 
berpisah dari istrinya. 

Ketiga: FirmanAllah SWT, 


II £Tj > ~ b&i ^ 0*5 

M *ja\ 0°3 cji-i 'S** 3 


“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada 
keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak 
angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan 
keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti 
terjadl ” Diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab, dan setelah 
masa iddah-nya. selesai, Nabi SAW bersabda kepada Zaid, “ Engkau adalah 
orang yang paling aku percayai mengenai hal ini. Oleh karena itu, 
lamarkanlah Zainab untukku. ” Mendengar perintah ini Zaid pun langsung 
menuju rumah Zainab, dan sambil membalikkan badannya (menundukkan 
wajahnya) karena rasa hormat terhadap calon istri Nabi (walaupun dahulu ia 
pemah menjadi suaminya), lalu Zaid menyampaikankeinginanNabi untuk 
melamar Zainab. Mendengar hal itu, Zainab pun gembira, namun ia berkata, 
“Aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsulatasi 
dengan Tuhanku. 664 ” Zainab kemudian bergegas menuju tempat shalatnya, 
lalu diturunkanlah firman Allah (l^ldan Nabi SAW langsung 


664 Maksud berkonsultasi dengan Tuhannya adalah bermohon kepada Allah agar 
memberikan ilham apa yang terbaik untuknya. 


Surah At Ahzaab ) 

_ L 



mencampuri Zainab (tanpa ada akad nikah lagi). 

Menurut saya (AI Qurthubi): Makna yang serupa dengan riwayat 
ini juga disebutkan pada kitab-kitab Shahih, bahkan imam An-Nasa‘i memberi 
tema khusus untuk masalah ini, yaitu “sebaiknya seorang wanita melakukan 
shalat ketika dilamar, dan meminta pendapat dari Tuhannya”. Dalam kitab- 
kitab hadits disebutkan (lafazh hadits berikut ini diambil dari Shahih Muslim), 
dari Anas, ia berkata: Ketika Zainab telah menyelesaikan masa iddah-nyz, 
Nabi SAW memanggil Zaid lalu bersabda kepadanya, “Khithbahlah Zainab 
untukku.” 

Zaid kemudian bergegas menuju rumah Zainab. Sesampainya disana, 
temyata Zainab sedang sibuk dengan adonannya (ketika meriwayatkan hadits 
ini Zaid berkata, “Pada saat aku melihat Zainab aku merasa membawa beban 
yang sangat berat, hingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya secara 
langsung. Beban itu adalah bahwa Nabi SAW hendak meminangnya dan tidak 
lama lagi Zainab akan menjadi istri Nabi SAW. Oleh karena itu, aku beijalan 
mundur dan memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya). Aku lalu 
berkata, “Wahai Zainab, Rasulullah SAW mengutusku untuk melamarmu.” 
Zainab menjawab, “Aku tidak melakukan apa pun sampai aku berkonsultasi 
dengan Tuhanku.” Zainab lantas pergi ke tempat yang biasa digunakannya 
untuk melakukan shalat. Lalu turunlah ayat tersebut. 

Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW kesana, dan langsung mencampuri 
Zainab tanpa meminta izin kepada siapa pun terlebih dahulu. Kemudian (Nabi 
SAW mengadakan walimah dan) memberi kami makanan berupa roti dan 
daging, dan kami pun memakannya hingga tiba sore hari. 665 

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Hingga tiba sore hari dan para 
sahabat pun berpamitan.” 


645 HR. Muslim dalam pembahasan tentang pemikahan, bab: Pemikahan Nabi SAW 
dengan Zainab binti Jahsy, DiturunkannyaAyatHijab, dan Penetapan Syariat Walimatul 
Urs (2/1048). 




Dalam riwayat lain yang juga berasal dari Anas disebutkan, “Aku tidak 
pemah melihat Nabi SAW mengadakan walimah (yangbesar) seperti walimah 
yang diadakannya ketika menikah dengan Zainab, karena pada waktu itu 
Nabi SAW sampai memotong satu ekor kambing.” 666 

Para ulama madzhab kami berkata, “Sabda Nabi SAW kepada Zaid 
yang menyebutkan, ‘Khithbahlah Zainab untukku maksudnya adalah, 
lamarlah dia untukku, seperti yang telah dijelaskan dalam hadits pertama. Ini 
adalah ujian keimanan bagi Zaid, agar terlihat jelas kesabarannya, ketaatannya, 
dan eratnya ikatan Zaid kepada Nabi SAW 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Dari riwayat dan kisah ini dapat diambil 
kesimpulan bahwa meminta kepada teman yang telah bercerai dengan istrinya, 
“Khitbahkanlah bekas istrimu untukku” ini tidak mengapa dan tidak berdosa 
(hanya mungkinkalau seandainya akan menyebabkan ko nflik sesama teman 
makahal ini sebaiknyatidak dilakukan). Wallahu a ’lam. 

Keempat: Ketika Zainab mengadukan pinangan Nabi SAW kepada 
Allah SWT, dan menyerahkan segalanya kepada-Nya, maka seketika itu juga 
Allah menerima perwalian itu dan menikahkannya dengan Nabi SAW Oleh 
karena itu, Allah berfirman, ^5 [Z&“Makatatkala 

Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), 
Kami kawinkan kamu dengan dia.” 

Bahkan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ja’far bin Muhammad, 
dari ayahnya, dari Nabi SAW, menyebutkan (qira ‘ah lain yaitu): ty&rj) 
(Aku nikahkan kamu dengan dia). 

Setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW, dan 
memberitahukan beliau bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab, 
maka Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapa pun lagi, tidak ada 


666 HR. Muslim dalam pembahasan tentang pernikahan, bab: Pemikahan Nabi SAW 
dengan Zainab binti Jahsy, Diturunkannya Ayat Hijab, dan Penetapan Syariat Walimatul 
Urs (2/1049). 


Surah Al Ahzaab j 




pembaruan akad, tidak ada pemyataan mahar, dan tidak ada apa pun yang 
menjadi syarat dan kewajiban yang disyariatkan kepada kaum muslimin pada 
umumnya. 

Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW seorang, tidak 
ada yang boleh menirunya lagi, menurut kesepakatan para ulama dan seluruh 
kaum muslimin dan dulu hingga sekarang. 

Oleh karena keistimewaan inilah, Zainab mengungkapkan rasa 
kebanggaan yang ada di dalam hatinya kepada para istri Nabi lainnya, ia 
berkata, “Kahan dinikahkan oleh ayah-ayah kalian, sedangkan aku dinikahkan 
langsung oleh Allah.” 

Riwayat ini disampaikan olehAn-Nasa'i, dari Anas bin Malik, ia berkata, 
“Pada suatu hari Zainab membanggakan dirinya kepada para istri Nabi lainnya, 
ia berkata, ‘SesungguhnyaAllahtelah menikahkan aku dari atas langit’.” 

Ketima: Seperti yang telah kami beritahukan sebelumnya, bahwa orang 
yang dimaksud yang telah diberikan nikmat pada kalimat, ioiT l£>\ <^jJJ 
CU-oJuij aJp “Orang yang Allah telah melimpahkan nikmat 
kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, adalah 
Zaid bin Haritsah. Riwayat yang menyangkut dengan keterangan ini juga telah 
kami sampaikan di awal tafsir surah ini. Sekarang, kami ingin melengkapi 
riwayat tersebut: 

Diriwayatkan bahwa suatu hari paman dari Zaid datang ke Makkah 
untuk perjalanan bisnisnya. Disarm ia bertemu dengan seseorang yang mirip 
dengan kemenakannya yang hilang, lalu ia bertanya, “Siapakah namamu?” 
Zaid menjawab, “Namaku Zaid.” Pamannya bertanya lagi, “Siapakah nama 
ayahmu?” Zaid menjawab, “Ayahku bemama Haritsah.” Pamannya bertanya 
lagi, “Siapakah nama kakekmu?” Zaid menjawab, “Kakekku bemama 
Syarahil A1 Kalbi.” Pamannya bertanya lagi, “Lalu siapakah nama ibumu?” 
Zaid menjawab, “Ibuku bemama Sa’di.” Tak lama kemudian pamannya itu 
memeluk Zaid dengan erat. 


Tafsir Al Qurthubi 




Setelah kejadian itu, paman Zaid mengutus seseorang untuk 
memberitahukan ayah Zaid beserta keluarganya, dan menyarankan kepada 
mereka untuk datang ke Makkah. 

Singkat kata, mereka pun tiba di Makkah. Setelah bertemu dengan 
Zaid, mereka berharap agar Zaid ikut bersama mereka ke kampung 
halamannya dan tinggal disana. Mereka bertanya kepada Zaid, “Siapakah 
tuanmu?” Zaid menjawab, “Tuanku adalah Muhammad bin Abdullah.” 
Keluarga Zaid kemudian datang menghadap Nabi SAW lalu berkata, “Zaid 
ini adalah anak kami yang hilang, bolehkah kiranya kami membawaZaidpulang 
ke tanah kelahirannya?” Nabi SAW menjawab, “ Tawarkanlah langsung 
kepada Zaid, apabila ia memilih kalian, maka kalian bebas membawanya 
kapan saja kalian mau.” Zaid lantas dipanggil untuk ikut serta dal am majlis 
tersebut. Setelah Zaid tiba, Nabi SAW bertanya kepadanya, “ Apakah engkau 
mengenali mereka?” Zaidmenjawab, “Iya, yang ini ayahku,yang ini kakakku, 
dan yang ini adalah pamanku.” Nabi SAW bertanya lagi, “Jika sudah 
demifdan, makamanakah keluarga yang ingin engkau Haiti?” Mendengar 
pertanyaan ini, Zaid menangis lalu balik bertanya, “Mengapa engkau tanyakan 
hal itu wahai Rasulullah?”Nabi SAW menjawab, “Aku memberimu pilihan. 
Apabila engkau ingin ikut dengan mereka maka aku persilakan engkau 
untuk ikut dengan mereka. Namun apabila engkau masih ingin menetap 
disini, maka aku akan menerima engkau disini .” Zaid kemudian berkata, 
“Akutidak mungkin memilih siapa punjika perbandingannya adalah memilih 
engkau wahai Rasulullah.” 

Mendengar hal ini, paman Zaid langsung menarik tangan Zaid dan 
berkata, “Wahai Zaid, mengapa engkau lebih memilih perbudakan ini daripada 
ayah dan pamanmu sendiri?!” Zaid menjawab, “Aku bersumpah demi Allah, 
aku lebih senang dengan perbudakan karena berada di sisi Muhammad, 
daripada aku memilih kalian tapi jauh dengan beliau.” 

Setelah itu Nabi SAW bersabda, “ Persaksikanlah wahai 
masyarakat, aku dan Zaid mulai detik ini akan saling mewarisi (yakni 


Surah Al Ahzaab ] 



mulai saat itu Zaid diangkat oleh Nabi SAW sebagai anaknya dan 
dibebaskan dari perbudakan).” 

Sejak saat itu Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, 
hingga diturunkannya finnan Allah SWT, jiot “ Panggilah mereka 

(anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. ” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 5) Juga firman Allah SWT, X?\ & 
qa “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 
laki-laki di antara kamu. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 40) 

Keenam: Imam Abu A1 Qasim Abdurrahman As-Suhaili berkata, 
“Dahulu, Zaid biasa dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, namun 
panggilan itu diubahketikaditurunkan firman Allah SWT, 

‘Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka Setelah diturunkannya ayat ini Zaid berkata, ‘Namaku 
adalah Zaid bin Haritsah’. Dan diharamkan baginya untuk kembali mengatakan, 
‘Namaku adalah Zaid bin Muhammad’. 

Setelah nama kebanggaan dan nama kehormatan yang disandangnya 
ini ditanggalkan daiinya, Allah SWT mengetahui bagaimana perasaannya saat 
itu. Oleh karena itu, Allah memberinya kehormatan lain secara khusus untuknya 
yang tidak diberikan kepada para sahabat lainnya, yaitu dengan menyebutkan 
namanya di dalam A1 Qur'an dalam ayat, juj lllj ‘ Maka 

tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya) 

Setelah Allah SWT menyebutkan namanya di dalam Kitab suci, hingga 
namanya itu menjadi ayat A1 Quran yang akan dilantunkan dimana-mana 
dan akan disebut sepanjang masa, maka ini menjadi pelunak hatinya yang 
sebelumnya merasa sedikit kecewa, dan mengembalikan kebanggaan yang 
sebelumnya ia selalu rasakan ketika masih dilekatkan namanya dengan nama 
Nabi SAW. 

Lihatlah bagaimana kegembiraan Ubai bin Ka’ ab ketika Nabi SAW 




berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya aku diperintahkan untuk melantunkan 
surah ini kepadamu Ia kemudian menangis dan berkata, ‘ Apakah benar- 
benar aku yang dimaksud oleh surah itu? ’ 

Betapa gembiranya Ubai bin Ka’ab setelah ia mengetahui ada ayat 
Qur' an yang turun berkaitan dengannya. Lalu bagaimanakah perasaan yang 
akan dirasakan oleh Zaid, yang namanya ditulis dengan jelas dalam ayat A1 
Qur'an abadi selamanya, dan dilantunkan olehpendudukduniaapabilamereka 
sedang membaca A1 Qur'an. Selain itu, ia akan terus dibaca oleh penduduk 
surga nanti selamanya, bahkan kaum muslimin juga banyak yang akan 
menghafal namanya seiring dengan mereka menghafalAl Qur'an. Namanya 
juga disebut secara khusus oleh Tuhan semesta alam, karenaAl Qur'an itu 
adalah Kalam Allah dan zamanazali. Ia akan kekal selamanya dan tidak akan 
pemahpunah. 

Oleh karena itu, nama Zaid ini telah diangkat oleh Allah dengan 
menyebutnya di dalam mushhaf yang suci. Nama Zaid juga akan selalu 
menggema di langit ketika para malaikat sedang melantunkan ayat-ayat Allah. 
Tidak ada yang memiliki kehormatan seperti ini di antara kaum muslimin lainnya. 
Untuk Zaid sendiri, ini adalah penghibur hati dari Allah SWTuntuknya setelah 
ia mengalami kekecewaan tatkala nama Nabi SAW tidak lagi diperbolehkan 
untuk dilekatkan dengan namanya. 


Ayat ini juga menambahkan hal lain, yaitu yang terdapat pada firman 
Allah SWT, £JjJ 'jJ 5 l}j “Dan (ingatlah), ketika kamu 

berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat 
kepadanya. ” Nikmat yang dimaksud disini adalah nikmat keislaman dan 
keimanan. Ini menunjukkan bahwa ia adalah salah satu calon penghuni 
surga. Zaid diberi keistimewaan yang sangat luar biasa dimana ia mengetahui 
bahwa ia akan menj adi penghuni surga bahkan sebelum ia wafat. 


Ketujuh: Firman Allah SWT, juJ ijai llii 

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 


Surah Al Ahzaab ) 

___ Jt 



(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia .” Makna dari kata 
adalah segalakebutuhan biologis seseorang. Bentuk jamak dari kata ini 
adalah 

Ibnu Abbas berkata, “Makna ayat ini adalah, setelah Zaid telah 
menggapai apayang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, 
yakni hubungan suami istri.” 667 


Dalam ayat ini sebenamya ada kata yang tidak disebutkan, yaitu 
“menceraikannya”. Prediksi makna yang sebenamya adalah, ketika Zaid telah 
mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya terhadap Zainab, dan 
menceraikannya 

Sedangkan Qatadah berpendapat lain, ia mengatakan bahwa kata 
adalah ungkapan untuk bermakna perceraian. 668 

Untuk kata (Kami nikahkan kamu dengan dia), para ahlul 

bait membacanya \g£r j'j (Aku nikahkan kamu dengan dia). 669 

Kedelapan: Mengambil kesimpulan dari ayat ini (persisnya pada kata 
LgS^jj), dan juga dari perkataan Nabi Syu’aib pada ayat, ol Mj) Uj 
ij&j* %Z\ “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini” (Qs. A1 Qashash 
[28]: 27) Beberapa ulama berpendapat bahwa kedua ayat ini adalah dalil 



penyebutan mempelai pria. Disamping kedua ayat ini, pada hadits Nabi SAW 
juga disebutkan, bahwa ketikaNabi SAW menikahkan seorang laki-laki (yang 
hanya memiliki satu pakaian saja) beliau berkata, “P ergilah kepadanya, 
karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, dengan mahar hafalan 


667 Lih. TafsirAl Mawardi (3/327), Ma ’aniAl Qur'an (5/353), FathAl Qadir (4/400). 
dan AlMuharrarAl Wajiz (13/77). 

«* Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsirnya (3/327) dari Qatadah. 

669 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/77) 
dan Asy-Syaukani dalam Fath A l Qadir (4/400). 



Al Qur'an yang kamu miliki. ” 670 Oleh karena itu, mempelai pria haruslah 
disebutkan terlebih dahulu sebelum mempelai wanita. 

Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyyah, ia berkata, 671 “Itu 
tidak haras. Penyebab diawalkannya penyebutan suami sebelum istri, adalah 
karena pada ayat tersebut yang menjadi obyek berbicara adalah seorang 
suami. Oleh karena itu, akan sangat baik untuk menyebutkannya terlebih dahulu. 
Sedangkan dalam masalah memberikan mahar, maka kedua mempelai ini 
memiliki porsi yang sama untuk disebutkan terlebih dahulu. Akan tetapi, masih 
tetap lebih baik untuk menyebutkan mempelai pria terlebih dahulu, karena 
kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita, dan karena 
mereka adalah kepala rumah tangga.” 

Kesembilan: Walaupun tidak semua ulama bersepakat bahwa 
mempelai wanita dalam suatu pemikahan haruslah diwakili oleh seorang wali, 
namun bagi yang mewajibkannya mereka didukung juga oleh ayat ini, yaitu 
pada lafazh (Kami menikahkannya denganmu). Kami juga telah 

menyampaikan perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini 
sebelumnya. 672 

Diriwayatkan bahwa Aisyah dan Zainab pemah sama-sama saling 
membanggakan dirinya sendiri, Aisyah berkata, “Akulah istri Nabi SAW yang 
dibawa oleh malaikat ke dalam mimpi Nabi SAW dengan mengenakan 
sepotong kain yang terbuat dari sutra, lalu malaikat itu berkata, ‘Ini adalah 
calon istrimu’ .” 673 (HR. Al Bukhari) 

Setelah itu Zainab berkata, “Akulah istri Nabi SAW yang dinikahkan 
langsung oleh Allah dari atas langit ketujuh.” 


670 Ini adalah hadits shahih yang telah kami sebutkan periwayatannya beberapa kali. 

671 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/77). 

672 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 221. 

673 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pemikahan, bab no. 35, Muslim dalam 
pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab no. 79, dan Ahmad dala mAlMusnad 
(6/41). 


Surah Al Ahzaab j 





Asy-Sya’bi meriwayatkan bahwa Zainab pemah berkatakepadaNabi 
SAW, “Aku akan menyebutkan kepadaxnu tiga kebanggaan yang aku miliki 
namun tidak dimiliki oleh para istrimu yang lain, yaitu (1) kita memiliki kakek 
yang sama, (2) Allah telah menikahkan engkau denganku dari atas langit, dan 
(3) duta yang diutus pada pemikahan kita adalah malaikat Jibril.” 674 

Diriwayatkan dari Zainab, ia pemah berkata, “Ketika aku ditetapkan 
untuk berada di hati Nabi SAW, Zaid seakan-akan tidak mampu untuk 
menyentuhku. Sebenamya aku tidak melarangnya untuk melakukan apa pun 
yang ia kehendaki, hanya saja Allah-lah yang mencegahnya untuk berbuat 
sesuatu hingga ia tidak mampu untuk menyentuhku.” 


Firman Allah: 


* * ' 4 % 

a 4' ’ 


n a q ^ ns c 

© \'/ji AT $ bh "D3 o* W- 

Ijj^l 4i)l 

4llb 4»l 


“Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang 
telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan 
yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang 
telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu 
ketetapan yang pasti berlaku. (Yaitu) orang-orang yang 
menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada- 
Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) 


674 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’Al Bayan (22/11), Ibnu Katsir 
dalam tafsimya (6/421), IbnuAl Arabi dalam AhkamAl Qur'an (4/1545), IbnuAthiyyah 
dalam Al Muharrar Al Wajiz (13/77), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/ 
202 ). 



selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat 
perhitungan.” (Qs. A1 Ahzaab [33J: 38-39) 


Finnan Allah SWT, ^ 'o>Jl j “(Allah telah 

menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang 
telah berlalu dahulu. ” Perintah Allah ini ditujukan kepada seluruh umat 
manusia. Mereka diberitahukan bahwa semua ketetapan yang disebutkan pada 
ayat sebelumnya atau yang semacamnya sama dengan ketetapan lainnya yang 
diberikan kepada para nabi sebelumnya. Yakni menerima apa yang dihalalkan 
oleh Allah kepada mereka. Yang dalam hal ini adalah ketetapan bagi Nabi 
SAW untuk mendapatkan keleluasaan dalam menikah seperti halnya nabi- 
nabi sebelumnya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu memiliki 
100 orang istri dan 300 orang selir, sedangkan Nabi Sulaiman memiliki 300 
orang istri dan 700 orang selir. 

Kata ill dibaca nashab karena berfungsi sebagai mashdar. 
Maknanya adalah, Allah menetapkan bagi Nabi SAW ketetapan yang leluasa 
dantidak sempit. 

lyU- “Orang-orangsebelumnya” maksudnyaadalah,nabi-nabi 

yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalilnya, sifat yang dilekatkan 
pada diri mereka pada kalimat selanjutnya, yaitu: 4ji)T cJLl j OjQ* ^ >*a1I 
“(Yaitu) orang-orangyangmenyampaikan risalah-risalah Allah. ” 


Firman Allah: 







“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 
laki-laki di antara kantu, tetapi dia adalah Rasulullah dan 
penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 40) 


Surah Al Ahzaab ] 


Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Ketika Nabi SAW menikahi Zainab, masyarakat di 
sekelilingnya (yang kafir dan munafik) berkata, “Muhammad telah menikah 
dengan bekas istri dari anaknya sendiri.” Lalu turunlah ayat ini yang 
menerangk^ bahwa beliau bukanlah ayah dari siapa pun, dan Zaid itu bukanlah 
anaknya yang menyebabkan beliau diharamkan untuk menikah dengan wanita 
yang pemah dinikahi oleh Zaid. Namun Beliau memang bagaikan seorang 
ayah bagi seluruh umatnya yang harus dihormati dan diagungkan. Selain itu, 
wanita yang telah dinikahi oleh beliau juga diharamkan bagi seluruh umatnya 
untuk dinikahi kembali. 


Dengan diturunkannya ayat ini Allah SWT membantah perkataan orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik tadi, dan Allah juga memberitahukan 
bahwa beliau benar-benar bukanlah seorang ayah dari laki-laki dewasa 
manapun yang sezaman dengan beliau. Namun tidak berarti bahwa Nabi SAW 
tidak pemah memiliki anak laki-laki, karena ada empat anak laki-laki yang 
pemah dimilikinya, yaitu: Ibrahim, Qasim, Thayyib, dan Muthahir. Akan tetapi, 
tidak satu pun dari mereka yang hidup hingga dewasa. Cucu beliau (yang 
juga dapat disebut dengan anak), yaitu Hasan dan Husein, mereka masih 
sangat kecil dan belum tumbuh dewasa ketika Nabi SAW masih hidup. 


Kedua: Firman Allah SWT, “Tetapi 


dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. ” A1 Akhfasy dan A1 Farra' 

berpendapat, 675 maknanya adalah At Jj-G £>» (tetapi dia adalah 

utusan Allah). Kedua ulama ini juga membolehkan kata dibacara/h’ 

(menggunakan harakat dhammah pada huruf mim, yakni Bahkan 

Ibnu Abu Ablah dan beberapa ulama lainnya membaca kata Jjuga dengan 

* 

rafa ’ (menggunakan harakat dhammah pada huruf lam yaitu JjLjX dengan 
memprediksikan bahwa kata yang tidak disebutkan adalah kata ja. 
Maksudnya adalah, <&' J>*>j j*> 


j&j (tetapi dia adalah utusan 


675 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/344). 




Allah dan penutup para nabi). 676 

Ada juga beberapa ulama yang membaca kata dengan 

menggunakan tasydid pada huruf nun dan kata Jj Lj juga dibaca 

nashab (menggunakan harakat fathah pada huruf lam), namun dikarenakan 
ia berposisi sebagai ism dari kata < ^iij. 677 

Lalu, untuk huruf ta ' pada kata Ashim membacanya dengan 

menggunakan harakat fathah, yang maknanya penutup para nabi. Sedangkan 
jumhur ulama membacanya dengan menggunakan harakat kasrah 
yang maknanya adalah Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, yakni datang 
dan diutus yang paling akhir. 678 

Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata ^ dan adalah 

dua bentuk bahasa yang berbeda namun bermakna yang sama, seperti halnya 
kata dengan kata atau kata jto dengan kata 

Ketiga: Ibnu Athiyyah berkata, 679 “Lafazh pada ayat ini, menurut para 
ulama secara keseluruhan, dari dulu hingga sekarang (ulama salaf dan khalaf), 
adalah lafazh yang umum yang secara tekstuil menyebutkan bahwa tidak ada 
Nabi lagi setelahNabi Muhammad SAW.” 

A1 Qadhi Abu Thayyib dalam kitabnya Al Hidayah berkata, 
“Barangsiapa yang mengatakan bahwa lafazh ini memiliki kemungkinan makna 
yang lain, maka pendapat ini sangat lemah (tidak dapat diterima). Bahkan 
imam Ghazali dalam kitabnya Al Iqtishad mengatakan bahwa yang 
mengatakan demikian itu pastilah seorang yang sesat dan ingkar, ia hanya 
memiliki niat yang jahat untuk merusak akidah umat Islam mengenai keyakinan 
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Oleh karena itu. 


676 Qira "ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/80). 

677 Ibid. 

678 Qira ‘ah jumhur yang membaca kata ini dengan menggunakan harakat kasrah pada 
huruf ta ' adala qira ‘ah sab ‘ah yang mutawatir, seperti disebutkan dalam Taqrib An- 
Afasyr(hal. 161). 

679 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/80). 


Surah Al Ahzaab J 



berhati-hatilah, dan sekali lagi, berhati-hatilah terhadap orang itu.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Sebuah riwayat hadits Nabi SAW 
menyebutkan, 

f.1 Jt* l a Vj 5j-J V 


“Tidakada kenabian setelahku kecuali Allah menghendakinya. ” 680 

Mengenai hadits ini Abu Umar berkata, “Maksudnya adalah ilham dan 
mimpi yang benar-benar datang dari Allah, dimana ilham ini adalah salah satu 
dari kelebihan yang dimiliki oleh Nabi SAW, dan diberikan pula kepada 
manusia lainnya yang bukan seorang nabi.” 

Pendapat ini diperkuat oleh riwayat hadits lainnya, yaitu. 


“ndak akan ada lagi tanda kenabian setelahku, kecuali hanya 
mimpi yang benar (yang benar-benar datang dari Allah).” 6 * 1 

Ayat ini dibaca oleh Ibnu Mas’ud dengan lafazh ^ 

(Tetapi seorang Nabi yang menutup para nabi). 6 * 2 

Ar-Rummani berkata, “Nabi SAW telah menutup semua ajaran dengan 
pembenaran, maka barangsiapa yang masih memilihjalan yang salah, maka ia 
tidak akan dapat lagi dibenarkan.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Maknaini sama seperti sabdaNabi 

SAW, 


680 Pembahasan mengenai hadits ini telah kami sampaikan sebelumnya. Lih. Tafsir 
Ibnu Katsir (3/493). 

681 Hadits dengan makna yang hampir serupa disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsimya (3/493). 

682 Qira‘ah dari Abdullah bin Mas’ud ini disebutkan oleh A1 Farra dalam Ma’ani Al 
Qur'an (2/344), dan juga oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/317), namun qira'ah 
ini tidak termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir. 




“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempumakan perilakuyang 
baik. ” 683 

Dalam kitab Shahih Muslim juga diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: 
Rasulullah SAW pemah bersabda, “Perumpamaan aku dibandingkan 
dengan para nabi lainnya adalah seperti seseorang yang sedang 
membangun sebuah bangunan, dimana bangunan tersebut telah selesai 
dan lengkap semuanya, kecuali hanya ada satu batuyang kurang dari 
bangunan itu. Lalu orang-orangpun masukke dalam bangunan itu dan 
berdecak kagum, namun mereka berkata, ‘Kalau saja bangunan ini 
ditambah dengan satu batu lagi untuk menutupi kekurangannya (maka 
pastilah akan sangat sempurna) Akulah yang menjadi batu itu (yang 
melengkapi dan menyempumakan), dan aku diutus sebagaipenutup dari 
para Nabi” 6 * 4 

Riwayat yang sama juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, hanya saja 
pada bagian akhimya ia menyebutkan, “Maka akulah batu itu. Dan akulah 
nabi yang terakhir. ” 


Finnan Allah: 



(4 Ufa oyfr 4k 


“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan 


683 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’ Al Kabir (2/865), yang 
dinukil dari riwayat Hakim dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah. 

Hakim berkata, “Hadits ini termasuk hadits shahih menurut syarat shahih Muslim, 
namun hadits ini tidak diriwayatkan olehnya.” Komentar dari Hakim ini juga disetujui 
olehAdz-Dzahabi. 

684 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, bab: SabdaNabi 
SAW yang MenerangkanBahwa Beliau Adalah Penutup Para Nabi (4/1790-1791). 




menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 41) 


Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan seluruh hambanya untuk selalu 
mengingat-Nya, dan juga tersirat perintah untuk selalu bersyukur. Karena, 
semakin banyak orang berdzikir maka semakin sering ia mengingat Allah, 
semakin sering ia mengingat Allah, maka akan semakin sering ia mengingat 
nikmat yang Allah berikan, dan semakin sering ia mengingat nikmat yang Allah 
berikan, maka akan semakin sering ia bersyukur. 

Allah SWT juga tidak membatasi siapapun untuk berdzikir, kapanpun 
dan dimanapun mereka mau mereka dapat berdzikir. Karena, hal ini termasuk 
hal yang mudah untuk dilakukan, namun dengan pahala dan ganjaran yang 
sangatbesar. 

Ibnu Abbas berkata, “Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak 
berdzikir dan m enginga t Allah, kecuali orang itu telah hilang akalnya.” 

Abu Sa’id A1 Khudri meriwayatkan bahwa Nabi SAW pemah 
bersabda, 

r&c J.~ J»i '/•> ij 

“Perbanyaklah berdzikir kepada Allah hingga mereka (orang- 

orang kafir) mengatakan ‘gila ’.” 685 

Beberapa ulama mengatakan, orang yang banyak berdzikir itu adalah 
sebutan untuk seseorang yang berdzikir secara tulus dan hatinya, sedangkan 
orang yang sedikit berdzikir adalah seorang yang memiliki tanda-tanda orang 
munafik. Karena, ia hanya berdzikir dengan lisan dan bertujuan hanya untuk 
dilihat oleh orang lain saja. 

685 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami'Al Kabir (1/1242), yang 
diambil dari beberapa sanad. Riwayat ini disebutkan juga dalam Al Jami’ Ash- 
shaghir (hadits no. 1397), dan ia mengisyaratkan bahwa hadits ini termasuk hadits 
shahih. 


| Tafsir Al Qurthubi 




Firman Allah: 



“Z)a« bertasbihlah kepada-Nya di waktupagi dan petang” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 42) 


Makna dari ayat ini adalah, hiasilah lisanmu pada setiap saat dengan 
bacaan tasbih (, subhaanallah ), tahlil (laa ilaaha illallah), tahmid 
(alhamdulillah), dan takbir (Allahu akbar ). 686 

Mujahid menambahkan, “Semua bacaan tersebut dapat dibaca oleh 
siapa pun dalam kondisi bagaimanapun, entah itu dalam keadaan suci, atau 
juga berhadats, atau juga dalam keadaan junub.” 

Namun ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, 
berdoa. 687 Yakni, berdoalah kamu pada setiap waktu. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, 
melaksanakan shalat pada waktu pagi dan petang. Dan shalat memang 
terkadang disebut dengan tasbih (karena di dalam shalat terdapat qira ‘ah 
tasbih, yaitu pada saat ruku dan sujud). Sedangkan penyebutan waktu shalat 
Shubuh dan waktu shalat Maghrib dan Isya secara khusus karena shalat- 
shalat ini harus lebih diperhatikan. Sebab berkaitan dengan malam hari 
(biasanya orang-orang merasa malas untuk melakukan ibadah pada malam 
hari). 

Qatadah dan Ath-Thabari berkata, 688 “Ayat ini mengisyaratkan pada 
waktu shalat Shubuh dan shalat Ashar.” 

Kata sendiri maknanyaadalah, waktu sore menjelangmalam. 
Bentukjamak dari kata ini adalah JjUef. Kata jugabermakna sama 

686 Makna ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/329). 

687 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/329) dari Mujahid. 

688 Lih. Jami'Al Bayan (21/13). 


Surah A1 Ahzaab J 


dengan kata namun bentuk jamak dari kata ini adalah JO>T- Uraian 

ini disampaikan oleh A1 Mubanrad. Sedangkan menurut ulama lainnya, bentuk 
jamak dari kata adalah seperti halnya kata yang bentuk 
jamaknya adalah . 

Masalah: Ayat ini diturunkan di kota Madinah (yakni ay at 
Madaniyyah). Oleh karena itu, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil oleh orang- 
orang yang berpendapat (dengan perkiraannya saja) bahwa kewajiban shalat 
pertama kali itu hanya dua waktu saja, yaitu shalat di pagi hari dan shalat 
ketika hari menjelang malam. 

Riwayat yang menyebutkan hal ini sangat lemah sekali. Oleh karena 
itu, riwayat tersebut tidak dapat menjadi sandaran dan tidak bisa dijadikan 
dalil untuk memperkuat pendapat tadi. 

Adapun untuk tata cara shalat pada saat pertama kali diwaj ibkan, kami 
telah membahasnya dan menyebutkan pendapat-pendapat dari para ulama 
mengenai hal itudalan surah A1 Israa‘. 


Firman Allah: 


Jj > 




s.-r 


“ Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat- 
Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang 
terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang- 
orang yang beriman (Qs. A1 Ahzaab [33]: 43) 


Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu: 

Pertama: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika firman Allah SWT, 



jp oju; ^ ^ojT jl “Sesungguhnya Allah dan malaikat- 

malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi,” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 56) 
diturunkan masyarakat dari golongan Muhajirin dan Anshar berkata, 
“Sepertinya ayat ini dikhususkan bagimu wahai Rasulullah, bagaimana dengan 


kami?” Lalu diturunkanlah ayat ini, Dia-lah 


yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan 
ampunan untukmu).” 


Menu rut say a (A1 Qurthubi): Ini adalah salah satu nikmat yang 
terbesar yang diberikan Allah kepada umat Islam, dan juga sebagai bukti 
keutamaan yang dimiliki umat ini dibandingkan dengan umat lainnya. Allah 

rmrr '_I__£_1__J__i. 1 *_ i^ll t ^ * I » -.A « 


SWT juga berfirman pada ayat lain, 


Kamu 


adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.” (Qs. Aali 
‘Imraan[3]: 110) 


Adapun makna bershalawat (J^4) yang berasal dari Tuhanyang Maha 
Esa untuk para hambanya adalah keberkahan dan rahmat-Nya. Sedangkan 
makna bershalawat yang berasal dari para Malaikat untuk manusia adalah 
doa mereka kepada orang-orang yang beriman dan permohonan ampun dari 
mereka. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT, ]y^\' 

“Serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman .” (Qs. A1 
Mu min [40]: 7) Insya Allah hal ini akan kami bahas pada tempatnya tersendiri. 


dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa bani Israil pemah bertanya 
kepada Nabi Musa AS, “Apakah Tuhanmu bershalawat terhadapmu?” Lalu 
Nabi Musa pun bingung untuk menj awab hal itu. Kemudian Allah mewahyukan 
kepadanya, “Sesungguhnya shalawat-Ku itu adalah rahmat-Ku melebihi 
murka-Ku. ” Riwayat ini disampaikan oleh An-Nuhas. 689 


Ibnu Athiyyah berkata, 690 “Beberapa perawi meriwayatkan bahwa Nabi 
SAW pemah ditanya oleh seorang sahabat, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah 


689 Lih. Ma’cmiAl Qur'an (5/356). 

690 Lih. AlMuharrarAl Wajiz (13/81). 


caranya Allah bershalawat kepada hamba-hamba-Nya?’ Beliau menjawab, 
‘Subbuhun Qudduusun (Maha Suci Allah), Rahmat-Ku lebih didahulukan 
daripada murka-Ku 


Pada ulama sedikit berbeda pendapat mengenai penafsiran hadits ini. 
Ada yang mengatakan bahwa kalimat “ Subbuhun Qudduusun” adalah Kalam 
Allah, dan itulah shalat Allah terhadap para hamba-Nya. Sedangkan beberapa 
ulama lainnya berpendapat bahwa kalimat “ Subbuhun QudduusurT adalah 
perkataanNabi saja Kalimat ini diucapkan sebelum beliau mela&lkan shalawat 
Allah kepada para hamba-Nya, yaitu, “ Rahmat-Ku lebih didahulukan 
daripada murka-Ku .” Karena, pada saat itu yang dipahami oleh sahabat 
yang bertanya tentang shalawat Allah kepada hamba-Nya itu tidak pantas 
untuk dilekatkan kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi SAW terlebih dahulu 
mengucapkan tasbih sebelum beliau memberitahukan jawabannya. 


Kedua: Firman Allah SWT, jjf\ jj “Supaya 

Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang)” 
maksudnya adalah, dari kesesatan menuju hidayah. Maknanya adalah 
memegang teguh hidayah yang telah diberikan Allah kepada mereka, karena 
pada saat ayat ini diturunkan mereka telah beriman dan telah mendapatkan 


hidayah. 


Allah SWT juga memberitahukan kepada orang-orang yang beriman 
itu tentang rahmat dan kasih sayang-Nya, sebagai penghibur hati bagi mereka, 
melalui firman-Nya, L^-j o^=j “Dan adalah Dia Maha 

Penyayang kepada orang-orang yang beriman. ” 


Firman Allah: 


iLJ? \j>-\ J-Plj jiL p { - sf - 


“Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang 
mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah, 


‘salam dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi 
mereka. ” (Qs. AIAhzaab [33]: 44) 


Beberapa ulama berpendapat bahwa dhamir (kata ganti) pada kata 
tSy&t adalah kembali kepada Allah SWT, dan bila dikaitkan dengan ayat 
sebelumnya maka maknanya menjadi, Allah SWT menyayangi orang-orang 
yang beriman. Oleh karena itu, Allah SWT akan membebaskan mereka dari 
adzab-Nya di Hari Kiamat nanti, dan pada hari itulah mereka akan 
dipertemukan dengan-Nya. 



orang-orang yang beriman). 


pi 1 maksudnya adalah, ucapan salam diantara mereka, yang maknanya 
adalah keselamatan bagi kami dan bagi kalian dari adzab Allah. 


Namun ada juga yang berpendapat bahwa penghormatan dan salam 
ini adalah dari Allah SWT. Maknanya, penghormatan terhadap mereka dan 
keselamatan bagi mereka dari segala kebinasaan. Atau bisa juga bermakna 
memberi kabar gembira bagi mereka atas pembebasan dari apa pun yang 
mereka takuti (adzab). 


jidjib fji Pada hari mereka menemui-Nya. ” Hari yang dimaksud 
disini adalah Hari Kiamat. Mereka benar-benar akan bertemu dengan Allah 
ketika mereka telah masuk ke dalam surga nantinya. Makna ini disampaikan 
oleh Az-Zujaj. Lalu ia juga memperkuatnya dengan menyebutkan finnan Allah 
SWT lainnya, yaitu: pL. “Dan salam penghormatan mereka 

ialah, ‘Salam ” (Qs. Yuunus [ 10]: 10) 


Ada juga yang berpendapat bahwa hari yang dimaksud itu adalah hari 
ketika mereka didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Seperti yang 
diriwayatkan, bahwa malaikat pencabut nyawa itu tidak akan mencabut nyawa 
seorang mukmin sebelum malaikat itu menyampaikan salam kepada mukmin 
tersebut. 



Riwayat yang serupa juga disampaikan dari A1 Barra 1 bin Azib, ia 
berkata, “Makna dari firman Allah SWT, ^ adalah, 

malaikat maut itu akan memberi salam kepada seorang yang beriman ketika 
hendak mencabut nyawanya. Malaikat itu tidak akan mencabut nyawanya 
sebelum ia menyampaikan salam kepadanya.” 691 


Firman Allah: 



“Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi 
saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi 
peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama 
Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang 
menerangL” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 45-46) 

Ayat ini sebenamya merupakan hiburan kepada Nabi SAW dankaum 
mukminin secara umum, dan juga sebagai penghormatan bagi mereka 
semua. 

Ayat ini menyebutkan enam nama dari nama-nama yang dimiliki oleh 
Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW memang memiliki banyak sekali nama 
dan panggilan yang sangat bagus. Nama-nama itu diambil dari A1 Qur'an, 
Sunnah, atau pun kitab-kitab suci terdahulu. 

Nabi SAW memiliki dua nama inti yang disebutkan di dalamAl Qur'an, 
yaitu Ahmad dan Muhammad. Kedua nama ini juga termasuk dalam lima 
nama yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam haditsnya, yaitu. 


6,1 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/237) dari A1 




“Aku memiliki lima nama, yaitu: Muhammad, Ahmad, Al Mahi 
(yang artinya) melalui akulah Allah menghapuskan kekafiran, Al 
Hasyir (yang artinya) setelah akulah manusia lain akan 
dibangkitkan, dan Al Aqib (yang artinya penutup dari seluruh 
Nabi-Nabi).” 692 

Dalam Shahih Muslim juga disebutkan, dari Jubair bin Muth’im, ia 
berkata, “Allah SWT memberi nama kepada Nabi dengan sebutan Ar-Rauf 
(santun) Ar-Rahim (penyayangl” 693 

Dalam kitab Shahih Muslim juga disebutkan riwayat lainnya, yaitu dari 
Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata, “Rasulullah SAW pemah menyebutkan 
kepada kami beberapa nama yang beliau miliki, yaitu: Muhammad, Ahmad, 
Al Muqaffi (Nabi terakhir), Al Hasyir (manusia pertama yang dibangkitkan), 
Nabiyyu At-Taubah (Nabi yang selalu bertobat), dan Nabiyyu Ar-Rahmah 
(Nabi yang selalu menebarkan kasih sayang).” 694 

Dalam kitab Asy-Syifa, Abu Al Fadhl menyebutkan banyak sekali nama 
dan sifat yang diambil dari Al Qur'an, hadits, dan kitab-kitab suci terdahulu. 
Dan nama-nama dan sifat-sifat ini sangat pas dengan Nabi SAW, karena 
maknanya yang sangat bagus. 

Al QadhiAbuBakar binAlArabi juga menyebutkan dalam kitabnya 
Ahkam Al Qur 'an, sekitar 97 nama Nabi SAW, yaitu ketika ia membahas 
tafsir ayat ini juga. 

692 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, bab: Hadits 
Mengenai Nama-nama Nabi SAW (4/1828) dengan sedikit perbedaan redaksi. 


Sedangkan penulis kitab Wasilah Al Muta ’abbidin Ha Mutaba ’ati 
Sayyidi Al Mursalin meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW 
memiliki 180 nama. Bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut 
apa saja nama-nama yang dimiliki oleh Nabi SAW maka sebaiknya membaca 
kitab tersebut. 


Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika diturunkannya ayat ini, Nabi 
SAW memanggil Ali dan Mu’ adz, lalu beliau mengutus mereka berdua untuk 
pergi ke negeri Yaman. Beliau juga berkata, 


J* Jjil 




“Pergilah kalian berdua, dan sampaikanlah kepada mereka berita 
gembira bukan (kabar buruk) dan jangan membuat mereka 
melarikan diri, permudahlah dan jangan mempersulit, karena telah 
diturunkan kepadaku...” Selanjutnya beliau membacakan ayat 
tersebut. 695 

Sa’id meriwayatkan dari Qatadah, bahwa makna kata adalah 

beliau menjadi saksi atas umatnya pada Hari Kiamat nanti, dan juga menjadi 
saksi atas umat-umat sebelumnya. Sedangkan kata maknanya adalah, 
memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman tentang rahmat 
yang akan Allah berikan kepada mereka, yaitu surga. Makna kata 
adalah, memberi peringatan kepada orang-orang yang mendustakan beliau 
dan orang-orang yang suka berbuat maksiat tentang ancaman Allah kepada 
mereka, yaitu neraka sebagai adzab yang akan kekal selamanya. 

M j| “Dan untuk menjadipenyeru kepada agama Allah ,” 

maksudnya adalah, menyampaikan tentang keesaan Allah dan mengentaskan 
kekafiran. 

<-£0,1; “Dengan izin-Nya ,” yang artinya dengan membawa perintah 


695 Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/497). 



dari-Nya. Maknanya, dengan menyampaikan di saat dan di waktu yang tepat. 

jjjji “Dan untuk menjadi cahayayang menerangi” ini adalah 

kata kiasan yang maknanya adalah, seperti cahaya yang menerangi syariat 
Allah hingga manusia tidak lagi berada dalam kegelapan. 

Ada pula yang mengatakan bahwa makna dari kalimat 11 Jv.j 
adalah, kamu seperti lentera yang menerangi sekelilingmu dan penabur hidayah 
di muka bumi dari gelapnya kesesatan. 


An-Nuhas meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim Ar-Razi, dari 
Abdurrahman bin Shalih A1 Azdi, dari Abdurrahman bin Muhammad A1 
Muharibi, dari Syaiban An-Nahwi, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu 


Abbas, ia berkata: Setelah diturunkaxmya firman Allah SWT, fjLfl t£lL> 

i^ii & j] ^ (#*>5 C&5 “^ a/ 

Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, danpembawa 


kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi penyeru 
kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang 
menerangi.” LaluNabi SAW memanggil Ali danMu’adz, dan bersabda, 
“Pergilah kalian (ke negeri Yaman), beritahukan kepada mereka 
tentang kabar gembira (janji untuk mendapatkan surga), danjanganlah 
kalian mempersulit mereka (dengan menyampaikan syariat secara 
menyeluruh), karena tadi malam ada ay at yang diturunkan kepadaku, 
ijkij IJLjii. diilLjl b) Ufw^h/Hai Nabi, sesungguhnya kami 


mengutusmu untukjadi saksi, danpembawa kabar gembira danpemberi 
peringatan’” 


M Jj “Dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah,” 

maksudnya adalah, agar mereka dapat mengucapkan syahadat laa ilaaha 
illallah (bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah. 


“Dengan izin-Nya,” maksudnya adalah, dengan membawa 


perintah dari Allah untuk mereka. 

ji- “Dan untukjadi cahaya yang menerangi,” maksudnya 


Surah Al Ahzaab J 


adalah, dengan A1 Qur'an. 

Az-Zujaj berkata, “Makna dari kalimat adalah dengan 

membawa lentera yang terang, yakni Kitab suci yang luar biasa isinya. Atau 
bisajuga diartikan dengan membaca A1 Qur' an.” 


Firman Allah: 


ga'jj ^ to/ display H/jS 
'jfy >T ji fc*5 


“Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang 
mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang 
besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang- 
orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah 
kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah 
kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. ” 
(Qs. A1 Ahzaab (33): 47-48) 


Firman Allah SWT, “Dan sampaikanlah berita 

gembira kepada orang-orang mukmin.” Huruf wau dalam ayat ini 
merupakan wau athaf antara kalimat dengan kalimat sebelumnya. Makna 
ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu suruhan Allah kepada nabi- 
Nya untuk menyampaikan berita gembira kepada manusia bahwa mereka 
akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah SWT. 

Az-Zujaj mengatakan bahwa karunia itu adalah, lampu atau pelita yang 
bercahaya. 

Ibn Athiyyah berkata, 696 “Ubai pemah mengatakan kepada kami bahwa 
katanya ini adalah diantara ayat pamungkas bagiku dalam A1 Qur'an, karena 


696 Lih . Al Muharrar Al Wajiz (\3/%2). 









Allah SWT memerintahkan nabi-Nya untuk memyampaikan berita gembira 
kepada umatnya bahwa mereka akan mendapatkan karunia dan keutamaan 
yang besar dari Allah. Sedangkan karunia itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat 

lain yaitu firman-Nya: 1I y* l» 

iAJ-S C ^J Ojilii £ “Dan orang-orang yang 
beriman serta mengerjakan amal shalih (berada) di dalam taman-taman 
surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan 
mereka. yang demildan itu adalah karunia yang besar ” (Qs. Asy-Syuuraa 
(42): 22) 

Maka ayat yang terdapat dalam surah ini adalah berita akan karunia 
yang besar, sedangkan pada surah Asy-Syuuraa adalah merupakan tafsiran 
danpenjelas. 

O iiir .ljJj jgijSClT gjaj “Dan janganlah kamu menuruti orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik itu ,” maksudnya adalah, janganlah 
kalian menaati kaum kafir dan munafik itu apalagi yang mereka lakukan 
terhadap Islam yaitu berupa pelecehan dan penghinaan. Ada yang berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir itu adalah Abu Sufyan, 
Ikrimah, dan AbuAl A’war As-Sulami. Karena, ketika itu mereka berkata, 
“Hai Muhammad, jika kamu tidak menghina tuhan-tuhan kami, maka kami 
akan mengikutimu.” 


Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang munafik adalah 
Abdullah Ibn Ubai, Abdullah Ibn Sa’ad dan Tha’mah Ibn Abiraq. 

“Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka ,” 
maksudnya adalah, janganlah kalian sampai menyakiti mereka sebagai balasan 
atas penghinaan dan gangguan mereka. Dalam hal ini Allah menyuruh untuk 
tidak menghukum mereka. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini terhapus 
dengan ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah 697 terutama kepada 


697 Tidak ditemukan adanya pertentangan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang 
terdapat dalam surah At-Taubah, sehingga dikatakan ayat ini dihapus dengan ayat 



kaum kafir. 

Adapun makna kedua dari ayat adalah, Allah menyuruh untuk tidak 
menghiraukan gangguan dan penghinaan merekakepadakaum muslim, dan 
jangan sampai hal itu menyibukkan kita (muslim. Ini merupakan takwil dari 
Mujahid 

iiT Jp “Dan bertawakkallah kepada Allah ,” maksudnya 

adalah, Allah menyuruh untuk bertawakal dari gangguan mereka, dan Allah 
menentramkan hati orang mukmin dengan mengatakan %£=>$ *iil> 
maksudnya adalah, hanya Allah dan cukup Dia saja sebagai Pelindung. 


Firman Allah: 


iSj IjSb SiJjT c&' 




is' 9 * 






“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka 
sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang 
kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka 
mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang 
sebaik-baiknya” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 49) 


Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu: 


Pertama: Firman Allah SWT, 'ft tSl \y^W 


tersebut. Makna ayat seperti yang dikatakan Ath-Thabari Jangan hiraukan mereka dan 
bersabarlah, karena hal itu tidak akan menghalangi kamu untuk melaksanakan perintah 
Allah dan menerapkan apa yang dibebankan-Nya kepadamu. 




“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuanyang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.” 
Ketika ada cerita tentang Zaid dan mantan istrinya Zainab yang sudah 
dicampurinya, kemudianNabi SAW melamaraya (meminangnya) setelah habis 
masa iddah- nya —seperti yang telah kami jelaskan—, maka dalam ayat ini 
Allah berbicara kepada kaum mukmin perihal hukum atas istri yang diceraikan 
sebelum dicampuri. 

Wanita yang diceraikan apabila belum dicampuri oleh suaminya, maka 
baginya tidak ada kewajiban iddah. Demikian yang dijelaskan oleh nash A1 
Qur' an dan ijmak ulama dalam masalah itu. Apabila telah dicampuri kemudian 
diceraikan, maka berlaku iddah atas wanita yang diceraikan itu. Demikian 
penjelasan ulama secara ijmak. 

Kedua: Pada hakikatnya nikah itu adalah al wath ‘u (berhubungan 
kelamin). Dikatakan juga bahwa aqad itu adalah nikah karena aqad itu adalah 
jalan untuk menghalalkan hubungan tersebut Dalam Al Qur'an tidak ditemukan 
makna lain untuk nikah selain aqad. DanAl Qur' an memakai kata nikah sebagai 
bentuk adab dan kesopanan Al Qur'an dalam mengungkapkan masalah ini. 
Nikah adalah Jdnayah untuk kata-kata: al mulamasah (saling bersentuhan), 
al mumaasah (saling berhubungan), al ityan (menghampiri). 

Ketiga : Sebagian ulama berdalil dengan ayat 
“Kemudian kamu menceraikan mereka.” dengan penekanan pada kata 
(kemudian) bahwa talak itu tidak teijadi kecuali setelah nikah. Pendapat 
ini diikud tidak kurang dan tiga puluh ulama, baik itu para sahabat, tabi’in dan 
imam madzhab, Al Bukhari menyebut mereka sebanyak dua puluh dua orang. 698 

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Tidak ada talak 
kecuali sesudah nikah.” 699 


698 Yang disebutkan dan dinamakan Al Bukhari dalam pembahasan tentang talak, bab: 
Tidak Ada Talak sebelum Nikah, adalah 24 orang. 

699 HR. Ibn Majah dalam pembahasan tentang talak, bab: Tidak Ada Talak Sebelum 
Nikah (1/660). Dalam Az-Zawa 'id dikatakan bahwa sanad hadist ini dha ’//(lemah) karena 


Surah Al Ahzaab j 



Makna hadits ini adalah talak tidak akan terjadi kecuali telah dilakukan 

nikah. 

Habib bin Abu Tsa’ib berkata: Ali Ibn Husain pemah ditanya tentang 
seseorang yang mengatakan kepada wanita, “Kalau aku menikahimu maka 
kamu akan diceraikan.” Ali menjawab, “Itu tidak berlaku karena Allah 
mengatakan bahwa nikah itu dilakukan sebelum talak.” 

Apabila ada yang mengatakan, setiap wanita yang aku nikahi akan aku 
talak, dan setiap budak yang aku beli maka mereka akan bebas, maka hal itu 
belum berlaku. Jika ada yang mengatakan, setiap wanita yang aku nikahi 
sampai 20 tahun, atau jika aku nikah dengan seseorang dari negeri si fulan 
atau dari bani fulan lalu dia akan dicerai, maka akan jatuh talak baginya. Itu 
berlaku apabila atau selama dia tidak takut akan berbuat zina dalam beberapa 
tahun, atau mungkin saj a umumya tidak sampai maka dia harus menikah. 

Keempat: Daud berdalil dan begitu juga pengikutnya, bahwa wanita 
yang ditalak raj % apabila suaminya kembali kepadanya sebelum habis masa 
iddah kemudian dia menalak lagi istrinya sebelum menyentuhnya, maka bagi 
si istri tidak ada kewajiban meneruskan dan menyempumakan iddah -nya 
dan tidak juga iddah yang sesudah diceraikan kembali, karena dia dicerai 
sebelum berhubungan. 

Atha' bin Abu Rabah berkata, “Dia (si istri) harus menyelesaikan 
masa iddah dari cerai yang pertama —ini adalah salah satu pendapat Asy- 
Syafi’i—. Karena hukum itu masih berlaku baginya selama si istri belum digauli 
dan sebelum kembali kepadanya.” 

Malik berkata, “Apabila suami meninggalkan istri sebelum 
menyentuhnya untuk kedua kali, maka si istri tidak berkewajiban untuk 
menyempumakan iddah -nya yang lalu, tetapi baginya menyelesaikan iddah 
yang bam setelah dicerai untuk kedua kalinya. Dalam hal ini suami sudah 


Juwaibir bin Sa’id dinilai dha ’if menurut kesepakatan ulama. 


Tafsir A1 Qurthubi 




berbuat zhalim dan salah karena dia kembali kepada istrinya tanpa ada maksud 
dan haj at apa pun kepada istrinya. Dengan demikian bagi istri untuk kembali 
melaksanakan iddah dari hari dia di ceraikan.” Ini jugapendapat jumhur fiiqaha 
dari Bashrah, Kufah, Makkah, Madinah, Syam. Ats-Tsauri mengatakan, para 
ulama sepakat akan hal itu. 

Kelima: Apabila jatuh talak ba ‘in (tiga kali) kemudian dinikahi dalam 
masa iddah dan diceraikan sebelum berhubungan, maka ulama berbeda 
pendapat: 

Malik, Asy-Syafi’i, UstmanAl Bad mengatakan, bagi wanita itu setengah 
dari shadaq (mas kawin) dan menyempumakan sisa iddah terdahulu. Inijuga 
pendapat Hasan, Atha', Ikrimah, dan Ibn Syihab. 

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ats-Tsauri dan A1 Auza’i mengatakan, si istri 
diberikan mahar (mas kawin) secara utuh untuk perkawinan kedua, dan 
melaksanakan iddah bagi perceraian kedua, maka ini dijadikan seperti hukum 
cerai yang sudah digauli. 

Daud mengatakan, istri memperoleh setengah dari mahar, dan tidak 
wajib bagi istri untuk menyempumakan iddah yang lalu dan melaksanakan 
iddah selanjutnya. Pendapat yang lebih diterima adalah pendapat Malik dan 
Asy-syafi’i. Wallahu a ’lam. 


Keenam : Ayat ini adalah pengkhususan dari keumuman firman Allah, 

“Wanita-wanita yang ditalak 
handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. ” (Qs. A1 Baqarah 
[2]: 228) 

Juga dari keumuman firman Allah, o]^ Lli ^ ^ 

*"*4*4+ * ' *t ' ' ' ' ' " 

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu 
(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. ” 
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) 

Adapun penjelasannya sudah dijelaskan dalam surah A1 Baqarah, dan 


Surah Al Ahzaab | 

_ _ _ A 


juga sudah dijelaskan tentang mut ’ah, 700 maka tidak perlu ada pengulangan 
disini. 

“Dan lepaskanlah mereka dengan sebaik- 
baiknya .” Dalam ayat ini ada dua bentuk: 701 

1. Dibayar kepada si istri sebagai bentuk mut ‘ah (penyenang) bagi istri 
yang diceraikan sebelum digauli. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. 

2. Si wanita diceraikan secarabaik-baik dan suci tanpa digauli. Ini adalah 
pendapat Qatadah. Ada yang berpendapat bahwa setelah diceraikan, 
maka lepaskanlah si wanita secara baik-baik kepada keluarganya, agar 
tidak berkumpul antara suami dan istri yang diceraikan pada satu tempat 

Ketujuh: Firman Allah SWT, “ Maka berilah mereka 

mut ’ah .” Ibn Said mengatakan bahwa ayat ini terhapus dengan ayat lain 
dalam surahA1 Baqarahyaitu: J&j q\ ojj 

L.Jjl “Jika kamu menceraikan isteri-isterimusebelum 
kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah 
kamu tentukan itu. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 237) 

Dalam ayat ini tidak disebutkan tentang mut’ah, sedangkan 
penjelasannya sudah dijelaskan pada surah A1 Baqarah. 702 

Adapun firman Allah SWT, J*y-j*j maksudnya adalah, lepaskanlah 
mereka. Kata tasrih adalah bentuk kinayah dari talak. Demikian pendapat 
yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, karena kata tasrih juga dipakai selain 
makna thalak. Oleh karena itu, diperlukan niat untuk maksud dari ucapan 
tasrih itu. Sedangkan Asy-Syafi’i mengatakan bahwa tasrih ini adalah kata 
yang sharih (terang dan jelas). Hal ini sudah dijelaskan juga dalam A1 Baqarah, 
maka tidak perlu diulang lagi. 


100 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 236. 

701 Dua bentuk ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/332). 


1 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 237. 






“Dengan caraycmg baik,” maksudnya adalah, dengan cara yang 
sesuai dengan tuntunan Sunnah bukan bid’ah. 


Finnan Allah: 

Cj i: ifc-fuj pT i $$ 

*r. - 'T'l'lr- 

cyio# iJJ £iJ> i^S^SzS of jljf bj <^u ^cAij 

Cj rtf rif-J jj bfe.pl 

© iVj *£> -£Ckbj% 


“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan 
bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas 
kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang 
termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang 
dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak- 
anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak- 
anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak 
perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut 
hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang 
menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau 
mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk 
semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah 
mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka 
tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka 
miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 50) 


Surah Al Ahzaab ] 



Dalam ayat ini dibahas sembilan belas masalah, yaitu: 


Pertama : Diriwayatkan dari As-Suddi dari Abu Shalih dan Ummu 
Hani‘, putri Abu Thalib, bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW pemah 
meminangku, kemudian aku menolaknya, 703 maka Nabi menerima 
penolakanku, lalu Allah menurunkan ayat ini, 


;uflL C.j d£fbi £i)T 14& 

(jjjh Ahull >• oliy I®- c-'Luy ^■ 3 ^ gr ^ul 


Setelah itu dia berkata lagi, “Aku tidak teimasuk yang halal bagi Nabi, 
karena aku tidak termasuk yang berhijrah, dan aku adalah termasuk yang 
dibebaskan.” 704 


Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Isa, dan mengatakan bahwa ini adalah 
hadits hasan, dan tidak diketahui kecuali dari bentuk ini saja. 705 

Sedangkan Ibnu A1 Arabi berkata, “Hadist ini dalam peringkat sangat 
dha ’if\ (lemah), dan hadits ini tidak melalui jalan yang shahih 

Kedua : Ketika Kami (Allah) telah pilihkan istri bagi Nabi, maka dia 
diharamkan untuk menikah selain dengan mereka dan mengganti mereka, 
dengan dalil, “Dan tidak halal bagimu wanita manaptm setelah ini.''’ Timbul 
pertanyaan, apakah halal bagi Nabi SAW untuk menceraikan salah seorang 
dari mereka setelah itu? 


703 Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, engkau 
lebih aku cintai daripada pendengaranku dan mataku, dan aku adalah perempuan yang 
memiliki banyak anak, sedangkan hak suami itu sangat agung. Aku takut akan 
menghilangkan hak suami itu.” Ini adalah bentuk penolakan dan alasan penolakannya 
yang disampaikan kepada Nabi SAW. 

704 Perkataan "Kuntu min ath-thulaqa”, maksudnya adalah bahwa aku termasuk dari 
orang yang dibebaskan Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Makkah, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada hari itu, “Pergilah, kalian telah be has” 

HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/355). 

705 Ini adalah ucapan dan gambaran dari At-Tirmidzi, dari hadist As-Suddi 

i t ff fflWK IW iH II S i mzm 




Ada yang mengatakan, tidak halal bagi Nabi SAW untuk menceraikan, 
sebagai bentuk penghormatan atas pilihan mereka kepada beliau. Selain itu, 
ada yang berpendapat bahwa hal itu dihalalkan kepada beliau layaknya manusia 
pada umumnya dan tidak boleh menikah setelah itu. Namun larangan tersebut 
kemudian dihapus lalu Allah SWT membolehkan beliau menikah lagi dengan 
wanita mana saja yang disukai. Dalilnya adalah firman Allah SWT, 
dJLi-'jjtdiJ IliU-fbj “Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 
istri-istrimu.” 

Penghalalan tersebut menuntut adanya larangan sebelumnya. Istri-istri 
beliau yang semasahidup beliau, tidak menjadi haram bagi beliau. Namun 
yang diharamkan adalah menikah dengan wanita asing, kemudian penghalalan 
tersebut berubah untuk mereka. 

Dalil lainnya adalah, dalam ayat disebutkan redaksi, oily 0 C 3 
. j 1 -fa “Dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki- 
laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu.” 
Seperti yang diketahui, tidak seorang pun dari kalangan anak paman dan 
bibi, baik laki-laki maupun perempuan yang berada di bawah beliau. Oleh 
karena itu, dapat dipastikan bahwa pemikahan tersebut terlebih dahulu 
dihalalkan. Meskipun tilawah ayat ini lebih dahulu namun ia terlambat turun 
dari ayat yang dihapus. 

Ada perbedaan pendapat mengenai takwil ayat, llULi-f bj 

ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Allah menghalalkan 
kepadanya setiap wanita yang telah diberikan mahar (mas kawin). Ini adalah 
pendapat Ibnu Zaid dan Adh-Dhahhak. Atas dasar ini, maka ayat ini 
membolehkan semua wanita dinikahi. 

Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud dari ayat itu adalah, yang 
telah ditentukan dan dipilihkan bagimu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, 
dan ini yang lebih diterima. Takwil ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Abbas 
yang mengatakan, Nabi SAW pemah kawin dengan siapa yang dia kehendaki, 


Surah Al Ahzaab J 




dan hal ini meresahkan istri-istrinya yang lain. Setelah turun ayat ini, maka 
Nabi SAW diharamkan untuk menikah dengan wanitakecuali yang dipilihkan. 

Menurut saya (AI Qurthubi): Pendapat yang pertama lebih benar, 
dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh At-TIrmidzi dariAtha', dia berkata: 
Aisyah berkata, “Nabi SAW belum akan mati, sampai Allah menghalalkan 
baginya wanita.” 706 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 

Ketiga: Finnan Allah SWT, Cj “Dan hamba sahaya 

yang kamu miliki .” Allah menghalalkan hamba sahaya bagi nabi-Nya dan 
umatnya. Selain itu, Allah SWT menghalalkan menikah dengan mereka secara 
mutlak kepada Nabi SAW, dan dihalalkan bagi manusia dengan syarat serta 
jumlah yang ditetapkan. 

OJ & “Yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam 
peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu ,” maksudnya adalah, 
dikembailkan kepadamu dari kekafiran. Ghanimah (hartarampasan perang) 
terkadang disebut fai. Maksudnya adalah, wanita-wanita yang diberikan 
kepadamu dengan jalanpeperangan dan memperoleh kemenangan. 

Keempat: Firman Allah SWT, *'c. oily OJ& “Dan 

(demikian pula) anak-anakperempuan dari saudara laki-laki bapakmu, 
anak-anakperempuan dari saudara laki-laki ibumu, n maksudnya adalah, 
dihalalkan bagimu sebagai tambahan atas istri-istri yang telah kamu berikan 
mahamya dan hamba sahaya kamu Demikian yang dikatakan oleh jumhur. 

Menurut saya (Al Qurthubi): Tidak mesti tafsirannya demikian, 
karena penyebutan mereka adalah sebagai bentuk pemuliaan, seperti firman 
Allah SWT, “Di dalam keduanya (ada macam- 


706 HR.At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/356). 





macam) buah-buahandan kurmaserta delima. ” (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 

68 ) 

Kelima: Finnan Allah SWT, “ Danwanita-wanita 

yang berhijrah bersamamu.” 

Dalam hal ini ada duapendapat: 

1. Maknanya adalah, tidak halal bagimu, wanita dari kerabatmu seperti 

anak-anak pamanmu Abbas dan lainnya dari anak-anak Abdul 
Muthalib, anak-anak perempuan dari anak perempuan Abdul Muthalib, 
dan anak-anak perempuan dari anak-anak Abdu Manaf bin Zuhrah, 
kecuali merekayang telah masuk Islam, sebagaimana sabdaNabi SAW, 


c. > > 41 s\j 9 jb} ajU > o>illii x. > Xlli 

X /■ ✓ s ✓ ✓ 


Jo/ 




2 . 


“Seorang muslim adalah orangyang tidak menyakiti muslimyang 
lain dengan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah 
merekayang menjauhi apa yang dilarang Allah Ta ’ala” 701 


Maknanya adalah, tidak halal bagi kamu kecuali mereka yang 
berhijrah ke Madinah, sebagaimana firman Allah, jjj qiJJIj 

^ “ Dan (terhadap) orang- 


orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada 
kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka 
berhijrah. ” (Qs. A1 Anfaal [8]: 72) 


Barangsiapa yang belum berhijrah, maka imannya belum sempuma, 
dan yang belum sempuma tidak cocok untuk Nabi SAW, yang sangat 
sempuma, dan mulia dan agung. 

Keenam: Firman Allah SWT, <!-'! “ Bersamamu ,” maksudnya 


707 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami ’Al Kabir (2/678) dari riwayat 
A1 Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar. 


Surah Al Ahzaab j 



adalah, orang-orang yang hijrah secara bersama. 

Ketujuh : Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyebut kata AlAmm 
dengan bentuk tunggal dan Al Ammat dalam bentuk jamak. Demikian juga 
dengan kata Khaalika dengan Khaalaatika. Hikmah dari penyebutan dan 
bentuk itu adalah, bahwa Al Amm (paman dari pihak ayah) dan Al Khal 
(paman dan pihak ibu) adalah merupakan ism jins (nama jenis), tidak Hpanikian 
halnya dengan AlAmmah (bibi dari pihak ayah) dan AlKhalah (bibi dari 
pihak ibu), dan ini adalah (UrJ) kebiasaan bahasa. 

Kedelapan : Firman Allah SWT, sf^Tj “ Dan perempuan 
mukmin .” Kalimat ini adalah athaf dengan kata artinyakami halalkan 

bagimu perempuan yang menyerahkan dirinya tanpa mengharapkan mahar. 
Para ulama berbeda pendapat tentang makna ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dia berkata, “Tidak ada yang menjadi istri Nabi kecuali dengan akad nikah 
dan hamba sahaya. Sedangkan hibah (dengan menyerahkan diri) maka tidak 
ada yang dimiliki Nabi .” 708 

Pendapat lain mengatakan bahwa ada diantara istri Nabi yang dinikah 
(dengan caramenyerahkan diri). 

Menurut saya (Al Qurthubi): Yang terdapat dalam kitab Shahih 
menguatkan pendapat ini. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Aisyah, dia 
berkata, “Sesungguhnya Khaulah binti Al Hakim adalah wanita yang 
menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW .” 709 Dari hadits ini dapat dilihat 
bahwa yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW tidak hanya satu 
orang. Wallahu a ’lam. 

Az-Zamakhsyari berkata , 710 “ Wanita yang menyerahkan diri kepada 
NabiSAW untuk dinikahi ada empat orang, yaitu: (l)Maimunah binti Harist, 

748 Riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (21/ 
17) secara ringkas, dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/436). 

709 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apakah Seorang Wanita 
Berhak Menyerahkan Dirinya kepada Seseorang (3/245). 

7,0 Lih. AlKasysyaf(3/242). 




(2) Zainab binti Khuzaimah Ummu A1 Masakin 711 Al Anshariyah, (3) Ummu 
Syarikbinti Jabir, dan (4) Khaulah binti A1 Hakim.” 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Diantara nama-nama ini adaperbedaan 
juga, Qatadah berkata, “Dia adalah Maimunah binti A1 Harist.” Asy-Sya’bi 
mengatakan, dia adalah Zainab binti Khuzaimah UmmuAl Masakin. Ali bin 
Husain, Adh-Dhahhak dan Muqatil mengatakan, dia adalah Ummu Syarik 
binti Jabir. Urwah ibn Zubair mengatakan, Ummu Hakim binti AlAuqashAs- 
Salamiyyah. 

Kesembilan: Ulama juga berbeda pendapat tentang nama wanita yang 
menyerahkan din itu, dikatakan Ummu Syarik A1 Anshariyyah bemama 
Ghuzyah. Ada juga yang berpendapat, namanya adalah Ghuzailah, Laila binti 
Hakim, Maimunah binti A1 Harist, Ummu Syarik AlAmiriyyah, yang ketika itu 
berada pada Abu A1 Akr A1 Azdi, adajuga yang mengatakan, beradapada 
Ath-Thufail bin A1 Harits. 

Sedangkan Asy-Sya’bi dan Urwah mengatakan, dia adalah Zainab binti 
Khuzaimah UmmuAl Masakin. Wallahu a ’lam. 

Kesepuluh: Qira ‘ah jumhur ulama adalah, o) —yakm dengan 

harakat kasrah pada huruf alif —. Bentuk ini tentunya membutuhkan adanya 
kelanjutan dari perbuatan atau keadaan, yaitujika benar teijadi bahwa wanita 
menyerahkan dirinya, maka wanita itu halal baginya. 

Diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Mujahid, bahwa mereka berdua 
berpendapat, Nabi SAW tidak memiliki wanita yang menyerahkan dirinya. 
Perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya. 

Para imam meriwayatkan dari Sahal dan lainnya dalam Ash-Shihah 
bahwa seorang wanita pemah berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku datang 


711 Ummu A1 Mukminin ini dikatakan Ummu Al Masakin karena dia memberi makan 
dan menafkahi orang miskin itu. Dulu dia adalah hamba Abdullah bin Jahsy, yang 
masuk Islam ketika perang Uhud, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. 

Lih. Al Ishabah (4/315). 


Surah Al Ahzaab J 



kepadamu untuk menyerahkan diriku padamu.” Mendengar itu, Nabi SAW 
lantas diam hingga seorang sahabat berdiri lalu berkata, “Apakah kamu akan 
menikahinya, meskipun kamu tidak berkehendak kepadanya?” 712 Andaikata 
penyerahan diri ini tidak boleh, maka tidak semestinyaNabi SAW bersikap 
diam. KarenaNabi SAW tidak akan menetapkan sesuatu yang bathil jika dia 
mendengamya, hanya saja diamnyaNabi SAW itumungkin bermakna bahwa 
beliau menunggu penjelasan. Maka, turunlah ayat ini sebagai rincian akan 
kebolehan dan kebolehan untuk memilih. Oleh karena itu, Nabi SAW memilih 
untuk meninggalkannya, dan menikah dengan wanita lain. 

Sedangkan Hasan A1 Bashri dan Ubai bin Ka’ab membacanya dengan 
lafazhc^ij bf—yakni dengan harakat fathah pada huruf alif — 713 Sementara 

A1 A’masy membacanya dengan lafazh oiy'j- 714 

✓ 

An-Nuhas berkata, “Ketika kata Oi diberi harakat kasrah, maka kata 
itu lebih mencakupi makna yang dimaksud. Namunjika kata tersebut diberi 
harakat fathah, maka maknanya hanya terbatas pada satu maksud. Karena 
harakat fathah adalah pengganti dari wanita yang dimaksud, atau kata itu 
bermakna tiH (karena).” 715 

Kesebelas : Penggunaan kata “ Wanita mukminah,” di sini 

menunjukkan bahwa wanita kafir tidak halal dinikahi. Imam A1 Haramain 
berkata, “Ulama berbeda pendapat tantang wanita kafir yang merdeka, Ibnu 
AlArabi 716 mengatakan, yang benar menurutku, itu adalah suatu keharaman 
bagiNabi SAW, dan ini adalah pembeda antara kita dengan Rasulullah. Apabila 

712 HR. A1 Bukhari daiam pembahasan tentang nikah, bab: Wanita Menyerahkan Dirinya 
kepada Seorang yang Shalih (3/246) dan Muslim daiam pembahasan tentang nikah (2/ 
1041). 

713 Disebutkan oleh An-Nuhas daiam I’rab Al Qur'an (3/320), dan dia menisbatkan 
qira ‘ah ini kepada Hasan. Disebutkan juga oleh Ibnu Athiyyah daiam Al Muharrar Al 
Wajiz (13/86) dan dia menisbatkannya kepada Hasan, Ubai dan Ats-Tsaqafi, namun ini 
adalah qira 'ah syadz (menyimpang dari qira ‘ah jumhur). 

714 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah daiam Al Muharrar Al Wajiz (13/86). 

7,5 Lih. Ma ’ani Al Qur 'an (5/362). 

716 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1559). 




berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan, maka hal itu diberikan lebih 
kepada Nabi SAW, dan jika itu adalah kekurangan, maka akan dijauhkan 
dan beliau. Oleh karena itu, kita dibolehkan untuk menikah dengan wanita 
ahlikitab. 

Kedua betas: Finnan Allah SWT, oj “Dan perempuan 

mukminyang menyerahkan dirinya kepada Nabi” adalah dalil bahwa 
nikah adalah akad yang saling menguntungkan dan saling berbagi pada sifat 
dan keadaan tertentu. Hal ini sudah dijelaskan dalam surahAn-Nisaa' 717 dan 
surah lainnya 

Az-Zujaj berkata, “Makna ayat ini adalah dia (wanitayang menyerahkan 
diri itu) telah halal.” 

Ketiga betas: Firman Allah SWT, pf iljfpj “ Kalau 

Nabi mau mengawininya” maksudnya adalah, jika si wanita menyerahkan 
dirinya kepada Nabi SAW dan diterima oleh Nabi SAW, maka wanita itu 
telah halal, dan jika Nabi tidak menerimanya, maka hal itu tidak menjadi 
masalah. Hal ini sama dengan kasus wanita yang menyerahkan diri kepada 
seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut tidak menerimanya atau menerimanya. 
Dalam hal ini, karena akhlak Nabi SAW yang mulia, beliau akan menerima 
pemberian dan penyerahan dirinya. 

Orang akan berpendapat bahwa penolakan itu adalah aib dalam adat, 
dan hal itu tentunya akan menyakitkan hati orang yang menyerahkan diri. 
Oleh karena, Allah menjelaskan bahwa itu hanya hak bagi rasul-Nya, dan 
membatalkan apa yang selama ini menjadi adat kebiasaan mereka. 

Keempat betas: Firman Allah SWT, i^t iL jjj “Sebagai 
pengkhususan bagimu ,” maksudnya adalah, penyerahan diri wanita itu 
bersifat ikhlas, dan itu hanya berlaku bagi Nabi SAW saja. Bentuk 
pengkhususan tersebut adalah j ika si wanita meminta mahar sebelum digauli, 
maka dia tidak akan mendapatkannya. 

717 Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 24. 


Surah Al Ahzaab j 



Ketima betas: Ulama sepakat bahwa penyerahan diri wanita kepada 
laki-laki tidak dibolehkan. Hanya saja riwayat dari Abu hanifah dan pengikutnya 
mengatakan, jika wanita itu meyerahkan dirinya, dan si laki-laki bersaksi pada 
dirinya sendiri untuk memberikan mahar, makahal ituboleh. 

Ibnu Athiyyah berkata, 718 “Pendapat mereka (Abu Hanifah dan 
pengikutnya) yang mengatakan, boleh hanya sebatas pada kebolehan ibarat 
(ungkapan) dan lafazh hibah (penyerahan) itu saja. Jika tidak demikian maka 
perbuatan yang disyaratkan oleh mereka seharusnya perbuatan nikah itu 
sendiri.” 


Keenam betas: Allah SWT memberikan kekhususan kepada nabi- 
Nya dalam beberapa hukum syariat yang tidak diberikan kepada yang lain, 
dalam masalah haram, wajib danhalal. Ini adalah keistimewaan bagi Nabi 
SAW atas umatnya, dan martabat dan kedudukan yang khusus bagi beliau. 
Oleh karena itu, ada sesuatu yang diwajibkan kepada beliau yang tidak 
diwajibkan bagi yang lain, dan ada sesuatu yang diharamkan kepada beliau 
namun tidak kepada yang lain. Begitujuga ada beberapa hal yang dihalalkan 
kepada Nabi SAW namun tidak dihalalkan kepada umatnya. Hal-hal yang 
demikian ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. 

Yang diwajibkan bagi beliau ada sembilan macam, yaitu: 

1. Tahajjud. Ada yang berpendapat bahwa shalat malam adalah waj ib 

bagi Nabi SAW hingga beliau menemui ajal berdasarkan finnan Allah 
swt, 0'j £JTtjfc “Hai orang yang 

berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di 
malam hari, kecuali sedikit (daripadanya). ” (Qs. A1 Muzzammil 
[73]: 1-2) 


Dalam ayat ini dikatakan bahwa ini adalah hal yang diwajibkan bagi 
Nabi SAW, kemudian dihapus dengan firman Allah yang lain. 






of JJl^j “Dan 


718 Lih. AlMuharrarAl Wajiz (13/87). 



pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu 
mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. ” (Qs. A1 Israa' [17]: 
79) Mengenai penjelasannya akan disampaikan pada tempatnya. 

2. Shalat Dhuha 

3. Adha 

4. Witir, dan ini termasuk dalam bagian tahajjud 

5. Bersiwak 

6. Menyelesaikan utang orang yang meninggal dalam kondisi susah 

7. Bermusyawarah dengan orang pandai dalam masalah yang tidak 
berkaitan dengan syari’at 

8. Memilihwanita 

9. Apabila melakukan satu perbuatan maka beliau menetapkannya. 

Ada yang menambahkan bahwa wajib bagi Nabi apabila melihat 
kemungkaran untuk mengingkarinya dan menjelaskan hal yang mungkar itu. 
Karena ketetapannya itu menandakan ada yang tidak boleh dan terlarang. 
Hal ini disebutkan oleh penulis Al Bayern. 

Adapun yang diharamkan bagi Nabi SAW ada sepuluh macam, yaitu: 

1. Haram bagi Nabi SAW dan keluaiga beliau menerima zakat 

2. Haram menerima sedekah, namun untuk keluargabeliau, ada perbedaan 
pendapat 

3. Haram bagi Nabi SAW menampakkan hal yang berbeda dengan yang 
ada dalam hati beliau atau tidak menepati janji yang telah dibuat. 

4. Haram bagi Nabi SAW mencopot kembali pakaian yang telah diberikan 
kepada umatnya atau Allah memberikan keputusan kepada beliau dan 
pasukannya 

5. Makansambilbertelekanpadasesuatu 


Surah Al Ahzaab ] 


6. Makan makanan yang berbau busuk 

7. Melakukan tabattul (tidak menikah) dengan wanita 

8. Menikahi wanita yang tidak suka dengannya 

9. Menikahi wanita ahli kitab yang merdeka 

10. NikahAlUmmah. 


Selain itu, diharamkan bagi beliau apa yang tidak diharamkan pada 
yang lain sebagai bentuk penyucian dan kesucian, yaitu diharamkan bagi 
beliau menulis perkataan penyair dan mempelajarinya. Hal ini sebagai 
bentuk penguatan kebenaran beliau dan menjelaskan mukjizat yang 


dimiliki beliau. Allah SWT berfirman, /a 




"Dan kamu tidak pernah membaca 
sebelumnya (Al Qur'an) sesuatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) 
menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikata (kamu pernah 
membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang 
mengingkari(mu). ” (Qs. Al Ankabuut [29]: 48) 


Sedangkan An-Naqqasy mengatakan bahwa Nabi SAW sebelum 
meninggal pernah menulis. Riwayat dan pendapat yang pertama lebih masyhur 
dan dapat diterima. 


Diharamkan jugabagiNabi SAW melihat hal yang menyenangkan mata 


kebanyakan manusia, seperti firman Allah SWT, UiH H Jj di-i-p QjJij Sf 

bp- % JLjU 2^ “Janganlah 
sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup 
yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka 
(orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap 
mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang 
beriman. ” (Qs. AlHijr [15]: 88) 


Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW jumlahnya sekitar 
enam belas macam, yaitu: 


^Tafsir Al Qurthubi 


1. Harta rampasan perang 

2. Berhak mengatur seperlima bagian harta rampasan 

3. Puasa wishal 

4. Menikah lebih dari empat istri 

5. Nikah dengan lafazh hibah (penyerahan diri) 

6. Nikah tanpawali 

7. Nikah tanpa memberi mahar 

8. Nikah dalam keadaan berihram 

9. Tldakberlakupembagiangiliranbagibeliauterhadapistri-istribeliau 

10. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib 
mentalak istrinya untuk beliau, dan Nabi SAW halal menikahi wanita 
tersebut. 

Ibnu A1 Arabi berkata, “Beginilah yang dikatakan oleh Imam A1 
Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh 
para ulama yaitu cerita Zaid dan istrinya.” 

11. Nabi SAW membebaskan Shafiyyah, dan menjadikan kebebasamiya 
sebagai mahar 

12. Memasuki Makkah tanpa pakaian ihram, sedangkan hak untuk tidak 
memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya, namun hal ini 
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama 

13. Melakukanperang di Makkah 

14. Nabi SAW tidak mewarisi, sedangkan bagian ini dimasukkan pada 
bagian yang dihalalkan bagi beliau karena apabila ajal seorang sudah 
dekat maka akan hilang kebanyakan dari hartanya, dan tidak ada yang 
tersisa kecuali sepertiganya, dan bagian Nabi SAW kekal dan tidak 
dirusak, sebagaimana dijelaskan ketentuannya dalam ayat warisan 

15. Status kawin abadi beliau meskipun beliau telah wafat 


Surah Al Ahzaab j 



16. Apabila Nabi SAW mentalak istrinya, maka si istri tidak boleh nikah 

dengan laki-laki lain. 


Selain itu, Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman 
dari orang yang lapar maupun yang kehausan, meskipun orang yang 
bersamanya takut dirinya akan celaka. Hal ini berdasarkan finnan Allah, 


* t 




'Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin 


daripada dirinya sendiri” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 6) 


Allah SWTjuga menjadikan bumi sebagai tempat yang suci dan bersih 
untuk bersujud bagi beliau dan umatnya. Karena ada nabi yang tidak sah 
shalatnya kecuali jika dilakukan di masjid. Allah SWT pun menjadikan mukjizat 
Nabi SAW sama bahkan di atas mukjizat nabi-nabi yang lain. 

Jika mukjizat Nabi Musa adalah tongkat dan air yang menyembur dari 
bebatuan karena pukulan tongkat itu, maka mukjizat Nabi Muhammad adalah 
dapat membelah bulan, dan mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau. 

Apabila mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, dan 
menyembuhkan penyakit kulit dan kusta, maka penyakit ginjal dapat 
disembuhkan lewat tangan Nabi SAW. Begitu pula segala kesusahan dan 
kegelisahan hilang melalui perantaan beliau. Hal ini tentunya lebih dari 
segala-galanya. 

Lebih jauh, Allah SWT memuliakan dan mengutamakan beliau dari nabi- 
nabi yang lain karena menjadikan A1 Qur'an sebagai mukjizat beliau, dan 
mukjizatnya kekal hingga Hari Kiamat. Oleh karena itu, kenabian beliau kekal 
dan tidak akan terhapus sampai datang Hari Kiamat. 

Ketujuh betas: Finnan Allah SWT, t ? r! q\ maksudnva adalah 
menikahinya. Kata dan seperti Li** dan (takjub dan 

terkagum-kagum), atau dan (segera dan tergesa-gesa). 

Kata juga bisa diartikan dengan meminta untuk menikah, atau 

meminta berhubungan. 


(JTafsir Al Qurthubi 


Kedelapan betas : Finnan Allah SWT, “ Bukan untuk 

semua orangmukmin” F aedah penyebutan ini adalah bahwameskipun kaum 
kafir termasuk objek untuk diajak menerapkan syariat Islam, tapi dalam hal 
ini mereka tidak termasuk dalam kategori ini. 

“Sesunguhnya Kami telah 
mengetahui apayang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri 
mereka ,” maksudnya adalah, hal yang seperti ini (pengkhususan atas Nabi 
SAW) tidak Kami wajibkan kepada mukmin secara keseluruhan, yaitu tidak 
boleh kawin kecuali dengan satu sampai empat istri dengan mahar dan wali. 
Makna ini disebutkan oleh Ubai Ibn Ka’ ab, Qatadah dan yang lain. 

Kesembilan betas: Firman Allah SWT, _HUp 0 j 5 o 
“Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu.” Maksud adalah, 
kesusahan dan kesempitan, karena yang kamu perlu danbutuh adalah sesuatu 
yang luas dan lapang. Kemudian di akhirayat Allah SWT mengatakan bahwa 
Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi sekalian hamba-Nya, 
l HpJj Ijjlfr “Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.' 1 '’ 


Finnan Allah: 



“Kamu boleh mengangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan boleh (pula) 
menggauli siapa yang kamu kehendaki Dan siapa-siapa 



yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari 
perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa 
bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk 
ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, 
dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan 
kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang 
(tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Penyantun” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 51) 


Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, Y&SJa “ Kamu boleh 
mengangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki” boleh saja 
kalimat ini dibaca dengan mahmuz dan tanpa mahmuz keduanya sama dan 
benar. Lafazh (s j ika dibaca dengan huruf alif panj ang (4Jt t5jT)berarti 
m enggauli. Sedanganjika lafazh ini dibaca dengan huruf alifpendek($\ iSy), 
maka berarti bergabung kepadanya. 

Kedua : Ulama berbeda pendapat tentang takwil ayat ini dan yang paling 
benar dari pendapat-pendapat itu adalah bahwa diberikan kelapangan dan 
keluasan untuk tidak menggilir. Beliau tidak wajib membagi dan menggilir 
istri-istrinya. Pendapat ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya. 


Pendapat ini juga sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Aisyah, dia 
berkata, “Aku pemah cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan 
dirinya kepada Nabi SAW, dan aku berkata, ‘ Apakah boleh seorang wanita 


menyerahkan dirinya pada laki-laki’?JCetika turun ayat, i CtS ^ 

‘Kamu boleh 


mengangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka 


(istri-istrimu) dan boleh (pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. 
Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari 
perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu 


^Tafsir Al Qurthubi 


Aisyah beikaia: Aku beikata, “Demi Allah, sesungguhnya Tuhanmu tidak 
memberikan kecuali sesuatu untuk kesenanganmu.” 719 

Ibnu A1 Arabi berkata, 720 “Yang dijelaskan dalam shahih, inilah yang 
semestinya dijadikan pegangan.” 

Makna yang dimaksud dari ayat ini adalah, Nabi SAW diberikan 
kebebasan untuk memilih siapa yang beliau kehendaki untuk digauli diantara 
istri-istrinya, kalau beliau mau maka beliau akan menggilir, dan jika beliau 
tidak ingin maka beliau menggilimya. Dalam hal ini, Nabi SAW diberikan 
wewenang untuk membuat peraturan bagi dirinya. 

Hanya sajaNabi SAW menggilir dan membagi giliran pada dirinya 
sendiri tanpa diwajibkan, sebagai bentuk menjagaperbuatanbaik istri-istrinya, 
dan menjaga perkataan dan sifat cemburu para istrinya. 

Ada yang mengatakan bahwa membagi giliran itu wajib bagi Nabi SAW, 
namun setelah ayat ini turun maka kewajiban membagi giliran itu terhapus. 

Abu Razin berkata, “Pada satu waktu Nabi SAW ingin mentalak salah 
seorang istrinya, maka istrinya berkata, ‘Bagilah giliran kami sesuai dengan 
keinginankamu’. Diantara istrinya yang paling dikasihi yaitu: Aisyah, Hafshah, 
Ummu Salamah dan Zainab. Nabi SAW kemudian memberikan giliran dan 
hartanya sama rata diantara mereka. Sedangkan istrinya yang ditunda (untuk 
digauli) adalah Saudah, Juwairiyah, Um m Habibah, Maimunah dan Shafiyyah. 
Mereka inilah yang digilirNabi SAW sesukahati beliau. 

Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat adalah^/ 
Wahibat (wanita-wanita yang menyerahkan dirinya). Diriwayatkan dari 
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah tentang firman Allah, 
'j£Ja “Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu 

kehendaki ,” dia berkata, “Ayat ini adalah untuk wanita yang menyerahkan 
dirinya kepadaNabi SAW.” 

719 HR. A1 Bukhari dan Muslim dan yang lain. 

720 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1568). 


Surah Al Ahzaab j 


Asy-Sya’bi berkata, “Mereka adalah wanita, yang menyerahkan dirinya 
pada Rasulullah SAW. Maka, Nabi SAW menikah dengan mereka dan 
meninggalkan salah seorang dari mereka.” 


Az-Zuhri berkata, “Kami tidak tahu kalau Nabi SAW menunda salah 
seorang dari istrinya, yang kami tahu beliau menyayangi mereka semua.” 

Ibn Abbas berkata, “Ayat ini bermakna mentalak siapa yang beliau 
inginkan, dan mempertahankan siapa yang beliau inginkan.” 

Dari sekian pendapat, yang jelas adalah ayat ini mengandung arti 
kebebasan dan kelapangan yang diberikan kepadaNabi SAW. 


Ketiga : Habbatullah berpendapat dalam An-Nasikh wa Al 
Mansukh m bahwa firman Allah ini adalah nasikh (menghapus) ayat 
sesudahnyayaitu: 


£ V] jJj gjj\ qm o' *3$ 

^ (X IJ& 


J- 


“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan 
tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), 
meskipun kecantikannya menarikhatimu kecuali perempuan-perempuan 
(hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi 
segala sesuatu. ” (Qs. Al Ahzaab [33]: 52) Dia berkata, “Tidak terdapat 
dalam Al Qur'an ayat yang berfimgsi sebagai nasikh (penghapus) lebih dulu 
daripada mansukh (yang terhapus) kecuali pada ayat ini.” 


Pendapatnya sangat lemah dari beberapa segi, dalam surah Al Baqarah 
disebutkan bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 
4 bulan 10 hari. Ayat ini dihapus dengan ayat yang menerangkan bahwa masa 
iddah-nya. adalah selama satutahun, dan ayat nasikh (penghapus) ini juga 
berada lebih dulu dari ayat mansukh itu. 


721 Lih. An-Nasikh waAl Mansukh (hal. 74-75). 


Keempat : Firman Allah SWT, “Dan siapa- 

siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan 
yang telah kamu cerai. ’’ Kalimat ’i>A bermakna engkau cari atau 
inginkan, sedangkan bermakna lepas, hilang, terhapus. Maknanya 
adalah, j ika kamu ingin dan berminat kembali kepada wanita yang kamu lepas 
karena tidak mendapat giliran dari kamu, maka hal itu tidak menjadi masalah 
bagimu. 

Kelima: Firman Allah SWT, -HJp “ Maka tidak ada dosa 

bagimu ,” maksudnya adalah, tidak ada penyimpangan dari kebenaran (tidak 
berdosa), atau jika kamu melakukan itu maka tidak masalah bagimu, dan 
kamu tidak akan dicela. 

Keenam : Firman Allah SWT, J\ “Yang demikian 

itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka.” Qaladah dan lainnya 
mengatakan, pilihan dan giliran yang kamu lakukan terhadap mereka, maka 
itu akan mendekatkan mereka pada keridhaannya dalam pandangan Kami. 
Karena jika mereka mengetahui bahwa perbuatan itu adalah karena Allah, 
maka mereka akan menerimanya dan ridha. Hal ini karena seseorang yang 
mengetahui bahwa dia tidak berhak terhadap sesuatu, maka dia akan ridha 
akan apa yang dia terima meskipun sedikit. 

Sedangkan jika dia mengetahui akan haknya, dan dia belum 
mendapatkannya, maka kecemburuan untuk mendapatkan hak itu akan kuat. 
Dengan demikian apa yang dilakukan Allah dengan menyerahkan urusan istri- 
istrinya kepada beliau adalah untuk mendapatkan keridhaan istri-istrinya atas 
pilihan yang dilakukan oleh suami mereka (Nabi SAW). 

Dengan demikian, Rasulullah SAW semasa hidup sangat menjaga hak 
istri-istri beliau, agar dapat menenangkan hati mereka. Beliau berdoa. 


Hi JJs iJutf Hi JjA lii I4L1 

/ / /- " / / / " / 


“Ya Allah, inilah kemampuanyangaku miliki. Janganlah mencela 



at as apa yang Engkau miliki sementara aku tidak 

memiliki(nya). ” m 

Sehingga, padamasa sakit sebelum ajal datang menjemput, Nabi SAW 
selalu menggilir istri-istri beliau, hingga beliau meminta izin kepada mereka 
untuk menetap di rumah Aisyah. 

Aisyah berkata, “Awal sakit Rasulullah SAW adalah di rumah 
Maimunah, kemudian beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk 
menetap dan tinggal dirawat di rumahnya (Aisyah).” 723 

Ketujuh: Seorang suami harus berlaku adil kepada para istrinya, baik 
pada waktu siang maupun malam. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. 
Sebagian mereka mengatakan wajib berlaku adil pada waktu malam saja. 

Hak-hak istri tidak akan gugur meskipun istrinya sedang sakit atau haid. 
Suami tetap menjaganya siang dan malam, dan suaminya juga wajib berlaku 
adil meskipun istrinya dalam keadaan sakit seperti halnya ia dalam keadaan 
sehat. Adil juga berlaku bagi istri yang berstatusjanda, perawan, ahli kitab, 
maupun muslimal 

Kedelapan : Suami tidak boleh tinggal serumah dengan para istrinya, 
kecuali dengan izin dan keridhaan istri. Apabila tinggal serumah maka tidak 
boleh tidur dengan salah satu dari mereka tanpa ada keperluan. Ulama berbeda 
pendapat jika tidur dengan suatu keperluan dan dharurat. Dalam masalah ini 
kebanyakan ulama membolehkannya. Sedangkan Malik dan lainnya, 
sedangkan dalam kitab Ibnu Habib disebutkan larangan terhadap hal itu. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Bakir dari Malik, dari Yahya bin Sa’id bahwa 


722 HR. An-Nasa' i dalam pembahasan tentang An-Nisaa', bab no. 2, Ibnu Majah dalam 
pembahasan tentang nikah, bab: no 47, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, 
bab no. 25, dan Ahmad dalam Al Musnad (6/144). 

Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsimya (3/501), dan ia berkata, “Sanadnya 
shahih dan semua perawinya tsiqat (dapat dipercaya).” 

723 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hibah, bab: Pemberian Suami kepada 
Istri dan seorang Istri kepada Suami, dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat. 


| Tafsir Al Qurthubi 



Mu’adz bin Jabal memiliki dua orang istri. Apabila dia berada pada salah 
seorang istrinya, maka dia tidak meminum air dan rumahyang lain. 


Kesembilan : Malik berkata, “Bagi suami juga harus adil dalam 
memberikan nafkah dan pakaian jika keduanya sama tingkatannya, dan tidak 
diharuskanjika istri berbeda dalam tingkatannya.” Malik membolehkan 
r ppngi itamakan <s»1ah satii istri dalam memberikan pakaian, tanpamembedakan 
dalam hal kasih sayang. 

Sedangkan rasa cinta dan marah tidak termasuk dalam hal memberikan 
nafkah, dan tidak mungkin dapat berlaku adil dalam hal ini. Hal ini yang 
dikemukakan oleh Allah dalam kitab-Nya, 


gyT 3*. o' o>J 

iAtj o« ij^aj o]3 


“Dan fcmm sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- 
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepadayang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” (Qs. An-Nisaa' [4]: 129) 


“Dan Allah mengetahui apayang (tersimpan) 
dalam hatimu” adalah inti dari penyebutan secara khusus dalam ayat ini. Ini 
berfungsi sebagai peringatan bahwa hanya Allah yang tahu apa yang ada di 
hati kita, kemana hati kita lebih condong teihadap wanitayang kita miliki, dan 
Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu. Denganpengetahuan Allah itu, 
Dia memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak dapat menahan 
kecondongan hati pada satu wanita itu, sehingga dikatakan dalam finnan Allah 
SWT, “Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk 

ketenangan hati mereka.” 

Kesepuluh : Hal itu membuat hati wanita lebih tenang dan menerima 


Surah Al Ahzaab | 


apabila sang suami tidak mengumpulkan istri-istrinya dalam satu tempat 
sehingga dapat melihat kecenderungan suami. Abu Daud meriwayatkan dari 
Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


ii.ij oLill Olll j*\ C-51S”" (j-* 

* 


/ / x 


/ / 


“Barangsiapa memiliki dua orang istri kemudian ia lebih condong 
ke salah satunya, maka pada Hari Kiamat dia akan datang dalam 
keadaan salah satu bagian tubuhnya bengkok” 

Kesebelas : Firman Allah SWT, 4 £ “ Dan Allah 

mengetahui apayang (tersimpan) dalam hatimu ,” ini merupakan isyarat 
apa yang ada dalam hati Rasulullah SAW dalam mencintai seseorang dan 
tidak mencintai yang lain. Ayat ini juga termasuk isyarat bagi mukmin. 
Diriwayatkan dari A1 Bukhari, dari Amr bin Ash, bahwa Nabi SAW pemah 
mengutusnya dalam sebuah pasukan, kemudian dia bertanya kepada Nabi 
SAW, “Siapakah yang paling engkau cintai?”Nabi SAW menjawab, “Aisyah.” 
Kemudian aku bertanya, “Kalau dari laki-laki?” Nabi SAW menjawab, 
“Bapak Aisyah.” Aku bertanya lagi, “Kemudian siapa lagi?” Nabi SAW 
menjawab, “Umar bin A1 Khaththab.” 


Firman Allah: 




✓ ,^ A. 4 ; 

L.1I 


“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan 
sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka 
dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya 
menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan (hamba 




sahaya) yang karnu milikL Dan adalah Allah Maha 
Mengawasi segala sesuatu” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 52) 


Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu: 


Pertama: Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir firman Allah 
SWT, <11 ^}-^-^ “Tidak halal bagimu mengawini 

perempuan-perempuan sesudah itu." 

1. Ayat ini dihapus dengan hadits, dan yang me-nasakh (menghapus) 
adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak 
meninggal hingga dihalalkan baginya wanita. 


2. Ayat ini dihapus dengan ayat l ain . Diriwayatkan dan Ath-Thahawi dan 

Ummu Salamah, dia berkala, “Belum meninggal Rasulullah SAW, sampai 
beliau halal menikah dengan wanita yang beliau inginkan, kecuali jika 
wanita tersebut mahram.” Ayat yang menghapus adalah ayat sebelumnya 
yaitu: “ Kama boleh 

menangguhkan menggauli siapayang kamu kehendaki di antara 
mereka (istri-istrimu) dan boleh (pula) menggauli siapayang kamu 
kehendaki." 


Ini adalah pendapat Ah bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ali bin Husain dan 
Adh-Dhahhak. Namun pendapat ini ditolak oleh ahli fikih Kufah, dengan 
mengatakan, tidak mimgkin ayat sebelumnya menghapus ayat 
sesudahnya. Mereka bahkan menguatkan pendapat yang menyatakan 
bahwa ayat ini dihapus dengan hadits. 

An-Nuhas berkata, 724 “Penolakan ini tidak benar karenaAl Qur'an itu 
adalah satu kesatuan, seperti yang dijelaskan Ibn Abbas bahwa Allah 
menurunkan A1 Qur'an dalam satu kesatuan ke langit dunia pada bulan 
Ramadhan.” 


724 Lih. An-Nasikh WaAl Mansukh, karya An-Nuhas (246). 


Seperti yang dijelaskan bahwa ayat yang mengharuskan masa iddah 
selama setahun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, adalah 
penghapus ayat yang mengatakan bahwa masa iddah wanita itu adalah 
4bulan lOhari. 

Ayat ini adalah batasan bagi Nabi SAW untuk tidak kawin lagi selain 
yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk beliau, baik di dunia 
maupun di akhirat. Ini adalah pendapat Hasan, Ibnu Sirin, Abu Bakr 
bin Abdurrahman bin Harist bin Hisyam. 

Ketika Allah mengharamkan kepada istri-istri Nabi menikah kembali 
setelah beliau wafat, maka ayat ini mengharamkan Nabi SAW untuk 
menikah kecuali dengan istri-istri beliau. 

Tidak halal bagimu setelah disebutkan wanita yang diharamkan bagi 
kamu yaitu golongan yang telah disebutkan keharamnya bagi Nabi 
SAW. Ini adalah pendapat Ubai bin Ka’ab, Ekrimah dan Abu Razin. Ini 
juga pilihan Muhammad bin Jarir. Sehingga yang dimaksud adalah tidak 
halal bagimu wanita-wanita Yahudi danNasrani. Takwil ini sangat jauh 
sekali dari makna yang dimaksud. 

Pendapat Mujahid, Ikrimah, dan Sa’id bin Jubair mengatakan, tidak 
halal nikah dengan wanita kafir. Pendapat ini juga jauh dari makna yang 
dimaksud. Karena yang dimaksud adalah dari golongan mukminat, 
hanya saja tidak disebutkan, sebagaimana hal ayat, Julj jlVj 
“Dan tidak boleh (pula) mengganti mereka” maksudnya adalah, 
menceraikan yang muslimah kemudian menggantinya dengan wanita 
ahlikitab. 


Hakikamya, Nabi SAW boleh menikah dengan siapa saja, kemudian 
dihapus. Begitu juga yang dikatakan kepada para nabi sebelum Nabi 
SAW. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin 


Ka’ab A1 Qurazhi. 

Kedua : Firman Allah SWT, 



(pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain).” Ibnu Zaid 
mengatakan, ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab, 
dimana salah seorang dari mereka berkata, “Ambil istriku dan berikan 
kepadaku istrimu.” 


Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah, dia berkata, “Di 
masa jahiliyah pemah teijadi seorang laki-laki berkata kepada temannya, 


‘Berikan kepadaku wanitamu, dan afot akan berikan kepadamu wanitaku’. 
Maka, turunlah ayat, or^ cr ? Ov O* “ Dan tidak 


boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun 
kecantikannya menarik hatimu 


Abu Hurairah lanjut berkata, “Pada suatu waktu Uyainah bin Hushain 
A1 Fazari memasuki rumah Rasulullah SAW yang ketika itu sedang bersama 
istrinya Aisyah. Dia kemudian masuk tanpa meminta izin sehingga Rasulullah 
SAW menegumya, ‘Hai Uyainah, mana ucapan minta izinmu'. Dia 
menjawab, ‘Rasulullah SAW, aku tidak pemah minta izin pada orang dari 
kabilah Mudhar sejak aku mengenalnya’. Dia lalu bertanya, ‘Siapayang wanita 
kemerah-merahan disampingmu itu?’ Nabi SAW menjawab, ‘Ini adalah 
Aisyah UmmulMukminin ’. Dia kemudian berkata, ‘Mau tidak aku berikan 
padamu wanita yang cantik?’ Nabi SAW menjawab, ‘ Hei Uyainah, 
sesungguhnya Allah sudah mengharamkan perbuatan itu’. 

Setelah Uyainah keluar, Aisyah bertanya kepadaNabi SAW, ‘ Wahai 
Rasulullah, siapa itu?’Nabi SAW menjawab, ‘Orang bodohyangmengaku 
pemuka kaumnya’.” 125 

Ath-Thabari dan An-Nuhas menolak apa yang dikisahkan oleh Abu 
Zaid yang mengatakan bahwa bangsa Arab terbiasa bertukar istri. Ath-Thabari 
berkata, 726 “Bangsa Arab tidak pemah melakukan perbuatan itu, dan apa 
yang dikisahkan tentang Uyainah yang memasuki rumah Nabi SAW saatbeliau 


725 HR. Ad-Daruqathni dalam Sunart-nya (3/218). 
724 Lih. Jami’AlBayan (21/23). 


Surah Al Ahzaab J 


sedang bersama istrinya itu, bukanlah untuk bertukar pasangan, dan tidak 
dimaksudkan begitu. Hanya saja dia bermaksud meremehkan dan menghina 
Aisyah lantaran dipandangnya masih kecil. Oleh karena itu, terlontarlah ucapan 
sepertiitu.” 

Ketiga: Firman Allah SWT, “ Meskipun 

kecantikarmya menarik hatimu” Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun karena 
Asma binti Umais yang membuat hati Nabi SAW tertarik padanya setelah 
Ja’far bin Abu Thalib, suaminya meninggal. Oleh karena itu, Nabi SAW 
bermaksud menikahinya. Maka, turunkah ayat ini.” 

Ibnu A1 Arabi mengatakan bahwa ini adalah hadits dha ’if (lemah). 727 

Keempat: Dari ayat ini dapat diambil dalil bahwa seorang laki-laki 
boleh melihat calon istrinya (yang diinginkan untuk dinikahi). Hal ini seperti 
yang dicontohkan oleh A1 Mughirah bin Syu’bah ketika ingin menikahi seorang 
wanita, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Lihatlah wanita tersebut! 
Karena itu akan bermanfaat untuk melanggengkan kalian berdua.’ mt 

Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda, Lihatlah wanita itu! 
Karena sesungguhnya ada sesuatu pada mata wanita Anshar. ” 

Humaidi dan Abu A1 Faraj A1 Jauzi mengatakan, sesuatu yang dimaksud 
adalah wama kuning atau biru. 

Kelima: Perintah untuk melihat calon bertujuan untuk kebaikan masing- 
masingpihak. Karena, dengan melihat calon, maka diharapkan dia akan melihat 
sesuatu yang dapat membuatnya tertarik untuk menikahinya. 

Dalil yang menunjukkan bahwa tujuan melihat itu adalah demi 
kemaslahatan dan petunjuk, adalah riwayat Abu Daud dari hadits Jabir, bahwa 


727 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1570). 

72S HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 5, An-Nasa‘i dalam 
pembahasan tentang nikah, bab no. 17, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah, 
bab no. 9, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 5, dan Ahmad dalam Al 
Musnad (4/245). 


Nabi SAW bersabda. 


0J^-Aj C. jJsAj jl f' 'l)stu»l jls olj-*Jl *5”"(■_ ■)?•>*• lil 

- V ““" ✓ X ' ✓ 

• J 




✓ / / 


“Apabila salah seorang dari kamu hendak melamar seorang 
wanita, kemudian jika dia dapat melihat calonnya maka lihatlah 
pinangannya itu hingga akan membuatnya tertarik untuk 
menikahinya, maka lakukanlah."™ 


Ungkapan, “Jika dia dapat melihat calonnya maka lakukanlah ”, 
adalah kata-kata yang tidak digunakan untuk menyatakan waj ib. Ini adalah 
pendapat jumhur fuqaha Malik, Asy-Syafi’ i, Kufiyun, ahli Zhahiri dan lainnya. 

Keenam: Ulama berbeda pendapat tentang balas yang boleh dilihat. 
Malik berpendapat, yang dilihat adalah wajah dan duatelapak tangan, dan 
tidak boleh melihat kecuali atas izirmya. Asy-Syafi’ i dan Ahmad berpendapat, 
dengan atau tanpa izinnya boleh dilihat jika auratnya tertutup. 

A1 Auza’i berkata, “Boleh melihat calon dan berupaya agar dapat melihat 
beberapa bagian tubuhnya.” 

Daud berpendapat, boleh dilihat seluruh tubuhnya, dengan berpegang 
pada makna lahir dari ayat. Syariat Islam melarang secara mutlak melihat 
aurat. Wallahua'lam. 

Ketujuh : Finnan Allah SWT, “Kecuali perempuan- 

perempuan (hamba sahaya) yang kamu rniliki” Ulama berbeda pendapat 
tentang kehalalan hamba sahaya yang kafir bagi nabi SAW, yaitu: 

1. Halal berdasarkan keumuman firman Allah SWT, £ ^J. 

Ini adalah pendapat Mujahid, Sa’id bin Jubair, Atha' dan A1 Hikam. 

Mereka mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT, <\\ fa $ 


725 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 18, At-Tirmidzi dalam 
pembahasan tentang nikah, bab no. 5, dan Ahmad dalam Al Musnad (3/334). 


Surah Al Ahzaab j 


juu qa adalah tidak halal bagimu wanita selain muslimat, 

sedangkan wanita Yahudi dan Nasrani juga tidak halal. 

2. Tidak halal, sebagai bentuk pensucian kepada beliau, karena beliau 
memberikan berita gembira kepada kaum kafir. 


Firman Allah: 




• ^ J 


liji IjU-al* laj <#>S>,.UW Jj 

lijj J^jT^ 'y STi ^ ^=p; « 


i- of % at ^ iAj? 

L«^P 4JJ I JLP (|)l^*a £)l I JUl 4-qJlxj 




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan 
untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu 
masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka 
masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu 
tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya 
yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu 
kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak 
malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta 
sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri) Nabi, maka 
mintalah dari belakang tabir, cara yang demikian itu lebih 




suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu 
menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini 
istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya. 
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) 
disisiAllah” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 53) 


Dalam ayat ini dibahas enam belas masalah, yaitu: 

Pertama: „ • J'Jj 'i! “Hai orang- 

orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi 
kecuali bila kamu diizinkan.” Lafazh di sini berada dalam posisi nashab 
dengan makna, kecuali jika beliau telah memberikan izin kepada kalian. 
Sedangkan pengecualian tersebut tidak teijadi dari awal. 

ajS\ Qt JJpyUt Jl “Untuk makan dengan tidak menunggu- 
nunggu waktu masak (,makanannya)” dibaca nashab karena berada pada 
posisi hal (keterangan). Maknanya adalah, janganlah kalian masuk dalam 
kondisi seperti itu. Kata jf, tidak boleh dibaca khafadh (diberi harakat 
kasrah) karena ia adalah na ’at kepada kata . Karena seandainya kata 

tersebut na ’at maka harus ada dua fa ’il (pelaku) yang ditampakkan, yakni 

y S I* > ^ ^ 

ji-2> o\i\ cjiJp. Kalimat yang sama dengan kalimat ini adalah, J*rj '•!* 
fatau j* 

Ayat ini mengandung dua makna, yaitu: (1) adab makan dan duduk, 
serta (2) perintah hijab. Dalam cerita dan kandungan pertama, jumhur ahli 
tafsir mengatakan bahwa sebab turunnya adalah ketikaNabi SAW menikahi 
Zainab bind Jahsy kemudian mengadakan walimah, ketika diadakan jamuan 
makan para undangan tersebut makan sambil bercakap-cakap. Sedangkan 
istri Nabi SAW memalingkan wajahnya ke dinding rumah, maka hal itu 
memberatkan Nabi SAW. 


Anas berkata, “ Aku tidak tahu apakah yang memberitahukan Nabi 
SAW bahwa tamu sudah keluar ataukah Nabi sendiri yang memberitahuku, 
kemudian aku masuk rumah bersama beliau dan diberikan hij ab antaraku dan 



din beliau. Tak lama kemudian turunlah ayat ini.” 730 

Qatadah dan Muqatil dalam kitab Ats-Tsa’labi mengatakan bahwa ayat 
ini turun di rumah Ummu Salamah, dan riwayat yang pertama lebih benar. 

Ibn Abbas berkata, “Ayat ini turun karena ada beberapa orang mukmin 
yang memasuki rumah Nabi SAW sebelum makanan siap disediakan. Mereka 
kemudian duduk sambil menunggu makanan itu tersaji, lalu mereka makan 
dan lama sekali setelah makan baru mereka keluar.” 


Ismail Ibn Abu Hakim berkata, “Ini adalah adab yang diajarkan oleh 
Allah kepada manusia.” 

Sedangkan Aisyah berkata, “Sebab turun ayat ini adalah karena Umar 
bin A1 Khaththab berkata kepada Nabi SAW, ‘Hai Nabi, sesungguhnya para 
istrimu bisa saja mendapatkan kebaikan atau kemaksiatan, maka sebaiknya 
kamu perintahkan mereka untuk berhijab’. Maka turunlah ayat ini.” 731 


Dalam kitab Shahih disebutkan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Umar, 
dia berkata, “Umar pemah mengatakan bahwa Tuhanku setuju denganku atas 
tigaperkara: (1) setuju atas maqam Ibrahim yang dijadikan sebagai tempat 
shalat, (2) setuju untuk memerintahkan hijab, dan (3) setuju atas perlakuan 
terhadap tawanan perang badar.” 732 Inilah pendapat yang paling benar dalam 
masalah sebab turunnya ayat hijab. 


Sedangkan riwayat yang lemah adalah riwayat yang diriwayatkan dari 
Ibn Mas’ud, bahwa Umar pemah menyuruh istri-istri Nabi untuk berhijab, 
maka Z aina b binti Jahsy berkata, “Hai IbnuAl Khaththab, sesungguhnya kamu 
hanya cembum kepada kami, serta cembum bahwa wahyu diturunkan di rumah 


kami. Maka turunlah ayat ini: 






730 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/176). 

731 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/176) dari Anas dengan sedikit 
perbedaan redaksi. 

732 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 32, juga dalam tafsir 
surat A1 Baqarah, Muslim dalam keutamaan sahabat (hadist no. 24), Ad-Darimi dalam 
pembahasan tentang manasik, bab no 33, dan Ahmad dalam ^4 /Musnad (1/23). 




“.Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri) 
Nabi, maka mintalah dari belakang tabir 

Namun riwayat ini tidak benar karena ayat hijab tumn pada waktu 
walimah dan pemikahan Zainab, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. 

Diantara riwayat lain yang mengatakan tentang sebab turun ayat ini 
bahwa suatu waktu Nabi SAW makan bersama sahabatnya, kemudian salah 
seorang bersentuhan tangannya dengan tangan Aisyah, hingga membuat Nabi 
SAW tidak suka dengan kej adian itu, maka turunlah ayat ini. 733 


Ibnu Athiyyah 734 berkata, “Diantara sifat dan kebiasaan suatu bangsa 
apabila mereka diundang makan pada satu acara walimah, maka mereka 
akan datang lebihawal dan menunggu makanan sampai siap disajikan. Begitu 
juga ketika mereka sudah selesai makan, tetap saja tidak mauberanjak dan 
pergi. Oleh karena itu, Allah SWT melarang perbuatan demikian dilakukan di 
rumah Nabi SAW, dan larangan ini mencakup semua mukmin. Larangan ini 
lalu dipatuhi oleh umat Islam. Oleh karena itu, mereka tidak akan masuk 
kecuali j ika sudah diberikan izin, dan tidak boleh menunggu hingga makanan 
siap disajikan. 

Kedua : Firman Allah SWT, “ Rumah-rumahNabi ,” adalah 

dalil dan petunjuk bahwa rumah adalah kepunyaan laki-laki, dan dia yang 
berkuasa dan mengendalikan rumah itu. Dalam A1 Qur'an juga ada ayat yang 
menjelaskan bahwa rumah juga kepunyaan wanita. 


Jika ada yang mengatakan, bagaimana dengan firman Allah SWT, 



“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah 
dan Hikmah (SunnahNabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut 
lagi Maha mengetahui. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 34) 


733 Lih. Asbab An-Nuzul (271). 

734 Lih. Al MuharrarAl Wajiz{\3l9A). 


Surah Al Ahzaab j 


Penjelasannya adalah bahwa penisbatan rumah kepada Nabi SAW 
adalah sebagai bentuk kepemilikan, sedangkan penisbatan rumah kepada 
perempuan adalah sebagai bentuk tempat menetap saja. Dengan dalil bahwa 
izin diminta kepadaNabi SAW menunjukkan bahwa izin hanya diminta kepada 
si pemilik rumah. 

Kedga: Ulama berbeda pendapat dalam hal rumah yang ditinggalkan 
Nabi SAW, dan dihuni oleh keluarga beliau, apakah rumah ini menjadi milik 
istri-istri Nabi atau tidak? 


Dalam hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu: 

1. Rumah itu kepunyaan mereka (para istri), dengan dalil bahwa mereka 
menetap dan tinggal disana setelah Nabi SAW meninggal sampai mereka 
jugameninggal, dan Nabi SAW memberikan rumah itu kepada mereka. 

2. Rumah itu hanya sebagai tempat tinggal, sebagaimana halnya seorang 
suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya, dan rumah itu 
bukanlah hibah bagi si istri. Si istri tinggal disana sampai ajalnya. Pendapat 
inilah yang lebih benar. Pendapat ini juga yang dipakai oleh Abu Umar 
bin Abdu A1 Barr dan Ibnu A1 Arabi dan lainnya. 


Ini merupakan amanat yang dititipkan oleh Nabi SAW kepada istri' 
istrinya, sebagaimana halnya Nabi SAWbersabda, 


/ > -f / / . . o > ^ ox 

-f 0 ' \° f ~ * S * X/" X . X * X O |X .^ . XO J.X X 0 X..X f 

4jJju y L* Jj j 

** X X ^*x X 

, ./ 


Jangan membagi warisanku, baik itu dinar maupun dirham, dan 
apa yang aku tinggalkan dalam bentuk nafkah dan tempat tinggal 
adalah sedekah.” 135 


” s HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang wasiat, bab no. 32, dan dalam 
pembahasan tentang faraidh, bab no. 3. 

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab no. 19, Malik dalam 
pembahasan tentang kalam, dan Ahmad dalam AlMusnad (2/242). 






Inilah yang dikatakan oleh para ulama, mereka berkata, “Ini merupakan 
dalil bahwa tempat tinggal bukanlah warisan, seandainya itu adalah warisan 
maka tidak diragukan lagi jika Nabi SAW mewariskan itu.” 

Mereka lebih jauh mengatakan bahwa tempat tinggal yang ditinggalkan 
oleh mereka adalah dalil bahwa itu bukanlah milik mereka, tapi itu hanya 
sebatas tempat tinggal bagi mereka. Ketika mereka meninggal, maka rumah 
itu menjadi bagian dari mesjid yang dimanfaatkan oleh umat Islam. Sebagaimana 
halnya harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menjadi harta yang digunakan 
untuk berdakwah dan menyiarkan Islam. 

Firman Allah SWT, “Tidak menunggu-nunggu waktu 

masak (makanannya)” maksudnya adalah, tidak menanti di rumah beliau 
hingga makanan yang dimasak matang. 

Kata lol dibaca dengan empat qira ‘ah, yaitu: 

1. J\ yakni dengan harakat kasrah pada huruf hamzah. Ibnu Ulayyah 

membaca lafazh —yakni dengan harakat kasrah pada 

✓ ✓ ✓ / 

kata sebagai sifatkepadakata . il^ . 736 

2. ^ yakni dengan harakat fathah di awal kata. 

3. ' $ yakni dengan harakat fathah pada huruf hamzah dan ditambah 
tanda panjang setelah huruf nun. 

Kata atfj dibentuk dari kalimat ^ Jl ^ yang artinya kosong, tiba 

waktunya dan menemukan. 

Keempat: Firman Allah SWT, JiIIjlU liji ijJUoli I 

“Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu 
selesai makan, keluarlah kamu.” Dalam ayat ini dikuatkan lagi larangan itu, 
yaitu hanya dibolehkan masukjika sudah diizinkan. 



736 Qira ‘ah Ibnu Ulayyah ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf (3/ 
244), Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/95). dan Abu Hayyan dalam Al 
BahrAl Muhith (7/246). 


Surah Al Ahzaab J 



Ibnu A1 Arabi 737 berkata, “Maknanya adalahjika kalian sudah diizinkan 
dan dipersilakan untuk masuk maka masuklah, jika hanya panggilan untuk 
masuk saja, maka itu bukanlah izinyang cukup untuk masuk, tapi yang perlu 
adalah izin dan panggilan untuk masuk.” 

Kelima: Firman Allah SWT, iSji “Dan bila kamu 

selesai makcm, keluarlah kamu.” Dalam hal ini, Allah SWTmenyuruh setelah 
makan untuk segera berpencar danpergi. Yang dimaksud adalah keluar dan 
rumah beliau setelah menyelesaikan makan. Hal ini karena melihat dalil yang 
mengatakan keharaman untuk masuk rumah, dan dibolehkan untuk makan, 
maka setelah makan, hilanglah sebab kebolehan memasuki rumah itu. Hukum 
haram memasuki rumah kembali diberlakukan. 


Keenam : Ayat ini adalah dalil yang menyatakan bahwa tamu hanya 
makan sebatas dia sebagai tamu dan tidak makan atas kehendak dirinya 
sendiri, karena Allah berfirman, 1Jliji “Dan bila kamu selesai 
makan, keluarlah kamu.” 


Ketujuh : Firman Allah SWT, Yj “ Tanpa asyik 

memperpanjangpercakapan” adalah athaf kepadalafazh, 

* 

“Dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya ).” 
Sedangkan kata dibaca nashab karena berfungsi sebagai hal dari huruf 
kaf dan mim yang terdapat pada lafazh J ’J3. Maksudnya adalah, janganlah 
kalian berlama-lama dan memperpanjang percakapan, seperti yang dilakukan 
oleh sahabat Nabi pada saat walimah Zainab, 

yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu 
(untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang 
benar” maksudnya adalah, Nabi SAW tidak mau dan segan untuk 
melarangnya. Ketika hal itu menunjukkan bahwa manusia segan melarang 
karena malu. Maka dari itu, selanjutnya Allah menegaskan bahwa untuk 



karena perbuatan itu, q\ 
“Sesungguhnya 


737 Lih. Ahkam Al Qur'an (3/1577). 



menegakkan dan berkata benar, jangan malu dan ragu. KarenaAllah SWT 
tidak malu untuk menyatakan hal yang benar. 

Dalam hadits Ummu Salamah disebutkan, “Ummu Sulaim datang 
kepada Nabi SAW kemudian dia berkata, ‘ Hai Rasul, sesungguhnya Allah 
tidak malu untuk sesuatu yang benar, maka apakah wajib bagi seorang wanita 
untuk mandi jika diabermimpi (bermimpi bersetubuh)?’Nabi SAW menjawab, 
‘Iya, jika dia melihat air (cairan) 

1Kedelapan: Firman Allah SWT, lii£. ^“ Apabila kamu 
meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri) Nabi.” 
Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thiyalisi dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Umar berkata, “Tuhanku sepakat denganku pada empat perkara...Aku 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanaseandainyadipakaikanhijab 
bagi istri-istrimu? Karena dengan demikian itu adalah suatu kebaikan baginya 
dan kemuliaan.” Maka turunlah firman Allah SWT, 

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri) 
Nabi.” 

Ulama berbeda pendapat tentang makna kata mata’ sebagaimana 
berikut: 

1. Kata itu bermakna permintaan fatwa 

2. Kata itu bermakna mushhaf A1 Qur'an. 

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna 
kata tersebut mencakup semua yang memungkinkan untuk diminta, baik 
berkaitan dengan agama maupun keduniaan. 

Kesembilan : Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa 
Allah membolehkan bertanya kepada mereka dari balik tabir, yaitu 
permasalahan untuk meminta fatwa dari mereka, dan ini mencakup semua 
wanita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh syariat bahwa wanita itu adalah 
aurat, baik itu badannya ataupun suaranya, maka tidak boleh melihat itu 


Surah Al Ahzaab j 



kecuali dalam keadaan mendesak seperti pengobatan yang dilakukan pada 
badannya, dan lain sebagainya. 

Kesepuluh : Sebagian ulama berpendapat berdasarkan perintah 
menanyai istri Nabi SAW dari balik tabir bahwa orang buta boleh bersaksi. 
Karena wanita buta dapat mengenali suaminya melalui suaranya. 

Tetapi Abu Hanifah danAsy-Syafi’i dan lainnya tidak membolehkan. 
Abu Hanifah berpendapat, kebolehan itu hanya berlaku pada persaksian nasab 
dan keturunan. Sedangkan Asy-Syafi’i mengatakan, kesaksian itu tidak boleh 
kecuali apa yang dilihatnya ketika belum buta. 

Kesebelas: Firman Allah SWT, “ Cara 

yangdemikian itu lebih suci bagi hatimu dan had mereka.” Yang dimaksud 
adalah, hal itu akan lebih efektif untuk menghindarkan kekhawatiran yang 
akan teijadi jika wanita dan laki-laki berada dalam satu tempat. Itu akan 
lebih bermanfaat dihindari karena dapat menjauhkan diri dari tuduhan dan 
sangkaan serta dapat menjaga diri. Inilah dalil yang menyatakan bahwa tidak 
seharusnya ada khalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang 
tidak halal baginya. Karena hal itu lebih baik bagi keduanya, dan dapat menj aga 
dirinya dari perbuatan maksiat. 

Kedua betas : Firman Allah SWT, M j-lj ijijs o* JU^=d 

“Dan tidak boleh kamu menyakiti (had) Rasulullah ,” adalah pengulangan 
dan penguatan akan larangan untuk menyakiti Rasulullah SAW, danpenguatan 
dalam larangan akan memperkuat hukum larangan itu. 

Ketiga betas: FirmanAllah SWT, 

“Dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya sesudah ia wafat selama- 
lamanya.” Diri wayatkan oleh Ismail bin Ishak, dia berkata: Muhammad bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsaur dari Ma’mar Qatadah 
menceritakan kepada kami bahwa seorang laki-laki berkata, “Jika Rasulullah 
SAW telah wafat, maka aku akan menikahi Aisyah.” Maka, Allah menurunkan 
ayatini. 


[Tafsir Al Qurthubi 



Ibnu Athiyyah berkata, 738 “Diriwayatkan bahwa ayat ini turun karena 
ucapan beberapa sahabat yang berkata, ‘ Jika Rasulullah meninggal, maka 
aku akan menikahi Aisyah’. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau 
lalu merasa sakit hati.” 

Dalam hal ini Ibnu Abbas menyebutkan orang itu dengan imgkapan 
yang tidak jelas yakni “beberapa sahabat”, sedangkan Makki menceritakan 
dari Ma’mar bahwa sahabat itu adalah Thalhah bin Ubaidullah. 

Menurut saya (AI Qurthubi): Demikian yang dikatakan oleh An- 
Nuhas 739 dari Ma’mar, bahwa sahabat tersebut adalah Thalhah. Namun, 
pendapat ini tidak benar. 

Ibnu Athiyyah berkata: Pendapat ini tidak benar, dan Abu Al Abbas 
mengatakan bahwa cerita ini didasarkan pada berita para sahabat, padahal 
pemberitaan ini bohong dan tidak benar dari para sahabat. Tetapi ucapan ini 
berasal dari orang munafik yang bodoh. Sebagaimana halnya riwayat yang 
menyebutkan bahwa seorang mu nafik berkata, “KetikaNabi SAW menikahi 
Ummu Salamah sepeninggal Abu Salamah, orang munafik itu berkata, ‘Kenapa 
Muhammad itu kawin dengan perempuan kita? Lihat saja jika dia meninggal 
nanti, aku akan menikah dengan istrinya’. Maka turunlah ayat tersebut Setelah 
itu istri-istri Nabi SAW haram dinikahi, dan istri itu hukumnya bagaikan ibu 
yang tidak boleh dinikahi. Ini adalah keisitimewaan dan kemuliaan yang 
diberikan kepada Nabi SAW.” 

Asy-Syafi’i berkata, “Istri-istri Nabi SAW yang ditinggal mati tidak 
halal dinikahi oleh siapa pun, dan barangsiapa yang menghalalkan itu maka 
dia telah kafir.” 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa alasan pelarangan itu adalah 
karena mereka nantinya adalah istri-istri Nabi SAW di surga. Yang menjadi 


734 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/95). 
739 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (5/373). 


Surah Al Ahzaab j 


suami bagi mereka di surga adalah suami mereka yang terakhir mereka nikahi. 

Keempat betas: Ulama berbeda pendapat tentang status istri Nabi 
SAW, apakah tetap sebagai istri, atau akad nikah batal karena kematian? 
Jika akad nikah itu berhenti karena kematian, maka apakah bagi istri-istri 
Nabi itu ada iddah- nya? 

Ada yang berpendapat, mereka menjalani iddah karena mereka ditinggal 
mati oleh suami mereka, dan iddah itu adalah ibadah. Ada juga yang 
berpendapat, tidak ada iddah, karena mereka tidak menunggu kebolehan 
untuk menikah lagi. Pendapat inilah yang benar. 

Sedangkan mengenai istri Nabi SAW yang diceraikannya pada masa 
hidupnya sepertiAl Kalbiyah, apakah boleh bagi yang lain menikahinya? Dalam 
masalah ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang benar adalah pendapat 
yang membolehkan, seperti yang diriwayatkan bahwa A1 Kalbiyah yang 
diceraikan oleh Nabi SAW dinikahi oleh Daimah bin Abu Jahal. Ada yang 
berpendapat, yang menikahinya adalah A1 Asy’ab bin Qais A1 Kindi. 
Sedangkan A1 Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan, yang menikahinya adalah 
Muhajir bin Abu Umayyah, dan tidak ada yang mengingkari pendapatnya. 

Kelima betas : Firman Allah SWT, jl^p jl^=> oj 

“Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah” 
maksudnya adalah, menyakiti Nabi SAW dengan cara menikahi istri-istrinya 
adalah termasuk dosa besar di sisi Allah SWT. 

Keenam betas: Kami telah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat 
hijab darihadits Anas dan ucapan Umar, dimana Umar berkata kepada Saudah 
ketika dia keluar—dia adalah wanita yang tinggi semampai—, “Kami sudah 
melihatmu Saudah, maka berhijablah.” Tak lama kemudian Allah menurunkan 
ayat hijab. Ini bukan satu-satunya sebab diturunkannya ayat hijab, karena 
ketika Zainab bind Jahsy meninggal, ada yang mengatakan bahwa tidak ada 
yang melihat jenazahnya kecuali yang muhrim saja. Hal ini untuk menjaga ayat 
hijab yang diturunkan kepadanya. 



Firman Allah: 


0 \lfr ^ ^ (fit oji ill Ijip oj 

“Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya , 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 54) 


Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tersembunyi 
maupun yang nampak, baik itu yang sudah teijadi maupun yang akan teijadi. 
Oleh karena itu, ini adalah seruan untuk memujinya. 

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang 
disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya yaitu: ^ 

“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka 

Selain itu, orang yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, 
I '4'^.oi “Dan 

tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini 
istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya 

Hingga ada yang mengatakan kepada mereka, “Sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apayang akan mereka lakukan 
dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan akan menyakiti hati Nabi 
SAW.” Dengan demikian, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya dan 
berfungsi untuk menjelaskannya. Wallahua’lam. 


Firman Allah: 


‘ar c sj % y&.\ M % 


“Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa 
tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki 
mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari 
saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara 
mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang 
beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan 
bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. ” 
(Qs. A1 Ahzaab [33]: 55) 


Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu: 

Pertama: Setelah diturunkannya ayat hijab (tabir), beberapa kaum 
laki-laki dari keluargaNabi SAW mengeluh kepada beliau, mereka adalah 
para ayah, para putra, dan kerabat lainnya. Mereka berkata, “Apakah kami 
juga harus berbicara kepada mereka (kaum wanita yang masih kerabat kami) 
dengan melalui hijab?” Pertanyaan inilah yang menjadi sebab turunnya ayat 
ini, yakni sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka. 

Kedua: Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan siapa saja yang 
dihalalkan bagi seorang wanita untuk berbicara tanpa melalui tabir. Namun 
disini tidak disebutkan adalah paman (adik laki-laki dan kakak laki-laki dari 
ayah, serta adik laki-laki dan kakak laki-laki dari ibu). 


Akan tetapi tentu saja paman termasuk yang dibolehkan, karena mereka 
salah satu kerabat terdekat dari seseorang, bahkan mereka dianggap sejajar 
dengan orang tua (yakni ayah). A1 Qur'an juga terkadang menyebutkan seorang 


paman dengan sebutan ayah (tJ), seperti yang disebutkan dalam firman Allah 
SWT, ilii “Kami akan menyembah 

Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail .” (Qs. A1 Baqarah 


[2]: 133) Dimana Ibrahim adalah kakek mereka dan Ismail adalah paman 


mereka. 


Az-Zujaj berkata, “Seorang paman biasanya menganggap 


kemenakannya itu seperti anaknya sendiri (entah itu kemenakan laki-laki atau 
kemenakan perempuan), namun bagi seorang kemenakan akan sedikit 
canggung terhadap pamannya. Karena anak dari paman tersebut dihalalkan 
untuk d inikahi (muhrim). Oleh karena itu, merekabiasanya sedikit sungkan 
untuk berbicara dengan mereka tanpa menutupi dirinya dengan hijab. 

Berbeda dengan Asy-Sya’bi dan Ikrimah yang memakruhkan seorang 
wanita untuk menggunakan hijabnya jika berbicara dengan pamannya sendiri. 

Dalam ayat ini juga disebutkan beberapa mahram yang haram untuk 
dinikahij namun penyebutannya secara lengkap telah disebutkan dalam surah 
An-Nuur. Ayat ini hanya menyebutkan sebagian mahram yang telah disebutkan. 
Pembahasan mengenai hal ini telah kami uraikan secara mendetail dalam surah 
tersebut. 740 

Ketiga: Firman Allah SWT, 4 JjT “ Dan bertakwalah kamu (hai 

istri-istri Nabi) kepada Allah.” SetelahAllah SWT menyebutkan keringanan 
pada kelompok-kelompok ini dan menegaskan pembolehan bagi mereka 
untuk berbicara dengan para kerabat wanita mereka tanpa melalui hijab, lalu 
kalimat pembolehan ini dihubungkan dengan perintah Allah kepada para wanita 
untuk bertakwa. Bentuk kalimat seperti ini sangat tinggi dari segi bahasa dan 
makna. Seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan, cukuplah kalian para wanita 
dengan itu semua dan bertakwalah kalian kepada Allah SWT serta janganlah 
kalian melanggar batasan yang telah ditetapkan. 

Penyebutan kaum wanita secara khusus dalam ayat ini dan 
memprioritaskan mereka pada perintah tersebut lebih dikarenakan rendahnya 
sisi penjagaan diri mereka serta begitu mudahnya dan seringnya mereka lepas 
kendali. Wallahu a 'lam. 

Selain itu, mereka sedikit diancam melalui kalimat terakhir dari ayat 
ini, 1-1jj “ Sesungguhnya Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu.” 

740 Lih. tafsir surah A-Nuur, ayat 31. 


Surah Al Ahzaab j 


Finnan Allah: 






UJZS 


“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 
bershalawat untuk NabL Hai orang-orang yang beriman, 
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya (Qs. AI Ahzaab [33]: 56) 


Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, ^lT 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. ” Ayat ini adalah ayat yang mengungkapkan penghormatan Allah kepada 
Nabi SAW, yakni penghormatan yang diberikan pada saat beliau masih hidup 
dan setelah behau wafat. 

Ayat ini menyebutkanbetapatingginyaderajatNabi SAW di sisi Allah, 
setelah sebelumnya disebutkan bahwaNabi SAW terpelihara dari perbuatan 
dan pemikiran yang buruk. Selain itu, behau diberi kehormatan dengan cara 
mengharamkan para istrinya untuk dinikahi oleh siapa pun setelah beliau. Beliau 
juga diberi penghormatan dengan shalawat dari Allah dan para malaikat-Nya. 

Shalawat dari Allah kepada Nabi SAW adalah pemberian rahmat dan 
keridhaan-nya, sedangkan shalawat dari para malaikat adalah doa dan 
pennohonan ampun untuk beliau, dan shalawat dari umat beliau adalah doa 
dan pengagungan terhadap behau. 

Para ulama berlainan pendapat mengenai tempat kembalinya dhamir 
(kata ganti) pada lafazh ^ i beberapa diantara mereka berpendapat 
bahwa dhamir tersebut kembali kepada Allah dan para malaikat-Nya. Ini 
adalah firman Allah yang juga mengangkat kehormatan para malaikat , dimana 


flUERBD 





tidak ada siapa pun yang boleh digandengkan namanya dengan nama Allah 
pada sebuah dhamir, kecuali Allah sendiri. 

Hal ini disebutkan dalam riwayat Adi, ia berkata: Suatu hari ada seorang 
laki-laki yang berkhutbah, “Barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul- 
Nya, maka ia telah diberikan petunjuk. Dan barangsiapa yang mengingkari 
mereka, maka ia telah tersesat.” Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, 
“Engkau adalah seorangpengkhutbah yang buruk. (Janganlah engkau 
katakan barangsiapa yang mengingkari mereka) katakanlah, 
‘Barangsiapayang mengingkari Allah dan rasul-Nya ” 741 (HR. Muslim) 

Para ulama berkata, “Hal ini dikarenakan tidak seorang pun yang 
diperbolehkan untuk menggabungkan penyebutan asma Allah dengan nama 
lainnya dalam sebuah dhamir. Namun Allah berhak untuk melakukan apa 
pun yang Ia kehendaki, teimasuk pula di dalamnya penggabungan ini.” 

Sedangkan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa dalam ayat ini 
terdapat kata yang tidak disebutkan, perkiraannya adalah, sesungguhnya Allah 
bershalawat kepada Nabi dan begitu pula para malaikat bershalawat. Dengan 
begitu tidak ada penggabungan apa pun dalam ayat ini tepatnya pada dhamir 
manapun. 

Hal ini boleh dilakukan oleh siapa pirn, karena Nabi SAW tidak 
mengatakan “Engkau adalah seorang pengkhutbah yang buruiT untuk 
makna kalimat yang seperti itu. Beliau mengatakannya karena si pengkhutbah 
itu berhenti pada kalimat “barangsiapa yang mengingkari mereka”, lalu ia 
terdiam beberapa lama. 

Para ulama ini berdalil dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh 
Abu Daud, yangjuga berasal dari Adi bin Hatim, bahwa seorang pengkhutbah 
pemah berkhutbah di hadapan Nabi SAW, ia berkata, “Barangsiapa yang 
taat kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan 

741 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jum’at, bab: Meringankan Shalat dan 
Khutbah (pada Shalat Jum’at) (2/594). 


Surah Al Ahzaab j 


barangsiapa yang mengingkari mereka.” Mendengar itu, Nabi SAW bersabda. 


.ajf 'Jit -Liii jf- 


“Berdirilah engkau (atau pergilah), karerta engkau adalah seorang 

pengkhutbah yang buruk ” 742 

Hanya saja, ini mengandung kemungkinan bahwapadasaat Nabi SAW 
mengoreksinya saat khatib itu berhenti dan berkata, “Engkau adalah seorang 
pengkhutbah yang buruk ’ lalu beliau memperbaiki ucapan khatib itu, beliau 
berkata, “ Katakanlah, ‘Barangsiapayang mengingkari Allah dan rasul- 
Nya ” Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Selain itu, ini 
juga mendukung pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang 
berkhutbah itu tidak berhenti pada “Dan barangsiapa yang mengingkari 
keduanya” saja. 

Jumhur ulama membaca lafazh dengan menggunakan 

harakat fathah pada huruf to' (dibaca nashab ), karena terhubung dengan 
nama Allah melalui kata penghubung (j). Sedangkan Ibnu Abbas membaca 
kata ini dengan rafa ’ (menggunakan harakat dhammah pada huruf to'), yakni 
Alasannya, kata ini menempati tempat nama Allah sebelum 

Kedua: Firman Allah SWT, 1iI K 
“Hai orang-orangyang beriman, bershalawatlah kamu untukNabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. ” Disini Allah SWT 
memerintahkan kepada para hamba-Nya untuk bershalawat kepada Nabi 
Muhammad SAW, tanpa menyebutkan nabi-nabi lainnya, sebagai 
penghormatan bagi beliau. 

Para ulama sepakat bahwa bershalawat kepada Nabi SAW hukumnya 


masuknya kata jj yang menyebabkannya dibaca nashab 


742 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, bab no. 77. 

743 Qira 'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafeimya (13/68), namun qira 'ah 
ini tidak termasuk qira ‘ah sab 'ah yang mutawatir. 



fardhu, satu kali seumur hidup. Sedangkan bershalawat yang lebih daripada 
itu, maka hukumnya sunahmu ‘akkadah (sunah yang hukum pelaksanaaimya 
sangat dianjurkan dan jarang ditinggalkan oleh Nabi SAW) yang hampir 
mendekati wajib. Bagi seorang muslim, bershalawat kepadaNabi SAW tidak 
mungkin ditinggalkan atau dilupakan kecuali j ika dia adalah orang yang kurang 
kebaikannya. 

Az-Zamakhsyari berkata, 744 “Jika ada yang bertanya kepadaku apakah 
shalawat kepada Nabi SAW itu diwajibkan atau disunahkan? Maka pasti 
aku akan menjawabnya wajib.” 

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu diwajibkannya 
bershalawat. Beberapa diantara mereka berpendapat bahwa bershalawat itu 
diwajibkan pada setiap kali nama beliau disebutkan. Karena, dalam sebuah 
riwayat disebutkan. 


^ S . S S ' f o e > ft >*. 0 S 

.4»1 oJUjii jUJI ( _ ? IP J-^aJ j»J J oJss- Cj 


“Barangsiapa yang mendengar namaku disebutkan lalu ia tidak 
bershalawat kepadaku, maka ia akan dimasukkan ke dalam api 
neraka dan dijauhkan dari Allah” 1 * 5 


Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW pemah ditanya, “Wahai 


Rasulullah, apa pendapatmu tentang firman Allah SWT, j 'Js\ oj 

\jlhj jp bjl^4 ‘Sesungguhnya 


Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang- 
orangyang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 
salampenghormatan kepadanya Beliau lalu menjawab, ‘/ni adalah salah 
satu dari ilmu yang tersimpan (rahasia), kalau saja kalian tidak 
menanyakannya kepadaku maka aku mungkin tidak 
memberitahukannya. (Ketahuilah bahwa) sesungguhnya Allah 


744 Lih. AlKasysyqfi 3/245). 

745 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’AlKabir (4/805). 


Surah Al Ahzaab j 


mempercayakan dua malaikat untukku, dan setiap kali namaku didengar 
oleh seorang muslim lalu ia bershalawat kepadaku, maka kedua malaikat 
itu akan berdoa, “SemogaAllah mengampuni dosa-dosamu Kemudian 
Allah bersama para malaikat-Nya yang lain mengiringi doa kedua 
malaikat itu, amin. Lalu setiap kali namaku didengar oleh seorang muslim 
namun ia tidak bershalawat kepadaku, maka kedua malaikat itu akan 
berdoa, “Semoga Allah tidak mengampuni dosa-dosamu Kemudian 
Allah bersama para malaikat-Nya yang lain mengiringi doa kedua 
malaikat itu, amin’”' 146 

Sedangkan beberapa ulama lain berpendapat bahwa seorang muslim 
hanya wajib bershalawat satu kali pada satu kesempatan saja (satu tempat). 
Walaupun nama Nabi SAW disebutkan secara berulang-ulang pada 
kesempatan itu, namun ia hanya diwajibkan untuk bershalawat satu kali. 
Sebagaimana halnya ketika dibacakan ayat-ayat sajadah, seorang muslim 
hanya cukup bersujud satu kali saja, atau seperti mendoakan orang yang 
bersin, dimana seseorang yang mendengar orang lain bersin, maka ia hanya 
wajib mendoakannya satu kali saja. 

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bershalawat kepada Nabi 
SAW itu hanya diwajibkan satu kali saja seumur hidup, dan begitu juga halnya 
dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun sebagai sikap kehati- 
hatian, alangkah lebih baiknya jika kita bershalawat kepadaNabi SAW setiap 
kali nama beliau didengar, karena riwayat-riwayat menunjukkan hal itu. 

Ketiga: Mengenai bentuk shalawat kepadaNabi SAW, adabeberapa 
riwayat yang menyebutkannya, salah satunya adalah riwayat Malik, dari Abu 
Mas’udAlAnshari, iaberkata: Ketika kami sedangberadadimajlis Sa’ad 
bin Ubadah, Nabi SAW datang mengunjungi kami di majlis tersebut. Lalu 


746 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/515), lalu ia berkata, 
“Hadits ini termasuk hadits yang gharib (aneh) dan sanadnya juga dha ’ifjiddan (sangat 
lemah).” 


| Tafsir A1 Qurthubi 



seakan-akan beliau terlihat tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Basyir bin 
Sa’ad langsung bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, Allah 
memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu, lalu bagaimana bentuk 
shalawat itu?”Mendengarpertanyaan ituNabi SAWterdiam cukup lama, 
sampai-sampai kami berharap pertanyaan itu tidak terlontarkan. 

Namun kemudian akhimyaNabi SAW menjawab pertanyaan itu, beliau 
bersabda, “Katakanlah, 


Jl JJs> 

or jt jij juii js- 

alt ^ jt Jk cir# 


‘Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad 
kamaa shallaita alaa Ibraahim wa alaa aali Ibraahim, wa baarik 
alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarakta alaa 
Ibraahim wa alaa aali Ibraahim, fil ’aalamiina innaka hamiidun 
majiid (Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Nabi SAW dan 
kepada keluarga beliau, sebagaimana Engkau berikan shalawat 
kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Ya Allah, 
berikanlah keberkahan kepada Nabi SAW dan kepada keluarga 
beliau, sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada Nabi 
Ibrahim dan kepada keluarganya. Engkau adalah Tuhan Yang 
Maha Terpuji lagi Maha Pemurah diseluruh alam) Sedangkan 
untuk mengucapkan salam sama seperti halnya salamyang telah 
aku ajarkan kepada kalian sebelumnya. ,mi 


747 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dari beberapa riwayat (3/509-510). 


Surah Al Ahzaab ) 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa‘i dari Thalhah. Namuntanpa 
* • 

menyebutkanredaksi, ^ “Diseluruhsemestaalam”, dan juga tanpa 

redaksi, ^ “Sedangkan untukmengucapkan salam sama 

seperti halnya salam yang telah aku ajarkan kepada kalian sebelumnya. ” 

Riwayat yang menyebutkantentang bab inijuga diriwayatkan dari Ka’ab 
bin Ujrah, Abu Hamid As-Sa’idi, Abu Sa’id A1 Khudri, Ali bin Abu Thalib, 
Abu Hurairah, Buraidah A1 Khuza’i, Zaid bin Kharijah (ada juga yang 
menyebutkan Zaid bin Haritsah). Riwayat inijuga disebutkan oleh para imam 
hadits dalam kitab-kitab mereka. 


At-Tirmidzi mengategorikan hadits yang diriwayatkan oleh Ka’ ab bin 
Ujrah sebagai hadits yang shahih, sedangkan Muslim menyebutkan dalam 
kitabnya bersama hadits yang diriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa’idi. 

Abu Umar meriwayatkan dari Syu’bah dan Ats-Tsauri, dari A1 Hakam 
bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka’ab bin Ujrah, ia berkata: Setelah 
diturunkannya finnan Allah SWT, jjjzs \ jlLj & 1 ^LyJ fif tjfc 
“Hai orang-orangyang beriman, bershalawatlah kamu untukNabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Datanglah seorang laki- 
laki kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada beliau, ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, untuk cara bersalam tentu kami telah mengetahuinya, lalu bagaimana 
dengan bershalawat?” Beliau menjawab, “ Katakanlah, 


llS" Ji aiki X-^JLU 

S'" ^ * * IT jV ✓ i / % 'iS ft | .// s & .y'O. ’Tx’ ✓ 

JT Jk 'Jrj 


j* e / / 


‘Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad 
kamaa shallaita alaa Ibrahim wa alaa aali Ibraahiim, wa baarik 
alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarakta alaa 
Ibraahiim wa alaa aali Ibrahiim, innaka hamiidun majiid (Ya Allah, 



berikanlah shalawat kepada Nabi SAW dan kepada keluarga 
beliau, sebagaimana Engkau berikan shalawat kepada Nabi 
Ibrahim dan kepada keluarganya. Ya Allah, berikanlah keberkahan 
kepada Nabi SAW dan kepada keluarga beliau, sebagaimana 
Engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada 
keluarganya. Engkau adalah Tuhan YangMaha Terpuji lagi Maha 
Pemurah) '.” 748 


Ini adalah redaksi riwayat dari Ats-Tsauri, bukan redaksi riwayat 
Syu’bah. Hadits ini juga dimasukkan ke dalam tafsirMusnadAts-Tsauri 
pada penjelasan firman Allah SWT, 

&rx \j 1 [ r..j /io \Jt^ i jYAi tjbj “Sesungguhnya Allah dan 

malaikat-malaikat-Nya bershalawat untukNabi. Hai orang-orangyang 
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya.” 

Disana dijelaskan bagaimana cara bershalawat kepada Nabi SAW, 
dan juga mengajarkan cara menyampaikan penghormatan kepada beliau, serta 
bagaimana cara bersalam, yaitu: 



“ As-salaamu alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullaahi 
wabarakaatuhu (Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan 
senantiasa tercurahkan kepadamu wahai Nabi). ” 

A1 Mas’udi meriwayatkan dari Aun bin Abdullah, dari Abu Fakhitah, 
dari A1 Aswad, dari Abdullah, ia berkata, “Apabila kalian ingin bershalawat 
kepada Nabi SAW maka bershalawatlah dengan sebaik-baiknya. Karena 
kalian tidak mengetahui manakah shalawat yang kalian sampaikan yang 
diterima olehnya.” Lalu ia ditanya, “Ajaikanlah kepada kami bershalawat yang 


748 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bershalawat kepada Nabi 
SAW Setelah Bertasyahhud (1/305-306). 


Surah Al Ahzaab ] 

__ L 


paling baik.” Ia menjawab, “Katakanlah, 


3x^1 4 - J* ylii 

/ / / / ' 

el h ^ I ^ I ^ \ 1° * ' ' <t * * S ©2 S3,. ✓. ✓ ✓ ✓ 0 #. 

w)*A^P ~L**>t-* ^mmJlII 

" " " ^ ^ 

^ ° £ti *\ ? y .*•■*• X ,*,*1^ ‘ ,O ''' 0 j ^^fll - y '° ^ll l« ■* >» ^ 0^ f, 

jf» O ja±5*x-A LaL/L* 4jtxj) a— ^JU) cA^k^(J 

' ' s ✓ ^ 

Lis' -U->*-« JT ^^Ipj ~u^w» *-$1)1 

^ ^ s# ’ 

J4I1! ^ afi c^q jt JsTj J* 

jt Jij j^»Q J* cJr>; ljt jlki jt ji-j A^J. 


1* o ^ ll o 


‘r^lrfi 


‘Ya Allah, berikanlah shalawat-Mu, rahmat-Mu, keberkahan-Mu, 
kepada pemimpin dari para rasul, imam dari orang-orang yang 
bertakwa, penutup para nabi, Muhammad SAW Beliau adalah 
hamba-Mu dan juga Rasul-Mu, pemimpin yang penuh kebaikan, 
panglima yang penuh kebaikan, dan Rasul yang penuh kasih 
sayang. Ya Allah, tempatkanlah beliau di tempat yang agung, 
tempatyang diinginkan oleh siapapun, dari dulu hingga nanti. Ya 
Allah, berikanlah shalawat kepada Nabi SAW dan kepada 
keluarga beliau, sebagaimana Engkau berikan shalawat kepada 
nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Engkau adalah Tuhan 
Yang Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah, berikanlah 
keberkahan kepada Nabi SAW dan kepada keluarga beliau, 
sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim 
dan kepada keluarganya. Engkau adalah Tuhan Yang Maha Terpuji 
lagi Maha Pemurah’.” 


A1 Qadhi Iyadh juga meriwayatkan hadits lain pada kitab Asy-syifa ‘ 
yang tidak jauh berbeda maknanya, dengan sanad yang tidak terputus. Hadits 




ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, “Beginilah (shalawat) yang 
diturunkan dari Tuhan yang Maha Agung, 


nT JT ^^Ipj 

X* / ^ 

i z' 4 i 9 I . ^ i J | f| & A O S ^ I SO ,S O. #— (XX 

^ Jjl ‘(*4*' J' 

«" ^ /• s s s s 

iL-i tj^»Q jt J*j jn ;Jr>; nr al^n jt 

y llT JT -L^a*-* j*a- jJj jt-fUi .-La*-* 

✓✓ 0 -* f|. ^ • ✓ + 0 ^ , &. o so. »y 'Is s 0 so f/ 

tlT^J (H^ .-La*^ -L^jj- iiUl Cj»dA^i J' (^kj L5^ 
jt Jkj nr -dkJ jt j^, olkJ Jp 


✓ 0 S* s' s' _ ✓ 


✓ ^ 


•<X*^C^ 


^ , SS. O .s O, 


dlh 




‘Allaahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad 
kamaa shallaita alaa Ibraahiim wa alaa aali Ibraahtim, innaka 
hamiidun majiid. Allaahumma baarik alaa Muhammad wa alaa 
aali Muhammad kamaa baarakta alaa Ibraahiim wa alaa aali 
Ibraahiim, innaka hamiidun majiid. Allaahumma wa tarahham 
alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa tarahhamta alaa 
Ibraahiim wa alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid. 
Allaahumma wa tahannan alaa Muhammad wa alaa aali 
Muhammad kamaa tahannanta alaa Ibraahiim wa alaa aali 
Ibraahiim, innaka hamiidun majiid (Ya Allah, berikanlah shalawat 
kepada Nabi SAW dan kepada keluarga beliau, sebagaimana 
Engkau berikan shalawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada 
keluarganya, Engkau adalah Tuhan Yang Maha Terpuji lagi Maha 
Pemurah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi SAW dan 
kepada keluarga beliau, sebagaimana Engkau berikan keberkahan 
kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Engkau adalah 
Tuhan Yang Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah, kasihilah 


Surah Al Ahzaab j 



Nabi SAW dan kepada keluarga beliau, sebagaimana Engkau kasihi 
Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Engkau adalah Tuhan Yang 
Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. YaAllah, sayangilah Nabi SA W 
dan kepada keluarga beliau, sebagaimana Engkau sayangi Nabi 
Ibrahim dan kepada keluarganya. Engkau adalah Tuhan Yang 
Maha Terpuji lagi Maha Pemurah) ’.” 749 

Ibnu A1 Arabi berkata, 750 “Beberapa riwayat-riwayat ini ada yang 
shahih, dan beberapa lainnya ada yang tidak shahih. Sedangkan riwayat 
yang paling shahih adalah riwayat yang disampaikan oleh Malik. Oleh karena 
itu, berpeganglah pada riwayat tersebut. Sedangkan riwayat yang disampaikan 
para ulama lain yang menambahkan kasih sayang bersama shalawat atau pun 
menambahkan lainnya adalah riwayat yang tidak kuat. Seorang muslim haruslah 
dapat memilah dalil agama mereka seperti halnya mereka memilah harta 
mereka. Karena mereka pasti tidak mau menerima uang atau apa pun yang 
ada aibnya (sobek atau pun rusak), dan mereka pasti Iebih memilih uang atau 
apa pun yang sempuma dan selamat dari aib. Begitu juga halnya dengan 
pengambilan riwayat dari Nabi SAW, mereka tentu seyogyanya tidak 
mengambil riwayat yang tidak kuat sanadnya menuju Nabi SAW, agar dapat 
terhindar dari lingkup kebohongan atas Nabi SAW Karena, setiap muslim 
pastilahmencari fadhilah yang besar dari suatu riwayat. Namun tatkala mereka 
mengamalkan suatu riwayat yang tidak benar, maka bukannya fadhilah yang 
akan ia dapatkan malah dosa atau keburukan lainnya yang pasti tidak 
diharapkannya. 


Keempat: Berkaitan dengan keutamaan yang dipeioleh oleh seseorang 
yang bershalawat kepada Nabi SAW, ada sebuah hadits Nabi SAW yang 
menyebutkan, 




749 Atsar ini disebutkan oleh Ibnul Arabi dalamAhkam Al Qur'an (3/1584). 

750 Lih. AhkamAl Qur 'an (3/1584). 


“Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu shalawat maka 

Allah akan bershalawat kepadanya sebanyaksepuluh shalawat. ” 751 

Sahal bin Abdullah berkata, “Bershalawat kepadaNabi SAW itu lebih 
baik daripada melakukan beberapa ibadah lainnya, karena setelah Allah SWT 
dan paxa malaikatnya bershalawat kepada Nabi SAW, kemudian Allah SWT 
juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bershalawat kepada 
beliau. Sedangkan ibadah-ibadah lainnya tidak seperti itu.” 

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, “Baran gsiap a yang ingin memohon 
sesuatu kepada Allah, maka ia sebaiknya terlebih dahulu bershalawat kepada 
Nabi SAW, kemudian barulah ia meminta apa yang ingin diminta, lalu doanya 
itu ditutup dengan shalawat kepada Nabi SAW. Kar ena, Allah SWT hanya 
akan menerima sebuah doa yang diapit oleh dua shalawat kepadaNabi SAW, 
dan doa seperti ini terialu mulia untuk tidak dijawab.” 

Sa’id bin A1 Musayyib meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia 
berkata, “Sebuah doa akan terhalang dibawah langi t (dan tidak naik ke alas) 
sampai orang yangberdoa itu bershalawat kepadaNabi SAW. Lalu apabila 
orang tersebut telah bershalawat kepada Nabi SAW, maka doa itu secara 
otomatis akan terangkat ke atas langit” 

Sebuah hadits Nabi SAW juga menyebutkan. 


flS U <ulp dj^aa Jjj li 'Ja 

* * * S 0 s ~ s ~ 

dJLJj J* 


“Barangsiapa yang menuliskan pada bukunya sebuah shalawat, 
maka para malaikat akan selalu bershalawat kepadanya selama 
namaku masih tertulis dalam buku tersebut’™ 2 


751 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (4/1360) dari 
beberapa riwayat. 

752 Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (4/1364), dari 
riwayat Ath-Thabrani dalam Al Ausath yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Namun 


Surah Al Ahzaab j 



Kelima: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca 
shalawat kepadaNabi SAW di dalam shalat. Namunyang lebih diunggulkan 
dan lebih banyak diikuti oleh para ulama adalah, bahwa shalawat kepada 
Nabi SAW itu termasuk salah satu sunah dalam shalat dan sangat dianjurkan. 

IbnuAl Mundzir berkata, “Seseorang yang melakukan shalat dianjurkan 
untuk membaca shalawat kepada Nabi SAW di dalam shalat tersebut. Namun 
jika iatidak membacanya maka shalatnya tersebut tetap sah menurut madzhab 
Maliki, Sufyan Ats-Tsauri, penduduk Madinah, penduduk Kufah, para ulama 
dari madzhab Hanafi, dan para ulama lainnya. ini adalah pendapat dari sebagian 
besar para ulama.” 

Diriwayatkan pula dari Malik dan Sufyan, bahwa pembacaan shalawat 
kepada Nabi SAW saat tasyahhud terakhir (duduk tahiyyat sebelum salam) 
sangat dianjurkan. Orang yang tidak membacanya ketika tasyahhud, maka 
shalatnya tidak sempuma. 

Asy-Syafi’i berbeda dengan pendapat para ulama ini, ia mewajibkan 
shalawat kepada Nabi SAW tatkala tasyahhud, dan siapa pun yang 
meninggalkannya secara sengaja atau tidak sengaja maka ia harus mengulangi 
shalatnya. 

Pendapat Asy-Syafi’i ini didukung oleh Ishak, namim ia hanya 
mewajibkan pengulangan tatkala seseorang tidak membaca shalawat tersebut 
secara sengaj a. Namun j ika orang yang terlupa tidak membacanya maka orang 
tersebut tidak harus mengulangi shalatnya 

Abu Umar berkata, “Bahkan Asy-Syafi’i mewajibkan seseorang yang 
tidak membaca shalawat kepada Nabi SAW pada saat tasyahhud akhir dan 


pada riwayat ini terdapat nama Basyar bin Ubaid Ad-Darisi yang dianggap dha ’if oleh 
A1 Azdari dan ulama lainnya. 

Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/516) berkata, “Hadits ini tidak dapat dikategorikan 
sebagai hadits shahih, walaupun dilihat dari berbagai sisi. Bahkan guru kami A1 Hafizh 
Abu Abdullah Adz-Dzahabi berkata, ‘ Aku kira hadits ini adalah hadits maudhu ’ (palsu), 
dan isi dari hadits ini tidak ada yang dapat dibenarkan’.” 




saat ia belum melakukan salam, maka ia harus mengulangi shalatnya. Apabila 
orang tersebut membaca shalawat tidak pada tasyahhud, maka ia juga harus 
mengulangi shalatnya.” 

Pendapat ini diriwayatkan dari Harmalah bin Yahya, dan riwayat yang 
menyebutkan seperti ini hampir tidak ada kecuali dari Harmalah. Harmalah 
adalah salah satuulama terbesar dalam madzhab Asy-Syafi’i. Dialah yang 
menuliskan khab-kitab Asy-Syafi’i. Para ulama yang lain dalam madzhab Asy- 
Syafi’i pun selalu mengikutinya dan selalu mempertimbangkan dengan baik 
pendapat-pendapatnya. Bagi para ulama madzhab Asy-Syafi’i, ia laksana 
ensiklopedi madzhab, yang mengetahui segala permasalahan yang ada pada 
madzhab Asy-Syafi’i. 

Namun Ath-Thahawi mengira pendapat tersebut disepakati oleh seluruh 
ulama, tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Akan tetapi 
kesimpulan ini dibantah oleh A1 Khathtabi, yang notabene adalah salah satu 
ulama yang mengikuti madzhab Asy-Syafi’i, iaberkata, “Menurut pendapat 
para ulama selain Asy-Syafi’i, bershalawat kepadaNabi SAW di dalam shalat 
hukumnyatidakwajib.” 

Adapvm dalil bahwa bershalawat kepada Nabi SAW itu bukan salah 
satu kewajiban yang diwajibkan untuk dibaca di dalam shalat adalah, hal ini 
tidak dilakukan oleh para ulama salaf sebelum Asy-Syafi’i, dan ijmak mereka 
pun menyatakan demikian. Asy-Syafi’i terlalu keras dalam menyikapi 
permasalahan ini, karena riwayat Ibnu Mas’ud yang digunakan oleh Asy- 
Syafi’i dalam masalah tasyahhud saja tidak menyebutkan shalawat kepada 
Nabi SAW. Begitujuga dengan riwayat-riwayat lainnya. 

Ibnu Umar berkata, “Abu Bakar pemah mengajarkan kami cara 
bertasyahhud dari atas mimbamya seperti kalian mengajarkan anak-anak kecil 
untuk membaca sebuah kitab, dan Umar juga melakukan hal yang sama kepada 
kami, namun mereka tidak menyebutkan adanya shalawat kepada Nabi SAW 
ketika bertasyahhud.” 


Surah Al Ahzaab J 



Menu rut saya (AI Qurthubi): Ada juga beberapa ulama lain (selain 
Asy-Syafi’i) yang mewajibkan shalawat kepada Nabi SAW di dalam shalat, 
yaitu Muhammad bin Al Mawaz, salah satu ulama madzhab kami (madzhab 
Maliki), seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qishar dan Abdul Wahab. 
Pendapat inijuga yang dipilih oleh IbnuAlArabi, 753 yang didasari oleh sebuah 
hadits shahih, yaitu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, 
“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu, 
namun bagaimanakah caranya kami bershalawat?” Kemudian beliau 
mengajarkan cara bershalawat kepadanya beserta waktu untuk melakukannya. 
Dengan demikian j elaslah cara dan waktunya melalui pengajaran beliau. 

Ad-Daraquthni juga menyebutkan sebuah riwayat yang berasal dari 
Abu Ja’far Muhammad bin Husain, ia berkata, “Apabila aku melaksanakan 
shalat tanpa menyebutkan shalawat atas Nabi SAW dan tidak juga kepada 
ahlu baitnya, maka aku berpendapat shalatku itu tidak sempuma.” 

Hadits lain juga diriwayatkan secara marfu ’ oleh Ad-Daraquthni dari 
Ibnu Mas’ud. Namun yang benar adalah itu bukan sebuah riwayat hadits, 
akan tetapi hanya pendapat Abu Ja’far saj a. Hal ini seperti yang disampaikan 
oleh Ad-Daraquthni sendiri. 

Keenam: Firman Allah SWT, b.lri “Daw ucapkanlah salam 

penghormatan kepadanya. ” Al Qadhi Abu Bakar bin Bakir meriwayatkan 
bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW dengan membawa pesan dan 
perintah untuk para sahabat beliau agar memberi salam kepada beliau. Begitu 
pula dengan kaum muslimin setelah mereka juga diperintahkan untuk memberi 
salam kepada beliau ketika berkunjung ke makamnya dan ketika disebutkan 
namanya. 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Thalhah, dari ayahnya, 
bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW terlihat sangat bergembira dan 
wajahnya sangat sumringah, lalu aku berkata kepada beliau, “Sesungguhnya 

753 Lih. AhkamAl Qur'an (3/1584). 







kami melihat ada kegembiraan di wajahmu.” Beliau menjawab, “Aku baru 
saja diberitahukan oleh malaikat: Wahai Muhammad, sesungguhnya 
Tuhanmu berfirman, ‘Apakah engkau akan bergembira (jika mendengar) 
bahwa tidak ada seorangpun yang bershalawat kepadamu kecuali Aku 
akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, dan tidak ada seorang pun 
yang menyampaikan salam kepadamu kecuali Aku akan menyampaikan 
salam kepadanya sebanyak sepuluh kali '.” 754 

M uhammad bin Abdurrahman juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah 
SAW pemah bersabda. 




,00 y / ^ ,y v * t* S ^ f « o s'o s 

Jit hi U 

X / " y y y / ^ / / 

:Jyfi t^lJl lip \'jZj ^ IJu C 

* ^ 

/J\s"jj fidji 


“Tidak ada seorang pun dari kalian yang menyampaikan salam 
kepadaku setelah aku wafat rtanti kecuali salam itu akan dibawa 
oleh malaikat Jibril kepadaku dan ia berkata, ‘Wahai Muhammad, 
si fulan bin fulan telah mengirimkan salam untukmu Kemudian 
aku pun menjawab salam itu, ‘Wa alaihissalaam wa rahmatullaahi 
wabarakaatuhu (Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan 
Allah juga senantiasa tercurah untukmu) ’.” 755 


An-Nasa‘i juga meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata: Nabi SAW 
pemah bersabda. 





734 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya dengan makna yang serupa 
(3/511). 

755 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/514), dengan redaksi 
yang hampir serupa. 



“Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang diutus 
untuk berkeliling di muka bumi untuk mencari siapa saja dari 
umatku yang mengirimkan salam untukku lalu malaikat itu 
menyampaikannya kepadaku.” 756 

A1 Qusyairi berkata, “Salam yang dimaksud adalah ucapan, ‘salamun 
alaika (semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadamu) 


Firman Allah: 



“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan 
rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di 
akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang 
menghinakan.” (Qs. AlAhzaab [33]: 57) 


Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu: 

Pertama: Para ulama berbeda pendapat mengenai perbuatan apa yang 
dapat menyakiti Allah yang dimaksud oleh ayat ini? Jumhur ulama berpendapat 
bahwa maknanya adalah, dengan kekafiran dan penisbatan anak atau istri 
atau sekutu kepada Allah. Juga memberikan sifat kepada-Nya yang tidak 
pantas untuk keagungan-Nya, seperti ucapan orang-orang Yahudi yang 
mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, 757 atau seperti ucapan orang- 
orang Nashrani yang mengatakan bahwa A1 Masih itu adalah anak Allah, 758 


756 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/515), dari riwayat Ahmad 
dan An-Nasa‘i. 

757 Dari firman Allah SWT, “Orang-orang Yahudi berkata, 

'Tangan Allah terbelenggu ” (CJs. A1 Maa' idah J5 ]: 64). 

758 Dari finnan Allah SWT, j jl J l Jl “Dan orang-orang 





atau seperti ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa para 
malaikat ituputri-putri Allah dan berhala-berhala adalah sekutu Allah. 

Atau juga seperti hadits qudsi yang disebutkan dalam Shahih Al 
Bukhari, Allah berfirman. 


. • .id Jj & pj id Jj & £ fst 'j 


“Ibnu Adam telah mendustai-Ku, padahal mereka tidak berhak 
untuk melakukannya, dan Ibnu Adam juga telah mencela-Ku, 
padahal mereka tidak berhak untuk melakukannya. ” 

Riwayat ini telah kami sebutkan secara lengkap dalam surah Maryam. 759 

Dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits qudsi yang hampir 
sama, dari Abu Hurairah, iaberkata: Firman Allah, 


> . ; J * * s . / > * _ , 

/o-/ . ✓ a ^00% x f * o , , 9 .. ^ *%+ ./ »s ~r * o. o J 

U IpS Js >-1 (JjAJ i jjfcJJl U Ol l 

.tali ojVqjj 4JLJ t_JUt LI ^li t 


“Ibnu Adam telah menyakiti-Ku dengan mengatakan, betapa 
mengecewakannya zaman 760 . Janganlah salah satu dari kalian 
mengatakan, betapa mengecewakannya zaman itu, karena Aku- 
lah zaman. 761 Aku-lahyang mengganti malam menjadi siang. Dan 
jika Aku berkehendak, maka Aku akan menggenggam keduanya 
(menghentikanperedaran siang dan malam).” 762 


Nasrani berkata, ‘Al masih itu putera Allah (Qs. At-Taubah [9]: 31). 

759 Lih. tafsir surah Maryam, ayat 93. 

760 Ini adalah salah satu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahuluyang diucapkan 
untuk menyalahkan zaman atas suatu kejadian buruk yang menimpa mereka. 

761 Maksudnya, Allah-lah yang merubah zaman, Allah-lah yang menyebabkan sesuatu 
terjadi, Allah-lah yang menimpakan keburukan itu kepada mereka. Oleh karena itu, apabila 
mereka menyalahkan zaman maka sama saja mereka menyalahkan Allah. 

762 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kalimat-kalimat beradab, bab: Larangan 
Mencela Zaman, dan Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab, bab: Larangan 


Surah Al Ahzaab J 



Begitulah hadits ini disebutkan secara mauquf pada Abu Hurairah. 
Namun ada juga riwayat lain yang disebutkan secara marfu yaitu, 


.j0\j jii ’Jii >3ji >lii L 


■i 


“Artak cucu Adam telah menyakiti-Ku dengan mencela zaman, 
padahal Aku-lah (yang merubah) zaman, Aku-lahyang mengganti 
malam menjadi siang.” 763 (HR. Muslim) 

Daimahberkata, ‘ ‘Makna menyakiti Allah adalah mengilustrasikan Dzat- 
Nya dan berusaha untuk memasuki otoritas Allah melalui suatu perbuatan 
yang tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun kecuali Allah. Misalnya adalah, 
dengan membuat patung atau pun lainnya, padahal Nabi SAW telah bersabda, 

in 'ji 


''Allah melaknat orang-orangyang membuat gambar ’.” 764 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Hal ini juga memperkuat pendapat 
Mujahid yang melarang pemahatan pohon atau pun lainnya Karena semua 
itu adalah sifat penciptaan dan menirukan perbuatan Allah yang hanya dapat 
dilakukan oleh Allah saja. Makna ini telah kami sampaikan dalam tafsir surah 
An-Naml. 765 


Beberapa ulama berpendapat bahwa pada ayat ini terdapat mudhaf 
yang tidak disebutkan. Perkiraannya adalah, 'M (menyakiti 

para wah Allah). 


Mencela Zaman. 

763 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kalimat-kalimat beradab dan bab-bab lainnya 
(4/1762). 

764 Yang diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim adalah: “Adzab yang paling keras 
yang akan diterima seseorangpada Hari Kiamat nanti adalah para pemahatpatung. ” 
Pembahasan mengenai hal ini akan diuraikan dengan baik dalam tafsir surah As-Saba'. 

765 Lih. tafsir surah An-Naml, ayat 60. 





Yang termasuk hal-hal yang dapat menyaJkiti Nabi SAW adalah, segala 
sesuatu yang memang dapat menyakiti beliau, baik melalui perkataan, 
perbuatan, atau pun lainnya. Contoh menyakiti Nabi SAW melalui perkataan 
adalah, ucapan orang-orang musyrik yang menyebut Nabi SAW sebagai 
tukang sihir, ataupenyair, dukun, gila, dan lain sebagainya. Contoh menyakiti 
Nabi SAW melalui perbuatan seperti melukai lutut beliau atau wajah beliau 
pada saat perang Uhud, atau juga melemparkan darah sisa unta yang baru 
saja melahirkan (darah nifas unta) ke punggung Nabi SAW yang sedang 
bersujud, atau lain sebagainya. 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 
kisahorang-orangyangmencelaNabi SAW saat beliau menikahi Shafiyyah 
bindHuyai. 

Kedua: Para ulama madzhab kami (madzhab Maliki) berkata, 
“Pencelaan terhadap Usamah bin Zaid ketika ia ditunjuk oleh Nabi SAW 
untuk memimpin pasukan j uga termasuk menyakiti Nabi SAW.” 

A1 Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu ketika 
Rasulullah SAW mengutus pasukannya, dan beliau juga menunjuk Usamah 
bin Zaid untuk memimpin pasukan tersebut. Namun beberapa orang dari 
pasukan tersebut mencela kepemimpinan Usamah. Setelah mengetahui hal itu 
Nabi SAW berdiri dan berkata. 


ri’j o* *y\ (/ ° jr*#* j** * A <y <4 

* * * * * * ✓ z' ✓ * ✓ S 

tjlS^ ojU^J UJ£J olS" dil 

* * * ✓ / /- ✓ / / / ✓ 

* S £ \ | i'll £ / f O / | 

•*** o- Ul cP 


“Apabila kalian mencela kepemimpinannya maka kalian juga 
telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Aku bersumpah 
demi Allah, apabila ayahnya itu berhak untuk memimpin, dan 
apabila ayahnya adalah orang yang terdekat kepadaku, maka 


Surah Al Ahzaab j 


ketahuilah bahwa anaknya ini (Usamah) adalah orang yang 

terdekat kepadaku setelah ayahnya. ” 766 

Pasukanini adalahpasukanyangdipersiapkanolehNabi SAWbersama 
Usamah, lalu beliau juga memerintahkan Usamah untuk memimpin pasukan 
tersebut untuk menghadapi kaum Ubnai, yaitu kaum yang menetap di daerah 
dekat kawasan Mu’tah, tempat dimana terbunuhnya Zaid (ayah Usamah), 
juga Ja’far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. 

Kemudian Nabi SAW memerintahkan Usamah untuk membalas 
kematian ayahnya. Namun beberapa orang dari pasukannya yang memiliki 
keraguan di hatinyamencela kepemimpinan Usamah, karena memang Usamah 
sebelumnya adalah hamba sahaya. Ditambah lagi pada saat itu ia masih sangat 
muda untuk memimpin sebuah pasukan, dimana pada saat itu ia berusia 18 
tahun. 

Setelah ia ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pemimpin pasukan itu, dan 
tetap dipertahankan walaupun beberapa orang dari pasukan itu tidak menyukai 
kepemimpinannya, temyataNabi SAW dipanggil ke hadapan Allah, padahal 
pasukan ini telah beranjak pergi dari Madinah walaupun belum begitujauh. 
Setelah Abu Bakar ditetapkan untuk menjadi khalifah dan menggantikan Nabi 
SAW untuk memimpin umat muslimin, Abu Bakar juga tetap mempertahankan 
Usamah untuk tetap memimpin pasukan tersebut. 

Ketiga: Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas untuk hukum 
pembolehan menunjuk orang yang sebelumnya hamba sahaya, atau orang 
yang dianggap lebih rendah derajatnya, untuk menjadi pemimpin ataupun imam 
dalam shalat, atau memimpin apa pun kecuali kepemimpinan tertinggi (khalifah 
atau yang setara dengannya). 


764 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang keimanan, bab no. 2, dalam pembahasan 
tentang hukum, bab no. 33, dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi 
SAW (hal. 17), juga dalam pembahasan tentang peperangan (hal. 42), Muslim dalam 
pembahasan tentang keutamaan para sahabat (hadits no. 63-64), At-Tirmidzi dalam 
pembahasan tentang manaqib, bab no. 39, dan Ahmad dalam Al Musnad (2/20). 





Nabi SAW sendiri pemah menunjuk Salim maula Abu Hudzaifah (bekas 
hamba sahaya Abu Hudzaifah) untuk menjadi imam shalat di sebuah Masjid 
di Kuba, padahal saat itu yang menjadi makmumnya diantara lain adalah Abu 
Bakar, Umar, dan para sahabat lain yang berasal dari petinggi Quraisy atau 
lainnya. 767 

Muslim meri wayatkan dari Amir bin Watsilah, bahwa Nafi ’ bin Abdul 
Harits pemah bertemu dengan Umar di daerah Usfan, dimana kala itu Nafi’ 
ditunjuk oleh Umar untuk menjadi gubemur di Makkah. Lalu Umar bertanya 
kepadaNafi’, “Siapakah yang engkau tunjuk untuk memimpin daerah lembah?” 
Nafi’ menjawab, “Ibnu Abza.” Umar bertanya lagi, “Siapakah Ibnu Abza 
itu?” Nafi’ menjawab, “la adalah salah satu maula kami (bekas hamba 
sahaya).” Umar bertanya lagi, “Apa alasanmu memberikan kepemimpinan itu 
kepada seorang maula ?” Nafi’ menjawab, “la adalah seorang penghafal A1 
Qur'an dan ia mengenal betul ilmu faraidh (ilmu warisan).” Mendengar itu, 
Umar berkata, “Sesungguhnya Nabi kita telah bersabda, ‘Sesungguhnya 
Allah telah mengangkat hanyak orang dengan Kitab suci ini (maksud 
Umar menyebutkan hadits ini adalah salah satu yang diangkat 
derajatnya dengan Al Qur'an itu adalah Ibnu Abza), dan merendahkan 
yang lain '.” 76 * 

Keempat: Usamah sering dipanggil dengan sebutanyfi Hubbu binAl 
Hubb (orang yang dicintai oleh Nabi anak dari orang yang dicintai oleh Nabi). 
Usamah ini adalah seorang yang berkulit hitam legam, sedangkan ayahnya, 
Zaid, berkulit putih. Begitulah kira-kira yang diriwayatkan oleh Abu Daud, 
dari Ahmad bin Shalih. Sedangkan yang diriwayatkan oleh selain Ahmad 
adalah, Zaid berkulit hitam terang sedangkan Usamah berkulit hitam bersih. 

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW sangat memperhadkan Usamah pada 
saat ia masih kecil, bahkan Nabi SAW tidak segan-segan untuk menyeka 

767 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Allshabah (2/7). 

768 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat musafir bab: Keutamaan Orang 
yang MengamalkanAl Qur'an (1/559). 


Surah Al Ahzaab j 


lendir (ingus) yang keluar dari hidung Usamah dan membersihkannya. Nabi 
SAW juga pemah berkata, “Kalau saja Usamah seorang wanita maka 
aku yang akan mendandaninya, memakaikanperhiasanditubuhnya, dan 
menghiasinya agar disukai oleh orang-orang yang ingin 
mengkhitbahnya. ” 

Bahkan, beberapa orang Arab dianggap murtad oleh Nabi SAWkarena 
dianggap telah menghina Usamah, yaitu ketikaNabi SAW melakukan haji 
Wada diArafah, beliau sedikit meluangkan waktunya untuk menunggu Usamah 
tiba disana agar dapat berangkat bersama-sama beliati. Namun dengan nada 
kesal beberapa orang Arab berkata, “Orang inikah yang membuatmu 
memmggu? (Dengan maksud untuk menghina Usamah).” Perkataan mereka 
itulah yang dijadikan sebab kemurtadan mereka. Riwayat ini disebutkan oleh 
A1 Bukhari dalam bab sejarah, dengan makna yang serupa. Wallahu a ’lam. 

Kelima: Ketika Umar membagikan pemberian (hadiah), ia sedikit 
melebihkan jatah pemberiannya kepada Usamah, yaitu memberikannya 
sebanyak 5000 dirham, sedangkan iamemberikan anaknya sendiri Abdullah 
hanya sebanyak 2000 dirham saja. Oleh karena itu, Abdullah merasa aneh 
dengan pembagian ayahnya ini, lalu ia bertanya, “Mengapa engkau lebihkan 
pemberianmu kepada Usamah, padahal kalau diperbandingkan aku lebih 
banyak ikut berperang daripada Usamah.” Umar menjawab, “Sesungguhnya 
Usamah itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada kamu, dan ayahnya pun 
lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada ayahmu ini .” 

Begitulah, Umar merasa harus lebih memihak kepada orang yang dicintai 
oleh Nabi SAW daripada orang yang dicintai oleh dirinya sendiri. Memang 
seperti itulah seharusnya, mencintai apa pun dan siapa pun yang dicintai Nabi 
SAW dan membenci apa pun dan siapa pun yang dibenci oleh beliau. 

Namun sayangnya hal ini tidak dipraktekkan oleh seluruh kaum muslimin. 
Lihatlah contohnya pada Marwan, dimana ketika ia bertemu dengan orang 
yang dicintai oleh Nabi SAW itu ia malah melakukan kebalikannya. Yakni, 




ketika Marwan melihat Usamah yang sedang shalat di depan pintu rumah 
Nabi SAW ia berkata, “Aku hanya ingin melihat kedudukanmu saja, dan 
sekarang aku sudah melihat kedudukanmu itu.” Masih banyak lagi kata-kata 
yang tidak sepantasnya ia katakan kepada Usamah. Lalu Usamah pun berkata, 
“Engkau telah menyakitiku, karena engkau adalah seorang jelek peringainya 
dan buruk kata-katanya. Padahal aku pemah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 

ii Jcg 2iii *o\ 

s' ✓ X 

‘Sesungguhnya Allah Ta’ala membenci orang yang jelek 

peringainya dan buruk kata-katanya ” 769 

Lihatlah perbedaan antara perlakuan Umar dan perlakuan Marwan 
kepada Usamah, dan bandingkanlah antara kedua orang itu. Seorang bani 
Umayah telah menyakiti Nabi SAW dan melawan beliau melalui orang yang 
dicintai oleh beliau. 

ST “Allah akan melafcnatinya, ” maksudnya adalah, Allah SWT 

menj auhkan mereka dari segalakebaikan. 

Kata (laknat) secara etimologi berarti menj auhkan. Diantara 

salah satu maknanya adalah istilah li ’an (suami istri yang diminta untuk 
bersumpah ketika suami tersebut bemiat menj auhkan istrinya dari dirinya 
dengan menuduh istrinya itu telah melakukan perzinaan dengan orang 
lain). 

“Dan menyediakan baginya siksa yang 
menghinakan” Makna firman ini telah kami jelaskan beberapa kali. 
Oleh karena itu, kami tidak perlu lagi mengulangi pembahasannya di sini. 


169 HR. Ahmad dalam Al Musnad (2/199), Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, 
bab no. 5, dan Muslim dalam pembahasan tentang salah, bab no. 11. 


Surah Al Ahzaab J 



Firman Allah: 


JuiS i j+S . l^ aaT \j» jjju 1 J j jijj 

ilui l 2]3 iji^-T 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin 
dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, 
maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan 
dan dosa yang nyata.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 58) 


Hal-hal yang dapat menyakiti orang-orang yang berimanjuga disebabkan 
oleh perbuatan atau perkataan yang buruk, seperti memfitnah, atau 
membohongi dengan kebohongan yang buruk dan mengada-ada, atau tindakan 
lainnya. Makna dari ayat ini sama seperti makna pada firman Allah 


SWT, &J. 


«rt /- 


IrJ j | iQai- Jaj “Dan 


barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian 
dituduhkannya kepada orangyang tidak bersalah, maka sesungguhnya 
ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. ” (Qs. An-Nisaa' 
[4]: 112) Oleh karena itu, pembahasan untuk ayat tersebut tidak j auh berbeda 
seperti pembahasan untuk ayat ini. 


Beberapa ulama berpendapat bahwa yang menyakiti orang-orang yang 
beriman dapat disebabkan dengan menjelek-jelekkan dengan sesuatu yang 
buruk, atau mengolok-olok dengan nasib yang tidak baik, atau apa pun yang 
terasa berat untuk didengar dan terasa sesak untuk dipikirkan. 


Allah SWT telah memisahkan antara ayat yang menerangkan tentang 
akibat dari menyakiti-Nya dan menyakiti rasul-Nya, dan antara ayat yang 
menerangkan tentang akibat dari menyakiti orang-orang yang beriman. Siapa 
pun yang melakukan hal yang pertama dianggap sebagai orang-orang kafir, 
sedangkan siapa pun yang melakukan hal yang kedua dianggap telah berbuat 
dosa besar. Hal ini dapat dilihat di bagian akhir ayat tadi, yakni pada fi rman 



Allah, Lu,Ji l;»*g i j-oj “ Maka sesungguhnya mereka telah 

memikul kebohongan dan dosa yang nyata .” 

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Umar bin Khaththab berkata 
kepada Ubai bin Ka’ab, “Pada hari yang lalu aku merasa khawatir ketika 
membawa firman Allah SWT, XL ffffjpjl 

if. i l 2]3 1oii iU ‘Daw orang-orangyangmenyakiti 

orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan 
dosa yang nyata Karena aku telah memukul beberapa orang mukmin atau 
mpnghardik mereka.” Lalu Ubai menjawab, “Wahai amirul mukminin, engkau 
tidak termasuk orang-orang yang disinggung oleh ayat itu, karena engkau 
adalah pendidik dan penegak keadilan.” 

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan beikenaan dengan kisah Umar, 
yaitu ketika ia melihat seorang perempuan dari golongan Anshar mengenakan 
pakaian y ang tidak layak ia kenakan. Umar kemudian merasa tidak kerasan 
dengan apa yang dilihatnya dan langsung menampar wanita tersebut. Namun 
kemudian wanita tersebut mengadukan apa yang dialaminya kepada 


berbagai kata-kata yang buruk. Lalu diturunkanlah ayat ini. 770 

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Ali, 
karena orang-orang munafik pada waktu itu sering mendustakannya dan 
menyakitinya. 


Firman Allah: 

<ji C}& 3$ J 3 0^1 


770 Lih. Asbab An-Nuzul, karya A1 Wahidi (hal. 273). 


Surah Al Ahzaab ] 

Ji 



“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*. 
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 
dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
{Qs.Al Ahzaab [33]: 59) 

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, ji “Katakanlah 

kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu.” Mengenai 
pembahasan tentang keutamaan para istri Nabi SAW, kami telah 
menjelaskannya secara rinci satu persatu. Sekedar menambahkan, kami 
menyebutkan sebuah riwayat dan Qatadah yang mengatakan bahwa ketika 
Nabi SAW diangkat ke sisi Allah beliau meninggalkan sembilan orang istri, 
lima diantaranya adalah wanita-wanita Quraisy, yaitu: Aisyah, Hafshah, T Tmrr m 
Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah. Sedangkan tiga lainnya adalah dari 
kaum Arab yang lain, yaitu: Maimunah, Zainab binti Jahsy, dan Juwairiyah. 
Dan, satu istri terakhir adalah dari bani Harun, ia adalah Shafiyyah. 

Mengenai anak-anak Nabi SAW, beliau pemah dikaruniai beberapa 
orang putra dan beberapa orang putri. Diantara para putranya adalah: 

A1 Qasim. Ia adalah putra pertama Nabi SAW yang dilahirkan oleh siti 
Khadijah. Namun ia juga yang menjadi anak pertama Nabi SAW yang wafat, 
karena ia hanya hidup dua tahun saja Akan tetapi namanyalah y ang diahadikan 
dan dijadikan julukan bagi Nabi SAW (yakni Abu A1 Q asim ) 

Urwah meriwayatkan bahwa siti Khadijah melahirkan empat anak dar i 
Nabi SAW, yaitu A1 Qasim, Ath-Thahir, Ath-Thayyib, danAbdullah. Namun 
pendapat ini dibantah oleh Abu Bakar A1 Baraqi, ia mengatakan bahwa Ath- 
Thahir, Ath-Thayyib, danAbdullah, adalah satu orang, yakni Ath-Thahir adalah 
Ath-Thayyib, dan Ath-Thayyib adalah Abdullah. 




Putra lain Nabi SAW adalah Ibrahim, yang dilahirkan oleh Maria A1 
Qibthiyyah. Ia lahir pada bulan Dzulhijjah tahun kedelapan Hijriyah. Namun 
ia hanya hidup 16 bulan saja (adapun yang diriwayatkan dari Ad-Daraquthm 
adalah 18 bulan). Lalu Ibrahim dimakamkan di Baqi. 

Ada sebuah hadits Nabi SAW berkenaan dengan Ibrahim, yaitu, 
“Sesungguhnya (anakku ini meninggal) pada saat masih menyusui, dan 
ia akan menyempurnakan mas a susunya di surga .” 

Semua anak-anakNabi SAW dilahirkan olehKhadijah, kecuali Ibrahim. 
Dan semua anak-anak Nabi SAW wafat ketika beliau masih hidup, kecuali 
Fathimah. 

Sedangkan yang termasuk putri beliau adalah Fathimah binti Khadijah. 
Ia dilahirkan oleh sitt Khadij ah pada tahun kelima sebelum kenabian. Ia adalah 
putri Nabi SAW yang paling bungsu, yang dinikahi dengan Ali pada bulan 
Ramadhan pada tahun kedua Hijriyah. Ali barn mencampurinya pada bulan 
Dzulhijjah (riwayat lain menyebutkan bahwa Ah menikah dengan Fathimah 
pada bulan Raj ab). Fathimah wafat tidak lama setelah ditinggalkan oleh Nabi 
SAW, dan sekaligus menjadi orang yang pertama wafat setelah Nabi SAW 
dari ahlul bait. 

Putri beliau lainnya adalah Zainab, yang juga dilahirkan oleh Khadijah. 
Ia dinikahi oleh sepupunya Abu A1 Ashi Ar-Rabi’, dimana ibu dan A1 Ashi 
adalah Halah bind Khuwailid, adik perempuan Khadijah. Nama asli dari Abu 
A1 A sh i adalah Laqith (riwayat lain menyebutkan bahwa namanya adalah 
Hasyim, sedan gkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa namanya adalah 
Husyaim, dan riwayat lainnya lagi menyebutkan bahwa namanya adalah 
Muqsim). Zainab adalah putri tertua Nabi SAW, ia meninggal pada tahun 
kedelapan Hijriyah. Nabi SAW sendirilah yang turun ke dalam makamnya 
untuk menguburkannya. 

Putri beliau yang lain adalah Ruqayyah, yang juga dilahirkan oleh 
Khadijah. Ia dinikahi oleh Atabah bin Abu Lahab sebelum kenabian. Lalu 


setelah Nabi SAW diangkat sebagai Rasul Allah, dan diturunkannya firman 
Allah SWT, “Binasalah kedua tanganAbu Lahab dan 

sesungguhnya dia akan binasa. ” (Qs. Al-Lahab [ 111 ]: 1) Lalu Abu Lahab 
berkata kepada anaknya, “Kamu tidak akan aku anggap sebagai anakku lagi 
apabila kamu tidak menceraikan istrimu.” Lalu Ruqayyah pun diceraikan 
olehnya walaupun pada saat itu Ruqayyah belum pemah dicampurinya. 

Kemudian Ruqayyah masuk Islam seiring dengan masuk Islamnya ibu 
Khadijah. Ia juga membai’at kerasulan Nabi SAW bersama saudari- 
saudarinya yang lain dan bersama para wanita Quraisy lainnya. Setelah itu ia 
dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan mereka berdua berhijrah ke negeri 
Habasyah (negara Ethiopia sekarang) sebanyak duakali. 

Sebenamya Ruqayyah beberapa kali hamil dari Utsman, namun 
kehamilannya tidak sempuma dan semuanya keguguran. Kecuali Abdullah, ia 
adalah anak satu-satunya Ruqayyah bersama Utsman setelah beberapa kali 
gagal. Nama Abdullah ini diabadikan oleh Utsman dan dijadikan julukan 
baginya (yakni Abu Abdullah). Namun, setelah Abdullah berusia 6 tahun 
wajahnya dipatuk oleh seekor ayam dan langsung meninggal pada saat itu 
juga. Mereka berdua (Ruqayyah dan Utsman) tidak memiliki anak lagi setelah 
itu. 

Ruqayyah kemudian ikut bersama suaminya berhijrah ke Madinah. 
Namun pada saat Nabi SAW dan kaum muslimin lainnya sedang bersiap 
untuk menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Utsman lalu meminta 
izin untuk tidak ikut serta dalam perang yang agung itu karena harus 
merawat Ruqayyah. Akan tetapi, ajal tidak dapat dihalangi, Ruqayyah wafat 
pada saat Nabi SAW masih berperang di Badar, yaitu di pertengahan tahun 
kedua Hijriyah. Tidak beberapa lama setelah Ruqayyah dimakamkan 
Zaid bin Haritsah membawa kabar gembira dari Badar, yaitu kabar 
kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir Quraisy. Setelah Nabi 
SAW dan kaum muslimin lainnya tiba di Madinah, mereka hanya melihat 
makam Ruqayyah saja, dan Nabi SAW tidak menyaksikan langsung 


U'afsir Al Qurthubi 





ketika putrinya itu dimakamkan. 

Putri Nabi SAW yang lain adalah Ummu Kultsum, yang juga dilahirkan 
oleh Khadijah. Ia dinikahi oleh Utaibah bin Abu Lahab (saudara kandung 
Atabah) sebelumkenabian. SetelahNabi SAW diangkat menjadi Rasul, Abu 
Lahab j uga memerintahkan Utaibah untuk menceraikan istrinya dengan alasan 
yang sama yang telah disebutkan mengenai Ruqayyah tadi. Utaibah juga tidak 
pemah mencampuri Ummu Kultsum. 

Berbeda dengan Ruqayyah yang hijrah bersama suaminya ke Habasyah 
sebanyak dua kali, Ummu Kultsum selalu menemani Nabi SAW di Makkah. 
Namun ia dengan Ruqayyah tidak berbeda dala m hal keislaman dan bai at. 
Ia masuk Islam bersama ibu Khadijah, dan membai’atNabi SAW bersama 
saudari-saudarinya dan kaum wanita lainnya. Setelah itu ia juga ikut hijrah 
bersama kaum muslimin lainnya ke Madinah. Setelah Ruqayyah wafat, ia 
dinikahi oleh Utsman. Oleh karena itu, Utsman mendapat julukan Dzunnurain 
(yang memiliki dua cahaya atau yang menikahi dua putri Nabi SAW). 

Namun Ummu Kultsum juga meninggal pada saatNabi SAW masih 
hidup, yaitu pada bulan Sya’ban tahun kesembilan Hijriyah. Ketika Ummu 
Kultsum dimakamkan. , Nabi SAW hanya menyaksikan dari atas kubumya 
saja, sedang yang masuk ke dalam kubumya adalah Ali,Al Fadhl, dan Usamah. 

Zubair bin Bakar menyebutkan, bahwa anak Nabi SAW yang paling 
besar adalah A1 Qasim, lalu Zainab, lantas Abdullah (yang juga dipanggil 
dengan sebutan Ath-Thayyib dan Ath-Thahir, yang dilahirkan setelahNabi 
SAW menjadi Rasul, namun ia merasakan hidup hanya sebentar saja), 
kAmndian Ummu Kultsum, lalu Fathimah, lantas Ruqayyah. Yang pertama 
meninggal diantara adalah A1 Qasim dan yang kedua adalah Abdullah. 


Kedua: Setelah memperhatikan bagaimana kebiasaan wanita Arab 


jahiliyah adalah tidak memiliki rasa malu dan mengenakan pakaian yang 
terbuka, seperti yan g dilakukan oleh para hamba sahaya wanita mereka, 


hingga membuat para pria bebas mengeksplorasi pandangan mereka dan 


menimbulkan pikiran-pikira kotor dan tidak senonoh, maka Allah SWT 
menyuruh rasul-Nya untuk memerintahkan para, wanita itu untuk memanj angkan 
penutup kepala merekajika mereka hendak keluar dari rumah mereka karena 
suatukeperluan. 

Kebiasaan pada waktu itu pula para wanita itu buang airbesar di padang 
Sahara, yaitu sebelum mereka mempergunakan wc untuk buang air besar. 
Setelah ayat ini diturunkan, para wanita merdeka dapat dibedakan dari para 
wanita hamba sahaya. Karena mereka pasti mempergunakan tutup di kepala 
mereka. Sedangkan para pemuda yang sedang mencari pendamping pun tidak 
mengganggu mereka lagi, karena sebelum ayat ini diturunkan, para wanita 
mukmin seringkali “digoda” pada saat pergi membuang kotoran mereka, 
lantaran pemuda-pemuda itu menyangka para wanita ini adalah budak belian. 
Para pemuda itu hanya akan pergi ketika diteriaki dan menyadari bahwa yang 
“digoda” itu bukanlah para hamba sahaya. Keluhan inilah yang menyebabkan 
diturunkannya ayat ini. 771 Makna ini disampaikan olehAl Hasan dan ulama 
lainnya 

Ketiga: Finnan Allah SWT, ^ “ Mengulurkanjilbabnya.” 

Kata adalah bentuk jamak dari kata yang 

maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekedar tudung kepala. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud, bahwa makna dari kata 

• 9 

adalah pakaianpanjang (pakaian kurung atau semacam jubah). Ada 

juga yang meriwayatkan bahwa makna kata tersebut adalah penutup kepala 

• • 

yang juga menutupi wajah. Namun yang paling benar makna dari kata 

✓ 

adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh. 

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Ummu Athiyyah, ia berkata: 
Aku pemah bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
apabila salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab?” Lalu Nabi SAW 


771 Lih. Asbab An-Nuzul, karyaAI Wahidi(hal.273). dan Ma’aniAlQur'an, karyaAn- 
Nuhas (5/378). 


AS3EBD9 


menjawab, “Hendaknya saudari dari wanita tersebutyang memilikinya 
memberikan jilbab lebihnya kepada wanita itu. ” 772 

Keempat: Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan lapang 
yang hams ditutupi oleh jilbab tersebut. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani 
berpendapat bahwa wanita harus mengulurkannya hingga tidak tampak dan 
tubuhnya kecuali satu mata yang dapat dipergunakan untuk melihat. 

Ibnu Abbas juga mengemukakan pendapat lain yang juga dikatakan 
oleh Qatadah, yaitu wanita itu harus membelit dan mengjkat j ilbabnya di atas 
kepalanya lalu dihubungkan lagi di hidungnya hingga matanya dapat terbuka, 
namun tetap menutupi sebagian besar wajahnya dan lehemya hingga ke bawak 

Sedangkan A1 Hasan berpendapat bahwa jilbab itu harus dikenakan di 
kepala dan menutupi separuh dari waj ahnya. 

Kelima: Allah SWT memerintahkan seluruh wanita untuk menutupi 
tubuhnya dengan pakaian yang panj ang, dan pakaian yang dikenakannya juga 
harus longgar hingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kecuali, jika wanita 
itu sedang berada di rumahnya saja bersama suaminya, maka mereka boleh 
mengenakan pakaian apa saja yang mereka sukai. Sebab suaminya itu berhak 
untuk menikmati apa saja yang dimiliki oleh istrinya sebagaimanapun ia mau. 

Sebuah hadits shahih menyebutkan bahwa ketika pada suatu malam 
tiba-tiba Nabi SAW teijaga dari tidumya, lalu behau berkata, “ Subhanallah, 
fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini, dan rahmat apakah 
yangtelah dikeluarkan dariperbendaharaan (Allah). Wahai istri-istriku 
bangkitlah kalian dari tidur kalian. Semoga kalian tidak termasukpara 
wanita yang tidak berbusana di dunia dan tidak berpakaian di 
akhirat .” 773 


772 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalad Id (2/606). 

773 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Ilmu dan Nasehat di Malam 
Hari, juga dalam pembahasan tentang pakaian, adab, dan fitnah. 


Surah Al Ahzaab j 


Diriwayatkan bahwa ketika Dihyah A1 Kalbi kembali dari negeri 
kediaman Hirqal ia membawa seorang wanita yang berasal dari negeri Mesir, 
dan wanita itu langsung diserahkan kepada Nabi SAW,laluNabi SAWberkata, 
“Potonglah sebuah kain untuk kamu jadikan baju (dan kenakanlah) 
lalu berikanlah sisa kain itu kepada wanita yang kamu bawa agar ia 
dapat menutupi tubuhnya dengan kain itu 

Kemudian Nabi SAWjuga menambahkan, “ Perintahkanlah wanita 
yang kamu bawa itu untuk melonggarkan pakaian bawahnya, agar 
lekukan bagian bawah tubuhnya itu tidak terlihat 

Abu Hurairah juga menyebutkan sifat dari wanita yang berbaju tipis, 
yaitu, “Mereka adalah para wanita yang berpakaian mewah tapi terlihat 
telanjang, mereka adalah para wanita yang berkehidupan mewah tapi terlihat 
sengsara.” 

Diriwayatkan bahwa beberapa wanita dari bani Tamim mengunjungi 
Aisyah. Para wanita ini mengenakan pakaian yang sangat tipis hinggaAisyah 
pun berkata kepada mereka, “Apabila kalian adalah wanita-wanita mukmin, 
maka ketahuilah ini bukan pakaian wanita mukminah. Namun apabila kalian 
adalah wanita-wanita yang bukan mukmin, maka nikmatilah pakaian kalian 
itu.” Lalu ada seorang wanita pengantin baru datang kepada Aisyah, dengan 
mengenakan penutup muka dari Mesir yang bentuknya seperti ranting-ranting 
yang terurai. Ketika Aisyah melihat wanita itu ia berkata, “Wanita yang 
berpakaian seperti ini tidak beriman (tidak mempraktekkan) isi surah An- 
Nuur.” 


Dalam sebuah hadits shahih juga disebutkan, 

oUjIp oil* IS" 




HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang fitnah, dan Malik dalam pembahasan 
tentang pakaian. 



.feJj OJbJ Vj V cja 

✓ s / 

“(Salah satu wanita penduduk neraka adalah) para wanita yang 
berpakaian namun terlihat telanjang, jalannya melenggak- 
lenggok, dan kepalanya miring seperti punuk unta. Mereka tidak 
akan masuk ke dalam surga, dan tidak mencium harumnya 
surga. ”™ 

Umar bin Khaththab pemah berkata, “Apayang membuat seorang 
muslimah tidak mampu mengenakan pakaian tertutup, walaupun pakaian yang 
dikenakan itu sudah lusuh atau meminjam dari tetangganya (itu lebih baik 
baginya daripada mengenakan pakaian terbuka), agar meieka dapat tertutupi 
apabila mereka memang harus keluar dari rumah karena suatu keperluan, 
hingga tidak seorang ptm mengetahui identitasnya hingga ia sampai 
di rumahnya kembali ” 

Keenam: Firman Allah SWT, O*“ Yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu 
mereka tidak diganggu. ” Yang dimaksud “mereka” pada firman ini adalah 
para wanita yang merdeka, yakni agar mereka dapat dibedakan dengan para 
wanita hamba sahaya. 

Apabila para wanita itu telah dikenali, maka mereka tidak akan 
menerima perlakuan yang tidak baik. Karena melihat derajat kemerdekaan 
mereka Dengan begitu akan terhenti keinginan untuk memiliki mereka Bahkan 
Umar jika melihat seorang hamba sahaya mengenakan penutup kepala, maka 
ia akan memukulnya dengan sebuah tongkat, sebagai penghormatan untuk 
pakaian yang dikhususkan untuk orang-orang yang merdeka. 

Namun bukan berarti ini bertujuan untuk mengenali identitas wanita itu 


774 HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga, bab: Neraka Akan Dimasuki oleh 
Orang-orang yang Keras Sedangkan Surga Akan Dimasuki oleh Orang-orang yang 
Lemah (4/2192-2193). 



sendiri, atau boleh melepasnya jika sudah dapat dibedakan antara para wanita 
yang merdeka dengan para wanita hamba sahaya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban menutup tubuh atau 
mengenakan jilbab sekarang ini sudah mencakup seluruh kalangan wanita, 
baik itu yang merdeka atau pun hamba sahaya. 775 

Hal ini sama dengan apayangdilakukan olehpara sahabatNabi SAW 
yang melarang para wanita untuk pergi ke masjid setelah Nabi SAW wafat, 
padahal Nabi SAW jelas sekali berkata, “ Janganlah kalian melarang 
hamba-hamba Allah wanita untuk datang ke masjid Allah. ” 776 Bahkan 


775 Pendapat yang aku rasa lebih benar untuk ayat ini adalah, perintah untuk 
mengenakan hijab untuk para wanita secara keseluruhan, baik itu wanita yang merdeka 
atau pun wanita hamba sahaya. Karena memang tidak ada dalil yang mengkhususkan 
dalil ini hingga membuat kewaj iban ini diutamakan hanya untuk para wanita yang merdeka 
saja, tidak untuk wanita hamba sahaya. 

Hal ini dibahas dengan sangat baik oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/ 
250), ketika iamembahas tentang ayat ini, ia mengatakan, pada zahimya firman Allah 
SWT, jLljj “Dan istri-istri orang mukmin, ” ini mencakup para wanita yang 

merdeka dan juga para wanita hamba sahaya. Bahkan fitnah yang dirasakan oleh para 
wanita hamba sahaya itu lebih sering terjadi. Karena mereka lebih sering berada di luar 
rumah, berbeda dengan kaum wanita yang merdeka yang kebanyakan waktunya 
dihabiskan di dalam rumah. Oleh karena itu, pengkhususan ayat ini hanya untuk para 

wanita merdeka itu butuh dalil yang lebih jelas lagi. 

Adapun makna firman Allah SWT, 0 | “ Yang demikian itu supaya 

mereka lebih mudah untuk dikenal” adalah agar mereka lebih mudah untuk diketahui 
kesuciannya karena penutupan dirinya, dan agar mereka tidak mudah diganggu oleh 
orang lain. Mereka juga tidak menerima tindakan yang tidak sopan yang tidak mereka 
sukai. Karena memang seorang wanita yang menutup dirinya akan lebih terjaga dan 
membuat para lelaki bertindak lebih sopan kepadanya. Berbeda dengan para wanita 
yang mengenakan pakaian yang terbuka, tentu para lelaki akan lebih menginginkan 
tubuh mereka. 

Penjelasan yang dikemukakan oleh Abu Hayyan ini, menunjukkan kedalaman 
pemikirannya dan pengetahuannya, yang sejalan dengan ruh syariat Islam dalam menjaga 
kehormatan lingkungan dari perilaku yang menyimpang. 

776 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jum’at, bab no. 13, Muslim dalam 
pembahasan tentang shalat (hadits no. 36), Abu Daud dalam pembahasan tentang 
shalat, bab no. 52, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 57, Malik 
dalam pembahasan tentang kiblat (hadits no. 12), dan Ahmad dalam Al Musnad (2/16). 


(JTafsir Al Qurthubi 



Aisyah berkata, “Kalau saja Nabi SAW masih hidup hingga sekarang maka 
beliau juga akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid seperti halnya 
wanita bani Israel dilarang keluar dari rumahnya. 

I “Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang adalah penghibur hati bagi para wanita yang tidak 
mengenakan jilbab sebelum diturunkannya ayat ini, dimana Allah SWT akan 
mengampuni ketidaktahuan mereka dan akan tetap menyayangi mereka. 


Firman Allah: 


4 *5 4 cjj 


jMj ijV' \-J4 ^ 


“Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, 
orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang- 
orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari 
menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk 
memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi 
tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang 
sebentar. Dalam keadaan terlaknat Di mana saja mereka 
dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat- 
hebatnya. Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang- 
orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali- 
kali tiada akan mendapatiperubahan pada sunnah Allah.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 60-62) 


Dalam ayat ini dibahas limamasalah, yaitu: 


Pertama: Firm an Allah SWT, 


_ , 9 t 9* 

4-LjuJI <J 


jt V p s4 -W ^ ^ ✓ i ^ ^ ^ 

ti oyllj Oj Sfl'- . o II 4^jj JL) (^1 

sgi ^ fa 


“Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang 
yang berpenyakxt dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan 
kabar bohong di Madinah (dari menyakitimuj, niscaya Kamiperintahkan 
kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi 
tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar. ” Para 
ulama tafsir memandang bahwa ketiga sifat yang disebutkan dalam ayat ini 
tergabung pada satu golongan saja (yaitu orang-orang munafik), seperti yang 
diriwayatkan oleh Sufyan bin Sa’id, dari Manshur, dari Abu Razin, ia berkata: 
Firman Allah SWT, &ju3f j J ^ •>J iC tl 

“ Orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, 
dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah. ” Mereka 
adalah satu, yaitu semua sifat ini dimiliki oleh orang-orang munafik. 777 Huruf 
wau yang menghubungkan sifat-sifat tersebut pada ayat ini adalah huruf 
tambahan saja, seperti yang telah kami jelaskan dalam tafsir surah A1 
Baqarah. 778 


Ada yang berpendapat bahwa diantara mereka memang ada kaum 
murjifun (yakni orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong), dan 
kaum yang selalu menguntiti kaum wanita untuk menebarkan keragu-raguan, 
juga kaum yang menanamkan kebimbangan diantara kaum muslimin. 


777 Lih. I’rab Al Qur'an (3/326). Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/250) 
berpendapat bahwa huruf wau yang menyambungkan sifat-sifat pada ayat ini berfungsi 
untuk membedakan orang-orang yang dimaksud. Maknanya adalah, apabila orang- 
orang munafik tidak juga mau menghentikan permusuhan dan tipu daya mereka, dan 
orang-orang fasik tidak mau menghentikan perbuatan dosa mereka, dan orang-orang 
yang senang menyebarkan kabar bohong tidak mau berhenti dari penyebaran berita- 
beritaburuk itu. 

778 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 49. 






Ikrimah dan Syahr bin Hausyab menafsirkan bahwa finnan Allah SWT, 
’joy pftji j oijfe “Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya,” 
maknanya adalah, orang-orang yang selalu berpikiran kotor untuk melakukan 
perzinaan. 779 

Thawus meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan mengenai perkara 
kaum wanita. Sedangkan Salamah bin Kuhail meriwayatkan bahwa ayat ini 
diturunkan mengenai perkara orang-orang yang berbuat keji. 780 Namun kedua 
riwayat ini maknanya tidak j auh berbeda. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa orang-orang munafik dan 
orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya itu satu, namun diungkapkan 
dengan dua keterangan. Dalilnya adalah ayat munafik yang disebutkan diawal 
surah A1 Baqarah 781 Sedangkan kaum murjifun adalah suatu kaum yang 
berada di Madinah yang suka membangga-banggakan para musuh dan 
menyakiti hati kaum mukmin. Pada saat selir-selir Nabi SAW sedang keluar 
rumah mereka mendekatinya dan berkata, “Kaum muslimin akan segera 
HiValahkan dan dibinasakan, karena sebentar lagi para musuh akan datang.” 782 
Pendapat ini disampaikan oleh Qatadah danulama lainnya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang dimaksud dengan 
kaum murjifun adalah para kaum muda yang masih membujang, mereka 
itulah yang suka menggoda kaum wanita. 


Ada pula yang berpendapat bahwa mereka sebenamya adalah kaum 

muslimin sendiriyang sukamembicarakantentangkabar-kabarbohong, karena 

mereka suka sekali dengan fitnah. Segolongan kaum muslimin inilah yang 
termasuk dalam ashabul ifk (para pelaku peristiwa berita bohong), karena 
mereka sangat suka dengan fitnah dan kebohongan. 


779 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur'an (5/379). 

780 Kedua riwayat ini juga disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ani Al Qur an (5/ 
379). 

781 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 8. 

782 A tsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/340) dari Qatadah. 


Ibnu Abbas berkata, (asal kata maknanya 

adalah orang yang suka mencari-cari fitnah.” 783 Kata inijuga digunakan untuk 
orang yang suka menyebaikan kebohongan dan kebatilan untuk menimbulkan 
kekacauan. Selain itu, kata ini dapat digunakan untuk makna menggerakkan 
had. 


Lebih jauh, ada yang berpendapat, kata ini berasal dari u&rj 

yang artinya bumi itu bergerak dan berguncang (gempa). 
Sedangkan kata j maknanya adalah keguncangan yang dahsyat, dan 

kata maknanya adalah laut, disebut demikiankarenakondisi laut yang 

tidak stabil atau bergelombang. Bentuk jamak untuk kata adalah 

Contohnya adalah, ^ (mereka tenggelam di dalam 
sesuatu). 784 

Ayat inijuga menunjukkan bahwa perbuatan yang suka menyebarkan 
berita bohong adalah perbuatan yang diharamkan, karena hal itu akan 
menyebabkan seseorang tersakiti. 

Kedua: Firman Allah SWT, “ Niscaya Kami 

perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka” maksudnya adalah, Kami 
memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan perlawanan. 785 


Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya adalah orang-orang itu tetap tidak 
mau menghentikan perbuatan mereka yang menyakiti kaum wanita, padahal 
Allah SWT telah menyalakan api perlawanan untuk kaum muslimin, agar 
mereka segera menyadari permusuhan dan keingkaran mereka. Allah juga 
telah memerintahkan kaum muslimin untuk melaknat setiap perbuatan 


mereka, bahkanAllah SWTjugaberfirman, I juf od •ft* I JVj 
Lo*3 JiP “Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) 
seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri 


783 A tsar ini disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsimya (3/340) dari Ibnu Abbas. 
n * Lih. Ash-Shihah (4/1363). 

785 Ini adalah pendapat Ath-Thabari seperti yang disebutkan dalam tafsimya (21/34). 


(mendoakan mereka) di kuburnya .” (Qs. At-Taubah [9]: 84) 


Muhammad binYazid berkata, ‘Terintah Allah untuk memusuhi mereka 
disebutkan pada ayat selanjutnya, karena kedua ayat ini tergabung seperti 


layaknya satu ayat. Yaitu firman Allah SWT, s i. ijoa-l I 3 I 25 Ujjf “Di 


mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan 
sehebat-hebatnya. ” 786 Dalam ayat ini terdapat makna perintah untuk menawan 
mereka dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Yakni, itu adalah 
hukuman bagi mereka apabila mereka tetap menyebarkan kebohongan dan 
tetap pada kemunafikan mereka. 


Dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan, “Limagolonganyang 
dapat dihukum mati dalam keadaan halal ataupun haram.” Pada hadits 
ini terdapat makna perintah yang sama seperti ayat diatas. 

An-Nuhas berkata , 787 “Penjabaran ini adalah penafsiran yang paling 
baik diantara pendapat lain mengenai ayat tersebut.” 


Ada juga yang berpendapat, bahwa mereka itu telah menghentikan 
kebiasaan mereka, yaitu menyebarkan berita-beiita bohong. Oleh karena itu, 
tidak perlu lagi adanya permusuhan. Huruf lam pada lafazh /JJ adalah 

lam alqasam (huruf lam yang menunjukkan makna sumpah). Apabila mereka 
melakukannya lagi, maka sumpah ini akan dikenakan kepada mereka. 

Ketiga: Firman Allah SWT, £ “Kemudian mereka 

tidak menjadi tetanggamu (di Madinah), ” maksudnya adalah, mereka tidak 
boleh lagi hidup berdampingan dengan kahan di kota Madinah. 

yuli 'Jl “Melainkan dalam waktu yang sebentar. ” Kata '^Lli dibaca 
nashab karena berfungsi sebagai keterangan dari dhamir yang berada pada 
kata Kenyataannya, memang seperti yang difirmankan oleh Allah, 

yakni mereka sedikit dari mereka yang bertetangga dengan kaum muslimin. 


lt6 Atsar ini disebutkan olehAn-Nuhas dalam/’ra/M/ Qur'an (3/326), dari Muhammad 
binYazid. 

787 Lih. I’rab Al Qur'an (3/326). 


Surah Al Ahzaab j 



Ini adalah salah satu dari dua penafsiran yang disampaikan oleh A1 
Farra' , 788 dan penafsiran inilahyang memang lebih diunggulkan olehnya. Yaitu 
mereka tidak akan bertetangga denganmu kecuali pada saat mereka beijumlah 
sedikit. Sedangkan penafsiran lainnya adalah, mereka tidak akan bertetangga 
denganmu kecuali hanya sebentar saja, yakni mereka tidak akan tinggal dalam 
waktu yang lama, karena mereka akan segera dibinasakan. Dengan makna 
ini maka kata ‘^ui dapat menjadi sifat dari mashdar, atau dari keterangan 
waktu yang tidak disebutkan. 

Ayat ini j uga menunj ukkan bahwa siapa pun yang tinggal di Madinah, 
maka mereka disebut dengan “tetangga”, seperti yang telah kami jelaskan 
dalam tafsir surah An-Nisaa' , 789 

Keempat: Firman Allah SWT, < “ Dalam keadaan terlaknat.” 

Menurut Muhammad bin Yazid, kata ini adalah akhir kalimat dari ayat 
sebelumnya. Sedangkan kata tersebut dibaca nashab karena kata ini berfimgsi 
sebagai keterangan. 

Pendapat ini juga diamini oleh Ibnu A1 Anbari, ia berkata, “ Waqaf 
(menghentikan qira'ah ) pada kata ini adalah waqaf yang baik. Yakni 

Namun An-Nuhas berpendapat lain, ia mengatakan, 790 firman Allah 
SWT, adalah waqaf yang sempuma. Sedangkan kata < 

dibaca nashab karena kata ini adalah kata cacian. Seperti qira ‘ah yang 
dibaca oleh Isa bin Umar pada firman Allah SWT, “ Pembawa 

kayu bakar. ” (Apabila kata \fj_ sebagai badal maka kata ini akan dibaca 
rafa’). 

Beberapa ulama ilmu Nahwu meriwayatkan bahwa makna ayat ini 
adalah, dimana pirn mereka berada mereka ditangkap dalam keadaan 


788 Lih. Ma ’ani A l Qur'an (2/3 50). 

789 Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 36. 

790 Lih. Vrab Al Qur'an (3/327). 





terlaknat. Namun makna ini tidak dapat dibenarkan karena kata yang 
disebutkan sebelumnya adalah jenis hukuman. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, apabila 
mereka bersikeras pada kemunafikan mereka, maka mereka tidak berhak 
untuk menetap lagi di Madinah, kecuali mereka mau merasa diasingkan dan 
terlaknat, dan itu memang teijadi kepada mereka yang bersikeras tidak mau 
menghentikan sifat buruk mereka dan menetap di Madinah. Namun setelah 
diturunkannya surat At-Taubah mengenai sifat mereka yang sebenamya, Nabi 
SAW mengumpulkan mereka semua, dan berkata, “ Wahaifulan, bangunlah 
dan keluarlah (dari masjid atau dari Madinah), karena engkau seorang 
yangmunafik. Ya fulan, bangunlah. ” Lalu kaum muslimin lainnya pun ikut 
menarik-narik tangan mereka agar cepat keluar dari masjid. 

Kelima: Finnan Allah SWT, MxLL “Sebagai SunnahAllah” Kata 
ajJL dibaca nashab pada ayat ini karena kata tersebut berfungsi sebagai 
mashdar. Maknanya adalah Allah SWT menetapkan bagi orang-orang yang 
menyebarkan berita-berita bohong tentang Nabi SAW dan orang-orang yang 
memperlihatkan kemunafikannya, untuk ditahan dan dihukum mati. 791 

Firman Allah SWT, bbap ys\ aLLl 1J- ^ Dan kamu sekali-kali 
tiada akan mendapatiperubahanpada sunnah Allah, ” maksudnya adalah, 
segala ketetapan yang telah digariskan oleh Allah tidak akan pemah berubah 
atau berganti. Makna ini disampaikan oleh An-Naqqasy. Sedangkan As-Suddi 
berpendapat bahwa makna firman ini adalah, seseorang yang membunuh orang 
lain yang memang berhak ia btmuh, 792 maka si pembunuh itu tidak harus 
dikenakan hukuman dry at. 

A1 Mahdawi berkata, “Ayat ini dapat dijadikan dalil untuk tidak 
melaksanakan ancaman yang pemah disampaikan. Buktinya, orang-orang 


791 Lih. I’rab Al Qur'an (3/327). 

792 Contoh seseorang yang berhak membunuh orang lain adalah ketika pada saat 
berperang dengan orang kafir. 


Surah Al Ahzaab j 


munafik masih ada yang tetap berada di Madinah hingga beliau wafat. Namun 
pendapat ini tidak sejalan dengan kesepakatan para nlama dimana sebuah 
ancaman bisa saja diakhirkan, tidak harus dilaksanakan secepatnya, seperti 
yangtelahkami jelaskandalam tafsir surah Aali Imraan dan surah-surah lainnya. 


,4 * 


Firman Allah: 

fa'iLj ’4 Cj 141k ^ ik 

✓ ' ' 's' , 




“Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit 
Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang hari 
berbangkit itu hanya di sisiAllah*. Dan tahukah kamu (hai 
Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat 
waktunya. ” (Qs. AlAhzaab [33J: 63) 


Finnan Allah SWT, ^IxlTvilllia “Manusia bertanya 

kepadamu tentang hari berbangkit .” Mereka yang bertanya adalah orang- 
orang yang bemiat ingin menyakiti hati Nabi SAW. Yakni ketika mereka 
diancam dengan adzab, mereka malah bertanya kepadaNabi SAW mengenai 
kapan datangnya Hari Kiamat, sebagai pendustaan dan rasa ketakutan mereka 
apabila Hari Kiamat memang benar-benar terjadi. 

J$i\ jcs- 1 gHc . “ Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan 

tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah’,” maksudnya adalah, 
jawablah pertanyaan mereka itu dan katakan bahwa Allah yang lebih 
mengetahui tentang hal itu. Ketidaktahuanmu tentang saat itu tidak akan 
mengurangi statusmu sebagai seorang nabi. Karena mengetahui yang gaib 
bukanlah salah satu syarat seorang nabi j ika memang tidak diberitahukan oleh 
Allah. 


“Dan tahukah kamu (hai Muhammad),” maksudnya 



adalah, Allah SWT memang tidak memberitahukan kepadamu tentang 
tepatnya Hari Kiamat itu teijadi. 

XpLUT J*J “Boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat 
waktunya, ” maksudnya adalah, mungkin saj a Hari Kiamat itu akan datang di 
waktu yang sangat dekat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, “ Ketika 
aku diutus sebagai Rasul, Hari Kiamat itu seperti ini.” Lalu beliau 
mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk danjari tengahnya. 793 

Namun ada juga yang menafsirkan bahwa maknanya adalah, Hari 
Kiamat itu tidak terlalu dekat. Huruf ta ' marbuthah pada kata QA tidak 
disebutkan, seperti tidak disebutkannya huruf ta ' ini pada kata A pada 
firman Allah SWT, A o] “ Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orangyang berbuat baik ” (Qs. A1 A’raaf 
[7]: 56) Pembahasan ini telah kami uraikan sebelumnya. 794 

Ada juga yang berpendapat bahwa waktu yang pasti untuk Hari Kiamat 
ini tidak diberitahukan dengan tujuan agar seluruh manusia bersiap diri pada 
setiap waktu. 




Finnan Allah: 






“Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan 
menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala 
(neraka). mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; 
mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak 
(pula) seorang penolong.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 64-65) 


793 Hadits ini adalah hadits shahih, dan kami telah menyebutkan takhrij- nya. 

794 Lih. tafsir surah A1 A’raaf, ayat 56. 



Firman Allah SWT, 'Ji\oj “Sesungguhnya Allah 

melaknati orang-orang kafir, ” maksudnya adalah, Allah SWT menjauhkan 

& 

dan mengusir orang-orang kafir dari rahmat-Nya. Karena makna kata ^ijj i 
(laknat) adalah mengusir dan menjauhkan, seperti yang telah kami jelaskan 
dalam surah A1 Baqarah. 795 

Ijjt tpi ^ jii IpIj “£)a« menyediakan bagi mereka api 

yang menyala-nyala (neraka). mereka kekal di dalamnya selama- 
lamanya. ” Dhamir (kata ganti) yang berada pada kata kembali kepada 
kata Walaupun kata 1^1 ini berbentuk mudzakkar namun dhamir- 

nya adalah dhamir mu 'annats, karena sebenamya kata bermakna 
neraka (jtf). 

Sj dlJojlJr'Z “Mereka tidakmemperolehseorangpelindung 
pun dan tidak (pula) seorangpenolong,” maksudnya adalah, mereka tidak 
mempunyai siapa pun yang dalam menyelamatkan mereka dari adzab Allah 
dan kekekalan mereka di dalamnya. 


Firman Allah: 


V uifj it Gtf uCLi bjfjil jilf I j j # 



“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam 
neraka, mereka berkata, ‘Alangkah baiknya, andaikata 
kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul’. Dan 
mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah 
menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar 
kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang 
benar) (Qs. A1 Ahzaab [33]: 66-67) 


795 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 88. 





Firman Allah SWT, jlllt^j ^4* yr j f jj “Pada hari ketika muka 

mereka dibolak-balikkan dalam neraka. ” Jumhur ulama membaca kata 
, f ta-. dengan menggunakan bentuk pasif, yakni dengan menggunakan harakat 
dhammah pada huruf ta' dan harakat fathah pada hnruf/a/w ( ,* 

Sedangkan Isa A1 Hamdani dan Ibnu Ishak membaca kata ini dalam 
bentuk aktif dan menggunakan dhamirjamaklilmutakallim, yakni dengan 
menggunakan huruf nun di awal kata dan harakat kasrah pada huruf lam 
dan membaca kata dengan nashab, yakni dengan 

menggunakan harakat fathah pada huruf ha' ^>?-_})- Dalam riwayat lain 

disebutkan bahwa Isa membaca ayat ini hanya menggunakan bentuk aktif 
saja, tanpa merubah dhamir- nya, yakni tetap menggunakan huruf ta' 
berharakat dhammah, dan hanya mengganti harakat fathah pada huruf lam 
menjadi harakat kasrah (4-lS3). 796 Maknanya adalah, neraka sa ’ir itulahyang 
membolak-balikkan mereka di dalam api. 

Makna membolak-balikkan dalam ayat ini adalah, wajah mereka yang 
berubah-ubah wamanya akibat panasnya api neraka, terkadang menjadi hijau, 
terkadang menjadi merah, dan terkadang menjadi hitam. Lalu ketika telah 
hangus terbakar, kulit itu dicabut dari tubuh mereka dan digantikan dengan 
kulit baru. Semua proses ini sangat menyakitkan, hingga mereka sangat 
berharap seandainya ketika masih hidup dahulu mereka tidak kafir. 

“Mereka berkata, ‘Alangkah baiknya, andaikata’.” 
Atau bisa juga kata 31 diletakkan di awal, sehingga maknanya menjadi, 
mereka berkata pada saat wajah mereka dibolak-balikkan di neraka, 
‘ Seandainya saja’ 

’^^jT Q&l “Kami taat kepada Allah dan taat (pula) 

kepada Rasul” maksudnya adalah, seandainya kami tidak kafir, mungkin 
kami akan terselamatkan dari adzab api neraka seperti orang-orang 


796 Kedua qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafisimya (13/103), namun 
kedua qira ‘ah tidak termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir. 


Surah Al Ahzaab j 



yangberimanitu. 

Adapun huruf a/z/di akhir kata berfimgsi sebagai pemisah antara 

dua ayat, karena kata ini dibaca waqaf. Memang tidak boieh dibaca sambung 
dengan ayat selanjutnya, oleh karena itu huruf a/z/tersebut tidak terbaca. 797 
Begitu juga halnya dengan kata di akhir ayat kedua. Pembahasan 

mengenai hal ini telah kami bahas di awal surah ini. 

UiLfblTjjjlj/lij “Dan mereka berkata, ‘Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan 
pembesar-pembesar kami Kata taSll pada ayat ini dibaca oleh A1 Hasan 

dengan bentuk jamak, yaitu dengan meletakkan huruf alif setelah huruf dal, 

/ / / 

dan menggunakan harakat kasrah pada huruf ta' (UbU). 79 * 

Kata ini adalah bentuk jamak dari sebuah jamak. Bentuk tunggal 

dari kata ini adalah dan bentuk jamak dari kata adalah Sail*. 
Sedangkan bentuk jamak dari kata 5aC adalah obU- 

Kata iiC, dibentuk mengikuti pola kata seperti halnya kata xk 

atau Makna dari kata &S& tidak berbeda dengan makna l&Tji}, 
yaitu para pembesar, atau para pemimpin, atau orang-orang yang dihormati 
dandituakan. 

Qatadah berpendapat bahwa makna dari kata adalah, orang- 

orang yang ditaati oleh mereka pada perang Badar. Namun butuh dalil yang 
lain untuk mengkhususkan makna seperti ini, karena zhahir ayat ini hanya 
menyebutkan para pembesar dan para pemimpin dalam kesyirikan dan 
kesesatan saja. Maksudnya, kami menaati para pemimpin kami untuk berbuat 
keingkaran dan mereka tidak rela membiarkan kami beriman. 

Selain itu, ayat ini dapat dijadikan dalil untuk membenarkan hukum 


797 Lih. Vrab Al Qur'an (3/327). 

798 Yang membaca qira ‘ah ini adalah Ibnu Amir, dan qira ‘ah ini termasuk qira ‘ah 
sab *ah yang mutawatir , seperti yang disebutkan dalam Allqna ’ (2/737) dan Taqrib An- 
Nasyr( hal. 161). 



yang tidak membolehkan seseorang yang hanya ikut-ikutan saja. 

yj_. - f.t T \j jl'Ss U “Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang 
benar),” maksudnya adalah, mereka membuat kami tersesat dari ketauhidan. 

* s 

Kata adalah kata yang membutuhkan dua maf’ul (obyek), namun 

hams kedua maf’ul tersebut hams diselingi dengan humf jar. Oleh karena 

itu, diprediksikan humf jar tersebut adalah kata (yakni J*), 

* - - , * ft ' ' 

contohnya adalah firman Allah SWT, aid “Sesungguhnya 

S' ✓ ^ 

dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an .” (Qs. A1 Furqaan [25]: 29) 
Dikarenakan huruf jar pada ayat bab ini tidak disebutkan, maka maf’ul 
kedua dibaca nashab (huruf lam berharakat fathah). 


Firman Allah: 




ilk) 


“Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua 
kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang 
besar” (Qs. Al Ahzaab [33]: 68) 


Firman Allah SWT, A “Ya Tuhan kami, 

timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat. ” Qatadah berkata, “Yang 
dimaksud dengan dua kali lipat pada ayat ini adalah adzab di dunia dan adzab 
diakhirat. 


Ada pula yang berpendapat bahwa adzab yang dimaksud adalah adzab 
untuk kekafiran mereka dan adzab untuk penyesatan mereka. Yakni mereka 
yang merasa disesatkan oleh para pemimpin mereka berdoa, “Ya Allah, 
adzablah para pemimpin kami itu seperti Engkau mengadzab kami, karena 
mereka juga sesat seperti kami. Dan adzablah mereka sekali lagi karena mereka 
telah membuat kami tersesat seperti mereka.” 


Tj “Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. ” 


Surah Al Ahzaab j 



Beberapa ulama diantaranya IbnuMas’ud, Yahya, dan Ashim, membaca 
kata \j$£. dengan menggunakan huruf ba' yang artinya adalah “besar”. 
Sedangkan sebagian besar para ulama membacanya dengan menggunakan 
huruf tsa' 0'j£ ) 799 , yang artinya adalah “banyak” Qira'ah yang terakhir 
ini juga dipilih oleh Abu Hatim, Abu Ubaid, dan An-Nuhas.® 00 Alasan dari 
para ulama yang membaca qira'ah ini adalah firman Allah SWT, 

“Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati 
(pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 
159) Ayat ini menunjukkan bahwa yang melaknat itu banyak, karena selain 
Allah yang melaknat mereka juga adalah para makhluk-Nya. 

Muhammad bin Abu As-Sirri berkata, “Pada suatu malam aku pemah 
bermimpi seakan-akan aku tengah berada di sebuah masjid di Asqalan, dan 
seakan-akan ada seseorang yang berdebat denganku tentang orang yang 
membenci para pengikut Nabi SAW. Ia bersikeras dengan perkataannya, 
yaitu: (4^'j, ia selalu mengulangi qira 'ah ini hingga ia menghilang 

dari pandanganku. Selama membacanya, ia hanya membacanya dengan huruf 
tsa'." 

Memang qira ‘ah yang menggunakan huruf ba ‘ (yang artinya besar) 
akan kembali pada makna banyak, karena setiap yang dibesar-besarkan akan 
bequmlah banyak karena besamya ukurannya. 


Firman Allah: 

\ lls i ^ 1 x ■* V \ 


I J6 LL Si IjSi; 1 4k 


799 Qira ‘ah yang menggunakan huruf tsa ‘ ini termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir, 
seperti yang disebutkan dalam AlIqna ‘ (21737) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 161). 

800 Lih. I’rab Al Qur'an (3/328). 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi 
seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah 
membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka 
katakan. Dan dia adalah orang yang mempunyai 
kedudukan terhormat di sisi Allah.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 69) 


Firman Allah SWT, ^ ijk cjl 0\#jSt 

IjJli ll. “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi 

seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah 
membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. ” Setelah 
Allah SWT menyebutkan pada ayat sebelum inimengenai orang-orang munafik 
dan orang-orang kafir yang menyakiti Nabi SAW dan kaum mukminin, maka 


melakukan hal-hal yang dapat menyakiti Nabi SAW dan melarang mereka 
untuk berbuat sesuatu yang serupa dengan perbuatan bani Israel yang telah 
menyakiti nabi mereka, Nabi Musa AS. 


Para ulama berbeda pendapat mengenai perbuatan apa yang dapat 
menyakiti Nabi SAW danjuga Nabi Musa An-Naqqasy meriwayatkan bahwa 
perbuatan yang menyakiti Nabi SAW adalah panggilan kaum muslimin kepada 
Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. 801 Sedangkan Abu Wa‘il 
berpendapat bahwa perbuatan yang menyakiti Nabi SAW adalah ketika kaum 
muslimin dibagikan harta rampasan perang oleh Nabi SAW, dimana seorang 
laki-laki dari golongan Anshar berkata, “Sesungguhnyapembagianyang seperti 
ini bukan pembagian yang diridhai oleh Allah.” Lalu ketika hal ini diadnkan 
kepada Nabi SAW maka beliau pun merasa kesal mendengamya, lantas 
bersabda. 


loi ‘js yUrt Is's’j I ail jU-j 


801 Riwayat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsirnya (3/341). 


“Allah merahmati Nabi Musa (lebih dariku karena) beliau telah 
disakiti lebih dari ini namun beliau dapat bersabar.” m 

Sedangkan perbuatan yang menyakiti Nabi Musa, Ibnu Abbas dan 
sebagian besar ulama lainnya mengalakan bahwa perbuatan tersebut disebutkan 
dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu sabdaNabi 
SAW, “Bani Israel adalah kaum yang terbiasa mandi dalam keadaan 
tidak berbusana (dan terbuka hingga dapat dilihat oleh orang lain), 
sedangkan Nabi Musa adalah seorang yang pemalu, beliau selalu 
menutupi dirinya ketika sedang mandi dan menyembunyikan tubuhnya 
dari orang lain. Namun karena sifat pemalunya ini beliau mendapat 
ejekan dari kaumnya. Mereka mengatakan bahwa beliau mungkin 
seorang yang memiliki penyakit kusta, atau mungkin penyakit kelamin, 
atau mungkin penyakit berbahaya lainnya. Lalu pada suatu hari ketika 
beliau sedang mandi di sebuah mata air di negeri Syam, pakaiannya 
yang ia letakkan di atas sebuah batu. Tiba-tiba batu tersebut 
menggelinding dan menjauh darinya. Kemudian setelah Nabi Musa 
selesai membersihkan tubuhnya, ia mencari pakaiannya yang 
sebelumnya ia letakkan di atas batu, namun ia menyadari bahwa batu 
telah membawa pakaiannya pergi, lalu ia pun mengejar batu tersebut 
dengan keadaannya yang masih tidak berpakaian, ia berkata, ‘Wahai 
batu, lepaskanlah pakaianku. Wahai batu, lepaskanlah pakaianku’. 
Hingga sampailah ia di suatu tempat dimana bani Israel sedang 
berkerumun. Mereka kemudian melihat Nabi Musa yang tidak 
berpakaian itu dengan tubuh yang sempurna, tidak ada sesuatu yang 
buruk pun pada tubuhnya, apalagi seperti yang mereka katakan 
sebelumnya. ” Inilah makna dari firman Allah SWT, iyu i *. 

* 02 HR. A1 Bukhari dalam beberapa bab, diantaranya dalam pembahasan tentang 
seperlima, bab no. 19, pembahasan tentang para nabi, bab no. 27, dan dalam pembahasan 
tentang peperangan, bab no. 56. 

HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat (hadits no. 140-141), At-Tirmidzi dalam 
pembahasan tentang manaqib, bab no. 63, dan Ahmad dalam 4 /Musnad (1/380). 



‘Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka 
katakan ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim dengan makna yang serupa) 

Lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim adalah, “Kebiasaan bani Israel 
adalah mandi dalam keadaan tidakmengenakan penutup, mereka dapat 
saling melihat aurat masing-masing. Berbeda dengan Nabi Musa yang 
(tidak mau bercampur dengan mereka dan) mandi seorang diri. Desas- 
desus pun merebak di kalangan bani Israel, diantara mereka ada yang 
berkata, ‘Aku bersumpah, tidak mungkin Musa tidak mau mandi bersama 
kita, kecuali ia memiliki penyakit kelamin Lalu pada suatu hari Nabi 
Musapergi mandi seperti biasanya seorang diri, dan beliau meletakkan 
pakaiannya di atas sebuah batu, namun batu tersebut membawa pergi 
pakaiannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun bergegas mengejar batu 
tersebut dan berteriak, ‘Wahai batu, kembalikanlah pakaianku. Wahai 
batu, kembalikanlah pakaianku Hingga akhirnya bani Israel yang 
berada tidak jauh dari tempat itu melihatnya mengejar pakaiannya 
dalam keadaan tidak berbusana. Setelah melihat keadaan Nabi Musa 
yang sebenamya mereka pun berkata, ‘Aku bersumpah, temyata Musa 
sama sekali tidak memiliki cela apa-apa Tidak beberapa lama 
kemudian batu yang membawa pakaian Nabi Musa pun berhenti, lalu 
Nabi Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu itu dengan 
tongkatnya.” 803 

Abu Hurairah (yang meriwayatkan hadits ini) menambahkan, “Aku 
bersumpah, setelah batu itu dipukul oleh Nabi Musa, temyata pukulan 
itu meninggalkan bekas pukulan (seperti luka) sebanyakenam atau tujuh 
goresan.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ali binAbuThalib, ia berkata: Bani 
Israel telah menyakiti Nabi Musa dengan mengatakan bahwa nabi Musa telah 


803 HR. Muslim dalam pembahasan tentang haid, bab: Dibolehkannya Mandi dengan 
Tidak Mengenakan Busana Apabila Mandi di Tempat Tertutup (1/267). 


Surah Al Ahzaab j 


membunuh Nabi Harun. Yaitu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun pergi dan 
suatu tempat (fahsh at-taih) m menuju sebuah gunung. Namun di atas gunung 
tersebut, Nabi Harun meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya oleh bani 
Israel. Ketika Nabi Musa turun dari gunung tersebut tanpa ditemani olehNabi 
Harun, bani Israel pun langsung menuduh Nabi Musa telah membunuhnya. 
Mereka berkata, ‘Pasti engkau telah membunuh Harun, karena Harun lebih 
lembut kepada kami dan lebih dicintai oleh kami daripada kamu’. Dengan 
mengatakan ini mereka telah menyakiti Nabi Musa. Allah SWT kemudian 
menyuruh para malaikat-Nya untuk mengambil kembali jasad Nabi Harun 
dari makamnya dan memperlihatkan kepada bani Israel. Lalu para malaikat 
pun melaksanakan perintah tersebut, dan mereka berputar-putar di atas orang- 
orang bani Israel, agar mereka dapat melihat mukjizat Allah yang sangat agung 
yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran Nabi Musa. Karena tidak ada 
sedikit pun pada j asad Nabi Harun terdapat tanda yang dapat membuktikan 
bahwa ia telah dibunuh oleh Abu Musa.” 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para malaikat hanya menceritakan 
kisah kematian Nabi Harun saja, karena pada waktu itu mereka tidak 
diberitahukan tempat dimakamkannya Nabi Harun, hanya seekor burung 
nasar saj a yang mengetahuinya, namun burung tersebut dibuat bisu dan tuli 
olehAllah. 805 

A1 Qusyairi meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, “Ketika 
itu, Allah SWT menghidupkan kembali Nabi Harun untuk menceritakan kisah 


,04 Dalam Mu’jam Al Buldan (4/268) disebutkan, “Aku pemah bertanya kepada 
penduduk Andalusia (salah satu kota di negeri Spanyol yang dahulu dikuasai oleh 
kaum muslimin) tentang^a/is/i at-taih, aku berkata, ‘Apayang kalian maksudkan dengan 
kata tersebut?’ Mereka menjawab, ‘Kata tersebut digunakan untuk menyebut daerah 
manapun, entah itu di daerah dataran atau perbukitan, namun yang pasti daerah tersebut 
digunakan untuk bertani. Akan tetapi setelah itu kata tersebut dijadikan nama daerah di 
beberapa tempat’ 

105 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/37), Al Mawardi dalam 
tafsirnya (3/343), danAs-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/223). 




sebenamya, dan mengoreksi mereka bahwa ia tidak dibunuh oleh Nabi Musa, 
setelah itu ia diwafatkan kembali.” 


Selain itu, adayang berpendapat bahwa perbuatan yang menyakiti Nabi 
Musa adalah dengan menyebutnya sebagai orang gila dan tukang sihir. 806 

Dari semua pendapat ini, pendapat yang paling benar adalah pendapat 
pertama. Mungkin juga semua yang diriwayatkan tentang mereka yang 
menyakiti Nabi Musa memang dikatakan oleh mereka, dan Allah SWT 
membersihkanNabi Musa dari semua tuduhan-tuduhan yang mereka katakan 
itu. 


Apabila ada yang mengatakan, bagaimana mun gkin Nabi Musa 
memanggil batu yang tidak mendengar itu seperti memanggil seseorangyang 
memiliki akal? Maka jawabannya adalah, karena batu tersebut melakukan 
sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang yang berakal. 


Kata (batu) yang disebutkan dalam kisah tadi tidak disebutkan 

adanya kata panggilan (harfu nida *), padahal sebenamya prediksi makna 
yang dimaksudkan adalah, menggimakan kata panggilan itu (yakni wahai batu), 
seperti yang terdapat pada firman Allah SWT,! jj-» {jo I “(Wahai) 
Yusuf, berpalinglah dari ini.” (Qs. Yuusuf [12]: 29) 

Kata (pakaianku) dibaca nashab, karena berfungsi sebagai mqf’ul 

(objek) dari fi 7 (kata keija) yang tidak disebutkan. Prediksi fi 7 yang tidak 
disebutkan itu adalah, berikanlah atau kembalikanlah atau letakkanlah. Dalam 
kalimat iniy? 7 tidak disebutkan karena keadaan tersebut sudah menunjukkan 
keberadaannya. 


Masalah: Dalam kisah Nabi Musa yang meletakkan pakaiannya di 
atas sebuah batu dan mandinya beliau tanpa mengenakan busana di tempat 
yang tertutup dapat dijadikan dalil bolehnya mandi tanpa mengenakan busana 


806 Pendapat ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/343). 


Surah Al Ahzaab j 


Namun Ibnu Abu Laila berpendapat lain, ia mengatakan bahwa 


seseorangyanj 
sebuah riwayat yang tidak shahih , yaitu. 


.1 JJ& *L*JJ V 


o' /■ 


“Janganlah kalian masuk ke dalam tempat pemandian tanpa 
mengenakan sesuatu yang dapat menutupi tubuh, karena tempat 
pemandian itu berpenghuni 

A1 Qadhi Iyadh menampik dalil yang dipeigunakan oleh Ibnu Abu Laila, 
Hengan m en g atakan bahwa riwayat ini dianggap dha 'if oleh para ulama. 

Menurut saya (A1 Qurthuib): Mandi dengan keadaan mengenakan 
busana walaupun tidak harus namun tetap dianjurkan, karena sebuah riwayat 
dari Israel, dari Abdul A’ la, ia mengatakan bahwa Hasan bin Ali pemah masuk 
ke Halam sebuah kolam dengan kain selempang yang dililitkan di tubuhnya, 
lalu ketika ia keluar dari kolam tersebut ia ditanya mengenai alasannya 
mengenakan kain itu, ia menjawab, “Aku menutupi tubuhku karena aku malu 
dilihat oleh yang tidak aku lihat.” Maksudnya adalah dilihat oleh Allah dan 
para malaikat-Nya. 

Finnan Allah SWT, a&T jup oKj “ Dan adalah diaseorangyang 

mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. ” Kata menurut bahasa 

Arab maknanya adalah, deraj at yang agung alau kedudukan yang tinggi. Seperti 
yang diriwayatkan, jikaNahi Musa memohon sesuatu kepada Allah, maka 
pasti akan dikabulkan.* 07 

N amun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dari kata 
padaayat ini adalah, pembicaraanyangdilakukanolehNabi Musa dengan 
Tuhannya, yaitu yang terdapatpada finnan Allah SWT, -dil 


407 Ini adalah pendapat dari Ibnu Sinan seperti yang disebutkan dalam Tafsir Al 
Mawardi (3/343), Ad-DurrAl Mantsur (5/224) dan I’rab Al Qur'an (3/328). 


i Tafsit Al Qurthubi 

^ ----- ...- - - --- 



“Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung .” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 164) 

Abu Bakar A1 Anbari dalam Ar-Radd berkata, “Orang-orang yang 
ingin menikam A1 Qur'an mengira bahwa kaum muslimin telah mengganti 
firman Allah SWT, M Ms- oBj ‘Dan adalah dia seorang yang 
mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Kaienamenurut mereka 
yang benar adalah: iu til i- jKj ‘Dan dia adalah hamba Allah yang 

memiliki kedudukan terhormat’, seperti qira'ah yang dibaca oleh Ibnu 
Mas’ud.” 808 

Hal itu menunjukkan lemahnya poin mereka, kurangnya pemahaman 
mereka, dan sedikitnya pengetahuan mereka. Karena, apabila ayat diatas 
dibaca dan dimaknai seperti itu maka akan teikurangi makna pujian terhadap 
Nabi Musa. Sebab, Nabi Musa akan memiliki kedudukan yang tinggi bagi 
para makhluk di muka bumi saja. Bila yang digunakan adalah firman Allah 
SWT, Jut i-c maka maknanya akan menjadi, Nabi Musa memiliki 
kedudukan yang tinggi bagi kaumnya, bagi penduduk di muka bumi, dan bagi 
penduduk di akhirat nanti. Karena, kedudukan tinggi yang dimilikinya telah 
diakiii di sisi Allah, maka kedudukan itu juga akan diakui oleh seluruh makhluk- 
Nya. Nabi Musa berhak untuk diberikan kehormatan dan deraj at yang paling 
tinggi, dan ini adalah pujian yang paling agung dan dapat dibanggakan. 


Firman Allah: 

j J3 @ 'iy> Ijljij ijJiT \yS\t- cf-A trfc 

> As 

✓ 


808 Qira 'ah Ibnu Mas’ud ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/104) 
dan Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/253). 


Surah Al Ahzaab j 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 
Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 
mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa 
menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 

mendapat kemenangan yang besar.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 

70-71) 

Firman Allah SWT, I jy j_ 1 VjS i J& 1 JK 

orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar. ” Makna dari kata ju, adalah yang 

tepat atau yang sebenamya. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa 
makna ayat ini adalah, yang benar. 809 

Qatadah dan Muqatil menafsirkan, bahwa maksud dari ayat ini adalah, 
katakanlah perkataan yang benar mengenai Zainab dan Zaid. Dan janganlah 
kalian mencela Nabi SAW, apalagi dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak 
diperbolehkan. 810 

Sedangkan Ikrimah dan Ibnu Abbas menafsirkan, bahwa yang 
dimaksud dengan perkataan yang benar adalah ucapan laa ilaaha illallaah . 811 

Selain itu, ada yang menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan 
perkataan yang benar adalah perkataan yang zhahimya sesuai dengan 
batinnya. 812 

Ada juga yang menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan 
yang benar adalah perkataan yang diucapkan untuk mencari keridhaan Allah, 
dan bukan yang lain. 813 

809 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/342) dan Abu Hayyan 
dalam ^4/ BahrAl Muhith (7/253). 

810 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/253). 

8H Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/342). 

* n Ibid. 

813 Ibid 




Ada pula yang menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan 
yang benar adalah perkataan yang bertujuan untuk mendamaikan dua pihak 
yang sedang bertikai. 814 

Kata Iojju. sendiri diambil dari kata fa yangbiasanya digunakan untuk 
menerangkan makna ketepatan sebuah panah yang dilepaskan kepada suatu 
sasaran. Sedangkan untuk menerangkan sebuah perkataan, maka kata ini 
digunakan untuk makna kebaikan secara umum. Kata ini memang mencakup 
makna yang disebutkan oleh para ulama tadi, dan juga makna-makna 
kebaikan lainnya. Namun zhahir ayat ini menunjukkan bahwa kata tersebut 
diisyaratkan untuk selain perkataan yang dapat menyakiti Nabi SAW dan 
kaum mukminm. 

Kemudian Allah SWTberfirman, 

“Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 
mengampuni bagimu dosa-dosamu. ” Dalam ayat ini Allah beijanji akan 
memberikan ganjaran untuk perkataan yang benar, yaitu dengan memperbaiki 
semua perbuatan yang akan dilakukan dan juga mengampuni dosa-dosa yang 
telah dilakukan. Cukuplah kiranya dengan diangkatnya derajat dan kedudukan 
mereka. 

“Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul- 
Nya” maksudnya adalah, melaksanakan segala yang diperintahkan dan 
menjauhi segala yang dilarang. 

i-.] I jjS jU jub “Maka sesungguhnya ia telah mendapat 
kemenangan yang besar.” 




Surah Al Ahzaab 



Firman Allah: 


<jl JVtj o’y^Ut (Jp iSU^T bj 

© ^jif lij& l£>j£, .jiiifj 

^1*4=)Tj 2 >T v'juO; 


il^j d^aTo^ 






“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 
langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan 
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh . 
Sehingga Allah mengadzab orang-orang munajik laki-laki 
dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan 
perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang- 
orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Qs. A1 Ahzaab [33]: 72-73) 


Setelah di awal surah ini Allah SWTmenjelaskantentangbeberapa 
hiilnim, makapada kedua ayat ini yang menjadi akhir dan surah, Allah SWT 
juga memerintahkan untuk terns melakukan apa yang telah diperintahkan oleh- 
Nya. 

Menurut pendapat yang paling benar, amanah yang dimaksud oleh ayat 
ini bersifat umum, yaitu untuk semua perbuatan yang berkaitan dengan agama. 
Ini adalah pendapat jumhur ulama. At-Tirmidzi A1 Hakim meriwayatkan dan 
Abu Abdullah, dari Ismail binNashr, dari Shalih bin Abdullah, dari Muhammad 
bin Yazid bin Jauhar, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, iaberkata: Rasulullah 
pemah bersabda, “Allah berfirman kepada Nabi Adam, ‘Wahai Adam, 


sesungguhnyaAku menawarkan kepada seluruh penduduk langit dan 
bumi untuk mengemban amanat, namun mereka tidak mampu untuk 
menanggungnya, apakah kamu bersedia untukmenanggungnya? ’Adam 
menjawab, ‘Apa yang menjadi konsekuensinya ya Allah?’ Allah 
menjawab, ‘Apabila kamu benar-benar menjaganya maka kamu akan 
mendapatkan pahala, namun apabila kamu tidak menjaga amanat itu 
maka kamu akan diadzab. ’ Nabi Adam kemudian bersedia untuk 
mengembannya. Namun tidak beberapa lama setelah ia mengembannya 
ternyata syetan menggodanya dan ia tidak lagi diperbolehkan untuk 
tinggal di dalam surga. Ia hanya sanggup mengembannya dari mulai 
waktu shalat Zhuhur hingga waktu shalat Ashar saja 

Amanat adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada 
para hamba-Nya. Namun para ulama berlainan pendapat mengenai 
perinciannya, Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amanat 
itu adalah amanat pada perkara keuangan, seperti menitipkan harta atau yang 
lainnya. Riwayat dari Ibnu Mas’ud lainnya menyebutkan bahwa amanat itu 
berlaku untuk semua kewajiban yang dibebankan kepada manusia, namun 
yang paling berat adalah amanat yang berkaitan dengan keuangan. 816 

Ubai bin Ka’ab berpendapat bahwa amanat yang paling besar adalah 


815 Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al Bayan (22/39), dan As- 
Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/255). 

816 Ath-Thabari meriwayatkan dalam tafsimya (22/40), dari Abdullah bin Mas’ud, ia 
berkata: Nabi SAW pemah bersabda, “ Wafat dijalan Allah itu akan menghapus semua 
dosa kecuali amanat. Ia akan diserahkan kepada orang yang memberinya amanat. 
Lalu ia akan ditanya kembali, ‘Apakah engkau telah mengemban amanatmu dengan 
baik?’ Ia menjawab, 'Ya Tuhanku, amanat itu telah aku tinggalkan ketika masih di 
dunia (ia mengatakannya hingga tiga kali) ’. Lalu dikatakan lagi kepadanya, 'Maka 
masuklah kamu ke dalam neraka Hawiyah ’. Ia kemudian dibawa he dalam neraka 
Hawiyah, dan dipendamkan hingga ke dasar neraka itu. Di sana ternyata ia melihat 
ada sesuatu yang menyerupai amanat yang diberikannya dahulu, lalu ia memikul 
amanat itu di atas pundaknya sambil naik ke atas neraka. Sesampainya di atas 
neraka, ternyata ia tidak menemukan sesuatu yang tadi dipikulnya, lalu ia kembali 
lagi ke dasar neraka, dan begitu seterusnya hingga selama-lamanya.” 


Surah Al Ahzaab j 



amanat seorang wanita kepada suaminya untuk menjaga kehormatannya. 
Sedangkan Abu Ad-Darda' berpendapat bahwa amanat yang paling berat 
adalah mandi janabah, karena Allah SWT tidak memberi jaminan keamanan 
Halam permasalahan agama seorang hamba kecuali mandi janabah. 817 

Dalam sebuah hadits marfu ’ disebutkan, 

“Amanat itu adalah shalat” m 

Karena, setiap orang bisa saja mengatakan ia sudah shalat atau pun 
belum. Begitu pula halnya dengan berpuasa dan mandi janabah. 

Abdullah bin Amr bin A1 Ash berkata, “Organ pertama manusia yang 
diciptakan Allah adalah kemaluan, lalu Allah berkata, ‘Ini adalah amanat yang 
aku titipkan kepadamu. Janganlah kalian mempergunakannyakecuali dengan 
hak. Apabila kalian dapat menjaganya, maka aku akan menjaga kalian’.” 

Kemaluan, telinga, mata, lidah, perut, tangan amanat, dan kaki adalah 
amanat yang dititipkan Allah SWT kepada manusia. Seseorang tidak dianggap 
beriman hingga dia dapat menj aga amanat tersebut. 819 

As-Suddi berpendapat bahwa amanat yang dimaksud adalah amanat 
yang diserahkan Nabi Adam kepada anaknya Qabil, untuk menj aga saudara- 
saudaranya yang lain dan keluarganya. Namun Qabil temyata tidak dapat 
menjaga amanat yang diberikan kepadanya, karena ia telah membunuh 
saudaranya sendiri. 

Riwayat yang dimaksud adalah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika 
Allah berkata kepada Adam. “Wahai Adam, apakah engkau tahu bahwa Aku 
memiliki sebuah tempat yang Aku sucikan di muka bumi?” Adam menjawab, 


117 Kedua pendapat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (22/40). 

818 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/522). 

,w A tsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/226) secara 
singkat, lalu As-Suyuthi menyandarkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Abu Ad- 
Dunya dan Al Baihaqi dalam Syu 'abAl Iman. 





“Tidak, ya Allah.” Lalu Allah berfirman lagi kepadanya, “Sesungguhnya Aku 
memiliki sebuah tempat yang Aku sucikan di Makkah, pergilah kesana.” 
Kemudian sebelum menjalankan perintah Allah kepadanya, ia berkata kepada 
langit, “Apakah engkau dapat menjaga amanatku untuk menjaga anak- 
anakku?” Namun langit menolak amanat tersebut. Ia kemudian berkata kepada 
bumi, “Apakah engkau dapat menjaga amanatku untuk menjaga anak- 
anakku?” Bumi pun menolak amanat tersebut. Ia lalu meminta hal yang serupa 
kepada sebuah gunung yang besar, namun gunung itu juga menolaknya. 
Akhimya, Adam meminta kepada Qabil (anaknya yang tertua) untuk menjaga 
saudara-saudaranya. Qabil lantas menerima amanat tersebut, ia berkata, “Iya, 
aku menerimanya, pergilah engkau ke sana dan ketika engkau kembali nanti 
maka engkau akan merasa gembira k arena menemui anak-anakmu seperti 
yang engkau harapkan.” Namtm ketika Nabi Adam kembali dari Makkah, 
temyata Qabil telah membunuh saudaranya sendiri. 820 

iksud dari firman Allah SWT, fcUVf bj 

“Sesungguhnya Kami telah 
mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka 
semuanya enggan untuk memikul amanat itu.” 

Ma’mar meriwayatkan sebuah pendapat dari A1 Hasan, ia mengatakan 

820 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dengan keterangan yang sangat panjang 
(22/40), namun atsar ini disampaikan dengan singkat oleh Asy-Syaukani dalam FathAl 
Qadir (3/434). 

Dalam kitab tersebut, ia membantah atsar ini. Ia berkata, “Tidak ada dalil untuk 
mengatakan seperti itu, dan juga tidak ada yang menunjukkan bahwa ayat ini 
menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu. Apabila mereka mengatakan bahwa 
penafsiran ini didasari oleh aturan bahasa Arab yang benar, maka perlu diketahui bahwa 
tidak ada dalam aturan bahasa Arab yang menunjukkan hal itu. Apabila mereka 
mengatakan bahwa penafsiran ini didasari oleh pendapat mereka saja tanpa dalil apa 
pun, maka perlu diketahui bahwa Kitab suci yang diturunkan oleh Allah ini tidak menerima 
pendapat yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada dalil apa pun. Oleh karena itu, para 
pembaca haruslah dapat membedakan dan berhati-hati dengan penafsiran-penafsiran 
seperti ini. Ambillah penafsiran yang didasari oleh A1 Qur'an atau pun Sunnah Rasulullah, 
atau yang memang disetujui oleh aturan bahasa Arab yang benar. Karena memang A1 
Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.” 




Surah Al Ahzaab j 


bahwa makna ayat ini adalah, amanat itu ditawarkan kepada langit, kepada 
bumi, dan kepada gunung. Laiu langit, bumi, dan gunung, bertanya, “Apa 
yang menjadi konsekuensinya?” Lalu dijawab, “Jika kalian menjaganya dengan 
baik, maka kalian akan mendapatkan ganjarannya, namun apabila kalian tidak 
menjaga amanat itu dengan baik, maka kalian akan dihukum.” Mereka 
kemudian merasa keberatan dengan amanat tersebut. 821 

Mujahid meriwayatkan bahwa setelah Allah menciptakan Adam, Allah 
memperlihatkan kepadanya sebuah amanat Lalu Adam berkata, “Apa yang 
menjadi konsekuensinya wahai Allah?” Allah menjawab, “Apabila kamu 
benar-benar menj aga amanat tersebut, maka kamu akan mendapatkan pahala, 
namun apabila kamu tidak menjaga amanat itu, maka kamu akan diadzab." 
Nabi Adam lalu berkata, “Aku siap mengembannya wahai Allah.” Namun 
tidak beberapa lama setelah ia mengembannya, temyata ia harus dikeluarkan 
dari surga. Ia hanya sanggup mengembannya dari mulai waktu shalat Zhuhur 
hingga waktu shalat Ashar saja. 822 


Ali bin Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa firman Allah, 

Lj “Sesungguhnya Kami telah 
mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. ” 
Amanat yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban 
ini ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung. Apabila mereka 
dapat mengembannya, maka mereka akan diberikan ganjaran, namun apabila 
mereka tidak menjaga amanat itu dengan baik, maka mereka akan dihukum. 
Mereka kemudian merasa enggan untuk menerima amanat tersebut, dan 
mereka mohon maaf karena tidak siap diserahkan amanat itu kepada mereka. 
Temyata, mereka bukan takut akan berbuat suatu kemaksiatan, namun sebagai 
pengagungan terhadap agama dan ajaran Allah, maka sebaiknya bukan mereka 


821 Atsar ini disebutkan oleh A1 Hasan dalam tafsimya (2/215) dan Fath Al Qadir (3/ 
434). 

822 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (5/384) dan As- 
Suyuthi dalam Ad-DurrAlMantsur (5/255) dari Mujahid. 





yang mengembannya. Kemudian penawaran itu diberikan kepada Adam, dan 
langsung diterima oleh Adam. 823 

An-Nuhas berkata, 824 “Riwayat inilah yang banyak disampaikan oleh 
para ulama tafsir dan makna inilah yang lebih diterima.” 

Selain itu, ada yang menafsirkan bahwa ketika Nabi Adam AS sedang 
menghadapi kematiannya, ia diperintahkan untuk menyerahkan amanat yang 
diembannya kepada makhluk lain, namun setelah ia tawarkan kepada seluruh 
makhluk, tidak ada yang mau menerimanya kecuali anaknya.” 825 

Ada juga yang menafsirkan bahwa amanat ini adalah amanat yang 
dititipkan oleh Allah kepada langit, bumi, gunung, dan para makhluk hidup, 
yaitu amanat yang menunjukkan tanda-tanda ketuhanan-Nya. Mereka 
diperintahkan untuk memperlihatkan tanda-tanda tersebut dan mereka semua 
menjalankan perintah tersebut dengan memperlihatkannya. Kecuali manusia, 
mereka lebih memilih untuk menutup-nutupinya dan mengingkarinya. Pendapat 
ini disampaikan oleh para ulama mutakallim. 

Makna llsendiri adalah memperlihatkan dan mempertunjukkan, 
seperti ketika anda mengatakan ^ 5 artinya adalah wanita 

hamba sahaya itu dibawa untuk dijual. 

Makna ayat tersebut adalah, sesungguhnya kami mempertunjukkan 
amanat itu kepada penduduk langit, penduduk bumi, para malaikat, bangsa 
jin, dan bangsa manusia. 

“•Maka semuanya enggan untuk memikul amanat 
itu,” maksudnya adalah, untuk memikul dosanya apabila mereka lalai 


123 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (22/40) dan Ibnu Katsir 
dalam tafsimya (6/479). 

424 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (5/383). 

423 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/383). Namun 
pendapat ini bertentangan dengan makna dari zhahir ayat dan riwayat-riwayat lain yang 
telah disebutkan sebelumnya. 


Surah Al Ahzaab I 



untuk mengembannya dengan baik 826 sebagaimana disebutkan pada firman 
Allah SWT, “ Dan sesungguhnya 

mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa 
yang lain) di samping beban-beban mereka sending (Qs. A1 Ankabuut 
[29]: 13) 

“Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. ” A1 
Hasan berkata, “Maksudnya adalah manusia dari golongan munafik dan 
kafir. ” 

'Cot/Zj “Sesungguhnya manusia itu amat lalim,” maksudnya 
adalah, terhadap din mereka sendiri. 

“Dan amat bodoh maksudnya adalah, amat bodoh terhadap 
Tuhannya. 827 Ini adalah jawaban yang diungkapkan secara kiasan, 828 seperti 
yang terdapat dalam firman Allah SWT, Jllj “Dan tanyalah 

(penduduk) negeri (Qs. Yuusuf [12]: 82) 

Namun sebenamya ada jawaban lain yang tidak perlu menggunakan 
jawaban secara kiasan, yaitu Allah SWT menawarkan sebuah amanat kepada 
langit, bumi, dan gunung, lalu Allah menjanjikan pahala bagi yang mau 
menerimanya dan mengembannya dengan baik, bahkan Allah juga 


826 Makna ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/329), dan ia juga 
menambahkan bahwa penafsiran ini adalah penafsiran yang paling baik dalam memaknai 
amanat. Dan makna ini juga disebutkan oleh Fakhrurrazi dalam tafsimya (25/236), dan ia 
juga menambahkan: penolakan mereka tidak sama dengan penolakan ib[is kfti^ 
diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, yaitu yang tertera pada ayat: OjSsj 0* 

“ l a enggan ikut bersama-sama (malaikat) yang sujud itu” 
Perbedaannya ada dua, yang pertama adalah: perintah sujud pada iblis adalah kewajiban 
sedangkan amanat pada ayat ini adalah hanya penawaran saja. Dan yang kedua adalah: 
penolakan yang dilakukan oleh iblis adalah karena kesombongan, sedangkan 
keengganan pada ayat ini adalah karena memang mereka tahu mereka tidak akan mampu 
untuk mengembannya, buktinya adalah yang disebutkan pada firman selanjutnya, yaitu: 
t^L» qZa!\j “Mereka khawatir akan mengkhianatinya. ” 

827 Atsar ini disebutkan oleh A1 Hasan dalam tafsimya (2/216). dan An-Nuhas dalam 
Vrab Al Qur 'an (3/329). 

828 Lih. Vrab Al Qur'an (3/329). 





mengancam akan menghukum bagi siapa pun yang menyia-nyiakannya. Akan 
tetapi mereka (langit, bumi, dan gunung) tidak sanggup untuk mengemban 
dosa tersebut apabila mereka temyata tidak mengemban amanat itu dengan 
baik. Mereka berkata, “Dengan tidak menerimanya berarti kami tidak perlu 
adanya pahala dan dosa.” 829 

A1 Hasan danjuga ulama yang lain berkata, “Seluruh makhluk, selain 
manusia, pada waktu itu berkata, ‘Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami 
emban. Kami akan selalu mendengarkan dan taat apa yang Engkau 
perintahkan, namun kami tahu diri dan tahukapasitas kami sendiri’.” 

Para ulama berkata, “Seperti diketahui bahwa benda-benda mati ciptaan 
Allah itu tidak dapat mengerti dan tidak dapat menjawab. Apabila pendapat 
yang terakhir tadi dibenarkan, maka pada saat itu mereka diberi kehidupan 
terlebihdahulu.” 

Penawaran yang dimaksud dal a m ayat ini adalah penawaran yang dapat 
dipilih bukan penawaran yang mewajibkan, sedangkan penawaran yang 
ditawarkan kepada manusia itu adalah penawaran yang mewajibkan. 

Namun beberapa ulama lain berpendapat, bahwa penawaran yang 
disebutkan dalam ayat ini adalah perumpamaan saja, yakni kalau saja langit 
dan bumi dengan ukurannya yang besar itu menerima pembebanan itu, maka 


829 Dalam Al BahrAl Muhith (7/253), setelah menyebutkan jawaban ini Abu Hayyan 
berkata, “Hal ini dapatterjadi karena para makhluk Allah itu diberikan insting. Ini bukanlah 
suatu yang mustahil bagi Allah, dan memang banyak sekali contoh lainnya yang dapat 
membuktikannya.” 

Ibnu Abbas berkata, “Ketika itu benda-benda mati ciptaan Allah diberikan pemahaman 
hingga mereka dapat memilih untuk tidak mengemban amanat tersebut, sebagai 
pengagungan terhadap perintah itu sendiri.” 

Az-Zamakhsyari berkata, “Sesungguhnya amanat yang ditawarkan itu sangat berat, 
bahkan ciptaan-ciptaan Allah yang amat besar dan amat kuat sekalipun tidak berani 
untuk mengembannya. Namun, manusia dengan sejjala kelemahannya dan kekerdilannya 
berani menerimanya, karena mereka, ^_jJLk> *a, il ‘Sesungguhnya manusia 

itu amat lalim dan amat bodoh Mereka berani untuk menerima penawaran tersebut 
namun mereka tidak mampu untuk mengembannya dengan baik.” 


Surah Al Ahzaab ] 


tetap saja mereka akan sulit sekali mengikuti syariat yang diajarkan kepada 
mereka. Karena pada pembebanan tersebut ada akibat yang harus mereka 
terima, yaitu pahala dan dosa. Maknanya, bahwa pembebanan itu sesuatu hal 
yang pasti tidak dapat diemban oleh langit, bumi, dan gunung. Namun berbeda 
halnya dengan manusia, mereka yang sudah jelas suka berbuat lalim dan 
mereka juga bodoh walaupun memiliki akal, tapi mereka mungkin saja 
melaksanakan pembebanan itu dengan baik. Makna perumpamaan sama 
seperti perumpamaan yang terdapat pada firman Allah SWT, 


“Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an 


ini kepada sebuah gunung. ” Namun kelanjutan dari firman ini adalah, 
-HUjj “Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami 


buat untuk manusia” (Qs. Al Hasyr [59]: 21) 


Al Qaffal berkata, * ‘Apabila suatu perumpamaan telah disebutkan secara 
berulang-ulang, lalu ada sebuah pemyataan lain berkaitan dengannya yang 
sepertinya juga perumpamaan, maka pemyataan itu dapat dipastikan juga 
sebuah perumpamaan.” 


Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ayat ini termasuk ayat yang 
bermakna kiasan. Yakni, apabila kita memperbandingkan beratnya amanat 
dengan kekuatanyang dimiliki oleh langit, bumi, dan gunung, maka kita akan 
melihat bahwa mereka tidak kuat untuk menanggung beban amanat tersebut. 
Dan apabila mereka dapat berbicara maka mereka pasti akan menolaknya 
dan memahami akan ketidakmampuan mereka. Hal ini digambarkan oleh ayat 
tadi pada kalimat, “ Sesungguhnya Kami telah 

mengemukakan amanat.” 

Makna ini sama seperti ketikaAnda berkata, “Aku memperlihatkan 
beban yang sangat berat kepada seekor unta, lalu ia menolaknya.” Padahal 
yang Anda maksudkan sebenamya hanyalah ingin memperbandingkan 
kekuatannya dengan berat bawaan yang Anda ingin letakkan di punggungnya. 
Dengan penolakan unta itu, maka Anda dapat mengerti bahwa ia tidak mampu 
untuk membawanya. 




Ada juga yang berpendapat bahwa kata dalam ayat ini bermakna 

UV>lP, yang artinya adalah memperbandingkan. Maksudnya, Kami 
memperbandingkan amanat itu dengan beratnya langit, bumi, dan gunung. 
Namun setelah itu terbukti bahwa langit, bumi, dan gunung, tidak akan mampu 
untuk menanggungnya karena amanat ini begitu berat. 

Ada pula yang berpendapat bahwa amanat yang ditawarkan kepada 
langit, bumi, dan gunung, ini teijadi pada zaman Adam AS. Yaitu, pada saat 
Allah mempercayakan Nabi Adam sebagai pemimpin bagi keluarganya. Selain 
itu, ia dipercayakan untuk memperhatikan seluruh makhlnk yang ada di bumi, 
entah itu burung-burung, hewan temak, atau pun hewan melata. Allah juga 
mengambil sumpah darinyauntuk selalu menjaga segalaperintah Allah dan 
larangan-Nya, serta segala perbuatan yang diharamkan dan dihalalkan, 
kemudian Adam pirn menerimanya. Setelah jangka waktuyang cukup lama 
Adam memegang amanat tersebut, aj alnya telah siap menjemputnya. Maka, 
ia pun bertanya kepada Allah, “Siapa kira-kirayang dapat dipercayakan untuk 
mengemban amanat tersebut setelah ia wafat nanti.” 

Allah kemudian memerintahkan Adam untuk menawarkannya kepada 
langit, dengan konsekuensi yang serupa, yaitu akan diberikanpahala jika ia 
baik dalam menjalankannya, dan akan dihukum apabila ia tidak mengembannya 
dengan baik. Namun temyata langit menolak untuk menerima amanat tersebut, 
karena takut akan hukuman dari Allah apabila ia nanti tidak mampu untuk 
mengembannya. Setelah itu Allah menyuruh Adam untuk menawarkannya 
kepada bumi dan juga gunung, namun mereka juga menolaknya. Allah lalu 
memerintahkan Adam untuk menawarkannya kepada anaknya. Ketika Adam 
menawarkan amanat itu kepada anaknya, maka anaknya lang sung menerima 
tawaran tersebut tanpa merasa takut atau khawatir seperti yang dirasakan 
oleh langit, bumi, dan gunung. 

olf J<>\ maksudnya adalah, sesungguhnya anaknya itu berbuat 
zh alim terhadap dirinya sendiri. 


Surah Ai Ahzaab j 


maksudnya adalah, ia tidak mengerti apayangmenjadi akibatnya 


nanti. 


Akan tetapi, penafsiran ini dibantah keras olehAt-Tinnidzi AI Hakim 
Abu Abdullah Muhammad bin Ali, iaberkata: Aku merasa heran dengan orang 
yang menafsirkan ayai diatas seperti itu, darimanakah ia mendapatkan kisah 
itu? Karena apabila kita melihat riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ayat 
ini, maka pasti akan bertentangan dengan apa yang dikatakannya, dan apabila 
kita melihat pada zhahir ayat tersebut, maka pasti akan bertentangan dengan 
apa yang dikatakannya, bahkan apabila kita melihat pada makna yang tersirat 
dari ayat di atas, maka itu juga akan sangat bertentangan dengan apa yang 
dikatakan olehnya. 

Ia selalu menyebutkan kata amanat, namun ia tidak menyebutkan amanat 
apa yang dimaksudkan. Ia hanya mengisyaratkan dalam kisahnya itu bahwa 
Adam diserahkan kekuasaan atas segala apa yang ada di bumi, dan Allah 
jugamengambil sumpahnya untuk menj aga segala perintah dan larangan, segala 
yang dihalalkan dan yang diharamkaiL Lalu ia mengira bahwa Allah menyuruh 
Adam untuk menawarkan apa yang diembannya itu kepada langit, bumi, dan 
gunung. Apa yang akan diperbuat oleh langit, bumi, dan gunung dengan segala 
sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan? Lalu apa yang akan mereka perbuat 
dengan kekuasaan yang diserahkan kepada mereka terhadap hewan melata, 
hewan piaraan, dan burung-burung? 

Adapun riwayat-riwayat yang bertentangan dengan apa yang 
disebutkan itu antara lain adalah, hadits yang disampaikan kepadaku dari 
ayahku, dari Al Faidh bin Fadhl Al Kufi, dari As-Sirri bin Ismail, dari Amir 
Asy-Sya’bi, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas’ud, iaberkata: SetelahAllah 
menciptakan sebuah amanat yang bentuknya seperti batu besar, Allah 
meletakkannya pada suatu tempat yang Ia kehendaki. Setelah itu Allah 
memerintahkan langit, bumi, dan gunung, untuk mengangkatnya, dikatakan 
kepada mereka, “ Sesungguhnya amanat ini memiliki pahala bagi siapa 
sajayang mau mengembannya dengan baikdan amanat ini juga memiliki 





dosa jika diemban dengan tidak bai/c” Mereka kemudian berkata, “Ya 
Allah, kami tidak sanggup mengembannya.” 

Tak lama kemudian datanglah manusia ke tempat itu, padahal ia belum 
dipanggil. Manusia itu lalu bertanya kepada langit, bumi, dan gunung, “Apa 
yang sedang kalian lakukan disini?” Mereka menjawab, “Kami dipanggil oleh 
Allah untuk mengemban amanat ini, namun kami merasa tidak mampu 
mengembannya.” Manusia tersebut lantas berusaha untuk menggerakkan 
amanat tersebut dan berkata, “Aku bersumpah, kalau aku berkeinginan untuk 
mengangkatnya, maka aku pasti dapat mengangkatnya” Lalu amanat tersebut 
sedikit terangkat oleh manusia tersebut hingga mencapai lututnya Ia kemudian 
meletakkannya lagi dan berkata, “Aku bersumpah, kalau aku berkeinginan 
untuk mengangkatnya lebih dari itu, maka aku pasti dapat mengangkatnya 
lebih dari itu.” 

Mereka yang menyaksikannya (yakni langit, bumi, dan gunung) berkata, 
“Cobalah kalau engkau bisa.” Manusia tersebut lalu berusaha untuk 
mengangkatnya lagi, dan kali ini hingga mencapai pinggangnya, kemudian ia 
meletakkannya lagi dan berkata, “Aku bersumpah, kalau aku berkeinginan 
untuk mengangkatnya lebih dari itu, maka aku pasti dapat mengangkatnya 
lebih dari itu.” Mereka yang menyaksikannya berkata, “Cobalah kalau engkau 
bisa.” Lalu manusia tersebut mengangkatnya lagi, dan kali ini hingga mencapai 
pundaknya. Namun ketika ia hendak meletakkannya, mereka yang 
menyaksikan berkata, “Tetaplah seperti itu. Ketahuilah bahwa amanat ini 
memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Allah memerintahkan kami untuk 
mengangkatnya namun kami mengundurkan diri karena khawatir tidak dapat 
mengangkatnya. Engkau malah mengangkatnya tanpa dipanggil dan 
diperintahkan terlebih dahulu. Karenanya, amanat ini akan selalu berada di 
pundakmu, dan juga pundak keturunanmu hingga Hari Kiamat. Engkau 
sungguh bangsa yang suka berbuat zhalim dan tidak mengerti apa-apa.” 

Riwayat-riwayat lain dari para sahabat dan para tabiin juga sangat 
banyak sekali yang sebagian besamya telah disebutkan sebelumnya, serta 


Surah Al Ahzaab j 



riwayat-riwayat itu sangat bertentangan dengan kisah tadi. 

Firman Allah SWT, “ Dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia ,” maksudnya adalah, orang tersebut bemiat untuk melaksanakan 
amanat itu dengan benar, walaupun sebenamya dengan melakukan itu, ia telah 
berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. 

Qatadah berkata, “Zhalim bukan terhadap dirinya namun terhadap 
amanat yang diembannya, dan bodoh sebatas apa yang telah dicampurinya. 
Ini adalah penafsiran dari Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair. Sedangkan A1 Hasan 
menafsirkan bahwa bodoh terhadap Tuhannya. A1 Hasan berpendapat bahwa 
maknadari kata adalah berkhianat atau tidak mengemban amanat itu 

dengan baik.” 

Az-Zujaj berkata, “Kata padaayat ini maksudnya adalah orang 

kafir, orang munafik, orang yang suka berbuat maksiat, sesuai dengan kadar 
mereka pada penafsiran ini.” 

Sedangkan Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, dan para ulama lainnya 
menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kata disini adalah Nabi 

Adam, dimana ia menyanggupi untuk mengemban amanat namun tidak sampai 
satu hari ia mengembannya ia sudah melakukan sebuah kesalahan hingga 
dikeluarkan dari surga. 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika itu Allah SWT berfirman, 
“Apakah engkau sanggup untuk mengemban amanat ini dengan segala 
konsekuensinya?” Adam menjawab, “Konsekuensi apa yang terdapat di 
dalamnya ya Allah?” Allah menjawab, “ Apabila engkau baik dalam 
mengembannya maka engkau akan mendapatkan ganjaran yang baik 
pula, namun apabila engkau tidak mengembannya dengan baik, maka 
engkau akan dihukum. ” Adam berkata, “ Aku akan mengembannya di antara 
telingaku dan pundakku, dengan segala konsekuensinya.” Allah kemudian 
berfirman lagi, “Aku akan memberi pertolongan kepadamu. Aku akan 
membuat penutup di matamu (untuk berkedip), hingga engkau dapat 





menutupnya terhadap sesuatu yang tidak dihalalkan bagimu. Aku juga 
akan membuat hijab untuk kemaluanmu (untuk menenangkan), hingga 
engkau dapat menahannya kecuali terhadap wanita yang dihalalkan 
untukmu .” 


Ada pula yang beipendapat bahwa makna dari kata pada ayat 

ini adalah bangsa manusia secara keseluruhan. Makna ini sangat baik sekali, 
karena sesuai dengan keumuman makna amanat seperti yang telah kami 
jelaskan di awal. 

Sedangkan As-Suddi berpendapat bahwa makna kata adalah 

Qabil. Si0 Wallahu a ‘lam. 


idfli 


Q& jtilljT “Sehingga Allah mengadzab orang- 


orang munafik laki-laki dan perempuan .” Huruf lam pada lafazh 
terkait dengan . Maknanya adalah, amanat itu dipikul untuk menghukum 

orang-orang yang berbuat maksiat dan memberi ganjaran yang baik untuk 
orang-orang yang taat. Huruf lam ini adalah lam at-ta ’lil (huruf lam yang 
menunjukkan makna alasan atau sebab), karena hukuman itu adalah hasil 
dari amanat yang dipikulnya. 


Ada juga yang berpendapat bahwa olCj ini terkait dengan 
llMaknanya adalah, Kami menawarkan amanat itu kepada seluruh 
makhluk, tapi Kami tetapkan kemudian agar diemban oleh manusia, supaya 
kemusyrikan dari orang musyrik dan kemunafikan dari orang munafik 
dapat terlihat dengan jelas. Selain agar Kami dengan leluasa menghukum 
mereka, juga agar dapat terlihat keimanan dari orang mukmin agar Kami 
dapat memberi ganjaran untuk mereka. 


“Dan sehingga Allah menerima 


tobat orang-orang mukmin lafd-laki dan perempuan. ” A1 Hasan membaca 


830 Pendapat ini jauh sekali dari kebenaran dan tidak ada dalil yang mendukung pendapat 
ini. Bahkan Asy-Syaukani telah membantah pendapat ini dengan keras sekali, seperti 
yang telah kami sebutkan sebelumnya. 


Surah Al Ahzaab j 


lafazh Oj-Jj dengan rafa ’(menggunakan harakatdhammahpadahuruf 
ba ) yakni Karena, ia menjadikan kata ini sebagai awal kalimat 

dan terpisah dengan kalimat sebelumnya. Maknanya adalah, Allah SWT 
akan menerima tobat orang-orang mukmin dalam kondisi apa pun mereka 
meminta. 

CLg-j “Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” Kata iXsj-j dalam ayat ini berfungsi sebagai khabar 
(predikat) dan khabar kaana. Atauboleh juga menjadi sifat dan kata Ijjlk- 
Atau boleh juga menjadi keterangan dari kata yang tidak disebutkan. 832 


831 Qira'ah A1 Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/ 
255), namun qira 4 ah ini tidak termasuk qira 4 ah sab *ah yang mutawatir . 

832 Lih. Vrab Al Qur'an (3/329). 
















Dengan menyebut nama Allah yang M aha Pengasih 
lagi M aha Penyayang 


Surah ini adalah surah Makkiyyah, menurut pendapat seluruh ulama, 
kecuali satu ayat yaitu firman Allah SWT, Jjsl <£JJI XJUJI \yj\ ^JJI <j 

“Daw orang-orang 


yang diheri ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyuyang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) 
kepada jalan Tuhanyang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. ” (Qs. Saba' 
[34]: 6) 


Ada suatu kelompok yang berpendapat bahwa surah ini adalah surah 
Madaniyyah dan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman adalah 
para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu 
Abbas RA. 


Kelompok lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan orang- 
orang yang beriman adalah, orang-orang yang berislam di Madinah, seperti 
Abdullah bin Salam dan lainnya. S33 Demikian pendapat yang dikatakan oleh 
Muqadl. 

Qatadah berkata, “Mereka adalah umat Muhammad SAW yang 


833 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/107) dan Al BahrAlMuhith (7/257). 



beriman dengan beliau di mana saja berada.” Jumlah ayat surah ini adalah 
limapuluhayai 


Finnan Allah: 


£ 1 ^ CJ'yAjS\ (J £ jaJ (jjJI Aii J-+JA 

Q'jJ- 


“Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit 
dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di 
akhirat Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui.” (Qs. Saba' [34]: 1) 


Firman Allah SWT, 4 £ ju!\ 


“Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang 
di bumi,” berada pada posisi khafadh sebagai na ’at (sifat) atau badal. Boleh 
juga berada pada posisi rafa ’ sebagai khabar mubtada' (predikat) yang 
tidak disebutkan. Atau, bisa juga ia berada pada posisi nashab sebab lafazh 



Sibawaih menceritakan JU^Jt Jit JuiT, dengan rafa nashab dan 
khafadh : 834 Segala pujian yang sempuma dan sanjungan yang komplit 
seluruhnya milik Allah SWT, sebab seluruh kenikmatan adalah dari-Nya. Hal 
ini telah dijelaskan di awal surah A1 Fatihah. 


fT J juJA 4 J 3 “Dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat 
Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah firman-Nya, 
^ jlpj Hi-1 jlUJT I Jtij “Dan mereka mengucapkan, ‘Segala 
puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami ” (Qs. Az- 
Zumar [39]: 74) Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, 


834 Lih. 1‘rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/331). 




firman Allah SWT, y>j juJJ o' “Dan 

penutup doa mereka ialah, ‘Alhamdulilaahi Rabbil aalamin ’. ” (Qs. Yuunus 
[ 10]: 10) Dia terpuji di akhirat sebagaimana Dia terpuji di dunia. Dia-lah Yang 
Memiliki akhirat sebagaimanahalnyaDia-lah YangMemiliki dunia. 


j^SSi-T jij “Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana, ” dalam perbuatan- 

Nya. 

js-iT “Lagi Maha Mengetahui, ” perkara makhluk-Nya. 


Firman Allah: 


0 jJ&y >5 w 


(i Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa 
yang ke luar daripadanya, apa yang turun dari langit dan 
apa yang naik kepadanya. Dan Dia-lah Yang Maha 
Penyayang lagi Maha Pengampun.” (Qs. Saba' [34]: 2) 


Firman Allah SWT, “Dia mengetahui apa yang 

masuk ke dalam bumi, ” seperti tetesan air dan lain-lain, sepert firman Allah 
SWT, Jc'ji T^_i yfi Li “Maka diaturnya menjadi sumber-sumber 
air di bumi, ” (Qs. Az-Zumar [39]: 21) juga seperti perbendaharaan, kuburan 
orang-orang mati dan semua yang membutuhkan tempat di bumi. 

“Apa yang ke luar daripadanya, ” seperti tumbuh- 
tumbuhan dan lain-lain. 

jllUT “Apa yang turun dari langit, ” seperti air hujan, 

salju, air embun, halilintar, segala macam rezeki, segala macam ketentuan dan 
segala macam berkah. 

Ali bin Abu Thalib membaca lafazh tersebut dengan lafazh. 


Surah Saba' 


t im ing? J $ Gj, 835 yakni dengan huruf «w« dan tasydid. 

tpj Gj “Dan apa yang naikkepadanya, ” seperti para malaikat 

dan amal hamba. Demikian yang dikatakan oleh Hasan dan lainnya. 

jjiiJT jjkj Dia-lah Yang Maha Penyayang lagi 

Maha Pengampun. ” 


Firman Allah: 


455 $ -jj Gutf fofc v 3iii oiij 

4 Vj Cj'^-4-UT <J^“2 ^ 


<• 


^ y^4= 4 % -*&&& 


^== <3JJJ SjiA* _HLxijt o-i>«lLiajT iy-* If 




^ » > 


“Dan orang-orang yang kafir berkata, *Hari berbangkit itu 
tidak akan datang kepada kami’. Katakanlah, Tasti datang, 
demi Tuhanku Yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya 
kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada 
tersembunyi daripada-Nya seberat zarrah pun yang ada di 
langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih 
kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut 
dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) supaya Allah 
memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang shalih. Mereka itu adalah orang- 
orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. ” 
(Qs. Saba' [34]: 3-4) 


135 Dalam Al Bahr Al Muhith (7/257) disebutkan, “Ali membacanya dengan lafazh, 
Jj£ —yakni dengan huruf mim berharakat dhammah, huruf nun berharakat fathah 
dan huruf zai bertasydid—” 


Firman Allah SWT, Uliil tJS't Jtfj “£>«» orang- 

orang kafir berkata, ‘Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada 
kami ” Ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir ini adalah 
penduduk Makkah. 

Muqatil berkata, “Abu Sufyan berkata kepada orang-orang kafir 
Makkah, ‘Demi Lata dan Uzza, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada 
kita selama-lamanya dan kita tidak akan dibangkitkan’ .® 36 Maka Allah SWT 
berfirman, ‘Katakanlah, hai Muhammad. Jj ‘Pasti 

datang, demi Tuhanku ” 

Harun meriwayatkan dan Thalq A1 Mu’allim, dia berkata, Aku 

J ^ f * * / / ji 

mendengar guru-guru kami membaca dengan (Jjj ifi. 

yakni dengan hurufya'—. Mereka mengartikannya atas makna. Seakan- 
akan Allah SWT berfirman, j' (pasti datang kepada 

kalian hari berbangkit atau perintah-Nya). Sebagaimana Allah SWT 
berfirman, Tidak ada 

yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat 
kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. ”(Qs.An-Nahl [16]: 
33) 

Orang-orang kafir itu mengakui dengan awal kejadian, namun 
mpngingkar i p eng nlang an kejadian. Ini bertentangan dengan apayang mereka 
akui, yakni H niagaan atas membangkitkan. Mereka berkata, “Sekalipun Dia 
kuasa, Dia tidak akan melakukan.” Inijelas merupakan sikappembangkangan, 
setelah diberitahukan lewat lisan para rasul bahwa Dia akan membangkitkan 
semuamakhluk. Apabila datang berita sesuatu yang mungkin dilakukan dan 
sanggup Hilalnikan makapendustaan siapapun atas sesuatutersebut tidaklah 
masukakal. 


136 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/108) dan 
Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/257). 

837 Qira‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafeimya(13/108), namun qira ‘ah 
ini bukan qira ‘ah yang mutawatir . 



“Yang Mengetahui hal gaib ,” dibaca dengan rafa ’ adalah 

qira 'ah nafi’ dan Ibnu Katsir, sebagai mubtada' (subyek), dan khabar- nya 

adalah ili- V • Sedangkan Ashim dan Abu Amr membacanya dengan 

khafadh, yakni ^1 ip. S 3S Maksudnya adalah, s- & ju£T . Berdasarkan 

qira 'ah ini maka tidak bagus wa^a/Xberhenti) pada firman-Nya, 

• •» 

Hamzah dan A1 Kisa'i membaca fV*, 839 yakni dengan bentuk 

mubalaghah (hiperbola) dan na "at. 

dsjiu V maksudnya adalah, tidak hilang darinya. Kata dibaca 

juga dengan lafazh . 

AlFarra' berkata , 840 “Aku lebih suka membaca lafazh tersebut dengan 
harakatkasrah.” 


An-Nuhas berkata , 841 “Ini adalah qira'ah Yahya bin Watsab dan 
merupakan bahasa yang sudah dikenal. Kata ini dibentuk dari kata, ijjii-Lijp 
dan artinya jauh dan hilang.” 


jsji maksudnya adalah, ukuran semut kecil. 

4 / 0^1 4 o$u-ZJT j “Yang ada 
di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari 


itu dan yang lebih besar. ” Dalam qira 'ah A1 A’masy disebutkan, 
jJ=J\ Y, < 1 K f ^j , 842 yakni dengan harakat fathah sebagai athaf 

kepada jiji. Sedangkan qira 'ah mayoritas adalah dengan rafa* sebagai athaf 
kepada JuL. 


“Melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata 


838 Qira'ah ini termasuk qira'ah sab'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan 
deiamAUqna' (2/738). 

839 Ibid. 

M0 Lih.Ma'aniAl Qur'an (2/351). 

841 Lih. Ma'aniAl Qur'an , karya An-Nuhas (5/393). 

842 g/ra 'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyyah dalam tafsimya (13/108), namun qira 'ah 
ini bukan qira 'ah yang mutawatir. 


(Lauh Mahfuzh). ’’ Maka Allah Maha Mengetahui dengan apa yang Dia 
ciptakan Han tidak tersamar atasnya sesuatu pun. 

Firman Allah SWT, “Supaya Allah memberi balasan, ” 

berada pada posisi nashab sebab lam kai (huruf lam yang menunjukkan 
makna agar). Perkiraannya adalah, (pasti datang kepada 

kalian supayaAllah memberi balasan). 


IJLpj ]jL\Z j»j|f Kepada orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal shalih, ” maksudnya adalah, dengan pahala dan 
orang kafir dengan siksa. 

O-tl jf “Mereka itu, ” maksudnya adalah, orang-orang yang beriman. 

‘'Yangbaginya ampunan, ” terhadap dosa-dosa mereka. 
!m. Sjjj “Dan rezekiyang mulia, ” yaitu suiga. 


Firman Allah: 



“Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat- 
ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan 
(menggagalkan adzab Kami), mereka itu memperoleh 
adzab, yaitu (jenis) adzab yangpedih. n (Qs. Saba' [34]: 5) 


Firman Allah SWT, “Dan orang-orang yang 

berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami, ” maksudnya adalah, 
memhatfllkan dalil-dalil Kami dan mendustakan ayat-ayat Kami. 

j “Dengan anggapan mereka dapat melemahkan, ” 
maksudnya adalah, mendahului mengira bahwa mereka akan luput dari 
Kami dan Allah tidak kuasa membangkitkan mereka di akhirat. Mereka juga 
mengira bahwa Kami akan memberi tempo kepada mereka, maka mereka 


^ 4>Ijlp “7/w memperoleh adzab, yaitu (jenis) adzab yang 

pedih. ’’ 

Kata dan artinya mengalahkan dan mendahuluinya. 843 

“Yang pedih” Qira 'ah Nafi’ menggunakan harakat kasrah di 
akhir kata, yakni sebagai na ’at kepada y?-j. Sebab kata j*jli bermakna 
adzab. Allah SWT berfirman, £>- j IJp tdjiti “Sebab 

itu kami timpakan atas orang-orangyang zhalim itu adzab dari langit. ” 
(Qs. A1 Baqarah [2]: 59) Sedangkan Ibnu Katsir dan Hafsh dari Ashim 
membacanya dengan lafazh, 

jJhgr’j dilap, 844 yakni dengan huruf mini berharakat rafa di 

sini dan di dalam surah A1 Jaatsiyah, sebagai na ’at kepada kata £»lop. 

Ibnu Katsir, IbnuMuhaishin, Humaid bin Qais, Mujahid dan AbuAmr 

membaca dengan lafazh oij#**, S4S artinya dibuat putus asa. 

/ / 

Maksudnya, mereka membuat manusia putus asa dari percaya kepada semua 
mukjizat dan ayat-ayat A1 Qur'an. 


Firman Allah: 

< ' vr * 


c3^I^ A 0*^ 

0 JJ is Mu 


“Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) 
berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari 


843 Lih. Ma ’aniAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (5/393). 

844 Qira'ah ini termasuk qira"ah sab'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan 
dalam Allqna * (2/707 dan 73 8), Taqrib An-Nasyr (hal. 145 dan 162) dan Ibnu Athiyyah 
dalam tafsimya (13/109). 

845 Qira'ah ini termasuk qira'ah sab'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan 
dalamAlIqna’ (2/707 dan 738), Taqrib An-Nasyr (hal. 145 dan 162) dan Ibnu Athiyyah 
dalam tafsimya (13/109). 


B 'Tafsir Al Qurthubi 




Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) 
kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha 
TerpujL ** (Qs. Saba [34]: 6) 


Ketika Allah SWT menyebutkan orang-orang yang berusaha 
membatalkan kenabian, Dia pun menjelaskan bahwa orang-orang yang diberi 
ilmu berpendapat bahwa A1 Qur'an itu adalah benar. 

Muqatil berkata, “Yang dimaksud dengan lafazh i J >jl adalah 

ahli kitab yang beriman.” 

Ibnu Abbas RA berkata, “Mereka adalah para sahabat Muhammad 
SAW.” 846 

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah selumh kaum muslimin. 
Tnilab yang paling benar, berdasarkan keumuman lafazh. 

Kata bermakna mengetahui atau meyakini. Lafazh (jfij berada 

pada posisi nashab sebagai athaf kepada lafazh Maksudnya, 

adalah supaya Dia membalas dan supaya melihat. Demikian yang dikatakan 
oleh Az-Zujaj dan A1 Farra' .* 47 Namun perlu ada perenungan lagi, sebab 
lafazh berhubungan dengan lafazh *» £=1 m(sJ. Tidak dikatakan, past! 

akan datang kepada kalian Hari Kiamat supaya orang-orang yang diberi ilmu 
berpendapat bahwa A1 Qur'an itu benar, sebab mereka berpendapat bahwa 
A1 Qur'an itu benar, sekalipun Hari Kiamat tidak datang kepada mereka. 



Demikian yang disebutkan oleh A1 Qusyairi. 


9 * 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Apabila lafazh >—berhubungan 
dengan makna yang ditetapkan dalam kitab yang nyata maka baguslah athaf 


846 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ’Al Bayan (21/44) dari Qatadah. 

847 Ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Vrab Al Qur'an (3/332). 

848 Perkataan ini dibolehkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/332). 


(jjjj kepada lafazh tersebut. Maksudnya, Allah juga menetapkan hal itu juga 
agar orang-orang yang diberikan ilmu melihat bahwa A1 Qur' an itu adalah 
benar. Selain itu, boleh juga ia merupakan awal kalimat. berada 
pada posisi nashab sebagai maf’ul (obyek) pertama <^. Sedangkan 
lafazh maf’ul kedua. sendiri hanya berfungsi sebagai 

pemisah. 

Para ulama Kufah menyebut sebagai imad (tiang). Boleh juga 

dibaca rafa’ sebagai mubtada' (subyek) dan yJT adalah khabar- nya. 
Kalimat yang terdiri mubtada' dan khabar berada pada posisi nashab 
sebagai maf’ul kedua. 

Qira ‘ah nashab lebih banyak pada kata yang di dalamnya ada alif 
dan lam, menurut seluruh ahli Nahwu. Begitu juga nakirah yang tidak ada 
alif dan lam di dalamnya, namun mirip ma ’rifah, jika khabar adalah ism 
ma’rifah. Contohnyaadalah, jJ] y ifz. 

A1 Farra' 849 menyatakan bahwa yang lebih baik adalah rafa Begitu 
juga pada contoh kalimat ff*. y b . Alasannya dalam memilih ref a ’, 

adalah karena tidak ada padanya alif dan lam, yang artinya ia lebih mirip 
dengan nakirah pada kalimat, Aij OiST. Karena hal seperti ini tidak 

boleh kecuali rafa '. 85 ° 

jL-ajl-ljjyJI Jl “Dan menunjuki (manusia) kepada 

jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,” maksudnya adalah, 
A1 Qur'an menunjuki kepada jalan Islam yang mana itu adalah agama Allah. 
Dia juga menunjukkan dengan firman-Nya, jbahwa Dia tidak akan 
terkalahkan dan dengan firman-Nya, i.^U bahwa tidak layak bagi-Nya 
sifatlemah. 


849 Lih. Ma ’aniAlQur'an (2/352). 

850 \A\\.l‘rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas(3/332). 


| Tafsir Al Qurthubi 



Firman Allah: 


DbSji IS] i&X -Ji a«j 


“Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya), 
‘Mauk ah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki- 
laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila 
badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya 
kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam 
ciptaan yang baru’?” (Qs. Saba' [34]: 7) 


Firman Allah SWT, J*-j (fs- U-* U “ Dan orang- 

orang kafir berkata (kepada teman-temannya), ‘Maukah kamu kami 
tunjukkan kepadamu seorang laki-laki Jika mau, Anda dapat meng- 
idgham-kan huruf lam padanww, karenadekatnyamakhraj huruf/am dengan 


makhraj huruf nun. 

<3j+-*u$J&y “Yang memberitakan kepadamu bahwa 

apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya ,” adalah 
pemberitahuan tentang orang yang berkata, 


ipLUt “Hari berbangkit tidak akan datang kepada kami,” 

maksudnya adalah, apakah kalian mau kami tunjukkan kepada seorang laki- 
laki yang memberitakan kepada kalian. Yakni orang yang berkata kepada 
kalian, “Ses ungguhny a kalian akan dibangkitkan setelah hancur di dalam kubur.” 
Ini muncul dari sikap pengingkaran mereka yang sudah memuncak. 


Az-Zamakhsyari berkata, 851 “Jika Anda berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW sangatterkenal dan diketahui di kalangan orang-orang Quraisy 
Han berita beliau tentang kebangkitan sudah santer di antara mereka, lantas 


851 Lih. AlKasysyaf (3/252). 


apa maksud perkataan mereka, 

ys>pS3j6yjb ‘Maukah kamu kami tunjukkan 
kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu Mereka 
menyamarkan beliau dan menawarkan petunjuk, sebagaimana orang yang 
tidak tabu ditunjuki dalaxn perkara yang tidak diketahui?” 

Kami menj awab bahwa mereka bermaksud menghina dengan semua 
itu. Secara tidak langsung, mereka menyebut beliau orang yang suka mengada- 
ngada dengan pemyataan-pemyataan yang menggelikan. Mereka berpura- 
pura tidak tahu dengan beliau dan perkara beliau. 

Sedangkan 131 beradapada posisi nashab dan amil-nya adalah 

* * ' 
Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas. 852 Tidak boleh amil- nya p&iy, 

sebab dia tidak memberitahukan kepada mereka pada waktu itu. Amil-nya 

juga tidak boleh dengan apa yang ada setelah ji, sebab ia tidak beramal 

pada sebelumnya dan tidak terdahulu atasnya apa yang setelahnya dan juga 

ma’mul-nya. 



Sementara Az-Zuj aj membolehkan amil-nya adalah kata yang tidak 
disebutkan. Perkiraannya adalah, apabila badanmu telah hancur sehancur- 
hancumya, kamu akan dibangkitkan, 853 atau dia memberitahukan kepada kamu 
bahwa kamu akan dibangkitkan ketika tubuhmu telah hancur lebur. 


A1 Mahdawi berkata, “Kata 131 tidak beramal padanya karena 

ia adalah mudhafilaih. Sementara mudhafilaih tidak beramal pada mudhaf. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menjadikan 131 untuk mujazah. 
Maka, beramallah padanya apa yang setelahnya, karena ia bukan mudhaf 
ilaih. Kebanyakannya 131 untuk mujazah ada pada syair. 


Makna adalah tubuh kalian dijadikan sehancur- 

hancumya. Kata artinya merobek segala sesuatu. Contohnya adalah, 

Jiy jj*-*, cJdan (j(baju yang robek). 


* 51 Lih. I’rab Al Qur'an (3/333). 


Firman Allah: 


ti by-aji 'i J5 *4$ f' ^ 

©a^lfjiiifeylUf' 


“Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah 
ataukah ada padanya penyakit gila? (Tidak), tetapi orang- 
orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada 
dalam siksaan dan kesesatanyang jauh.” 

(Qs. Saba' [34]: 8) 


Firman Allah SWT, 15 jS^T Jp CS$ * “Apakah dia mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah” Ketika alif istijhaam (huruf alif yang 
berfungsi untuk bertanya) masuk, maka alifwashal pun dihilangkan ketika 
tidak dibutuhkan lagi. Harakat fathah alifistijhaam membedakan antaranya 
dan alif washal™ Hal ini telah dijelaskan dengan lengkap dalam surah 
Maryam pada firman Allah SWT, “Adakah ia melihat yang 

gaib. ” (Qs. Maryam [19]: 78) 

iL- “Ataukah ada padanya penyakit gila? ” Ini telah 

terbantahkan berdasarkan apa yang telah dijelaskan dari perkataan 
orang-orang musyrik. Maknanya adalah, orang-orang musyrik berkata, 
ISj^^tT Jp “Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap 

Allah. ” Kata artinya mengada-adakan kebohongan. ^ ^ I 

“Ataukah ada padanya penyakit gila? ” Kata artinya gila. Maksudnya, 


berkata-kata dengan sesuatu yang tidak disadari. 

Kemudian Allah SWT membantah mereka. Dia berfirman, I Jj 
} . f\ \ y I juft 4 O“(Tidak), tetapi orang-orang 

yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan 


854 Ibid. 


Surah Saba 


kesesatanyangjauh” maksudnya adalah, sebenamyatidak seperti yang 
mereka katakan, justru dia adalah orang yang paling jujur dan orang yang 
mengingkari Hari Kebangkitan. Maka, nanti dia akanberada dalam siksaan, 
sedangkan sekarang berada dalam kesesatan dari kebenaran, sebab mereka 
menganggap Tuhan lemah dan menisbatkan kebohongan kepada orang yang 
diperkuat oleh Allah dengan mukjizat. 

Firman Allah: 


4 oj VuiJi 




“Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang 
ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika Kami 
menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi 
atau Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang 
kembali (kepada-Nya). ” (Qs. Saba' [34]: 9) 


Allah SWT memberitahukan bahwa yang mampu menciptakan langit 
dan bumi beserta isinya, adalah sang Maha Kuasa untuk membangkitkan dan 
mempercepat siksaan untuk mereka. Dia menjadikan dalil dengan kekuasaan- 
Nya atas mereka, langit dan bumi milik-Nya dan keduanya meliputi mereka 
dari setiap sisi. Maka, bagaimana mereka merasa aman dari tenggelam ke 
dalam perut bumi, sebagaimana halnya yang Dia lakukan terhadap Qarun 
dan penduduk Aikah. 

HamzahdanA1 Kisa'imembaca *, Ear.; jf ^til 



4 4 4 

dengan lafazh J <£-4 jf ^ CtJ di, yakni denganhurufya ‘pada 

ketigakatakeijatersebut. Maksudnya, jika Allah menghendaki, Diapasti 
memerintahkan bumi, lalu menenggelamkan atau membenamkan mereka atau 
memerintahkan langit, lalu langit itujatuh ke atas mereka sebagai gumpalan. 
Sementara lainnya membaca dengan huruf nun ta ’zhim (pengagungan diri- 
Nya). 855 

As-Sulami dan Hafsh membaca il.r.C . yakni dengan huruf sin 

S’ 

berharakat fathah. Sementara lainnya membaca dengan huruf sin berharakat 
sukuryyakin \£S . S56 Hal initelahdijelaskandalamsurahAllsraa‘ dan lainnya. 

jOJ'S j o] “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan)” maksudnya adalah, pada 
kekuasaan Kami yang telah Kami sebutkan. 

“Benar-benar terdapat tanda, ” maksudnya adalah, petunjuk 
yangsangatjelas. 

■_ “Bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya)” 

maksudnya adalah, yang bertobat dan benar-benar kembali kepada Allah 
SWT dengan hatinya. Disebutkan hamba yang kembali kepada-Nya, karena 
dialah yang mengambil manfaat dengan memikirkan dalil-dalil Allah dan 
tanda-tanda-Nya. 


Firman Allah: 

5J iSfj jaWS Sy 4 ijij Gii; jjJj 

0 


,5S Qira'ah dengan huruf nun dan huruf ya' adalah qira‘ah sab'ah yang mutawatir 
seperti yang disebutkan dalam At Iqna ’ (2/73 8) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 162). 

856 Kedua qira ‘ah ini adalah qira 'ah sab 'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan 
dalam Al Iqna ’ (2/738). 


Surah Saba 



“Dan Sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud 
kurnia dari kami. (Kami berfirman), ‘Hai gunung-gun ung 
dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama 
Daud, ’ dan Kami telah melunakkan besi untuknya. ” 
(Qs. Saba [34]: 10) 

Firman Allah SWT, £ 31 ; ajJj "Dan Sesungguhnya 

telah Kami berikan kepada Daud karunia dari kami. ” Allah SWT 
menjelaskan kepada orang-orang yang mengingkari kenabian M uhamma d 
SAW bahwa pengutusan para rasul itu bukan hal barn, bahkan Kami telah 
mengutus para rasul. Kami dukung mereka dengan berbagai mukjizat dan 
Kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang menyalahi mereka. 

maknanya adalah Kami berikan. maksudnya adalah sesuatu 
yang hanya Kami karuniakan kepadanya, tidak kepada yang lain. Ada sembilan 
pendapat ulama tentang karunia ini : 857 

1. Kenabian. 

2. Zabur. 

3. Ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman, SjjlS Ills I; jj»1j 

“Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan 
Sulaimanr (Qs. An-Naml [27]: 15) 

4. Kekuatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, 

“Dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan. ” 
(Qs. Shaad[38]:17) 

5. Penundukan gunung dan manusia. Allah SWT berfirman, 

^1 0^4 “Haigunung-gunung, bertasbihlah berulang-ulang 
bersama Daud. ” (Qs. Saba' [34]: 10) 


157 Lih. TafsirAl Mawardi (3/348), FathAl Qadir (4/443) dan Al Bahr Al Muhith (7/ 
262). 





6 . 

7. 


8 . 

9. 


Tobat. Allah SWT berfirman, dU/i/J "Maka Kami ampuni 
baginya kesalahannya itu. n (Qs. Shaad [38]: 25) 


Memutuskan dengan adil. Allah SWT berfirman, 

'ifj 4 xLj^- v£Asa 1 *>- bj 

if->l JLP j^jJ 4lil O j' - Ai oJjAM Oj ^ 

0Lm^I l» ) fcljJ 


“//a/ Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan. ” (Qs. Shaad [38]: 26) 

Pelunakan besi. Allah SWT berfirman, , iT.T lt ifju “Dan Kami telah 
melunakkan besi untuknya. ” (Qs. Saba' [34]: 10) 

Suara yang indah. Daud AS memiliki suara yang bagus dan wajah yang 
tampan. Suara yang bagus itu merupakan pemberian dari Allah dan 
karunia dari-Nya. Inilah yang dimaksudkan dengan finnan Allah SWT, 
XzS £ jlJ-T 4 Xajj “Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa 
yangdikehendald-Nya. ” (Qs. Faathir [35]: 1 ) Akanadapenjelasannya 
lebih lanjut, insya Allah. 


Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa RA, 



“Sungguh kamu telah diberi salah satu seruling dari seruling- 
seruling keluarga Daud. ” 858 


* s * HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan A1 Qur' an, bab 31, Muslim 



Para ulama berkata, "Al Mizmaar dan Al Mazmuur (sending) 
maksudnya adalah suara yang indah. Oleh sebab itu, alat musik tiup yang 
mengeluarkan suara bagus disebut mizmaar .” 


Banyak ahli fikih di seluruh negeri yang berpendapat bahwa qira 'ah 
dengan surah yang indah dan berirama adalah bagus. Hal ini telah dipaparkan 
dalam mukadimahkitab ini. 


* 

j4ju 


* (4^1 maksudnya adalah, Kami katakan, “Hai gunung- 
gunung, bertasbihlah bersama Daud.” Sebab, Allah SWT berfirman, 
<3[ ***** LjJ “Sesungguhnya Kami 

menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di 
waktupetang dan pagi. ” (Qs. Shaad [38]: 18) 


Abu Maisarah berkata, 859 “Itu adalah tasbih dalam bahasa 
Habasyah.” 860 


Makna tasbih gunung-gunung adalah Allah SWT menciptakan tasbih 
kepadanya sebagaimana halnya Dia menciptakan perkataan pada pohon. Dia 
memperdengarkan tasbih itu seperti Dia memperdengarkan tasbih dari orang 
yang bertasbih, sebagai mukjizat Daud AS. 

Ada yang berpendapat bahwa makna ^Jl adalah beijalanlah 
bersama Daud AS ke mana sajadiamenuju. Diambil dari kata yang 

berarti beijalan di sepanjang siang sampai malam tiba. 


dalam pembahasan tentang shalat musafir (hadits no. 235-236), At-Tirmidzi dalam 
pembahasan tentang biografi, bab no. 55, An-Nasa'i dalam pembukaan, bab no. 83, 
Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamah, 176, Ad-Darimi dalam pembahasan 
tentang shalat, bab no. 171 dan dalam pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an, bab 
no. 34, dan Ahmad dalam AlMusnad (2/369). 

* 59 Abu Maisarah adalah Amr bin Syurahbil Al Hamdani Al Kufi, seorang perawi yang 
dinilai tsiqah, ahli ibadah dan alim. Meninggal dunia pada tahun 63 H. 

Lih. Biografmya dalam Taqrib At-Tahdzib ( 2H2 ). 

1,60 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (21/46), An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur 'an 
(5/395) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/227). 


jJTafsir Al Qurthubi 




Ibnu Muqbil mengungkapkan, 


yx ij-Jjtj ip. iiis pji r/jf ‘jy 

ATa/m bertemu dengan Zaki. Mereka berjalan di sepanjang 

siangsetelah 

kami mendapati sinar matahari dan ufuk condong j 861 

Hasan, Qaladahdanlainnyamembaca dengan lafazh Jii ^jl , 862 artinya 
kembalilah bersama Daud AS. Kata tersebut dibentuk dari kata 

artinya kembali. 

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah lakukanlah bersama 
Daud AS seperti apa yang dilakukan oleh Daud AS di waktu siang. 
Diriwayatkan bahwa apabila Daud AS membaca Zabur, gunung-gunung 
bersuara bersamanya dan didengarkan oleh burung-burung. Seakan-akan 
mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud AS. 


Wahb binMunabbih berkata, “Maknanya adalah menangislah bersama 
Daud AS, dan burung-burung membantunya atas tangisan itu. Maka, apabila 
Daud AS berseru dengan tangisan, gunung-gunung menjawabnya dengan 
guncangannya dan burung-burung menetapinya dari atasnya. Guncangan 
gunung yang didengar oleh manusia, sebenamya ada sejak hari itu sampai 
sekarang. Dia menguatkan dengan pertolongan gunung-gunung dan burung- 
burung a ga r Daud AS tidak merasa lemah. Apabila muncul rasa lemah, Daud 
AS segera bangkit dan bergerak, serta menjadi kuat lagi dengan pertolongan 
gunung-gunung dan burung-burung. 


Daud AS dikaruniai suara yang dapat membuat binatang-binatang liar 


* 61 Bait syair ini terdapat dalam Tafsir Ibnu A thiyyah (13/112) dan A l BahrAl Muhith 
(7/263). 

* 62 Qira ‘ah ini bukan qira ‘ah yang mutawatir. Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ath- 
Thabari dalam Jami’AlBayan (21/46) dan dia berkata, “Qira‘ah ini termasuk qira‘ah 
yang aku tidak bolehkan membacanya, karena menyalahi qira‘ah yang benar.” 

Qira ‘ah ini jugadisebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/112). 


dan gunung-gunung berkumpul karena suaranya yang bagus. Bahkan air yang 
sedang mengalir pun berhenti karena mendengar suaranya.” 

Lafazh dibaca dengan rafa ' 863 adalah qira ‘ah Ibnu Abu Ishak, 
Nashr, dari Ashim, Ibnu Hunnuz dan Maslamah bin Abdul Malik, sebagai 
athafkepada kata atau kepada dhamir (kata ganti) yang terdapat 
dalam kata ^ 1 . Dianggap bagus pemisahan dengan £•. 

Sementara lainnya membaca dengan nashab sebagai athafkepada 
Maksudnya, Kami seru gunung-gunung danburung-burung. Demikian 
yang dikatakan oleh Sibawaih. Menurut Abu Amr bin Ala‘, dengan 
penyembunyian/? 7 yang maknanya adalah, wa sakhkhamaa lahu ath-thaira. 

A1 Kisa'i berkata, “Kata itu di-athaf-kan. Maknanya. Kami datengkan 
kepadanya burung-burung, athaf kepada firman-Nya, jjjjj 
it ijl>” 

An-Nuhas berkata , 864 “Boleh ia sebagai maf’ul ma ’ah, seperti kalimat, 
J'j Akujuga mendengarAz-Zujaj membolehkan kalimat, 

liJ 3j cJ«i (aku bangkit bersama Zaid). Maka makna ayat tersebut adalah, 
bertsbihlah bersamanya dan bersama burung.” 

jujd-T a} CJtj “Dan kami telah melunakkan besi untuknya. ” Ibnu 
Abbas RA berkata, “Maksudnya adalah, besi menjadi seperti lilin baginya.” 

Hasan berkata, ‘Maksudnya adalah, besi menjadi seperti adonan. Maka 
dia dapat membentuknya tanpa api.” 


As-Suddi berkata, ‘Maksudnya adalah, besi di tangan Daud AS seperti 
tanah liat, adonan roti dan lilin. Dia dapat membentuknya bagaimanapun juga 
tanpa harus memasukkannya ke dalam api dan tanpa memukulnya dengan 
palu. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Muqatil. Dia mampu menyelesaikan 
pembuatan baju besi dalam waktu beberapajam di siang hari atau di malam 


863 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib 
An-Nasyr (ha\. 162). 

864 Lih. / ’rah Al Qur 'an (3/334). 




hari. Harga jualnya adalah seribu dirham. Ada yang mengatakan bahwa Daud 
AS diberi kekuatan mampu melipat besi.”* 65 

Sebab pemberian kelebihan ini muncul ketika memerintah bani Isra‘ il, 
Daud AS bertemudengan seorang malaikat yang dikiranya malaikat itu adalah 
seo rang manusia biasa. Daud AS sendiri biasa keluar dengan menyamar dan 
bertanya kepada bani Isra'il tentang dirinya dan sepak terjangnya. 

Ketika itu, Daud AS bertanya kepada malaikat yang menyerupai manusia 
tersebut, “Apa pendapatmu tentang Raja Daud?” Dia menjawab, ‘Dia adalah 
seorang hamba yang paling baik, seandainya tidak ada kelemahan padanya.” 
Daud AS bertanya, “Kelemahan apa itu?” Dia menjawab, “Mendapatkan 
biaya hidup dari baitul mal. Seandainya dia makan dari hasil usaha tangannya 
sendiri, niscayakeutamaan-keutamaannyamenjadi sempuma.” 

Daud AS kemudian pulang dan memohon kepada Allah agar Dia 
mengajarkan kepadanya suatu pekeijaan dan memudahkannya untuk 
melakukan pekeijaan tersebut. Maka, Allah SWT mengajarkan kepadanya 
keahlian membuat baju besi, sebagaimana halnya yang Allah firmankan dalam 
surah Al Anbiyaa‘. Allah SWTjuga melunakkan besi baginya hingga dengan 
mudah dia dapat membuat baju besi. 

Daud AS dapat membuat sebuah baju besi dalam waktu antara siang 
dan malam, sedangkan harganya sekitar 1000 dirham. 866 Dia juga dapat 
menyimpan sebagian besar dari hasil penjualan tersebut dan status 
kehidupannya pun meningkat dengan pesat. Selain itu, Daud AS biasa 
bersedekah kepada para fakir miskin dan menginfakkan sepertiga hartanya 
untuk kemaslahatan kaum muslimin. 

Daud AS adalah orang pertama yang menemukan baju besi dan yang 

845 Lih. Beberapa pendapat ulama tentang makna firman Allah SWT, U iHfj 

"Dan kami telah melunakkan besi untuknya, ” dalam Tafsir Ath-Thabari (21/46), Ma 'ani 
Al Qur'an (5/396), Tafsir Al Mawardi (3/348), Tafsir IbnuAthiyyah (13/113) dan Ad- 
DurrAl Mantsur (Still). 

866 Ini disebutkan oleh IbnuAthiyyah dalam tafsimya (13/113). 


Surah Saba 


membuatnya. Sebelumnya, hanya berupa lembaran-lembaran besi. Ada yang 
mengatakan bahwa harga setiap baju besi yang dijualnya adalah 4000. 

Kata Ad-Dir ’u (pelindung tubuh) adalah bentuk mu ‘annats (feminim), 
digunakan untuk baju pelindung dalam perang, sedangkan dir ’ul mar ‘ah 
(pakaian rumah perempuan) adalah bentuk mudzakkar. 

Masalah: Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mulia mempelajari 
akan berbagai pekerjaan dan berprofesi sebagai pekerja tidak mengurangi 
kedudukan mereka, bahkan itu menambah keutamaan mereka. Sebab, akan 
muncul sifat tawadhu’ dalam din mereka, tidak bergantung kepada orang lain 
dan bekeija untuk mendapatkan sesuatu yang halal juga bebas dari sikap 
menyebut-nyebut kebaikan. 

Dalam sebuah riwayat yang shahih dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, 


jlS' Jjta Aill j\j dJj «■ j <^i 


✓ / / / ✓ / 


✓ I ^ x e 

j-** Cr* 


“Sesungguhnya makanan yang paling baik yang dimakan oleh 
seseorang adalah makanan dari hasil kerja tangannya sendiri dan 
sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan dari hasil kerja 
tangannya sendiri. ” 


Hal ini telahdijelaskan dalam surah AlAnbiyaa' secaralengkap. Wal 
hamdulillaah. 


Firman Allah: 


j] £t£\ jpi 


iQpS Ji+9-i 

‘(Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 


Tafsir Al Qurthubi 




anyamannya; dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya 
Aku melihat apa yang kamu kerjakan. ” 

(Qs. Saba' [34]: 11) 


Firman Allah SWT, jt “Buatlah baju besi yang besar- 

besar ,” maksudnya adalah, buatlah baju-baju besi yang sempuma dan besar. 
KalimatUi^j artinya baju besi itu menutupi semua 

yang ada bahkan lebih. 

£ftf\ j jdij “Dan ukurlah anyamannya. ” Qatadahberkata, “Baju- 
baju besi sebelumnya hanyalah berupa lempengan-lempengan besi. Oleh 
karena itu, ia cukup berat. 867 Maka Allah memerintahkan Daud untuk 
mengukur hingga baju besi buatannya memiliki ciri khas, yakni ringan namun 
kuat. 

Maksud ayat tersebut adalah, ukurlah apa yang kamu ambil dari dua 
makna ini sesuai dengan ukurannya. Artinya, jangan hanya bertujuan untuk 
kekuatan hingga ia berat dan jangan hanya bertujuan agar ringan hingga tidak 
dapat menahan serangan.” 

IbnuZaidberkata, “Pengukuran yang diperintahkan Allah SWT adalah 
pada lingkaran. Maksudnya, jangan kamu membuatnya terlalu kecil hingga 
menjadi lemah dan besi tidak kuat untuk menahan serangan dan jangan kamu 
membuatnya terlalu besar hingga pemakainya mudah teikena serangan.” 868 

Ibnu Abbas RAberkata, “Pengukuran yang diperintahkan Allah SWT 
itu adalah padapaku. Maksudnya, jangan kamu menjadikan paku baju besi 
itu terlalu halus hingga dapat lepas dan jangan pula tebal hingga dapat 
mematahkan lingkaran.” 869 


867 Lih. Atsar-dXssi ini dalam Tafsir Ath-Thabari (21/47), TafsirAl Mawardi (3/349), Al 
BahrAl Muhith (7/264). dan Ad-Durr Al Mantsur (5/227). 

868 Ibid. 

869 Ibid. 


Surah Saba' 



*jtf\ <_i “Pada anyamannya, ” maksudnya adalah, anyaman lingkaran- 
lingkaran baju besi. Dari kata ini, pembuat lingkaran-lingkaran untuk baju 
besi disebut dengan as-sarraad dan az-zarraad seperti halnya kata sarraath 
danzarraath. 

Kata S^Lji juga berarti lubang. Kata ini diambil dari kata i 
(melubangi). 870 Sedangkan kata a' berarti alatpelubang. Disebut juga, 

Asy-Syammakh mengungkapkan dalam bait syaimya. 




Aku terns mengawasi kuda-kuda kami di rumah-rumah kalian 


Sebagaimana halnya aku mengawasi lubang-lubang dibuat berurutan 

untuk tali kendali 


Kata juga berarti peijalanan yang menimbulkan lubang (jejak). 
Contohnya adalah, oi. Maksud as-sard di sini adalah 

hadits dan puasa disampaikan secara berurutan dalam satu susunan kata. 
Contoh lain, Dalam hadits AisyahRA disebutkan, “Rasulullah SAW 

tidak pemah berbicara terus-terusan seperti bicaraanya kalian. Beliau biasa 
menyampaikan pembicaran yang seandainya ada orang ingin beliau 
mengulanginya, maka beliau akan mengulanginya.”* 71 

Sibawaih berkata, “Contoh lain, artinya seorang pria 


870 Dalam Ma’aniAlQur'an, karyaAn-Nuhas (5/397disebutkan,“Kata j^Ljt dalam 
bahasa adalah setiap apa yang dikerjakan secara teratur dan berurutan, sebagiannya 
dekat dengan sebagian lainnya. Contoh lain adalah, 'f&\ 

Sementara dalam Al-Lisan, entri: sarada, disebutkan, “Kata dalam bahasa adalah 

mendatangkan sesuatu kepada sesuatu secara teratur, sebagiannya setelah sebagian 
lainnya secara berurutan.” 

871 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang biografi, bab no. 23, Muslim dalam 
pembahasan tentang keutamaan sahabat (hadits no. 160), Abu Daud dalam pembahasan 
tentang ilmu pengetahuan, bab no. 7, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang biografi, 
bab no. 9, dan Ahmad dalam ,4/ Musnad{6/\ 18). 




pemberani, karena dia maju terns. Asal makna pada '^jr* (anyaman 

baj u besi) adalah membuatnya dengan teliti dan menjadikan susunan lingkaran- 
lingkaran besinya teratur dan berurutan, tidak ada perbedaan.” 

i jJLLpTj maksudnya adalah, lakukanlah amalan shalih. Firman ini 
ditujukankepadaDaud dankeluarganya. Sebagaimanahalnya finnan Allah 
SWT, ffl SjjlS Ji; IjLiT "Bekerjalah, hai keluarga Daud untuk 
bersyukur (kepada Allah). ” (Qs. Saba' [34]: 13) 

j lL, “Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu 

kerjakan. ” 


Firman Allah: 


> 9 * 

^ Cr 4 -* ^ Cr 4 tfH’ 0?J 


“Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang 
perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan 
sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan 
perjalanan sebulan (pula) dan kami alirkan cairan tembaga 
baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di 
hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin 
Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara 
mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya 
adzab neraka yang apinya menyala-nyala. ” 

(Qs. Saba' [34]: 12) 


Firman Allah SWT, “Dan kami (tundukkan) angin 

bagi Sulaiman. ” Az-Zujaj berkata, “Perkiraan maknanya adalah, wa 



sakhkharnaa li sulaimaana ar-riiha (Kami menundukkan angin kepada 
Sulaiman ).” 872 

Ashim dalam riwayat Abu Bakar membaca kata I,® 73 dengan rafa ’ 

(dhammah) karena kata tersebut berfungsi sebagai mubtada ‘ (subyek). 
Maknanya adalah, Dia menundukkan angin untuknya, atau dengan sebab 
istiqraar (penetapan). Maknanya adalah, dan Kami tundukkan angin kepada 
Sulaiman dengan kokoh. Dalam makna ini terkandung makna pertama. 

Jika ada yang mengatakan, kalimat (aku 

memberi Zaid satu dirham dan kepada Amr satu dinar), cenderung dibaca 
rafa ’ (dengan harakat dhammah), padahal tidak ada makna pertama dan 
bisa saj a diartikan bahwa dia tidak memberikan dinar itu, maka j awabannya 
adalah, memang demikian, akan tetapi makna ayat berbeda dengan makna 
ini. Sebab sudah diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang menundukkan 
angin kecuali Allah Azza wa Jalla. 

jr“ “Yang perjalanannya di waktu pagi sama 

dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di -waktu sore sama 
dengan perjalanan sebulan (pula). ” Maksud kata adalah peijalanan 

sebulan. 

Hasan berkata, “Sulaiman AS pergi dari Damaskus, lalu beristirahat 
siang di Ishthakhar yang jarak antaranya dan Damaskus adalah satu bulan 
peijalanan cepat. Kemudian dia pergi dari Ishthakhar dan bermakna di Kabul 
yang jarak antaranya dan Ishthakhar adalah satu bulan peijalanan cepat .” 874 

As-Suddi berkata, “Peijalanan yang biasa ditempuh adalah dua bulan 
peijalanan.” 

Sa’id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 

872 Lih . I’rabAlQur'an, karyaAn-Nuhas (3/335). 

873 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
A l Iqna ’ (2/738). 

874 A tsar dari Hasan ini disebutkan oleh Ath-Thabari (22/48) dan Ibnu Athiyyah 
dalam tafsimya (13/115). 




“Apabila Sulaiman AS duduk maka ditempatkan 400 ribu kursi di sekitamya, 
kemudian para tokoh manusia duduk di dekatnya, lalu manusia biasa duduk 
setelah para tokoh manusia, lantas para tokoh j in duduk setelah manusia biasa, 
dan jin biasa duduk setelah para tokoh jin. Masing-masing kursi terdapat 
seekor burung untuk melakukan tugas yang sudah diketahui olehjin. Setelah 
itu mereka diterbangkan oleh angin dan burung itu pun menaungi mereka dari 
matahari. Lalu, Sulaiman AS pergi di waktu pagi dari Baitul Maqdis ke 
Tsbtbakbar , hingga tiba kembah pada malam hari di Baitul Maqdis.” 875 

Kemudian Ibnu Abbas RA membaca firman Allah SWT, 
jr“ Lp-'ju Jjr* “Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan 

perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan 
perjalanan sebulan (pula).” 

Wahb bin Munabbih berkata, “Ada yang menyebutkan kepadaku 
bahwa ada sebuah rumah di wilayah Dujlah yang di sana terdapat tulisan 
sebagian sahabat Sulaiman AS, mungkin dari bangsajin atau dari bangsa manusia 
yang berbunyi: Kami telah mendiaminya namun kami tidak membangunnya, 
bahkan kami menemukannya telah terbangun. Kami pergi di waktu pagi ke 
Ishthakhar. Kami dapat beristirahat siang di sana dan kami pergi dari 
Tsbthakhar di waktu sore, sehingga kami dapat beristirahat malam di Syam.” 876 

Hasan berkata, “Ada seekor kuda yang menyibukkan Sulaiman AS 
hingga dia melewatkan shalat Ashar. Dia kemudian menyembelih kuda tersebuL 
Namun Allah lalu menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih cepat 
dari kuda tersebut. Allah SWT menggantinya dengan angin yang bertiup sesuai 
perintahnya ke mana saja dia inginkan, yang peijalanannya di waktu pagi 
sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan 
perjalanan sebulan (pula).” 877 


875 A tsar dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam J’rab Al Qur'an (3/ 
335). 

876 Atsar dari Wahb ini disebutkan oleh Ath-Thabari (22/48) 

877 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/227) dan dia 


Surah Saba 



Ibnu Zaid berkata, “Tempat tinggal Sulaiman AS adalah di kota Tadmur. 
Dia telah memerintahkan para syetan sebelum keberangkatannya dari Syam 
ke Irak. Mereka pun membangunkan tempat tinggal itu untuknya dengan 
menggunakan batu-batu lebar, kayu dan tanah liat putih dan kuning. Tentang 
hal ini, Nabighah berkata dalam bait syaimya, 


OiiJl GoJb-ii ^ li 

✓ ^ /■ ^ * /■ 

l oyail i jAJJ j jhV- 

nr 

✓ 

✓ 

^ ^ [o' e J a I t ti ''Os 

A<w? A*JU Vj 


iJ ityl J 15 M oUX Vi 

^ /■ ✓ 
djJ'j ft f * ' * J. 

(*4j ^ (^*1 u^i lTs^J 

Alalia; iiiJli ilp-lLl 

/’>■ x 

^ , / 

-usbt* <u*Ui ilUaP 


Kecuali Sulaiman ketika Tuhan berfirman kepadanya 
berdirilah kamu di daratan lalu lindungi ia dari kesalahan 
Dan tundukkan jin. Sesungguhnya aku telah mengizinkan mereka 
Membangun Tadmur dengan batu lebar dan kayu 

Siapa yang menaatimu maka beri dia manfaat dengan sebab 

ketaatannya 

Sebagaimana dia menaatimu dan bimbinglah dia kepada petunjuk 

Dan barangsiapa yang membangkang terhadapmu maka siksa dia 

dengan suatu siksaan 

Yang dapat mencegah kezhaliman lagi dan jangan kamu duduk di 

atas kedengkian 

Aku menemukan bait-bait syair berikut terukir di sebuah batu di daerah 
Yasykur. Prasasti ini dibuat oleh beberapa sahabat Sulaiman AS. Isinya sebagai 
berikut: 


nisbatkan kepada Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abdu bin Humaid, Ibnu A1 Mundzir 
dan Ibnu Abu Hatim. 





* 0 C £ * " u t\ * ® * ' 

' r. £ > > t.-' ® " 

^ ^ " 

j 6 ^ ^' O*' .r^ 

^n» O 

^ 0 ✓ o^ 0 * .*©✓.«* * . .■" 

jJl*Jl-A ^>- J! J 

/ ✓ / / / 
jf ^ » f ./ 0 ✓. O ✓ „✓ X 

(t-> <-*J^- 3, (^ a J' 5 v* 

✓ X 

# . - X >■ • 

• c • -• . • • ^ 

jta jj jr-f»y ^ c-i^ j ^ 


/ / / 


y^/- I O ✓ * © X y * ''' A 0 //■ 

hj J/- t^r 1 uj>- *_? Cr^J 

. -* ✓ X 0^ ( ^» . y^O -* ^0 f .< , 

u?-ijj iL~ij Jo us»j iil 

• ^-yo.^i^* i yi |° y y, ^ 

Ipj-» <UJ L /»'->l 

P** <J r^ 

✓ / “ / ^ 

i^j\ y> i^y ^ 

r«& i>>^ > 


Xam/ tftfafc memiliki daya kecuali dengan pertolongan Tuhan kami 
kami pergi sebulan ke beberapa negeri dari negeri Tadmur 
Apabila kami pergi maka waktu perjalanan kami 
sebulan perjalanan dan sebulan perjalanan pulang 

Ada beberapa orangyang membeli diri mereka dengan ketaatan 

kepada Allah 

dengan menolongputera Daud, nabi yang disucikan 
Mereka memiliki keutamaan dan ketinggian dalam agama 

dan jika mereka dinisbatkan maka mereka termasuk orangyang 

paling baik 

Kapan saja mereka mengendarai angin yang tunduk maka angin itu 

membawa 

dengan cepat hingga perjalanan menjadi kurang satu bulan 
Burung-burung menaungi mereka, berbaris-baris di atas mereka 
kapan saja mereka terbang di atas mereka. Mereka tidak akan lari 978 


878 Bait syair ini disebutkan dalam .<4/itoAr .4 /Muhith (7/264). 


•><! UL-lj “Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. ” 
Kata J **JI berarti tembaga. 879 Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
RA dan lainnya. Cairan tembaga itu dialirkan baginya sepanjang jarak tiga 
hari peijalanan seperti mengalimya air. Cairan tembaga itu ada di negeri Yaman. 
Sebelumnya tembaga tidak pemah dicairkan untuk siapa pun sebelum Sulaiman 
AS. Menurut riwayat yang ada dan memang tembaga itu tidak dapat mencair. 
Namun sejak masa Sulaiman AS, tembaga itu mencair. Manusia sekarang 
yang memanfaatkannya adalah dengan sebab Allah mengeluarkannya untuk 
Sulaiman AS. 

Qatadah berkata, “Allah mengalirkan cairan yang dapat digunakan 
sesuai dengan keinginannya.” 

Ada yang berkata kepada Ikrimah, “Kemana cairan tembaga itu 
mengalir?”Diamenjawab, ‘Tidak tahu.” 

Ibnu Abbas, Mujahid dan As-Suddi berkata, “Dialirkan bagi Sulaiman 
AS cairan kuning selama tiga hari tiga malam.” 880 

A1 Qusyairi berkata, “Tidak diketahui kenapa ada pengkhususan 
pengaliran selama tiga hari. Barangkali itu hanyalah kekeliruan dari penukil. 
Sebab dalam riwayat dari Mujahid disebutkan bahwa cairan itu mengalir dari 
Shan’a sepanjang jarak tiga hari tiga malam. Ini mengisyaratkan tentang tempat, 
bukan tentang masa. Yang jelas, Allah SWT merubah tembaga untuk S ulaiman 
AS di sumbemya menjadi cairan yang mengalir seperti mata air, sebagai bukti 
kenabiannya.” 881 

A1 Khalil berkata, “Kata al qithr berarti tembaga cair.” 

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalilnya adalah qira ‘ah kalangan yang 
membaca Jdi j*. 


M JT 


879 Lih. Ath-Thabari (21/48), TafsirAlMawardi( 3/250) danAd-DurrAlMantsur(S/ 
228). 

880 Ibid. 

881 Lih. Al Kasysyaf(3/200). 







-ajj o^>k ^ o^ 1 (frii “Dan sebagian dari jin ada 

yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin 
Tuhannya ,” maksudnya adalah, dengan perintah-Nya. 

“Dan siapa yang menyimpang di antara 
mereka dari perintah Kami, ” yang Kami perintahkan, yaitu taat kepada 
SulaimanAS. 


Ij* iioi "Kami rasakan kepadanya adzab neraka 
yang apinya menyala-nyala, ” maksudnya adalah, di akhirat. Demikian 
pendapat yang dikemukakan oleh sebagian besar ahli tafsir. 

Ada yang mengatakan bahwa hal itu teij adi di dunia. Maksudnya, Allah 
SWT mengutus seorang malaikat —sebagaimana yang diriwayatkan oleh As- 
Suddi— dengan membawa cambuk dari api. Siapa yang menyimpang dari 
perintah SulaimanAS maka malaikat itu akan memukulnya dengan cambuk 
tersebut dengan pukulan yang tidak terlihat, hingga membakar orang yang 
menyimpang tersebut * 82 

Huruf yang terdapat pada lafazh Cj!3 berada pada posisi 
nashab. Maknanya adalah, Kami menundukkan bangsa jin yang bekeija 
kepadanya. Boleh juga berada pada posisi rafa sebagaimana halnya kata 


Finnan Allah: 


jjdij cn ^ 


j/lrf5 


“Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang 
dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan 


882 A tsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/265). 



patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti 
kolam dan periukyang tetap (berada di atas tungku). 
Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada 
Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang 
berterima kasih.” (Qs. Saba' [34]: 13) 

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah, yaitu: 

✓ 4 

Pertama: Firman Allah SWT, “ Dari gedung- 

* • 

gedung yang tinggi dan patung-patung .” Dalam bahasa, kata 

A 

berarti setiap tempat yang tinggi.* 83 Ada yang mengatakan, bahwa tempat 
orang shalat disebut mihrab, sebab diawajib meninggikan dan mengagungkan. 

Adh-Dhahhak berkata, “Lafazh <_->>£ & maksudnya adalah, dari 

✓ 

masjid-masjid.” 884 

Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Qatadah. Mujahid 
berkata, “Kata adalah tempat yang ukurannya besar dan tingginya di 

bawah ukuran istana.” 885 

Abu Ubaidah berkata,** 6 “AlMihraab adalah bagian rumah yang paling 
mulia” 

Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah tempat yang dicapai 
dengan menaiki tangga seperti kamar yang paling bagus. Sebagaimana Allah 
SWT berfirman, Ol^jT ij “Ketika mereka memanjat pagar? ” 
(Qs. Shaad [38]: 21) Dan firman Allah SWT, yl^jt 


883 Lih. Ash-Shihah dan LisanAl Arab, entri: haraba . 

884 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma\aniAlQur'an (5/399), IbnuKatsir 
dalam tafsimya (6/487) danAs-Suyuthi dalamAd-DurrAlMantsur (5/228). 

885 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (21/48), An-Nuhas dalam Ma 1 aniAl Qur'an 
(5/399) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/228). 

886 Lih. Majaz Al Qur'an (2/144). Di sana disebutkan, “Bentuk tunggal kata Al 
Mahaariib adalah mihraab , yang artinya bagian depan setiap masjid, mushalla dan 
rumah.” 







“Makaiakeluardarimihrab. ”(Qs. Maryam [19]: 11)Maksudnya,melihat 
dari atas mereka. 

Dalam riwayat disebutkan bahwa Sulaiman AS memerintahkan jin untuk 
membuat 1000 mihrab disekitarkursinya.Di dalamnyaterdapat 1000 laki- 
laki yang terus-menerus berseru kepada Allah. Dia berada di atas kursi yang 
mihram-mihrab dibangun di sekitamya. Dia berkata kepada tentaranya apabila 
dia mengendarai kendaraannya, “Bertasbihlah kepada Allah sampai bendera 
itu.” Lalu, apabila mereka sampai ke bendara tersebut, Sulaiman AS berkata, 
“Bertahlillah sampai bendera itu.” Apabila mereka sampai ke bendera tersebut, 
Sulaiman AS berkata lagi, “Bertakbirlah sampai bendera lainnya.” Maka 
tentara-tentara serempak mengucap tasbih dan tahlil. 

Kedua: Firman Allah SWT, “ Dan patung-patung” adalah 

bentuk jamak dari . Artinya, setiap yang dibuat berbentuk, seperti bentuk 

binatang atau bukan binatang. Ada yang mengatakan bahwa ada beberapa 
patung yang terbuat dari kaca, tembaga dan tanah liat yang tidak berbentuk 
binatang . 8 * 7 Ada juga yang menyebutkan bahwa patung-patung itu berbentuk 
para nabi dan para ulama. Patung-patung itu dibuat di masjid agar orang- 
orang melihatnya, maka mereka pun menambah ibadah dan kesungguhan. 

Rasululah SAW bersabda. 



✓ / / 


“Sesungguhnya apabila ada orang shalih dari mereka meninggal 
dunia maka mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid 
dan membuat patungnya di sana. ” 888 


887 Lih. TafsirAth-Thabari (21/49), Tqfsir Al Mawardi (3/350) dan Ad-DurrAl Mantsur 
(5/228). 

888 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 48 dan 54, dalam 
pembahasan tentang jenazah, bab no. 70, dan dalam pembahasan tentang biografi kaum 


Surah Saba 



Maksudnya, agar mengingatkan raereka dengan ibadah sehingga mereka 
pun bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa membuat 
patung adalah perbuatan yang dibolehkan pada masa itu. Lalu, kebolehan ini 
dihapus dengan syariat Muhammad SAW. Akan ada penjelasannya lebih 
lanjut tentang hal ini dalam surah Nuuh. 

Ada yang berpendapat bahwa artinyajimat-jimat yang Sulaiman 

AS buat danmelarang setiap pembuat patung melampauinya. Oleh sebab itu, 
tidak ada seorang pun yang berani melampauinya. Dia membuat patung lalat, 
nyamuk atau buaya di suatu tempat dan memerintahkan mereka untuk tidak 
melampauinya, maka tidak ada seorang pun yang berani melampauinya selama- 
lamanya, selama patung itu masih berdiri. 

Bentuktunggal adalah Seorang penyair mengungkapkan. 


Jlt«J LgJlST” <L»oL 


^.o.^ * 0 ' \ 0 - ~ \ " 

4JUj Oj UJ j 


Wahai Tuhanku, sungguh aku telah lalai dan satu malam 

dengan perempuan perawan seakan-akan dia telah membuat 

patung?* 9 

Ada yang berpendapat bahwa patung-patung ini berbentuk laki-laki 
yang dibuat dari tembaga. Sulaiman AS memohon kepada Allah agar 
meniupkan ruh ke dalam patung-patung tersebut hingga mereka dapat 
berperang dijalan Allah dan tidak mempan terhadap senjata. Ada jugayang 
berpendapat bahwa Isfandiyar termasuk salah satu dari mereka. Wallaahu 
a ‘lam. 

Diriwayatkan bahwa mereka meletakkan untuk Sulaiman AS 2 ekor 
singa di bawah kursinya dan 2 ekor burung elang di atasnya. Apabila dia 


Anshar, Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Larangan Membangun Masjid 
di Atas Kubur (1/376), An-Nasa‘i dalam pembahasan tentang masjid, bab no. 13, dan 
Ahmad dalam AlMusnad (6/51). 

8,9 Bait syair ini milik Imru'ul Qais. 




hendak naik, maka kedua singa itu membentangkan kedua kaki depannya 
dan apabila dia telah duduk maka kedua burung elang itu membentangkan 
kedua sayapnya. 

Ketiga: Makki meriwayatkan dalam Al Hidayah bahwa ada 
sekelompok ulama yang membolehkan membuat patung dan mereka berdalih 
dengan ayat ini. Ibnu Athiyyah berkata, 890 “Ini jelas kelirudan akutidak pemah 
mendengar ada ahli ilmu yang membolehkannya.” 

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang diriwayatkan oleh Makki ini 
telah disebutkan oleh An-Nuhas. Dia berkata, 891 “Suatu kaum berkata, 
‘Membuat patung itu boleh berdasarkan ayat ini dan berdasarkan apa yang 
diberitahukan oleh Allah tentang Al Masih’. Suatu kaum lain berkata, ‘Ada 
riwayat shahih dari Rasulullah SAW yang melarang membuat patung dan 
a ncatnan bagi orang yang membuatnya. Dengan demikian, Allah SWT me- 
nasakh apa yang dibolehkan sebelumnya. Rahasianya, karena ketika 
Rasulullah SAWdiutus, patung-patung dijadikan sesembahan. Makatindakan 
yang lebih baik adalah menghabisi patung-patung.” 

Keempat: Patung itu ada dua: (1) patung binatang dan (2) benda mati. 
Benda mati terbagi dua, yaitu: tidak berkembang dan berkembang. Jin 
membuat seluruhnya untuk SulaimanAS, berdasarkan firman-Nya, 

Dalam riwayat isra'iliyat disebutkan bahwa patung-patung itu berbentuk 
burung, terletak di atas kursi SulaimanAS. 

Jika ada yang mengatakan tidak ada keumuman bagi firman-Nya, 
sebab itu adalah itsbat (penetapan) pada nakirah dan itsbat 
(penetapan) pada nakirah tidak ada keumuman baginya. Keumuman hanya 
berlaku dalam bentuk kata nafi (peniadaan) pada nakirah. 

Jawab: Memang benar, akan tetapi terkadang itsbat pada nakirah itu 
diiringi oleh sesuatuyang menuntut mengartikannya atas keumuman. Di sini, 

890 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (13/117). 

8,1 Lih. I’rab Al Qur'an (3/336). 


sesuatu tersebut adalah firman-Nya, Adanyakehendak ini menuntut 

adanya pemaknaan berdasarkan keumuman. 

Jikaada yang berkata, “Bagaimana dibolehkan membuat patung-patung 
yang dilarang itu?” Kami menj awab bahwa membuat patung dibolehkan dalam 
syariat Sulaiman AS, lalu hal itu di -nasakh dengan syariat kita, sebagaimana 
yangtelahkamijelaskan. Wallaahua’lam. 

Diriwayatkan dari Abu A1 Aliyah bahwa membuat patung pada waktu 
itu tidaklah diharamkan. 

Kelima: Makna dalam hadits-hadits menunjukkan bahwa patung- 
patung atau gambar-gambar itu dilarang. Kemudian diriwayatkan, “Kecuali 
Hasan di baju. ” m Artinya, beliau mengkhususkan ini dari gambar. Kemudian, 
ditetapkan kemakruhannya dengan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah 
RA tentang pakaian, “Jauhkan itu dariku, sebab sesungguhnya setiap 
kali aku melihatnya, aku teringat akan dunia. ” 893 Dengan merusak baju 
bergambar yang beliau larang tersebut, kemudian memotongnya menj adi bantal 
dan gambar itu sudah berubah dan tidak berbentuk lagi. 

Ini berarti bahwa gambar dibolehkan apabila bentuknya tidak utuh. 
Jika bentuknya utuh maka tidak dibolehkan. Hal ini berdasarkan perkataan 
Aisyah RA tentang bantal bergambar, “Aku membelikannya untuk engkau 
agar engkau dapat duduk di atasnya dan menjadikannya sebagai bantal. Maka, 
beliau melarangnya dan mengancam perbuatannya.” 894 


892 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, bab no. 92, Muslim dalam 
pembahasan tentang pakaian, hadits no. 85-86, Abu Daud dalam pembahasan tentang 
pakaian, bab no. 45, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian, bab no. 18, An- 
Nasa‘i dalam pembahasan tentang kiblat, bab no. 12, Ad-Darimi dalam pembahasan 
tentang meminta izin, bab no. 33 dan Malik dalam pembahasan tentang meminta izin (2/ 
966). 

893 HR. Ahmad dalam A l Musnad (6/172) dan Muslim dalam pembahasan tentang 
pakaian (3/1666). 

894 HR. Muslim dalam pembahasan tentang pakaian, bab Keharaman Menggambar 
Gambar B in atang (3/1666). 


fggjgHjjBg} 




Dijelaskan pula dengan hadits shalat bahwa sebelumnya gambar itu 
dibolehkan untuk keperluan hiasan baju, kemudian larangan itu m e-nasakh- 
nya. Seperti itulah hukum gambar. Demikian pendapat yang dikatakan oleh 
IbnuAlArabi. 

Keenam: Muslim meriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, “Kami 
memiliki tirai bergambar burung dan apabila ada orang yang masuk ke dalam 
rumah maka dia langsung berhadapan dengan tirai bergambar tersebut. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, 


.CjJI 


iJ&s dr J\ i'ju 


‘Pindahkan tirai ini, sebab setiap kali aku masuk, lalu melihatnya, 
aku langsung teringat akan dunia 

Aisyah RA berkata lagi, “Kami memiliki sepotong kain beludru. Kami 
katakan gambamya dari sutera. Kami biasa memakainya.” 

Diriwayatkan dari Aisyah RA juga, dia berkata, “Rasulullah SAW 
pemah masuk menemuiku saat aku terlindung oleh tirai tipis bergambar. 
Seketika itu juga, wajah beliau berubah, kemudian beliau mengambil tirai 
tersebut, lalu merusaknya. Beliau lantas bersabda, 


/ / ✓ / / / y ' 


‘Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada Hari 
Kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah Azza wa 
Jolla'.” m 


Diriwayatkan dari Aisyah RA juga bahwa dia memiliki sebuah baju 
bergambar yang dibentangkan ke sebuah peti yang terletak agak ke bawah 
yang biasanya Rasulullah SAW shalat ke arah peti tersebut. Maka beliau 
bersabda, "Pindahkan ke belakangku. ” Aku pun memindahkannya, lalu 


895 HR. Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (3/1667). 


kujadikan dua buah bantal. 896 

Sebagian ulama berkata, “Mungkin tindakan Nabi SAW merusak baju 
tersebut dan perintah beliau untuk memindahkannya ke belakang adalah 
sebagai sikap wara’, sebab tempat kenabian dan risalah adalah kesempumaan. 
Oleh karena itu, coba Anda renungkan.” 

Ketujuh: A1 Muzani berkata dan Asy-Syafi’i, “Jikaseseorang diundang 
ke sebuah pesta perkawinan, lalu dia melihat sebuah gambar sesuatu yang 
memiliki ruh atau beberapa gambar sesuatu yang memiliki ruh, maka dia tidak 
bolehmasuk. Itujika gambar tersebut ditegakkan. Jika gambar tersebut diinjak, 
maka tidaklah mengapa. Begitujuga, menurut mereka, gambar yang ada di 
bangunan. Namun sebagian mereka mengecualikan gambar hiasan di baju, 
beidasarkan hadits Sahl bin Hunaif.” 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Rasulullah SAW melaknat orang-orang 
yang membuat gambar dan tidak membuat pengecualian. Beliau juga bersabda, 

^ 1 Jli j 0 jj jju j OJ 


“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan 
diadzab pada Hari Kiamat dan dikatakan kepada mereka , 
‘Hidupkan apa yang kalian ciptakan ” 

Dalam hadits ini beliau tidak memberikan pengecualian. 

Dalam riwayat At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda. 


d&ZJ rtltj 01>J # J&S # rj* 

{jA tJLiP jLsr l) 1 ljji> 


896 HR. Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (3/1669). 




:y\ 4ji iui ^ 


“Akan keluar leher dari api nerakapada Hari Kiamat. Ia memiliki 
dua matayang dapat melihat, dua telingayang dapat mendengar 
dan lidah yang dapat berbicara. la berkata, ‘Sesungguhnya aku 
ditugaskan untuk menyiksa tiga golongan: setiap orangyang kasar 
lagi keras kepala, setiap orangyang menyeru tuhan selain Allah 
dan orang-orang yang membuat gambar ” 

Abu Isa At-Tinnidzi berkata, “Hadits ini adalah hasan gharib shahih” 

Dalam riwayatAl Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas’ud RA, 
dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Manusia yang paling berat 
siksaannya pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang membuat 
gambar. ”« 97 

Hadits ini menunjukkan larangan menggambar apa pun. Allah SWT 
sendiri telah berfirman, li q\ \1 “Kamu sekali-kali 

tidakmampu menumbuhkan pohon-pohonnya?” (Qs. An-Naml [27]: 60) 


Kedelapan: Mainan anak-anak perempuan atau boneka tidak 
termasuk dalam gambar atau patung yang dilarang. Karena ada riwayat dari 
Aisyah RAbahwa Rasulullah SAW menikahinya saat dia berusia 7 tahun dan 
menggaulinya saat dia berusia 9 tahun, dan saat itu dia masih suka bermain 
dengan boneka. Sedangkan ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah RA baru 
berusia 18 tahun.* 9 * 


Diriwayatkan dari Aisyah RA juga, dia berkata, “Aku biasa bermain 
dengan anak-anak perempuan di dekat Rasulullah SAW. Aku memiliki 
beberapa teman bermain. Apabila Rasulullah SAWmasuk, merekamenghilang 


897 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, bab Gambar-gambar yang 
Diinjak, dan Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (3/1670). 

898 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Keutamaan 
Aisyah RA (4/1891). 


Surah Saba 


dan masuk ke dalam rumah atau bersembunyi di balik tirai. Maka Rasulullah 
SAW mempersilakan mereka menemuiku dan mereka pun bermain 
bersamaku.” 

Kedua riwayat ini disebutkan oleh Muslim. Para ulama berkata, “Ini 
karena mainan anak-anak perempuan sangat dibutuhkan dan memang perlu 
bagi anak-anak perempuan hingga mereka dapat berlatih mendidik anak- 
anak mereka. Selain itu, mainan itupasti akan rusak. Begitujuga patung yang 
dibuat dari manisan atau adonan, pasti akan rusak karena dimakan. Oleh 
karena itu, boneka dan patung yang terbuat dari bahan yang manis dan adonan 
untuk dimakan dibolehkan. Wallaahua’lam” 

yl Danpiring-piringyang (besamya) seperti kolam. ” 
^ » • 

Ibnu Arafah berkata, “Kata adalah bentuk jamak dari KtW yang 

✓ / 

berarti lubang seperti telaga (kolam).” 

Dia juga berkata, “Seperti tempat minum unta.” 

Ibnu A1 Qasim berkata dari Malik, “Seperti lubang di tanah. Semua 
makna di atas tidak jauh berbeda. Satu piring itu untuk seribu orang.” 

An-Nuhas berkata, 899 “Firman Allah SWT, pada 

mulanya dengan hurufya' dan siapa yang membuang huruf ya ', berarti dia 
mengatakan jalan alif dan lam masuk atas nakirah. Dengan demikian 
itu tidak merubahnya dari keadaannya. Ketika dikatakan, vO* dan 

masuk alif dan lam, berarti dia menetapkan atas keadaannya, maka 

• ✓ / 

dihilangkanhurufya'. Bentuk tunggal adalah yang artinyaperiuk 
besar dan telaga besar lagi lebar yang dapat menampung sesuatu. Contoh 
lain, r }(aku buat pakaian, lalu aku kumpulkan 

padanya). 

Akan tetapi Al-Laits meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Kata 
adalah bentuk jamak dari ST£-. Kata &jsr sendiri berarti lubang besar 


199 Lih. I’rabAlQur'an, karyaAn-Nuhas (3/336). 





yang ada di gunung dan di dalamnya tertampung air hujan.” 900 

A1 Kisa'i berkata, “Kalimat berarti aku 

✓ O " " 

kumpulkan air di telaga atau kolam. Kata K>.^ berarti telaga atau kolam 
yang digunakan untuk tempat mengumpulkan air untuk unta.” 901 

"Dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). ” 
Sa’ id bin Jubair berkata, “Maksudnya, periuk-periuk tembaga yang ada di 
Persia.” 902 


Adh-Dhahhak berkata, “Itu adalah periuk-periuk yang dibuat dari 
gunung.” 903 

Yang lain berkata, “Diukir dari gunung-gunung yang diam dari apayang 
dibuat oleh para syetan untuk Sulaiman AS. Tunggu periuk itu di antaranya 
adalah gunung-gunung yang diukimya, begitujuga gunung-gunung lainnya.” 


Makna ^ lj adalah tetap atau kokoh. Tidak dapat dibawa dan tidak 
dapat digerakkan, karena begitu besamya. 


IbnuAl Arabi berkata, 904 “Begitujuga periuk-periuk Abdullah bin 
Jud’an. Pada masa jahiliah, untuk mencapai bagian atas periuk-periuk itu 
biasa digunakan tangga.” 

IbnuAl Arabi juga berkata, 905 “Akupemahmelihat di tamanAbu Sa’id 
periuk-periuk sufi seperti itu. Mereka menggunakannya untuk memasak 
bersama dan makan bersama tanpa ada pengutamaan seseorang dari mereka 
atas orang lainnya.” 


Firman Allah SWT, 

"Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan 


900 Ibid. 

901 Lih. Ash-Shihah (6/2297). 

901 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAI Qur'an (3/336). 


903 Ibid. 

904 Lih. Ahkam Al Qur 'an (4/1602). 

905 Ibid 



Surah Saba' 



sedikit sekali dari hamba-hambaKuyang berterima kasih. ” Makna syukur 
(terima kasih) telah dijelaskan dalam surah A1 Baqarah 906 dan lainnya. 

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, lalu beliau 
membaca ayat ini. Kemudian beliau bersabda, “Ada tiga halyang siapa 
diberi tiga hal tersebut maka sungguh dia telah diberi apayang diberikan 
kepada keluarga Daud. ’’ Para sahabat bertanya, “Apakah tiga hal itu?” 
Beliau menjawab, 


itt) ytiJl 2)1 j 

i & & |, , 

. J Jt 


“Sikap adil itu ditunjukkan saat ridha dan marah, tidak berlebihan 
pada saat fakir dan kaya, dan takut kepada Allah pada saat 
sendirian dan bersama orang banyak. ” 907 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-TIimidzi A1 Hakim Abu Abdullah, dari 
Atha‘ bin Yasar, dari Abu Hurairah RA. 


Diriwayatkan bahwa Daud AS berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana 
aku dapat mensyukuri semua nikmat-Mu, sementara ilham dan kemampuanku 
untuk mensyukuri nikmatmu merupakan nikmat untukku juga.” Tuhan 
berfirman, “Hai Daud, sekarang kamu telah mengenal-Ku.” Hal ini telah 
dipaparkan dalam surah Ibraahiim. 908 


Syukur pada hakikatnya adalah mengakui nikmat milik Tuhan yang 
memberi nikmat dan menggunakan nikmat itu dalam taat kepada-Nya. 
Sedangkan ingkar nikmat adalah menggunakannya dalam kemaksiatan. 


Sedikit sekah orang yang mengakui nikmat dari Tuhan yang memberi 


906 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 52. 

907 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (2/1295) dari 
riwayat A1 Hakim At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah RA. Dia juga menyebutkannya dalam 
Al Jami Ash-Shaghir (no. 3431). 

908 Lih. tafsir surah Ibraahiim, ayat 7. 




nikmat dan menggunakannya dalam ketaatan, sebab kebaikan lebih sedikit 
dari kejahatan dan ketaatan lebih sedikit dari kemaksiatan, sesuai dengan 
ketentuan. 


Mujahid berkata, “Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, 
ISjjii J|; \ -j \; o T ‘Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur 
(kepada Allah) ’, Daud berkata kepada Sulaiman AS, ‘Sesungguhnya Allah 
Azza wa Jalla menyebutkan syukur. Maka lakukanlah shalat siang dan aku 
akan melakukan shalat malam’. Sulaiman AS menjawab, ‘Akutidaksanggup’. 
Daud berkata, ‘Kalau begitu, lakukanlah —A1 Fariyabi berkata bahwa 
menurutku Daud berkata, ‘ Sampai shalat Zuhur ’.—Sulaiman AS menjawab, 
‘Baik’. Maka dia pun mencukupkan Sulaiman AS dengan itu.” 

Az-Zuhri berkata, “Firman Allah SWT, |*SCL SjjIS ijt; ijilpT 
maksudnya adalah, ucapkanlah, Al hamdu lillaah 


Kata berada pada posisi nashab sebagai maf’ul (obyek). 909 
Maksudnya adalah, lakukanlah suatu amalan, yaitu syukur. Seakan-akan shalat, 
puasa dan ibadah-ibadah lainnya sebenamya adalah syukur, karena menempati 


tempat syukur. Hal ini juga dijelaskan oleh firman Allah Azza wa Jalla, 
’Jk & tyij IjLij Ii;oiall ^1 “Kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini. ” 


(Qs. Shaad [38]: 24) Inilah yang dimaksudkan dengan firman-Nya, 

“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang 

berterima kasih. ” 


Sufyan bin Uyainah mengatakan ketika menakwilkan firman Allah SWT, 
& jSCIt “Yaitu, Bersyukurlah kepada Allah,” (Qs. Luqmaan [31]: 12) 


909 Dalam I’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/336) disebutkan, “Kata (*£1 dibaca 
nashab menurut Abu Ishak karena dua alasan, yaitu: 

1. I’maluu lisy-syukri, artinya adalah agar kalian bersyukur kepada Allah SWT. 

2. Perkiraan maknanya adalah, usykuruu syukran (bersyukurlah dengan satu kali 
syukur). 



bahwa maksud syukur kepada Allah itu adalah shalat lima waktu. 

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah 
SAW sering bagun di malam hari hingga kedua kaki beliau bengkak. Aisyah 
RA pun berkata kepada beliau, “Kenapa engkau lakukan hal ini, padahal 
Allah telah mengampuni apa yang terdahulu dari dosamu dan yang akan 
datang?” Rasulullah SAW menjawab, 

d‘/i yif 

“Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak syukur. ” 910 

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslim. 

Berdasarkan pemyataan A1 Qur'an dan Sunnah, maka syukur itu dengan 
amal fisik ., fidak hany a dengan amal lisan saja. Syukur denganperbuatan adalah 
amalan tubuh dan syukur dengan ucapan adalah amalan lisan. Wallahu a ’lam. 

“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku 
yang berterima kasih. ” Bisajadi firman ini untuk keluargaDaud dan bisa 
jadijuga firman ini untuk Muhammad SAW. 

Ibnu Athiyyah berkata: 911 Ayat ini ditujukan kepada siapa pun. Yang 
jelas di dalam ayat ini terdapat peringatan dan anjuran. Umar bin Khaththab 
RA mendengar seorang laki-laki berkata, “Ya Allah, jadikanlah aku dari 
yang sedikit.” Umar pun bertanya, “Apa maksud doa ini?” Laki-laki itu 
menjawab, “Yang aku maksudkan adalah firman Allah Azza wa Jalla, 
jjSjLrt (SzQ'ctf “ Maka Umar berkata, ‘Setiap orang lebih tahu 

darimu, hai Umar!” 

Diriwayatkan bahwa Sulaiman AS biasa makan sya ’ir (j enis gandum), 
memberi makan keluarganya dengan khasykar 911 dan memberi makan orang- 

910 HR. Muslim dalam pembahasan tentang sifat orang-orang munafik, bab: 
Memperbanyak Amal dan Bersungguh-sungguh dalam Ibadah (4/2172). 

911 Lih. AlMuharrar Al iFcyzz (13/116). 

912 Khasykar adalah jenis gandum yang kasar. 




orang miskin dengan tepung putih. Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman 
AS biasa makan pasir dan menjadikannya sebagai bantal. Namun yang benar 
adalah yang pertama, sebab pasir bukan makanan. 

Diriwayatkan juga bahwa Sulaiman AS tidak pernah merasa kenyang. 
Suatu ketika, dia ditanya tentang hal ini, maka dia menjawab, “Aku takut jika 
aku kenyang, aku akan melupakan lapar.” Ini termasuk sikap syukur dan 
termasuk hal yang sedikit. Oleh karena itu, renungkanlah. Wallaahu a ’lam. 


Firman Allah: 


Q\ j4jL~Xa J^ssalj 


“Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman , 
tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya 
itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala 
ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya 
mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak akan 
tetap dalam siksa yang menghinakan.” 

(Qs. Saba [34]: 14) 


Firman Allah SWT, oj-JT iXiS “Maka tatkala Kami telah 

menetapkan kematian Sulaiman ,” maksudnya adalah, ketika Kami 
menetapkan kematian atas Sulaiman AS hingga menjadi seperti perkara yang 


telah diselesaikan dan terj adi padanya kematian. 

“Tidak ada yang 

menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang 


memakan tongkatnya. ” Karena, dia bersandar pada tongkatnya. Kata 



■J' "I. dalambahasaHabasyahartinyatongkat, 913 menurutpendapat As- 
Suddi. Ada yang mengatakan bahwa itu dalam bahasa Yaman. Demikian yang 
disebutkan oleh A1 Qusyairi. 


Sulaiman AS wafat dalam keadaan bersandar pada tongkatnya dan 
tidak diketahui kematiannya sampai dia jatuh karena tongkat patah akibat 
dimakan oleh rayap. Ketika itu, baru kematiannya diketahui. Rayaplah yang 
menunjukkan kematiannya. Artinya, yang menjadi sebab terbongkamya 
perkara kematiannya. Sebelumnya, Sulaiman AS memohonkepada Allah 
SWT agar mereka tidak mengetahui kematiannya hingga berlalu satu tahun. 

Ada dua pendapat ulama tentang sebab permintaan Sulaiman AS ini: 


Apa yang dikemukakan oleh Qatadah dan lainnya bahwa jin mengaku 
mengetahui yang gaib. Maka ketika Sulaiman AS wafat dan mereka tidak 
mengetahui kematiannya, '*'* 1 * * 


yl U T “Tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka 
mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa 
yang menghinakan. ” 914 


Ibnu Mas’ud RA berkata, “Sulaiman AS berdiri selama satu tahun 
sementara jin bekeija di hadapannya, hingga rayap memakan tongkatnya, 
maka dia pun teijatuh.” 915 

Diriwayatkan bahwa ketika Sulaiman AS jatuh, tidak ada yang 
mengetahui sej ak kapan dia wafat Rayap kemudian diletakkan di atas sebuah 
tongkat lalu dia memakan tongkat itu selama satu hari satu makan. Kemudian 
mereka menghitungnya. Maka disimpulkan bahwa Sulaiman AS telah wafat 
sejak satu tahun yang lalu. 


9,3 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/430) dan As- 
Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/230). 

9U Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dan An-Nuhas dalam Ma 'aniAl Qur'an (5/ 
403) dan As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/230). 

915 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/430) dari Ibnu 
Mas’ud RA. 


Tafsir Al Qurthubi 




Ada yang mengatakan bahwa tokoh jin ada tujuh. Mereka tunduk 
kepada SulaimanAS. Sebelumnya, Daud AS telah membangun pondasi Baitul 
Maqdis. Ketika menghadapi kematian, Daud AS berwasiat kepada Sulaiman 
AS agar menyempumakan pembangunan masjid. Maka, Sulaiman AS 
memerintahkan jin untuk membangun masjid. 

Ketika kematian sudah mendekat, Sulaiman AS berkata kepada 
keluarganya, “Jangan kalian beritahukan kematianku hingga mereka selesai 
membangun masjid.” Ketika itu, waktu yang dibutuhkan untuk 
menyempumakannya adalah satu tahun. 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat maut adalah teman 
Sulaiman AS. SulaimanAS pemah bertanya kepadanya tentang tanda-tanda 
kematiannya. Malaikat maut menjawab, “Akan muncul di tempat sujudmu 
sebuah pohon bemama Khamubah.” 

Sejak saat itu, setiap kali muncul pohon di Baitul Maqdis, SulaimanAS 
pun bertanya kepada pohon itu, “Siapa namamu?” Pohon itu menjawab, 
“Namaku ini.” SulaimanAS bertanya lagi, “Untuk apakamu?” Pohon itu 
menjawab, “Untuk ini dan itu.” Lalu dia memotong pohon itudan menanamnya 
di kebun miliknya. Dia juga memerintahkan untuk menulis kegunaan dan 
mudharatnya, namanya dan penyakit yang dapat diobati dengan pohon 
tersebut. 

Pada suatu hari, ketika dia sedang melakukan shalat, tiba-tiba dia melihat 
sebuah pohon muncul di hadapannya. SulaimanAS pun bertanya, “Siapa 
namamu?” Pohon itu menjawab, “Khamubah.” SulaimanAS bertanya lagi, 
“Untuk apa kamu?” Pohon itu menjawab, “Untuk merobohkan masjid ini.” 
SulaimanAS pun berkata, “Allah tidak akan menghancurkan masjid ini saat 
aku masih hidup. Kamu adalah tanda kematianku dan kehancuran Baitul 
Maqdis!” 

Setelah itu Sulaiman AS mencabut pohon Khamubah itu dan 
menanamnya di kebunnya. Kemudian dia berkata, “YaAllah, jangan perlihatkan 


Surah Saba' 




kematianku kepada para jin hingga manusia mengetahui bahwa para jin tidak 
mengetahui yang gajbSebelumnya, para jin memberitahukan kepada manusia 
bahwa mereka mengetahui beberapa hal yang gaib dan mereka mengetahui 
apa yang terj adi besok. 

Sulaiman AS kemudian memakan kain kafannya, memakan bahan- 
bahan pengawet tubuh dan masuk ke mihrab, lalu dia melakukan shalat di 
atas kursinya dan bersandar pada tongkatnya. Lalu, Sulaiman AS wafat dan 
tidak ada seorang jin pun yang mengetahuinya sampai berlalu satu tahun dan 
sempuma pembangunan masj id. 

Abu Ja’far An-Nuhas berkata: 916 Ini adalah pendapat yang terbaik 
tentang ayat di atas dan kebenarannya ditunjukkan olehhadits marfu Ibrahim 
bin Thuhman meriwayatkan dari Atha bin Sa‘ib, 917 dari Sa’id bin Jubair, dari 
IbnuAbbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “ApabilaNabiAllah, 
Sulaiman bin Daud AS melakukan shalat, dia melihat sebuah pohon 
tumbuh di hadapannya. Dia pun bertanya kepada pohon tersebut, Siapa 
namamu?' Lalu, jikapohon tersebut untuk ditanam makapohon tersebut 
pun ditanam dan jika pohon tersebut untuk obat maka dicatat. 

Suatuhari, ketika Sulaiman AS melakukan shalat, tiba-tiba tumbuh 
sebuah pohon di hadapannya. Sulaiman AS pun bertanya, ‘Siapa 
namamu? ’ Pohon itu menjawab, ‘Kharnubah .' Sulaiman AS bertanya 
lagi, ‘Untuk apa kamu? ’ Pohon itu menjawab, ‘Untuk kehancuran rumah 
ini’. 

Maka Sulaiman AS berucap, ‘Ya Allah, tutupilah kematianku dari 
para jin hingga manusia mengetahui bahwa para jin tidak mengetahui 


916 Lih. Ma’aniAlQur'an (5/403). 

9,7 Seperti inilah yang terdapat dalam seluruh salinan Al Qurthubi yang kami dapatkan. 
Padahal yang benar adalah dari Atha‘, dari Sa‘ib. Ini ditunjukkan oleh perkataan Hafizh 
Ibnu Katsir setelah dia menyebutkan hadits, “Dan Atha* bin Abu Muslim Al Khurasani 
memiliki beberapa hadits gharib dan dalam sebagian haditsnya ada hadits yang munkar." 
Seperti yang sudah diketahui, Atha* bin Abu Muslim bukan Atha* bin Sa‘ib: 

iMflMHWIHMl @ 



yanggaib Lalu dia mengambil sebuah tongkat dan bersandarpadanya 
selama satu tahun tanpa diketahui oleh para jin. Setelah itu, Sulaiman 
AS jatuh. 


Akhirnya, manusia pun tahu bahwa para jin tidak mengetahui 
yang gaib. Mereka kemudian menghitung-hitung kapan Sulaiman AS 
wafat. Maka, mereka pun menyimpulkan bahwa dia wafat sejak satu 
tahun yang lalu. ” 918 


Qira 'ah yang digunakan Ibnu Mas’ud RA dan Ibnu Abbas RA adalah 
bjlly p q\ SementaraYa’qub dalam riwayat 

Ruwais membaca j-U .-.ff f 9 tanpa penyebutan fa ’il. Nafi’ dan Abu Amr 
membaca J JA=>\5, 920 yakni dengan huruf alif antara huruf sin dan 

huruf ta bukan huruf hamzah. Sementara lainnya membaca dengan huruf 
hamzah berharakat fathah di tempat huruf alif. Namun kedua qira'ah 
dibenarkan menurut bahasa. Akan tetapi Ibnu Dzakwan mensukunkan huruf 
hamzah untuk meringankan qira 'ah. 


Tanpa huruf hamzah ada dalam bait syair berikut: 


bJlip jlpC" lx. Si JS* ‘ja l 

Jika kau merangkak di atas tongkat lantaran usia lanjut 
Maka canda dan gurauan itu telah menjauh dari dirimu 921 



mu 




918 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/489) dan dia berkata, 
“Dalam status marfu* yang disandang hadits ini mengandung unsur gharib” 

Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/230) dan 
dia menisbatkannya kepada A1 Bazzar, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu 
As-Sunni dan Ibnu Mardawaih. 

919 Qira ‘ah ini termasuk qira ‘ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Taqrib An-Nasyr (hal. 162). 

920 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/121) dan ini teimasuk 
qira‘ah sab ‘ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Al Iqna * (2/739) dan 
Taqrib An-Nasyr (hal. 162). 

921 Bait syair ini terdapat dalam Tafsir Ath-Thabari (22/51), TafsirAlMawardi (3/352), 
Tafsir Ibnu Athiyyah (13/121) dan LisanAlArab, entri: nasa‘a. 


Surah Saba' 


Dengan huruf hamzah berharakat fathah disebutkan dal am bait syair 
berikut: 


1 111 jCai 


s 

0 . /fl// 

4.pr J oL-iC. UJ 


ATa/w memukul wajahnya dengan tongkat 
Hingga ia menjadi terhina dan rendah 

Dengan huruf hamzah berharakat sukun disebutkan dalam bait syair 
berikut: 





r ii ji 



Seorang pria berdiri dari sandarannya 
Layaknya seorang pria tua yang berdiri untuk meraih tongkatnya 

Asalnya dari nasa ‘tu al ghanama, artinya aku menggertak kambing 
dan menghalaunya. Tongkat disebut minsa ‘ah karena digunakan untuk 
menghalau dan menakuti sesuatu. 

An-Nuhas berkata, 922 “Pengambilan kata itu menunjukkan bahwa 

kata itu berhuruf hamzah. Kata itu diambil dari ii f.l i, artinya aku 

menangguhkan dan mendorongnya). tongkat dalam bahas Arab diungkapkan 
dengan kata 3 Li*, karena digunakan untuk mendorong sesuatu dan 
diakhirkan.” 


Mujahid dan Ikrimah berkata, “Artinya adalah tongkat.” Kemudian 
diamembaca i*Li». Dia mengganti huruf hamzah menjadi huruf a/z/ 

Jika ada yang berkata, “Mengganti huruf hamzah sangat buruk sekali. 
Sebenamya itu hanya boleh dalam syair dan jarang terjadi. Abu Amr bin Ala 
menyatakan tentang hal ini, apalagi qira 'ah ahli Madinah adalah ifLi* 

Menjawab hal ini, kami mengatakan, orang Arab biasa menggunakan 


922 Lih. I’rabAl Qur'an (3/337). 



kalimat pengganti ini dan menuturkannya, sebagaimana halnya penggantian 
yang terjadi pada kata yang lain dan tidak diqiyaskan atasnya hingga Abu 
Amr berkata, “Aku tidak tahudari manaiakecualijikaiabukankataberhuruf 
hamzah. Sebab, kata yang berhuruf hamzah terkadang huruf hamzah-nya 
ditinggalkan dan kata yang tidak berhuruf hamzah tidak boleh ada huruf 
hamzah dengan alasan apa pun.” 

A1 Mahdawi berkata, “Siapa yang membaca dengan huruf hamzah 
berharakat sukun, maka dia telah melakukan hal yang sangat jarang. Sebab 
tidak ada sebelum ha 'ta nits (yang menunjukkan sebuah kata termasuk kata 
mu'annats ) kecuali huruf yang berharakat atau huruf alif. Akan tetapi boleh 
huruf yang sukun dari huruf yang berharakat fathah, karena itu memudahkan 
bacaan. Boleh juga penggantian hamzah menjadi alifatas dasar bukan qiyas, 
me ng g anti hamzah dengan alif sebagaimana halnya pergantianyang teijadi 
pada kata (JUli dan 

Diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair bahwa o* dipisah dariber- 
hamzah dan huruf ta ‘ berharakat kasrah. Ada yang mengatakan, kata itu 
dari dalam bahasa orang yang membacanya dengan hamzah. 

Diriwayatkan hamzah * 5 *** dari Ru‘bah. Al Jauhari berkata , 923 
~*La adalah apa yang dihubungkan dari dua ujungnya. Bentuk jamaknya 
a dalah . Huruf ha ‘ adalah pengganti wau. Kata nisbahnya adalah Is •” 

Abu Ubaidah berkata, “Ru'bah membaca dengan hamzah 

sementara seluruh bangsa Arab tidak membacanya dengan hamzah.” 

jojtf 4jii “Binatang bumi.” Ada dua pendapat terkait dengan ayat 
ini : 924 " 

1. Maksudnya adalah rayap. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas 

RA, Mujahid dan lainnya. Ada yang meriwayatkan ^ dengan 


923 Lih. Ash-Shihah (6/2387). 

924 Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/1064). 


Surah Saba 


huruf ra' berharakat fathah. Ini adalah bentuk jamak Demikian 

yang dikatakan olehAl Mawardi. 

2. Maksudnya adalah binatang yang memakan kayu. A1 Jauhari berkata, 925 

“X&'h », dengan huruf ra ' beriiarakat fathah adalah binatang kecil yang 
memakan kayu. Contohnya adalah, cw *y (kayu itu 

dimakan oleh rayap) 

llli “Maka tatkala ia telah tersungkur”, maksudnya adalah 

tegaluh. 

“Tahulah jin itu. ” Az-Zujaj berkata, “Jinbaru mengetahui 
kematian Sulaiman AS.” 


Yang lain berkata, “Maknanya adalah jelaslah peikarajin. Seperti firman 


Allah SWT, 'Dan tanyalah (penduduk) negeri ” (Qs. Yuusuf 

[ 12 ]: 82 ) 


Dalam tafsir dengan sanad-sanad yang shahih dari Ibnu Abbas RA 
dikatakan bahwa selama satu tahun tidak ada seorang pun yang mengetahui 
kematian Sulaiman bin Daud AS yang sedang bersandarpada tongkatnya. 
Sementara para jin terus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Sulaiman 
AS. Setelah satu tahun berlalu, Sulaiman AS jatuh. 926 




llli 


Qira ‘ah yang digunakan Ibnu Abbas RA adalah: 
yIUT 4 i JlJ C by&i (Ketika Sulaiman 


jatuh, manusia pun mengetahui bahwa seandainya parajin mengetahui yang 
gaib, niscaya mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan). 927 
Qira ‘ah Ibnu Abbas ini berdasarkan tafsir. 


925 Lih. Ash-Shihah (3/1064). 

916 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/337) dan As-Suyuthi 
dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/230). 

927 Berikut adalah qira‘ah dari Ibnu Abbas RA yang disebutkan dalam I’rab Al 
Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/337) dan dalam Tafsir Ath-Thabari (21/51). Ibnu Abbas RA 
membaca: ^ t» Ojiliu \‘y&‘J 01 jAyi J a i Li . 


I— 



Dalam riwayat disebutkan bahwa para jin berterima kasih kepada rayap. 
Maka di mana saja rayap berada, para jin akan mendatangkan air 
untuknya.” 928 

As-Suddi berkata, “Begitu juga dengan tanah. Tidakkah Anda lihat 
tanah yang ada di dalam kayu? Sesungguhnya itu termasuk sesuatu yang 
didatangkan oleh para jin sebagai tanda terima kasih. Bahkan para jin berkata 
kepada rayap, ‘ Seandainya kamu makan makanan dan minum minuman, 
niscaya kami akan mendatangkannya untukmu’ 

berada pada posisi rafa’ sebagai badal dari Perkiraan 
maknanya adalah, tabayyana amruljinni (terungkaplah perkara jin yang 
sebenamya). Mudhaf(amr ) dihilangkan. Maksudnya, jelas dan nampak bagi 
manusia dan terkuaklah bagi mereka perkara jin bahwa mereka tidak 
mengetahui yang gaib. Ini termasuk badal isytimaal. Bolehjuga berada pada 
posisi nashab, berdasarkan perkiraan huruf lam dihilangkan. 929 

i JJ artinya mereka tetap. 

jjjgUTyllsJT “Siksa yang menghinakan ,” maksudnya adalah, 
ditundukkan, dibebani, membangun bangunan dan lain-lain. 

Usia Sulaiman AS adalah 53 tahun dan masa kekuasaannya adalah 40 
tahun. Artinya, dia menjadi raja pada usia 13 tahun. Ketika memulai 
membangun Baitul Maqdis, Sulaiman AS berusia 17 tahun. 

As-Suddi dan lainnya berkata, “Usia Sulaiman AS adalah 67 tahun. 
Menjadi raj a pada usia 17 tahun dan mulai membangun Baitul Maqdis pada 
usia 20 tahun. Sementara masa kekuasaannya adalah 50 tahun.” 

Diceritakan bahwa Sulaiman AS memulai pembangunan Baitul Maqdis 
pad« tahun keempat dari pemerintahannya. Setelah pembangunan ini selesai, 
Sulaiman AS mengurbankan duabelas ribu ekor sapi jantan dan seribu seratus 


928 Ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/51). 
929 Lih. I’rab AlQur'an, karyaAn-Nuhas (3/338). 



Surah Saba' 



dua puluh ekor kambing. Dia juga menetapkan hari selesainya pembangunan 
ini sebagai Hari Raya. 

Setelah selesai pembangunan ini, Sulaiman AS berdiri sambil 
menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah SWT. Dalam 
doanya ini, Sulaiman AS berucap, “Ya Allah, Engkautelah memberikan 
kepadaku kerajaan ini dan Engkau kuatkan aku untuk membangun masjid ini. 
Ya Allah, maka berikan kepadaku kekuatan untuk bersyukur kepada Engkau 
atas apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku, wafatkan aku di atas agama 
Engkau dan jangan Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau memberiku 
petunjuk. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau lima perkara 
untuk orang yang masuk masjid ini: (a) tidaklah masuk ke masjid ini orang 
yang berdosa untuk bertobat kecuali Engkau mengampuninya dan menerima 
tobatnya, (b) orang yang takut kecuali Engkau memberinya keamanan, (c) 
orang yang sakit kecuali Engkau menyembuhkannya, (4) orang yang fakir 
kecuali Engkau mengayakannya, dan (5) Engkau tidak memalingkan 
pandangan Engkau dari orang yang masuk ke dalam masjid ini hingga dia 
keluar darinya, kecuali orang yang bermaksud melakukan pembangkangan 
atau kezhaliman, wahai Tuhan semesta alam 

Demikian yang disebutkan oleh A1 Mawardi. 930 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Ini adalah riwayat yang paling shahih 
dari riwayat-riwayat sebelumnya, bahwa pembangunannya tidak selesai kecuali 
setelah berlalu satu tahim dari wafatnya. Dalil kebenaran riwayat ini adalah 
apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa‘i dan laixmya dengan sanad yang shahih, 
dari hadits Abdullah bin Amr RA, dari Rasulullah SAW, bahwa ketika 
membangun Baitul Maqdis, Sulaiman bin Daud AS memohon kepada Allah 
SWT tiga perkara: Hukum yang sesuai dengan hukum-Nya, maka Allah SWT 
pun memberikannya. Dia juga memohon kepada Allah SWT kerajaan yang 
tidak diberikan kepada orang lain setelahnya. Allah SWT pun memberikannya. 


930 Lih. Tafsir AlMawardi (3/353-354). 


[I Tafsir Al Qurthubi 




Diajuga memohon kepada Allah SWT ketikapembangunannya selesai, bahwa 
tidak ada seorang pun yang mendatangi masjid ini dan tidak ada yang 
menggerakkannya kecuali untuk melakukan shalat di dalamnya, kecuali dia 
keluar dari kesalahannya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya 
(maksudnya, semua dosanya telah diampuni). 

Hadits ini telah kami sebutkan dalam tafsir surah Aali ‘Imraan 931 dan 
kami juga telahmenyebutkan tentang pembangunan Baitul Maqdis dalam surah 
Allsraa'. 932 


Firman Allah: 


Ot i j£ JLUj Mi 

V*j | Jzj Sjj 


“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan 
Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun 
di sebelah kanan dan di sebelah kiru (Kepada mereka 
dikatakan), *.Makanlah olehmu dari rezeki yang 
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu 
kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan 
(Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun’.” 
(Qs. Saba' [34]: 15) 


Firman Allah SWT, p f&zC t ^ «l2 J “Sesungguhnya bagi 

kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka. ” 
NafF dan lainnya membaca dengan bertanwin atas dasar bahwa itu adalah 
nama sebuah desa. Pada mulanya, itu adalah nama seorang laki-laki. Hal ini 
berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. 


931 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 97. 

932 Lih. tafsir surah A1 Israa‘, ayat 1. 


Surah Saba' 



At-Tirmidzi berkata: Abu Kuraib dan Abdu bin Humaid menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami 
dari Hasan bin Hakam An-Nakha’i, dia berkata: Abu Sabrah An-Nakha’i 
menceritakan kepada kami dari Farwah bin Musaik A1 Muradi, dia berkata: 
Aku pemah menemui Rasulullah SAW, lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
bolehkan aku memerangi orang-orang yang berpaling dari kaumku bersama 
orang-orang yang menerima dari mereka.” 

Beliau pun mengizinkanku dan bahkan memerintahkanku. Akan tetapi, 
ketikaakukeluardari sisi beliau, beliaubertanya, “Apayangtelahdilakukan 
olehAl Ghuthaifi? "Makadiberitahukanbahwaakutelahberangkat. Beliau 
lalu segera mengirim beberapa orang untuk mengejaiku. Beliau menyuruhku 
untukkembali. 

Aku lantas kembali bersama sejumlah sahabat beliau. Setelah aku berada 
di hadapan beliau, beliau bersabda, “Biarkan kaum itu. Siapa di antara 
mereka yang berislam maka terimalah keislamannya dan siapa yang 
tidak berislam maka jangan kamu terburu-buru memerangi hingga aku 
menyuruhmu. ” 

Lalu turun firman Allah SWT tentang Saba'. Maka, ada seseorang yang 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu Saba'? Nama suatu daerah atau nama 
seorang perempuan?” Beliau menjawab, “Bukan nama suatu daerah dan 
bukan nama seorang perempuan. Akan tetapi Saba' adalah nama 
seorang laki-laki Arab yang memiliki sepuluh orang anak. Enam orang 
di antara mereka bersikap optimis dan empat orang di antara mereka 
bersikappesimis. Yang bersikap pesimis adalah Lakhm, Judzam, Ghassan 
danAmilah. Sedangkan yang bersikap optimis adalah Azd, Asy’ariyun, 
Humair, Kandah, Madzhaj dan Anmar. ” 

Seorang laki-laki lain berkata, “Wahai Rasulullah, siapakah Anmar 
itu?” Beliau menjawab, ‘‘Mereka yang di antaranya adalah Khats’am 


Tafsir Al Qurthubi 






dan Bajilah. ” 933 

Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan Rasulullah SAW'. Abu 
Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib 

Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca , yakni tanpa tanwin. Dia 
menjadikannya sebagai nama suatu kabilah. Inilahyang dipiliholeh Abu Ubaid. 
Dalil bahwa itu adalah nama suatu kabilah yaitu lafazh selanjutnya p f& Z*. 

An-Nuhas berkata, 934 “Seandainya benar apa yang dikatakannya, maka 
lafazh yang digunakan adalah Keteranganyang lebih lengkap tentang 

makna ini telah dipaparkan dalam surah An-Naml. 

Qunbul, AbuHaiwah dan A1 Jahdari membaca £j, 935 yakni dengan 
huruf hamzah berharakat sukun. 


Qira'ah n^’-, 936 yakni dengan bentuk jamak adalah qira'ah 
mayoritas ahli qira ‘ah. Inilah pilihan Abu Ubaid dan AbuHatim. Sebab, mereka 
memiliki tempat-tempat kediaman yang banyak, tidak hanya satu tempat 
kediaman saja. Sementara Ibrahim, Hamzah danHafshmembaca 
dengan bentuk tunggal. 937 Akan tetapi, mereka memberi harakat fathah pada 
huruf kaf. Sedangkan Yahya, Al A’masy dan A1 Kisa'i membaca dengan bentuk 


tunggal juga, akan tetapi mereka memberi harakat kasrah pada huruf leaf. 


An-Nuhas berkata, 938 As-Saakin pada kata ini lebih jelas, sebab dia 
menjamakkan lafazh dan makna. Maka, apabila Anda mengatakan ^ 


933 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/361), As-Suyuthi dalam ,4 <i- 
Durr Al Mantsur (5/231) dan dia menisbatkannya kepada Ahmad, Abdu bin Humaid, A1 
Bukhari dalam Tarikh-nya, At-Tirmidzi yang menganggap hasan hadits ini, Ibnu Al 
Mundzir, Hakim yang menganggap shahih hadits ini dan Ibnu Mardawaih. 

934 Lih. I’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/338). 

935 Qira 'ah ini adalah qira ‘ah sab ‘ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Allqna’( 2/719) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 154). 

936 Qira 'ah ini adalah qira ‘ah sab 'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Allqna’ (2/738). 

937 Qira 'ah ini adalah qira ‘ah sab 'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Allqna’i 2/738). . 

938 Lih. I’rab Al Qur'an (3/338). 


Surah Saba' J 



maka ada dua perkiraan makna padanya: (a) bentuk tunggal yang bermakna 
jamak, dan (b) mashdar yang tidak dapat dijadikan bentuk dual dan jamak. 


Sebagaimana firman-Nya, ^ 


‘Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan 
penglihatan mereka ’. (Qs. A1 Baqarah [2]: 7) As-Sam ’u disebutkan dalam 
bentuk tunggal. Begitu juga firman-Nya, J-iy* JjuL. ‘Tempat yang 
disenangi (Qs. A1 Qamar [54]: 55) Sedangkan maskin samaseperti masjid, 
di luar dari qiyas. Tidak ditemukan sepertinya kecuali secara sima ’ (dengar 
dan bahasa Arab sehari-hari).” 

adalah ism kaana. Artinya, tandayang menunjukkan kekuasaan 
Allah SWT, bahwa mereka memiliki Pencipta yang menciptakan mereka dan 
seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk mengeluaikan buah dari sebuah 
pohon, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya dan mereka tidak 
akan tahu perbedaan jenis buah-buahan, wama, rasa, bau dan bunganya. 
Semua itu menunjukkan bahwa semua itu tidak akan ada kecuali karena Tuhan 
Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. 


olii?- “Dua buah kebun, ” boleh menjadi badal dari %\' p dan boleh 

X * 

juga menjadi khabar mubtada ' yang tidak disebutkan. 939 Oleh karena itu, 
berdasarkan hal ini boleh waqafpada. kata namun waqaf im dianggap 

tidak sempuma. 


Az-Zujaj berkata, “Maksud adalah dua buah kebun. Maka kata 
d&r berada pada posisi rafa karena ia adalah khabar mubtada ' yang 
tidak disebutkan.” 


AlFarra-' berkata, 940 “Berada pada posisi rafa ’ sebagai tafsir bagi ty'. 
Kata boleh juga dibaca nashab karena berfimgsi sebagai khabar kaana. 
Boleh juga dibaca nashab, yakni sebagai khabar namtm bukan pada 

A1 Qur'an.” 


939 Lih. 1’rabAlQur'an, karyaAn-Nuhas(3/338). 
940 Lih. Ma ’ani A l Qur 'an (2/358). 



Abdurrahman bin Zaid berkata, “Sesungguhnyatanda bagi kaum Saba' 
di tempat kediaman mereka adalah mereka tidak melihat satu pun nyamuk, 
lalat, serangga, kutu, kalajengking, ular dan binatang atau seranggayang 
merugikan lainnya di tempat kediaman mereka. Apabila ada serombongan 
orang yang datang dan di baju mereka terdapat kutu dan serangga yang 
merugikan lainnya, lalu apabila mereka memandang ke rumah mereka maka 
binatang-binatang itupasti mati.” 941 

Ada yang berpendapat bahwa tanda itu adalah dua buah kebun. Ada 
seorang perempuan yang beijalan di dalam dua kebim itu dengan membawa 
keranjang di atas kepalanya. Tiba-tiba keranjang itupenuh dengan berbagai 
macam buah-buahan, padahal dia tidak menyentuh buah-buah tersebut sedikit 
pun. 942 Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah. 

Diriwayatkan juga bahwa dua buah kebun itu terletak di antara dua 
gunung di Yam an. Sufyan berkata, “Di dalam kedua kebun itu terdapat dua 
buah istana yang pada salah satu istana tersebut tertulis: ‘Kami yang telah 
membangun dalam waktutujuhtahun’. Sedangkan pada istana lainnya tertulis: 
‘ Kami yang telah membangun shirwah, maqyal dan maraK . Salah satu kebun 
berada di sebelah kanan lembah Han kebun lainnya berada di sebelah kirinya.” 

A1 Qusyairi berkata, “Tidak dimaksudkan dengan bermakna 
dua buah kebun, akan tetapi yang dimaksud dengan kata ini adalah kanan 
dan kiri. Artinya, negeri mereka memiliki kebun-kebun, pepohonan dan buah- 
buah yang menaungi orang-orang dengan naungannya.” 

<3jj & “Makanlah olehmu dari rezeki yang 
(dianugerahkan) Tuhanmu ” maksudnya adalah, dikatakan kepada mereka, 
“Makanlah oleh kalian.” Tidak ada di sana perintah, akan tetapi mereka dapat 
menikmati semua kenikmatan itu. 

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah para rasul berkata 

941 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al Bayan (21/53), As-Suyuthi 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/231) dan A1 Mawardi dalam tafsimya (3/354). 


Surah Saba' 



kepada mereka, “Allah telah membolehkan itu semua untuk kalian.” Yakni, 
Dia telah membolehkan untuk kalian semua kenikmatan ini, maka bersyukurlah 
kepada-Nya dengan melakukan ketaatan. 

<3ju cji maksudnya adalah, dari buah-buah duakebun tersebut. 

"Dan bersyukurlah kamu kepada-Nya, ” atas apa yang 
telah Dia anugerahkan. 


vuj SjJJ “(Negerimu) adalah negeri yang baik dan 


(Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun, ” adalah kalimat baru. 
Maksudnya adalah, haadzihi baldatun thayyibatun (ini adalah negeri yang 
baik) yang banyak memiliki buah-buahan. 943 Ada yang berpendapat bahwa 
maksudnya adalah bukan rawa. 944 Adajuga yang berpendapat bahwa maksud 
baik adalah tidak ada padanya binatang atau serangga yang merugikan karena 
udaranya yang bagus. 945 


Mujahid berkata, “Negeri itu adalah Shan’a.” 

j,Ljj maksudnya adalah, Tuhan Yang mengaruniakan itu semua 
kepada kalian adalah Tuhan Yang Maha Pengampun, Yang menutupi dosa- 
dosa kalian. Artinya, dikumpulkan untuk mereka ampunan dosa-dosa mereka 
dan bagusnya negeri mereka, sementara hal ini tidak pemah dikumpulkan 
untuk makhluk-Nya yang lain 

Ada yang berpendapat bahwa disebutkan kata ampunan di sini untuk 
mengisyaratkan bahwa terkadang dalam rezeki itu ada yang haram. Tentang 
hal ini telah dipaparkan di awal tafsir surah A1 Baqarah. 946 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa mereka mendapatkan 
ampunan-Nya dari adzab pemusnahan dengan sebab kedustaan orang yang 


942 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'AlBayan (21/53), As-Suyuthi 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/231) dan Al Mawardi dalam tafsimya (3/354). 

943 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/355). 

944 Ibid. 

945 Ibid. 

944 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 3. 



mendustakan para nabi terdahulu, sampai mereka terus-menerus melakukan 
hal tersebut. Olehkarena itu, mereka dimusnahkan. 947 


Firman Allah: 


^Jbj uiljS 


* i 


5 


“Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada 
mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun 
mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) 
yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon 
Sidr.” (Qs. Saba' [34]: 16) 


Firman Allah SWT, “Tetapi mereka berpaling, ” maksudnya 

adalah, mereka berpaling dari perintah Allah Ta ’ala dan mengikuti para rasul- 
Nya setelah mereka menjadi muslim. 

As-Suddi dan Wahb berkata, “Ada tiga belas nabi yang diutus kepada 
kaum Saba', namun mereka mendustakan para rasul tersebut.” 

A1 Qusyairi berkata, “Mereka memiliki seorang pemimpin yang diberi 
gelar Himar. Mereka hidup di masa fatrah (tidak ada rasul) antara Isa AS 
dan Muhammad SAW.” 

Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu me mi liki seorang anak, lalu 
anak ini meninggal dunia. Maka pemimpin itu menengadahkan kepalanya ke 
langit, lalumeludah dan kafir. Olehkarena itu, seringdikatakan, “Lebih kafir 


947 Ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/355). Dia juga menyebutkan 
jawaban lain, yaitu disebutkan ampunan karena dikumpulkan untuk mereka bagusnya 
negeri mereka dan ampunan dosa mereka. Hal seperti ini tidak pemah dikumpulkan 
untuk makhluk lainnya. Oleh karena itu, mereka menjadi orang-orang yang istimewa di 
antara makhluk lainnya. 


Surah Saba' 



daripada/Zwiar” 


A1 Jauhari berkata, 94 * “Pericataan mereka, ‘Lebih kafir daripada 
Himar’. Himar adalah seorang laki-laki dari kaum Ad yang beberapa anaknya 
meninggal dunia, lalu dia kafir dengan kekufiiran yang berat. Tidak ada seorang 
pun yang lewat di daerahnya kecuali dia mengajaknya kepada kekufuran. 
Jika orang tersebut memperkenankannya maka dia akan melepaskannya dan 
jika tidak maka dia akan membunuh orang tersebut Kemudian, ketika banjir 
melanda dua buah kebun mereka, mereka pun terpencar di berbagai negeri. 
Akan ada penjelasannya lebih lanjut. Oleh karena itu, ada pepatah yang 
mengatakan mereka terpencar seperti tangan-tangan kaum Saba'. Ada juga 
yang mengatakan bahwa kaum Aus dan kaum Khazraj dari keturunan 
mereka.” 

p*JI J-— 1^1 p UJL-jti “Maka kami datangkan kepada mereka 

''' 

banjir yang besar. ’’ Kata fI menurut riwayat dari Ibnu Abbas RA adalah 
nama bendungan. Dengan demikian perkiraan maknanya adalah, banjir 
bendunganArim. 

Atha‘ berkata, “Kata adalah nama sebuah lembah.” 949 

Qatadah berkata, “Kata adalah lembah kaum Saba'. Di sanalah 

terkumpulnya air yang mengalir dari lembah-lembah.” 

Ada yang berpendapat bahwa dari air laut dan lembah-lembah di 
Yaman. Maka mereka menutup atau membendung antara dua gunung dan 
membuat tiga pintu bendungan. Sebagiannya di atas sebagian lainnya. 
Mereka mengambil air dari atas, kemudian dari pintu kedua, lalu dari pintu 
ketiga sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka, mereka pun selalu 
mendapatkan kesuburan dan harta mereka bertambah banyak. Ketika 
mereka mendustakan para rasul maka Allah mengirim tikus, lalu tikus itu 


*• Lih. Ash-Shihah (2/637). 

949 A tsar dari Atha‘ ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/233) 
dan An-Nuhas dalam Ma 'aniAl Qur an (5/406). 


R Tafsir Al Qurthubi 




melubangi bendungantersebut. 950 

Wahb berkata, “Mereka meyakini saat mendapatkan berita dari para 
dukun mereka bahwa bendungan mereka akan dihancurkan oleh tikus. Maka, 
tidak ada satu celah pun di antara dua batu kecuali mereka mengikat seekor 
kucing di sampingnya. 

Ketika apa yang dikehendaki Allah SWT terhadap mereka tiba, seekor 
tikus merah mendekati sebagian kucing-kucing itu, lalu tikus itu berhasil 
menipunya hingga menjauh dari batu. Tikus itu kemudian melompat dan masuk 
ke dalam celah yang dijaga oleh kucing tersebut. Tikus itu lalu melubangi 
bendungan hingga bendungan itu rusak, sementara mereka tidak 
menyadarinya. 951 Ketika banjir datang, air pun masuk hingga menenggelamkan 
harta mereka dan rumah mereka.” 

Az-Zujaj berkata, 952 adalah namatikus mondok (besar) yang 
melubangi bendungan. Oleh karena itu, banjir dinisbatkan kepada tikus ini, 
sebab tikus inilah yang menyebabkan banjir.” 

IbnuAlArabijuga berkata, “(y*h adalah salah satu nama tikus.” 953 

MujahiddanlbnuAbuNajih berkata, “fv* 31 adalah air berwama merah 
yang dikirim Allah SWT ke dalam bendungan, maka air itu membelah dan 
menghancurkannya.” 

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga bahwa I adalah hujan yang 
sangat lebat. 954 Ada yang mengatakan, kata itu bisa juga dibaca ’fji ■», — 
yakni denganhurufra ‘berharakat sukun—. Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak 
bahwa mereka hidup di masa fatrah antara Isa AS dan Muhammad SAW. 

950 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/355). 

951 Atsar dari Wahb ini disebutkan oleh Ath-Thabari (21/55). 

951 Lih. Ma 'aniAl Qur'an (4/248). 

953 Ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3/451). 

954 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/355), As-Suyuthi dalam 
Ad-Durr Al Mantsur (5/233) dan Asy-Syaukani da\a<m Fath Al Qadir( 3/451). 


Amr bin Syurahbil berkata, adalah dam atau bendungan.” 955 

Ini juga pendapat yang dikatakan oleh A1 Jauhari. 956 A1 Jauhari juga 
berkata, “Tidak ada bentuk tunggal untuknya dari lafazhnya. Namun ada yang 
mengatakan bahwa bentuk tunggalnya adalah arimah .” 

Muhammad bin Yazid berkata, adalah setiap sesuatu yang 
menghalangi antara dua sesuatu. Ini juga disebut as-sakr (bendungan). 957 { 
adalah bentuk jamak dari &jji.” 

An-Nuhas berkata, “Tempat berkumpulnya air hujan di antara dua 
gunung dan di hadapannya ada dam atau bendungan disebut . Sedangkan 

adalah yang disebut oleh penduduk Mesir dengan pintu air. Mereka 
dapat membukanya apabila mereka mau. Apabila kebun-kebun mereka sudah 
mendapatkan air maka mereka menutup kembali pintu air tersebut.” 

A1 Harawi berkata, adalah susunan bata pada tembok yang 

dibangun untuk membendung banjir. Disebut seperti itu karena padanya ada 
pintu air.” 

Diriwayatkan 958 bahwa adalah bendungan yang dibangun oleh 

Balqis, isteri Sulaiman AS, yang dalam bahasa Himyar berarti al muscmnaah. 
Dia membangunnya dengan batu dan ter atau aspal. Dia membuat tiga pintu 
untuk bendungan ini. Sebagiannya berada di atas sebagian lainnya. fydT 
diambil dari kata yang berarti kekuatan. Contohnya adalah, Jr) 

(seorang pria yang kuat). Kata ini dibentuk dari kata -ii 
U)*-ii)pf (aku menyusun bata pada tembok). Begitu juga dengan kalimat 
ci)* (unta itu telah mencapai pepohonan). Kata ^i)iji artinya 
jalinan tulang dan kayu. Demikian yang diceritakan dari Al Jauhari. 959 


955 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/339) dan As-Suyuthi 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/233). 

954 Lih. Ash-Shihah (5/1983). 

957 A tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/339). 

958 Lih. TafsirAth-Thabari (21/54). 

959 Lih. Ash-Shihah (5/1983). 


i tag aa M iB i iwi sa 


Firman Allah SWT, *JljS “Dan 


ATaim ga«// kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi 
(pohon-pohon) yang berbuah pahit. ” Abu Amr membaca , yakni 

tanpa tanwin karena berfungsi sebagai mudhaf. Ahli tafsir dan A1 Khalil 
berkata, “Kata adalahpohon Arak.” 960 


A1 Jauhari berkata, 961 “Kata Jaii-i adalah satu jenis pohon Arak yang 
memiliki buahyang dapat dimakan.” 

Abu Ubaidah berkata, 962 “Jaii-i adalah setiap pohon yang berduri dan 
berbuah pahit” 

Az-Zujaj berkata, “Setiap tumbuhan yang berbuah pahit dan tidak dapat 
dimakan. ” 963 


A1 Mubarrad berkata, “Jaii-i adalah setiap sesuatu yang berubah 
kepada sesuatu yang tidak disukai. Al-Labanu khamthun, artinya adalah 
susu yang berubah menjadi masam.” 


Menurut A1 Mubarrad juga bahwa qira ‘ah yang paling baik untuk Ja>- 
adalah I Iji, yakni dengan tanwin karena berfungsi sebagai na ’at 

bagi atau sebagai badal dari JA =>\, karena kata jhV' adalah 
itu sendiri. Sedangkan idhafah, alasan kebolehannya adalah karena perkiraan 


maknanya adalah, JSl atau 


964 


A1 Akhfasy berkata, “ Idhafah lebih bagus dalam perkataan Arab. 

Seperti kalimat jSs- L>) (baju sutera). Kata likil artinya susu asam.” 

* 

Abu Ubaid menyebutkan bahwa susu, apabila manis susunya sudah 
hilang namun rasanya tidak berubah maka disebut saamith. Jika yang berubah 
adalah baunya maka disebut khaamith dan khamiith. Jika yang berubah 


940 Lih. Tafsir Al Mawardi (3/356) dan FathAl Qadir (3/451). 
961 Lih. Ash-Shihah (3/1125). 

942 Lih. MajazAl Qur'an (2/147). 

943 Lih. Ma ‘ani Al Qur'an (4/249). 

944 Lih. I’rab Al Qur'an, karya An-Nuhas (3/340). 


Surah Saba 



adalah rasanya maka disebut mamhal. Jika manis susu masih ada maka 
disebut fuwwahah. 

Al Khamthah artinya khamer yang baunya seperti bau apel, namun 
masih menjadi khamer. Dikatakanjuga, itu disebut al haamidhah. 

Al Jauhari berkata, 965 “Al Qutabi berkata dalam AdabAl Katib, ‘Al 
haamidhah juga disebutkan dengan khamthah dan khamthah adalah sesuatu 
yang telah berubah baunya’ .” 966 

^ “DanpohonAtsl. ” Al Faira' berkata, 967 “Pohon ini mirip dengan 
Tharfa' (pohon bercabang kecil seperti bulu [tamarisk-Ing]), akan tetapi pohon 
Atsl lebih tinggi. Dari pohon inilah mimbar Rasulullah SAW dibuat. Pohon 
Atsl memiliki batang yang keras dan biasa dibuat sebagai bahan pembuatan 
pintu. Daun pohonAtsl seperti daun pohon Tharfa'. Bentuk tunggalnya adalah 
atslah dan bentuk jamaknya adalah atslaats.” 96 * 

Hasan berkata, “ Al Atsl adalah al khasyab (kayu).” 969 

Qatadah berkata, “Asti adalah salah satu jenis pohon kayu yang 
menyerupai pohon Tharfa '. Aku pemah melihatnya di Faid.” 970 

Ada yang mengatakan bahwa^to/ adalah as-samur. Abu Ubaidah 
berkata, “Atsl adalah pohon Nudhar. An-Nudhaar artinya adz-dzahab. An- 
Nudhaar juga berarti kayu yang dijadikan bahan pembuatan mangkuk. 
Contohnya, mangkuk Nudhar.” 

Of " Dan sedikit dari pohon Sidr. ” Al Farra' 

berkata, 971 “Maksudnya adalah as-samur. n Ini juga disebutkan oleh An- 
Nuhas. 


965 Lih. Ash-Shihah (3/1125). 

944 Lih. Ma‘aniAlQur'an, karyaAn-Nuhas (5/408). 

967 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/359). 

*“ Lih. Ash-Shihah (4/1620). 

’“Lih. Tafsir Hasan AlBashri (2/218). 

970 A tsar dari Qatadah ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/356). 

971 Lih. Ma ’aniAlQur'an (2/359). 




A1 Azhari berkata, “Sidr adalah namajenis pohon. Ada duajenis pohon 
Sidr: (1) sidr yang tumbuh di daratan. Pohon ini tidak dapat dimanfaatkan, 
daunnya tidak baik untuk air cucian dan memiliki buah yang tidak dapat 
dimakan. Pohon ini juga disebut pohon Dhal, dan (2) sidr yang tumbuh di air. 
Buahnya seperti teratai dan daunnya baik untuk air cucian. Pohon ini 
menyerupai pohon Unnab (jujube-Ing).” 972 

Qatadah berkata, “Ketika pohon kaum Saba' adalah pohon terbaik, 
tiba-tiba Allah merubahkan menjadi pohon paling buruk akibat perbuatan 
mereka Allah SWT menghancurkan semua pohon-pohon yang dapat berbuah 
dan menumbuhkan sebagai gantinya pohon Arak, Tharfa' dan Sidr.” 


A1 Qusyairi berkata, ‘Tepohonan yang ada di lembah tidak disebut al 
jcmnah dan al bustaan, akan tetapi ketika yang kedua terletak berhadapan 
dengan yang pertama maka digunakanlah lafal aljannah. Ini sama dengan 


firman Allah SWT, 1$^ ‘Dan balasan suatu kejahatan 


adalah kejahatan yang serupa (Qs. Asy-Syuura [42]: 40) Bisa jadi kata 
yM 5 kembali kepada -LJiK JjIj dan yang disebutkan.” 


Firman Allah: 


jjiSOT '\/J& Li> 


“Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka 
karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan 
adzab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang- 
orangyang sangat kafir.” (Qs. Saba' [34]: 17) 


Firman Allah SWT, I “Demikianlah kami 
memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka ,” maksudnya 


972 Lih. Lisan Al Arab , entri: sadara. 


adalah, perubahan itu merupakan balasan kekufuran mereka. Posisi JJLfS 
adalah nashab. Maksudnya adalah, kami membalas mereka lantaran kekufuran 
mereka sendiri. 

V] <jf “Dan kami tidak menjatuhkan adzab (yang 
demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orangyang sangat kafir” 
Qira 'ah umumnya ahli qira 'ah adalah —yakni dengan hurnfya' 

berharakat dhammah dan huruf zai berharakat fathah—, sedangkan 
berada pada posisi rafa ’ karena berfungsi sebagai na 'ib alfa ’il (obyek yang 
pelakunya tidak disebutkan). 

* 

Ya’qub, Hamzah dan Al Kisa'i membaca —yakni dengan 

huruf nun berharakat dhammah dan hurufza/ berharakat kasrah—, sedangkan 
jjisdT berada pada posisi nashab. Qira ‘ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan 
AbuHatim. Keduanya berkata, “Sebab sebelumnya bukan i ffyr” 

An-Nuhas berkata, 975 “Namun tentang hal ini sangat luas danmaknanya 
jelas. Seandainya ada yang mengatakan bahwa menciptakan Adam dari tanah, 
dan lainnya mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah maka maknanya 
samasaja.” 

Masalah: Dalam ayat ini terdapat pertanyaan yang sangat keras 
yang hanya disebutkan dalam surah ini. Yaitu, kenapa Allah SWT hanya 
menyebutkan balasan kekufuran dan tidak menyebutkan pelaku kemaksiatan? 

Para ulama telah membahas masalah ini. Ada suatukaum yang berkata, 
“Maksudnya adalah tidak dibalas dengan balasan ini, yakni pemusnahan dan 
pembinasaan kecuali orang-orang yang kafir.” 

Mujahid berkata, “ Yujazii bermakna menyiksa. Orang yang beriman, 
Allah SWT hapuskan kesalahan-kesalahannya, sedangkan orang kafir, Allah 


973 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Allqna ’ (2/739) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 62). 

974 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Allqna ’ (2/739) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 62). 



^Tafsir Al Qurthubi 



SWT balas dengan sebab setiap perbuatan buruknya. Orang yang beriman 
diberi balasan, bukan dibalas, karena dia diberi pahala.” 

Thawus berkata, “Maksudnya adalah perdebatan di waktu hisab 
(penghitungan amal). Sedangkan orang yang beriman, maka dia tidak didebat 
di waktu hisab.” 

Quthrub mengatakan berbeda dengan ini. Dia menjadikannya pada ahli 
kemaksiatan selain orang-orang kafir. Dia juga berkata, “Maknanya, atas 
orang yang kufur terhadap nikmat dan melakukan dosa-dosa besar.” 

An-Nuhas berkata, “Pendapat yang lebih baik tentang ayat ini adalah 
apa yang diriwayatkan bahwa Hasan berkata, ‘ Serupa dan sama’.” 

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, “Akumendengar Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Barcmgsiapa yang dihisab maka dia celaka ’. Aku pun 
bertanya, ‘Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan fiiman-Nya, 

1 ^ ,.., “Maka dia akan diperiksa denganpemeriksaanyang 

mudah (Qs. A1 Insyiqaaq [84]: 8) Beliau menjawab, 'Itulah yang 
dimaksud pemaparan, sedangkan siapa yang didebat di waktu hisab 
maka dia celaka’. ” 916 

Sanad hadits ini shahih. Penjelasan yang menyatakan bahwa orang 
kafir akan dibalas atas semua perbuatannya dan dihisab, dan amal baik yang 
dilakukannya akan dihapuskan, telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang 
pertama, yakni: I Li; <iiJ’i “Demikianlah kami memberi 

balasan kepada mereka karena kekafiran mereka”, juga dalam firman 
Allah SWT yang kedua, jyS3T*5j “Dan kami tidak 
menjatuhkan adzab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang- 
orang yang sangat kafir. ” 

975 Lih. I'rab Al Qur'an (3/340). 

9,6 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/213), tafsir surah Al Insyiqaaq, 
Muslim dalam pembahasan tentang surga, bab: Hisab (hadits no. 22044), Abu Daud 
dalam pembahasan jenazah, bab no. 8, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kiamat, 
bab no. 5, dan tafsir surah Al Insyiqaaq, bab no. 2, serta Ahmad dalam A l Musnad (6/47). 


Surah Saba 



Makna <jy2- adalah dibalas setiap amal yangpemah dilakukannya. 
Sedangkan makna adalah kamitunaikanataukamipenuhi. Ini adalah 

hakikat bahasa, sekalipun kata yang beimakna <s'yr (membalas), namun 

itu adalah majaz. 977 


Firman Allah: 


tpi 6jJjj 0j4±& iSj l^J J[\ yyj 




“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri- 
negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa 
negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri- 
negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di 
kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan 
aman.” (Qs. Saba' [34]: 18) 


Finnan Allah, (jjfi Ulii-j “Dan 


kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami 
limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan. ” Hasan 
berkata, “Yakni antara Yaman dan Syam.” 978 


Negeri-negeri yang diberkati itu adalah Syam, Yordania dan Palestina. 
Sedangkan berkat, maksudnya adalah empat ribu tujuh ratus negeri yang 
diberkati dengan pepohonan, kurma dan air. Bisa juga diartikan firman-Nya, 
tpi dengan banyaknyajumlah. Sedangkan s^i£ <^3 adalah negeri- 

negeri yang berdekatan. 


977 Lih. I’rabAlQur'an, karyaAn-Nuhas (3/341). 

978 Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (3/219), Tafsir Al Mawardi (3/357) dan Ad-Durr Al 
Mcmtsur (5/233). 




Ibnu Abbas RAberkata, “Maksudnya antaraMadinah dan Syam.” 979 

Qatadah beikata, “Makna adalah jalannya masih berhubungan. 980 

Pergi di waktu pagi dan dapat beristirahat siang di satu negeri, lalu pergi di 
waktu sore dan dapat bermalam di negeri yang lain.” 

Ada yang mengatakan bahwa setiap mil ada sebuah negeri, dengan 
sebuah pasar. Inilah yang menjadi sebab jalan menjadi aman. 

Hasan berkata, “Ada seorang wanita pergi dengan membawa alat 
tenunnya dan keranjang di atas kepalanya. Kemudian menghabiskan waktunya 
dengan alat tenunnya. Wanita itu tidak datang kembali ke rumahnya hingga 
keranjangnya penuh dengan berbagai buah-buahan. Seperti itulah keadaan di 
antara Syam dan Yaman.” 981 

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tinggi. Demikian 

yang dikatakan oleh A1 Mubarrad. 982 Ada juga yang mengatakan bahwa 
disebut dengan karena begitu nampaknya. Maksudnya, apabilakeluar 

dari negeri ini maka nampak jelas negeri yang lain. Negeri-negeri itu juga 
nampak, artinya dikenal. Contohnya adalah, y' '•& artinya ini perkara 

yang sudah dikenal. 

J^UT tpj tijjSj ‘‘Dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu 
(jarak-jarak) perjalanan ” maksudnya adalah, Kami jadikan peijalanan 
antara negeri-negeri mereka dan negeri-negeri yang telah Kami limpahkan 
berkat padanya jarak perjalanan seperti jarak peijalanan antara satu rumah 
ke rumah yang lain dan dari satu negeri ke negeri yang lain. 


979 Atsar dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh Ath-Thabari (21/58) dan As-Suyuthi 
(5/410). 

980 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'aniAl Qur'an{ 5/410), As-Suyuthi 
dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/234) dan Abu Hayyan dalam AlBahrAlMuhith {11212). 

981 Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (2/219), Ad-DurrAl Mantsur (5/234) dan TafsirAth- 
Thabari (21/58). 

987 Lih. Al BahrAl Muhith (7/272). 


Surah Saba' 


Artinya, Kami jadikan antara setiap dua negeri setengah peijalanan 
hingga dapat beristirahat di waktu siang di satu negeri dan bermalam di negeri 
yang lain. Sesungguhnya orang merasa takut dalam peijalanan karena tidak 
ada bekal dan air dan peijalanan yang tidak aman. Apabila ada bekal dan 
keamanan, maka peg alanan tidak akan terasa sulit dan dapat berhenti di mana 
saja. 

“Berjalanlah kamu di kota-kota itu ,” maksudnya adalah, 
Kami katakan kepada mereka, “Berjalanlah di kota-kota itu.” Yakni di 
sepanjang jarak tersebut. Ini adalahperintahpenegasan. Artinya, mereka dapat 
beijalan menuju tujuan mereka yang mereka kehendaki dengan aman. Selain 
itu, ini adalah perintah yang bermakna berita dan di dalamnya terdapat 
penyembunyian perkataan. 

£ljfj “Pada malam hari dan siang hari ,” adalah dua kata yang 

berfimgsi sebagai zharf (keterangan waktu). 

“Dengan aman ” berada pada posisi nashab karena berfimgsi 
sebagai hal dalam kalimat. 983 

liljfj disebutkan dengan lafazh nakirah sebagai penegasan bahwa 

jarak peijalanan mereka dekat. Artinya, mereka tidak membutuhkan perj alanan 
yang lama karena semua yang mereka butuhkan telah tersedia. 

Qatadah berkata, “Mereka beijalan tanpa rasa takut dan tidak 
kelaparan juga kehausan. Mereka beijalan sepanjang peijalanan empat bulan 
dalam keamanan. Sebagian mereka tidak menyerang sebagian lainnya Bahkan 
seandainya seseorang bertemu dengan pembunuh ayahnya, dia tidak akan 
menyerangnya.” 


913 Lih. I’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/341). 




Firman Allah: 


> o' i s' ** 




■*j* 


* i 
JL j| 


* s s 


t^aiij iSjU^i 1*4 u 5 j iyui 



“Maka mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak 
perjalanan kami’, dan mereka menganiaya diri mereka 
sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami 
hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi 
bersyukur. ” (Qs. Saba' [34]: 19) 


Firman Allah SWT, li> jl*4 ^h3 “ Maka mereka 

* 

berkata, ‘Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami’. ” Ketika 

dengan sikap yang buruk dan tidak sabar atas keselamatan, maka mereka 
berangan-angan adanyapeijalanan yangjauh dan kesusahan dalam kehidupan. 
SepertiperkataanbaniIsra'il, Cr ?^ ^ ^ 

"Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia 
mengeluarkan bagi kami dari apayang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur- 
mayumya. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 61) Juga seperti Nadhr bin Harits ketika 
dia berkata, jj* SjlLLA p Ji ijl«p j* \j±& 

, T; f.H “YaAllah, jikabetul (Al Qur'an) ini, dialahyang benar darisisi 
Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit.” (Qs. Al Anfaal 
[8]: 32) Tak lamakemudian Allah SWT menjawab seruannyaitu, sehingga 
dia pun tewas di dalam perang Badar. Begitu juga kaum Saba', mereka 
bercerai-berai danterpisah-pisah. Jarak antara mereka dan Syam menjadi 
sangat jauh. Untuk sampai ke sana, mereka harus menggunakan beberapa 
ekor kendaraan dan membawa bekal sangat banyak. 


Surah Saba' 


Qira'ah pada umumnya adalah u5j, yakni dengan nashab sebagai 
nida' mudhaf. Ia berada pada nashab karena sebagai ia adalah maf’ul bih 
(obyek penderita). Sebab, maknanya adalah naadaitu wa da’autu (aku 
menyeru dan berdoa). 

jmj maksudnya adalah, mereka meminta jarak yang jauh dalam 
perjalanan mereka. Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Muhaishin dan Hisyam dari 
Ibnu Amir membaca sebagai doa dan A*i, 984 dari kata at-tab ’iid 
(menjauhkan). 

An-Nuhas berkata, 985 “Kata dan iSj adalah sama dari sisi makna. 

Seperti kata dan 

Abu Shalih, Muhammad bin Hanafiyah, Abu Al Aliyah, Nashr bin Ashim, 
Ya’qub dan Ibnu Abbas RA dalam satu riwayat membaca —yakni dengan 
harakat dhammah pada huruf ba '— dan up u', 986 —yakni dengan huruf ain 
dan huruf dal berharakat fathah— sebagai khabar mubtada \ Perkiraan 
maknanya adalah, laqad baa’ada rabbunaa baina asfaarinaa. Seakan- 
akan Allah SWT berfirman, “Kami telah mendekatkan untuk mereka jarak 
perjalanan mereka.” Lalu mereka berkata dengan sombong, “Sungguh telah 
dijauhkan alas kami perjalanan kami.” 

Abu Hatim memilih qira ‘ah ini dan dia berkata, “Karena sebenamya 
mereka tidak meminta dijauhkan jarak, akan tetapi mereka meminta jarak 
yang lebih dekat lagi karena sombong dan angkuh, di samping kekufuran 
mereka.” 

Qira‘ah Yahya bin Ya’mar, Isa bin Umar dan Ibnu Abbas RA 
dalam satu riwayat adalah Ujj, 987 —dengan huruf ain 


9,4 Qira'ah ini termasuk qira'ah sab’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan 
dalam Allqna ’ (2/739) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 162). 

945 Lih .I’rabAlQur'an, (3/341). 

Qira'ah ini adalah qira ‘ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam Taqrib 
An-Nasyr (hal. 162). 

947 Lih. qira'ah ini dalam I’rab Al Qur'an, karya An-Nuhas (3/243) dan Tafsir Ibnu 


| Tafsir Al Qurthubi 



bertasydid tanpa alif—. 

Ibnu Abbas RAmenafsirkan, dia berkata, “Merekamengadu bahwa 
Tuhan mereka telah menjauhkan jarak peijalanan mereka.” 

Sedangkan qira 'ah Sa’id bin Abu A1 Hasan, saudara Hasan A1 Bashri 
adalah 'jjUL.t ^ Jm Ujj. 988 adalah nida ‘ mudhaf. Kemudian mereka 
memberitahukan. Mereka berkata, “tfKata 'Jj dibaca rafa ’ 
sebab fi 7. Maksudnya, ba ’da maa yattashilu bi asfaarinaa (setelah dia 
terhubung dengan peijalanan kami). 

A1 Farra' dan Abu Ishak meriwayatkan qira ‘ah yang keenam seperti 
qira ‘ah sebelumnya, yakni dengan huruf cm berharakat dhammah, akan tetapi 
kata jj 989 berharakat fathah sebagai zharf. Perkiraan maknanya adalah, 
ba ’uda sairunaa baina asfaarinaa. 


An-Nuhas berkata, 990 Qira ‘ah-qira ‘ah ini, apabila maknanya berbeda- 
beda maka tidak boleh dikatakan salah satunya lebih baik dari yang lain, 
sebagaimana tidak boleh dikatakan pada riwayat-riwayat Ahad, apabila 
maknanya berbeda-beda. Akan tetapi, berita dari mereka bahwa mereka 
meminta kepada Tuhan mereka agar Dia menjauhkan jarak peijalanan mereka 
karena sombong dan berita dari mereka bahwa ketika Allah memperbuat 
seperti itu terhadap mereka, mereka malah mengadu, seperti yang dikatakan 
oleh Ibnu Abbas RA.” 


* t , 


*3 “Dan mereka menganiaya diri mereka sendiri”, 
dengan kekuturan mereka. 


“Maka Kami jadikan mereka buah mulut”, 
maksudnya adalah, kisah-kisah mereka dibicarakan. Perkiraan maknanya 
adalah, dzawii ahaadiits (mempunyai beberapa hadits). 


Athiyyah (13/131). 

988 Lih. qira'ah ini dalam I’rab Al Qur'an, karya An-Nuhas (3/243) dan Tafsirlbnu 
Athfyyah{mm). 

989 Ibid. 

990 Lih. 1‘rabAlQur'an (3/343). 


Surah Saba' 


“Dan Kami hancurkan mereka sehancur- 
hancurnya” maksudnya adalah, ketika mereka ditimpa apa yang menimpa 
mereka maka mereka terpisah-pisah dan hancur. 

Asy-Sya’bi berkata, “Maka kaum Anshar peigi ke Yatsrib (Madinah), 
kaum Ghassan peigi ke Syam, kaum Asad pergi ke Uman dan kaum Khuza’ah 
peigi ke lihamah.” 991 

Orang Arab biasa menjadikan mereka sebagai perumpamaan. Mereka 
berkata, “ Tafarraquu aidii sabaa wa ayadii saba\” maksudnya adalah, 
kepergian-kepergiankaum Saba' dan j alan-j alannya. 

lU'i 4 o] “Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi 
setiap orangyang sab or lagi bersyukur. ” j\L^> berarti orang yang sabar 
atas meninggalkan kemaksiatan. Ini adalah bentuk kata pujian yang berarti 
banyak bersabar. Jika Anda bermaksud bahwa dia sabar meninggalkan 

jO>- 

jjXi “ Yang bersyukur, ” maksudnya adalah, banyak bersyukur atas 
segala kenikmalan yang telah diberikan Allah Ta ’cda. Maknaini telah dijelaskan 
dalam surah A1 Baqarah. 992 



jjSCi. jli^> J^J 




Firman Allah: 


owpi cxi yj ijSB dli tilj 


“Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan 
kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka 
mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang 
beriman. ” (Qs. Saba' [34]: 20) 


991 A tsar dari Asy-Sya’bi ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/ 
243), A1 Mawardi dalam tafsimya(3/358) dan Ath-Thabari dalam Jam i ’A l Bay an (21/59). 

992 Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 52. 



Firman Allah SWT, J&o “Dansesungguhnya 

iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap 
mereka. ” Dalam ayat ini terdapat empat qira 'ah, yaitu: 

1. Abu Ja’far, Syaibah, Nafi’, Abu Amr, Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan 

Mujahid dalam satu riwayat membaca lafazh, -^Jj, 993 

—yakni tanpa tasydid—, dibaca rafa’ (dengan harakat 

dhammah) dan dibaca nashab (dengan harakat fathah). 
Maksudnya,^/ zhannihi (dalam sangkaannya). 

Az-Zujaj berkata, “la atas mashdar. Maksudnya adalah, shadaqa 
alaihim zhannan zhannahu idz shadaqa fii zhannihi. Maka, kata 
tersebut dibaca nashab karena mashdar atau karena zharf.” 

Abu Ali berkata, dibaca nashab (harakat fathah), karena ia adalah 

maf’ul bih. Maksudnya adalah, shadaqa azh-zhanna alladzii 
zhannahu idz qaala. 

jjk ‘Aku benar-benar akan (menghalang- 

halangi) mereka darijalan Engkauyang lurus ’. (Qs. A1 A’ raaf [7]: 
16) Iblis juga berkata, Dan pasti Aku akan 

menyesatkan mereka semuanya. ’ Boleh juga kata ash-shidq 
muta ’addi kepada maf’ul bih (obyek). Contohnya adalah, shadaqa 
al hadiits maksudnya shadaqa fil hadiits (dia jujur dalam bertutur 
kata)." 

2. Ibnu Abbas RA, Yahya bin Watsab, A’masy, Ashim, Hamzah dan Al 

Kisa'i membaca lafazh —yakni dengan tasydid—, dibaca 

nashab (dengan harakat fathah) sebagai maf’ul bih (obyek). 

Mujahid berkata, “ Zhanna zharman fa kaana kamaa zhanna fa 
shaddaqa zhannahu (menyangka suatu sangkaan, lalu terjadi, seperti 
menyangka lalu sangkaannya benar).” 

993 Qira ‘ah ini adalah qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Allqna ’ (2/740) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 162). 




"V / - ^ 

3. Ja’far bin Muhammad dan Abul Hajhaj membaca lafazh pps- <3-w», 

—yakni tanpa tasydid—, dibaca nashab (dengan harakat fathah) 

dan &, 994 — yakni dengan harakat dhammah pada huruf nun — . 

Abu Hatim berkata, “Qira 'ah ini tidak benar, menurutku.” 995 

Namun qira'ah ini dibolehkan oleh A1 Farra'. Az-Zujaj 996 juga 
menyebutkan qira ‘ah ini dan dia menjadikan azh-zhann sebagai fa ’il 
shadaqa, sedangkan sebagai maf’ul. Maknanya adalah, iblis 
dibujuk oleh sangkaannya pada mereka dengan suatu sangkaan, maka 
iblis membenarkan sangkaannya tersebut. Seakan-akan yang dikatakan, 
wa laqad shaddaqa alaihim zhannu ibliis (sungguh sangkaan iblis itu 
telah membuat mereka percaya). 

Huruf memiliki kaitan dengan ^ seperti kalimat, cSSLp 

dh (aku percaya kepadamu terhadap apa yang aku sangkakan 

kepadamu), dan tidak terkait dengan kata azh-zhann karena tidak 
mungkin sesuatu dari shilah mendahului atas maushul. 

4. J-aJj, 997 —yakni dengan harakat dhammah pada 

kata dan serta tanpa tasydid pada s'jfo —, karena ^ 
adalah badal dari Ini adalah badal isytimaal. 

Ada yang mengatakan bahwa ini tentang kaum Saba'. Maksudnya, 
mereka kafir, merubah dan mengganti setelah mereka menjadi orang-orang 
Islam, kecuah suatu kaum dari mereka yang tetap beriman dengan para rasul 
mereka. 

Ada juga yang berpendapat bahwa ini bersifat umum. Maksudnya, Iblis 
telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap seluruh manusia, 

994 Qira "ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/343) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya (13/133). Ini adalah qira ‘ah yang tidak mutawatir. 

993 Lih. I’rab Al Qur'an, karya An-Nuhas (3/343). 

996 Ibid. 

997 Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/344) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsirnya (13/133). Qira'ah ini adalah qira ‘ah yang mutawatir. 


Tafsir Al Qurthubi 




kecuali orang yang taat kepada Allah SWT. Demikian pendapat yang 
dikemukakan oleh Mujahid. 

Hasan berkata, “Ketika Allah SWT menurunkan Adam AS dan surga, 
begitu juga Hawa dan iblis, iblis pun berkata, ‘ Jika aku telah berhasil 
melakukan apa yang telah aku lakukan terhadap kedua orangtua maka 
keturunannyatentulebih lemah lagi. Inilah sangkaan Iblis. Maka Allah SWT 
menurunkan, .Mik jU^l p JL2Jj "Dan sesungguhnya Iblis telah 

dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka. ” 998 

Ibnu Abbas RA beikata: Sesungguhnya iblis berkata, “Aku diciptakan 
dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Api dapat membakar segala sesuatu. 

bLii *3j mZjz ^ ‘Niscaya benar-benar akan Aku sesatkan 

keturunannya, kecuali sebagian kecil '. (Qs. A1 Israa' [17]: 62) Maka Iblis 
telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka.” 999 

Zaid bin Aslam berkata, “Sesungguhnya Iblis berkata, ‘ Wahai Tuhanku, 
lihatlah orang-orang yang telah Engkau muliakan dan Engkau utamakan atasku, 
Engkau tidak akan menemukan sebagian besar mereka sebagai orang-orang 
yang bersyukur’. Ini adalah sangkaan dari iblis. Oleh karena itu, dia 
membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka.” 1000 

A1 Kalbi berkata, “Sesungguhnya Iblis menyangka bahwa jika dia 
membisikkan kesesatan kepada mereka, maka mereka pasti mempericenankan 
dan jika dia menyesatkan mereka, mereka pasti menaati. Oleh karena itu, 
iblis pun dapat membuktikan kebenaran sangkaannya.” 1001 

eyujil "Lalu mereka mengikutinya. ” Hasan berkata, “Dia tidak 

998 Atsar dari Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/500) dan A1 
Mawardi (3/358). 

Lih. Tafsir Hasan AlBashri (2/219). 

999 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam A/a ’aniAl Qur'an (5/413), A1 Mawardi 
dalam tafsimya (3/358) dan As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/234). 

1000 Ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/358-359). 

1001 Ibid. 


Surah Saba' 


memukul mereka dengan cambuk atau tongkat. Dia hanya menyangka dengan 
suatu sangkaan. Maka apa yang disangkakannya itu teqadi dengan sebab 
bisikannya.” 1002 

Oi~.jUT £ l lij “Kecuali sebagian orang-orang yang 

beriman, ” dibaca nashab karenaberfungsi sebagai istitsna'. Tentang ayat 
ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu: 1003 

1. Maksudnya adalah sebagian orang-orang yang beriman. Sebab, banyak 

dari orang-orang yang beriman yang berdosa dan tunduk kepada iblis 
dalam melakukan kemaksiatan. Jadi maksud ayat adalah, tidaklah 
selamat dari orang-orang yang beriman kecuali suatu kaum atau 
sebagian dari orang-orang yang beriman. Inilah makna firman Allah 
SWT, vilJ ^ is it? oj “Sesungguhnya hamba- 

hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. ” (Qs. 
AlHijr[15]:42) 

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Mereka adalah seluruh 
orang-orang yang beriman. Ja dalam ayat ini berfungsi sebagai 
penjelasan, bukan pembagian. ’ ’ 

Jika ada yang mengatakan, bagaimana iblis dapat mengetahui kebenaran 
sangkaannya sementara dia tidak mengetahui yang gaib? 

Maka jawabannya adalah, ketika teqadi apa yang teqadi pada Adam, 
dia pun yakin bahwa akan teqadi pula seperti itu pada keturunannya. Maka, 
kebenaran sangkaannya itu kemudian terwujud. 

Jawaban lain adalah finnan Allah SWT, ^ ^ 

“Dan hasunglah siapa yang kamu 
sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap 


1002 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/235), An- 
Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/344), Asy-Syaukani dalam FathAl Qadir (3/454) dan 
Tafsir Hasan Al Bashri (2/220). 

1003 Lih. Frab Al Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/344). 




mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki .” (Qs. A1 
Israa' [17]: 64) Allah SWT memberi kekuatan dan kemampuan, maka dia 
menyangka bahwa dia akan dapat menguasai mereka seluruhnya dengan 
kekuatan dan kemampuan tersebut. 


Ketika dia melihat bahwa Adam telah bertobat dan Adam akan memiliki 


keturunan yang akan mengikutinya ke surga, juga firman Allah SWT, 
OijlilT ^ 'ifj Ij&AL dfj oj “Sesungguhnya 


hamba-hamba-Ku tidakada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali 
orang-orangyangmengikutikamu,yaitu orang-orangyangsesat, ” (Qs. 
A1 Hijr [15]: 42) dia pimtahu bahwa dia memiliki pengikut dan Adam juga 
memiliki pengikut, dan dia pun menyangka bahwa pengikutnya lebih banyak 
dari pengikut Adam. Karena telah diletakkan di tangannya kekuasaan 
menguasai syahwat dan diletakkan syahwat di dalam tubuh manusia. 


Iblis punberaksi sesuai dengan apayang disangkakannya, membisikkan 
dan menghiasi syahwat dalam pandanganmata, serta mendorong mereka untuk 
teijerumus ke dalamnya dengan angan-angan dan tipuan. Oleh karena itu, 
iblis dapat membuktikan terhadap mereka kebenaian sangkaannya. Wallaahu 
a ’lam. 


Firman Allah: 


Cr*~! && CJ* VJ Cr? (►*£* 

© ■k g £- > - 4 5 * 


Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, 
melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa 
yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa 
yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha 
Memelihara segala sesuatu.” (Qs. Saba' [34]: 21) 


Surah Saba 



Finnan Allah SWT, “Dan tidakadalah 


kekuasaan iblis terhadap mereka ,” maksudnya adalah, iblis tidak bisa 
memaksa mereka atas kekufuran, akan tetapi dia hanya bisa mengajak dan 
menipiL 


Kata artinya adalah kekuatan. Ada yang mengatakan bahwa 

* 

artinya adalah argumentasi. 1004 Maknanya adalah, dia tidak memiliki 
argumentasi yang dapat membuat mereka mengikutinya, akan tetapi mereka 
mengikutinya dengan sebab syahwat, meniru-niru dan hawa nafsu, bukan 
berdasarkan argumentasi dan dalil. 


5'Jl “Melainkan hanyalah agar Kami dapat 
membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat,” 
maksudnya adalah, pengetahuan yang dapat disaksikanyang dengannya ada 
pahala dan siksa. Sedangkan yang gaib, Allah SWT telah mengetahuinya. 


Menurut mazhab A1Farra', 1005 maknanya adalah melainkan hanyalah 
agar Kami dapat mengetahui hal itu menurut kalian. Sebagaimana Allah SWT 
berfirman, ijlf “Dimanakahsekutu-sekutu-Kuitu” (Qs.An- 

Nahl [16]: 27, A1 Qashsah [28]: 62 dan 74, danFushshilat [41]: 47) menurut 
perkataan kalian dan pendapat kalian. 

. I s ^ s 

Firman-Nya, VJ bukan jawab firman-Nya, 

Crf (*^ p padalahimya, akan tetapi itu diartikan atas makna. Maksudnya 
dan tidaklah Kami jadikan untuknya kekuasaan melainkan hanyalah agar 
Kami dapat membedakan. Artinya, istitsna ' di sini adalah istitsna ' munqathi 
Maksudnya, laasulthaana lahu alaihim wa laakinnaa ibtalainaahum bi 
waswasatihi lina ’lama (tidak ada kekuasaan baginya atas mereka, akan 
tetapi Kami menguji mereka dengan bisikan iblis agar Kami dapat mengetahui). 
Dengan demikian, ^ I di sini bermakna (tetapi atau bahkan). 


1004 Ini adalah pendapat ahli tafsir seperti yang disebutkan dalam I’rab Al Qur'an, 
karya An-Nuhas (3/344). 

1005 Lih .Ma’aniAlQur'an (2/360). 



Ada juga yang mengatakan bahwa isitsna ‘ di sini adalah istitsna ‘ 
muttashil. Maksudnya, maa kaana lahuu alaihim min sulthaanin ghaira 
annaa salathnaahu alaihim liyatimma al ibtilaa ‘ (tidak ada baginya 
kekuasaan atas mereka melainkan Kami memberikan kekuasaan kepadanya 
atas mereka agar sempuma pengujian). 

Ada yang berpendapat bahwa q\£-, di sini adalah tambahan. 1006 
Maksudnya, maa lahuu alaihim min sulthaan (tidak ada kekuasaan baginya 
atas mereka). Ini seperti firman-Nya, jj>- put “Kamu adalah umat 
yang terbaik. ” Kalimat yang sebenamya adalah antum khaira ummatin. 


Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ketika satu sisi darinya 
berhubungan dengan kisah kaum Saba', Allah SWT pun berfirman, “Tidak 
ada kekuasaan bagi iblis atas orang-orang kafir itu.” Ada juga yang 
berpendapat bahwa maksudnya adalah, tidak ada kekuasaan bagi iblis atas 
mereka pada keputusan Kami. 


Ada yang berpendapat bahwa pjeJ j artinya illaa linuzhhira (kecuali 
agar Kami menampakkan). Ini sama seperti kalimat, jlSi (api 

membakar kayu). Laluyang lainberkata, <3JJ *i (tidak,justeru 

kayu yang membakar api). Kemudian orang pertama berkata, ^ 

LJaixJij 3 ^' (mari kita uji api dan kayu, agar 


kita mengetahui siapa di antara keduanya yang membakar lainnya), maksudnya 
adalah, agar kita menampakkan hal itu, sekalipunhal itu telah mereka maklumi. 


Lebih jauh ada yang berpendapat bahwa artinya adalah, melainkan 
agar kalian mengetahui. Ada lagi yang berpendapat bahwa artinya adalah, 
agar para kekasih Kami dan para malaikat mengetahui. Seperti firman-Nya, 


oyjte? llsj “Sesungguhnyapembalasan terhadap 


orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya. ” (Qs. Al Maa'idah 
[5]: 3 3) Maksudnya adalah memerangi kekasih-kekasih Allah dan rasul-Nya. 


1006 Pendapat ini tidak bisa diterima, sebab tidak ada satu huruf tambahan pun di 
dalam Al Qur'an, seperti yang telah kami jelaskan. 


Surah Saba' 


Ada pula yang berpendapat bahwa artinya liyamiiza (agar Dia 
membedakan atau memisahkan). Seperti firman-Nya, 

iy» “Supaya Allah memisahkan (golongan) yang 

buruk dari yang baik. ” (Qs. A1 Anfaal [8]: 37) Makna lafazh ini telah 
dipaparkan dalam surah A1 Baqarah 1007 dan lainnya. 

Az-Zuhri membaca 'll!, 1008 yakni dengan pola majhul (fa 7/-nya 
tidakdisebutkan). 

jJjt. JS' ifc- fltjj “Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala 
sesuatu maksudnya adalah, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala 
sesuatu. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, memelihara segala 
sesuatu atas hamba hingga Dia membalas sesuatu itu atas hamba tersebut. 


Firman Allah: 


& o ji J. 1l>iT J 

firf A ^3 pA of 'fd j •jj „_j 



“Katakanlah, *Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai 
Tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) 
seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak 
mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit 
dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang 
menjadipembantu bagi-Nya’.” ( Qs. Saba' [34]: 22) 


1007 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 143. 

1008 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/133) dan Abu 
Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/274). Qira'ah ini adalah qira ‘ah yang tidak 
mutawatir. 






Firman Allah SWT, Jii “Katakanlah, 

‘Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah ” 
maksudnya adalah, apa yang telah di sebutkan tadi, seperti Daud dan Sulaiman 
dan kisah Saba' merupakan bekas-bekas atau tanda-tanda kekuasan-Ku. 
Maka katakanlah, kepada orang-orang musyrik itu, “Apakah sekutu-sekutu 
kalian memiliki kekuasaan atas sesuatu tersebut?! ” 


Ini adalah khithaab taubiikh (kalimat yang dimaksudkan untuk 
mencela). Di dalamnya ada kata yang tidak disebutkan, yaitu: jljJt ly-ii 
in iod u ‘ph* yf in jjS ^ 4jt ^3 
iiili ^ (Panggillah yang kalian anggap sebagai tuhan kalian 

selain Allah, agar ia dapat memberi manfaat kepada kalian ataumenolak dari 
kalian apa yang telah Allah SWT putuskan atas kalian, maka sesungguhnya 
mereka tidak akan kuasa melakukan itu) 

Cj jor}l T 4 V3 JlaL CD .V 

“Mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat 
zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham 
pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara 
mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya” maksudnya adalah, tidak ada 
bantuan sedikit pun bagi Allah dari mereka atas menciptakan sesuatu. Allah- 
lah satu-satunya yang mengadakan dan menciptakan. Oleh karena itu, Dia- 
lah yang pantas disembah dan menyembah selain-Nya sangat tidak masuk akal. 


Firman Allah: 


O* (A ^ ^1 •■'i •Sj 

0^ iiT>j Oi lit: 


“Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi 
orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, 




sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati 
mereka, mereka berkata, *.Apakah yang telah difirmankan 
oleh Tuhan-mu?’ Mereka menjawab, ( (Perkataan) yang 
benar’, dan Dia-lah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. ” 

(Qs. Saba [34]: 23) 

Firman Allah SWT, *.*<h~\\ * 3 } “Dan tiadalah berguna 

syafaat”, maksudnyaadalah,syafaat para malaikat dan lainnya. “Di 

sisi-Nya”, maksudnyaadalah, di sisiAllah. J$} “Melainkan 

bagi orangyang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu. ’’ 

Qira‘ah yangumum digunakan adalah —yakni denganhuruf 

hamzah berharakat fathah—, karena ada penyebutan nama Allah pertama- 

tama. Sementara Abu Amr, Hamzah dan A1 Kisa'i membacanya dengan lafazh 
- £ 

Oil , 1009 —yakni dengan huruf hamzah berharakat dhammah mengikuti pola 
majhul (fa ’//-nyatidak disebutkan). 

Orang yang memberi izin adalah Allah SWT dan boleh kembali 
kepada orang-orang yang memberi syafaat dan boleh juga kembali kepada 
orang-orang yang diberi syafaat. 

» ^ ' 4s 

O* ffP ls*~ “Sehingga apabila telah dihilangkan 
ketakutan dari hati mereka. ’’ Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya, 
ketakutan dihilangkan dari hati mereka.” 1010 

Quthrub berkata, “Maksudnya, ketakutan yang ada di dalam hati 
dikeluarkan.” 1011 

Mujahid berkata, “Dibukakan dari hati mereka penutup pada Hari 
Kiamat.” 1012 


ioo» Q ira ‘0^ j n j ^313^ qj ra ‘ a f, sa f ) ^ y^g mu tawatir seperti yang disebutkan dalam 
Al Iqna ’ (2/740). 

mo Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/359). 

Ibid 
1012 Ibid. 


Tafsir Al Qurthubi 



Maksud ayat tersebut adalah, sesungguhnya syafaat tidak dari salah 
satu sesembahan selain Allah SWT, balk para malaikat, para nabi dan berhala- 
berhala, akan tetapi Allah SWT memberi izin kepada para nabi dan para 
malaikat dalam memberi syafaat, sedangkan mereka sendiri sangat takut 
terhadap Allah SWT. Sebagaimana halnya finnan Allah Azza wa Jalla, 
OjteJu* qa pjkj “Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut 

kepada-Nya. "(Qs. AlAnbiyaa' [21]: 28) 

Maknanya, apabila Allah SWT memberi izin kepada mereka dalam 
memberi syafaat dan datang pada mereka firman Allah maka mereka merasa 
takut, karena keadaan itu diiringi dengan perkara yang menakutkan dan 
khawatir ada kelalaian dalam melaksanakan apa yang diizinkan kepada 
mereka. Lalu, apabila telah dihilangkan ketakutan dari mereka maka mereka 
berkata kepada para malaikat yang berada di atas mereka yang membawakan 
izin, Jli liU “Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu? ” 
Maksudnya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Para malaikat pun 
menjawab: “ Mereka menjawab, ‘(Perkataan) yang benar ” 

Yaitu, Dia memberi izin kepada kalian dalam memberi syafaat kepada orang- 
orang yang beriman. 

“Dan Dia-lahyang Maha Tinggi lagi Maha Besar. ” 
Oleh karena itu, Dia berhak menetapkan hukuman kepada hamba-Nya sesuai 
dengan apa yang dikehendaki-Nya. 

Hal ini boleh merupakan izin bagi mereka di dalam dunia dalam memberi 
syafaat kepada beberapa kaum dan boleh juga merupakan izin di akhirat. 

Dalam firman ini terdapat kata yang disembunyikan, yakni wa laa 
tanfa’u asy-syafaa’atu illaa liman adzina lahu fafazi’a limaa warada 
alaihi minal idzni tahayyuban li kalaamillaahi ta’aala hattaa idzaa 
dzahaba al faza ’u an quluubihim ajaaba bil inqiyaad (tiadalah berguna 
syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh 
syafaat itu, maka dia pun takut sebab datangnya izin itu, karena segan terhadap 


Surah Saba' 




firman Allah SWT. Sehingga apabila ketakutan hilang dari had mereka, mereka 
pun meresponnya dengan ketundukan). 

Ada yang berpendapat bahwa ketakutan ini, sekarang bagi para 
malaikat, pada setiap perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Maksudnya, 
tiadalah berguna syafaat kecuali dari para malaikat yang mana sekarang 
mereka ketakutan, taat kepada Allah SWT, bukan kepadabenda mati dan 
syetan. 

Dalam Shahih At-Tirmidzi disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abu 
Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. 


Cj1 ja \ *Uljl I lil 

/ ✓ ✓ ✓ ✓ X H / X 

ijU :iyu yp py L js- uJL i^tr 

* * /* ^ ^ ^ ✓✓ / 

-JU- s', J^jl :iyii 

0 X . o > J o ^ 


“Apabila Allah telah memutuskan suatu perkara di langit maka 
para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda 
ketundukan terhadap firman-Nya, seakan-akan suara rantai di 
atas batu yang licin. Apabila ketakutan sudah hilang dari hati 
mereka maka mereka pun berkata, ‘Apa yang dikatakan oleh 
Tuhan kalian ? ’Para malaikat menjawab, ‘Perkataan yang benar 
dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar Sementara para syetan, 
sebagian mereka di atas sebagian lainnya. ” 1013 


Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits 
hasan shahihP 


Nawwas bin Sam’an berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 


1013 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/179), At-Tirmidzi dalam 
pembahasan tentang tafsir (5/362), dan Ibnu Majah dalam mukadimah. 





‘Sesungguhnya apabila Allah menghendaki mewahyukan suatu perkara, 
lalu Dia berfiman dengan suatu wahyu maka langit berguncang hebat 
karena takut kepada Allah. Apabila penduduk langit mendengar wahyu 
itu maka mereka tersungkur sujud kepada Allah. Lalu, orang pertama 
yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Allah pun berfirman 
kepadanya dan menyampaikan wahyu yang dikehendaki-Nya. 

Kemudian, Jibril melewati para malaikat. Setiap kalian dia 
melewati sebuah langit maka para malaikat yang ada di langit tersebut 
bertanya, “Apa yang difirmankan oleh Tuhan kita, hai Jibril? ” Jibril 
menjawab, “Kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar Maka 
seluruh malaikat mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. 
Lalu, Jibril membawa wahyu tersebut ke tempat yang diperintahkan 
oleh Allah SWT’. ” mi 

A1 Baihaqi menyebutkan dari Ibnu Abbas RAbericaitan dengan finnan 
Allah SWT, lij “Sehingga apabila telah dihilangkan 

ketakutan dari hati mereka, ” dia berkata, “Setiap jin memiliki tempat duduk 
di langit. Dari tempat itu mereka mendengarkan wahyu. Apabila wahyu turun, 
terdengar suara seperti suara rantai di atas batu yang licin. Tidaklah turun 
wahyu kepada penduduk langit kecuali mereka tersungkur. Lalu, apabila 
ketakutan telah dihilangkan dari hati mereka maka mereka berkata, ‘Apa 
yang difirmankan oleh Tuhan kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kebenaran dan 
Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar’. Kemudian dia berfirman, ‘Tahuniniakan 
terjadi ini dan akan teijadi itu’. Ketika itu jin mencuri dengar, maka dia pun 
memberitahukannya kepada para dukun. Para dukun adalah manusia. Jin 
berkata, ‘Tahun ini akan terjadi ini dan itu’. Apa yang diberitahukan oleh jin 
itu pun memang terjadi. 

Ketika Allah SWT mengutus Muhammad SAW, bangsajin itu dilempari 


1014 Hadits ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al Bayan (21/63) dan As* 
Suyuthi da\am Ad-Durr At Mantsur (5/236). 


Surah Saba' 


dengan api. Maka orang-orang Arab berkata, ketika jin tidak lagi 
memberitahukan kepada mereka, ‘Orang-orang yang berada di langit telah 
binasa’. Maka, pemilik unta menyembelih seekor unta setiap hari, pemilik 
sapi menyembelih seekor sapi setiap hari dan pemilik kambing menyembelih 
seekor kambing setiap hari, sehingga harta mereka habis dalam sekejap. 

Ketika itu kaum Tsaqif, kaum Arab yang paling pintar berkata, ‘Hai 
manusia, tahan harta kalian, sebab sesungguhnya orang-orang yang ada di 
langit belum mati dan ini bukan awal kehancuran. Tidakkahkalianmasih melihat 
tanda kalian, berupa bintang-bintang masih seperti semula. Begitujuga matahari, 
bulan, malam, dan siang! ’ 

Iblis kemudian berkata, ‘Telah teijadi suatukejadiandi bumi hari ini. 
Datangkan kepadaku contohtanah dari setiap sudut bumi’. Maka anak buah 
iblis pun mendatangkan tanah-tanah tersebut. Iblis langsung menciumi tanah- 
tanah tersebut. Ketika iblis mencium tanah Makkah, maka dia pun berkata, 
‘Dari sini kejadian itu datang’. Anak buahnya pun mendengarkan dengan 
seksama apa yang akan teijadi tersebut. Temyata Rasulullah SAW telah 
diutus.” 1015 

Makna ini telah disebutkan secara marfu ’ dan ringkas dalam surah A1 
Hijr dan makna pelemparan para jin dengan api dan pembakaran mereka 
dengan api tersebut. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dalam 
surah A1 Jinn, insya Allah. 

Ada yang berpendapat bahwa mereka takut terhadap teijadinya Hari 
Kiamat. 

A1 Kalbi dan Ka’ab berkata, “Masa antara Isa AS dan Muhammad 
SAW adalah550 tahun. Selama itu tidak ada seorangrasul pun yang datang. 
Ketika Allah SWT mengutus Muhammad SAW, Dia memfirmankan risalah 
kepada Jibril AS. 


1015 Ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/236). 



Ketika mendengar firman itu, para malaikat mengira bahwa Hari Kiamat 
sudah dekat. Maka mereka pun tersungkur, karena apa yang mereka dengar 
tersebut. Ketika turun, Jibril AS melewati langit-langit. Ketakutan pun 
dihilangkan dari hati mereka. Mereka kemudian mengangkat kepala mereka 
dan sebagian mereka berkata kepada yang lain, ‘Apa yang difirmankan oleh 
Tuhan kalian? ’ Namun mereka tidak tahu apa yang difirmankan, akan tetapi 
mereka berkata, ‘Dia memfirmankan kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi 
Maha BesarHal ini karena menurut penduduk langit, Mu hamm ad SAW 
termasuk tanda-tanda Hari Kiamat.” 1016 

Adh-Dhahhak berkata, “Sesungguhnya para malaikat yang bergantian 
datang kepada penduduk bumi dan bertugas menulis amal perbuatan mereka 
diutus oleh Allah SWT. Apabila mereka turun, terdengar suara keras. Maka 
para malaikat yang berada paling bawah mengira bahwa itu di antaraperkara 
Hari Kiamat. Mereka lalu tersungkur sujud hingga mereka mengetahui bahwa 
itu bukan di antaraperkara Hari Kiamat 

Ini adalah peringatan dari Allah SWT dan pemberitahuan bahwa para 
malaikat, walaupun mereka orang-orang yang terpilih dan memiliki kedudukan 
yang tinggi tidak mungkin memberikan syafaat kepada siapa pun hingga mereka 
diizinkan. Apabila mereka telah mendapatkan izin dan mendengar izin itu, 
mereka langsung tersungkur. Inilah keadaan mereka. Lantas bagaimana 
berhala-berhala dapat memberi syafaat atau bagaimana kalian mengharapkan 
syafaat sementara kalian tidak mengakui adanya Hari Kiamat.” 

Hasan, Ibnu Zaid dan Mujahid berkata, “Sehingga apabila ketakutan 
dihilangkan dari hati orang-orang musyrik.” 

Hasan, Mujahid dan Ibnu Zaid berkata, “Di akhirat, ketika datang 
kematian sebagai dalil atas mereka. Para malaikat berkata kepada mereka, 


10,6 Atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/448) dari Ka’ab secara 
makna, dan As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsvr (5/237) dengan redaksi yang hampir 
sama. 


Surah Saba' 



‘ Apayang difirmankan oleh Tuhan kalian di dalam dunia?’ Mereka menjawab, 
‘Kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar ’ ” 1017 

Mereka mengakui setelah pengakuan tidak berguna lagi. Maksudnya, 
mereka berkata, “Dia mewahyukan kebenaran.” 

Qira ‘ah yang umum digunakan adalah S XS • 1018 

Sementara Ibnu Abbas RAmembacanya dengan lafazh S 

yakni fa ’il- nya disebutkan. Fa ’il- nya adalah dhamir (kata ganti) yang kembali 
kepadaAllah SWT. Siapa yang membacanya dengan pola majhul, maka jar 
dan majrur berada pada posisi rafa ’ dan perbuatan itu adalah perbuatan 
Allah SWT. 

Makna ayat dalam dua qira'ah tersebut adalah, Aku hilangkan 
ketakutan dari hati mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Misalnya adalah, (seseorang menghilangkan apa yang meragukan 
dirinya). 

> 

Hasan membacanya dengan lafazh £ j®, 1019 seperti qira 'ah umumnya, 
akan tetapi tanpa tasydid pada huruf zai. Sedangkan jar dan majrur berada 
pada posisi rafa 3 juga. Ini sama dengan kalimat, ^ (dia 

beralih dari ini ke itu). Seperti ini juga makna —dengan huruf ra ' dan 
huruf ghain —, tidak bertasydid tanpa menyebutkan fa 3 il. Ini diriwayatkan 
dari Hasan dan dari Qatadah. 

Diriwayatkan dari Hasan dan Qatadah juga bahwa 5 1020 —yakni 

dengan huruf ra ' dan huruf ghain —, dengan menyebutkan fa 3 iL Maknanya 


1017 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (21/63) dan As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl 
Mantsur (5/237). 

1018 Qira 'ah ini adalah qira 'ah sab \ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam 
Al Iqna’ (2/740) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 162). 

1019 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (13/136) dan Abu 
Hayyan dalam .4/ BahrAlMuhith 7/278). Qira'ah ini bukan qira'ah yang mutawatir. 

1020 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (13/136) dan Abu 
Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/278). Qira'ah ini bukan qira'ah yang mutawatir . 


ggggJESS) 






adalah, Allah melapangkan hati mereka dari kekhawatiran dan ketakutan. 
Dengan demikian, pola majhul tersebut kembali kepada qira'ah ini. 
Diriwayatkan dari Hasan juga bahwa dia membacanya ^y, 1021 —yakni 
dengan tasydid pada huruf ra '—. 


Firman Allah: 

jfb5 STjs o'yiiJT J. *js 

© jj tfai Jd fi-Uj 

“Katakanlah, ‘Siapakah yang memberi rezeki kepadamu 
dari langit dan dari bumi?’ Katakanlah, ‘Allah’, dan 
sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), 
pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang 
nyata.” (Qs. Saba' [34]: 24) 

Firman Allah SWT, „ >0^1 Jt f&Sj-Cr* IP 

“Katakanlah, ‘Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan 
dari bumi ’? ” Ketika Dia menyebutkan bahwa tuhan-tuhan mereka tidak 
memiliki sebesar biji pun dari apa yang dikuasai oleh Tuhan, maka Dia 
menegaskanakanhal itu. Diaberfirman, “Katakanlah, hai Muhammad kepada 
orang-orang musyrik, „ c/ylllT J* Siapakah yang 

memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi ’? ’’ 

Maksudnya, siapa yang menciptakan untuk kalian semua rezeki yang 
ada ini dari langit, yakni air huj an, matahari, bulan, bintang dan manfaat-manfaat 
yangadadidalamnya. jgjVfj “Dan bumi ”, yakni yang keluar dari bumi 
seperti air dan tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak akan mungkin mengatakan 


1021 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/136) dan Abu 
Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/278). Qira 'ah ini bukan qira ‘ah yang mutawatir. 



bahwa ini adalah perbuatan tuhan-tuhan kaxni. Mereka hanya bisa berkata, 
“Kami tidak tahu.” Maka katakanlah, “Sesungguhnya Allah SWT yang 
melakukan itu semua, Yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian.” 
Jika mereka berkata, ‘ ‘Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada kami”, 
maka jelaskan argumentasi dan dalil bahwa Dia-lah yang patut disembah. 



jf bjj “Dan sesungguhnya kami 


atau kamu (orang-orang musyrik), pasti herada dalam Jcebenaran atau 
dalam kesesatan yang nyata. ” Ini dalam bentuk menyadari kebenaran 
argumentasi dan dalil. Sebagaimana dikatakan, “Salah satu dari kita ada yang 
berbohong”, padahal dia tahu bahwa dia berkata jujur dan lawannya yang 
berbohong. 1022 


Makna ayat ini adalah, tidaklah kami dan kalian sepakat atas satu 
perkara, akan tetapi atas dua perkara yang berlawanan. Salah satu kelompok 
mendapat petunjuk, yaitu kami dan lainnya sesat, yaitu kalian. Dia mendustakan 
mereka dengan bentuk ungkapan yang lebih baik dari bentuk ungkapan yang 
jelas-jelas mendustakan. Maknanya, kalian sesat ketika kalian menyekutukan 
Tuhan Yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. 

Lafazh * t adalah athafkepada ism inna. Seandainya di -athaf- 

kan kepada tempat, tentu lafazhnya adalah aw antum dan firman-Nya, 
adalah untuk yang pertama saja. 

Jika Anda mengatakan, , maka untuk kedua lebih baik dan 

dihilangkan dari yang pertama. Namun boleh juga untuk yang pertama, seperti 
pilihanAl Mubarrad. Dia juga berkata, “Maknanya seperti makna perkataan 
orang yang meminta keterangan kepada temannya atas kebenaran janji dan 
minta dinampakkan dalil; salah satu dari kita adalah berbohong. Makna ini 


1022 Ibnu Athiyyah (13/137) berkata, “Ini adalah bentuk lemah lembut dalam dakwah 
dan dialog. Maknanya sama seperti apa yang Anda katakan kepada orang yang 
menentang Anda dalam suatu masalah, ‘Salah seorang dari kita tersalah’. Namun yang 
difahami dari perkataan Anda adalah orang yang menentang Anda adalah yang salah.” 




telah diketahui. Sebagaimana Anda katakan, ‘ Aku melakukan ini danAnda 
melakukan itu. salah satu dari kita ada yang salah’. Padahal dia tahu bahwa 
dia yang salah. Seperti ini juga makna firman-Nya, Jl*J jl bjj 

jf menurut ulama Bashrah, bukan bermakna ragu-ragu. Tetapi 
merupakan ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab, apabila orang 
yang mengabarkan tidak ingin menjelaskan, padahal dia tahu. 

Abu Ubaidah dan A1 Farra' berkata, “ ’f bermakna wau (dan). 
Perkiraan maknanya adalah, innaa ala hudart wa iyyaakum fii dhalaalin 
mubiinun (sesungguhnya kami berada di atas petunjuk dan kalian berada di 
dalam kesesatan yang nyata).” 


Firman Allah: 





S € % 


“ Katakanlah, ‘Kamu tidak akan ditanya (bertanggung 
jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak 
akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat’.” 
(Qs. Saba’ [34]: 25) 


Firman Allah SWT, *3 J5 “ Katakanlah, ‘Kamu 

tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami 
perbuat maksudnya adalah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka 
bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan apa pun 
yang telah kamu lakukan. 

“Dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang 
apa yang kamu perbuat” maksudnya adalah, dan begitupula halnya dengan 


1023 Lih. I’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/347). Seluruh perkataan ini dinukil oleh 
penulis, namun dia tidak mengisyaratkannya sebagaimana kebiasaannya. 



kamu, kamu tidak akan dimintakan pertanggung jawaban atas apa saja yang 
mereka lakukan. Katakanlah kepada mereka bahwa kamu hanya 
diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan saja, kebaikan untuk diri 
kalian sendiri, bukan karena kamu akan juga terkena hukuman jikalau mereka 
tetap pada kekafiran mereka. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah A1 Kaafiruun, 
“Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.” (Qs. 
A1 Kaafiruun [109]: 6) Allah SWT akan membalas dan mengganjar semua 
perbuatan manusia, entah itu perbuatan yang buruk atau pun perbuatan yang 
baik. 

Ayat ini merupakan ayat perdamaian atau gencatan senjata, dan ayat 
ini telah di -nasakh oleh ayat perintah beij ihad. 1024 Pendapat ini juga didukung 
oleh riwayat yang menyebutkan bahwa ayat diatas diturunkan terlebih dahulu 
sebelum ayat perintah beqihad. 


Finnan Allah: 




“ Katakanlah, ‘Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, 
kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan 
benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha 
Mengetahui’” (Qs. Saba’ [34]: 26) 


Firman Allah SWT, Ctj ISjZ ^^1)3 “ Katakanlah, ‘Tuhan kita akan 
mengumpulkan kita semua,’” maksudnya adalah, wahai Muhammad, 


1024 Ayat ini tidak di -nasakh oleh ayat manapun, terutama oleh ayat kewajiban berjihad. 
Karena kedua ayat tersebut sama sekali tidak bertentangan, dimana hukuman yang 
akan diberikan kepada masing-masing itu tidak tercegah dengan adanya kewajiban 
untuk berjihad terhadap orang-orang kafir. 





katakanlah juga kepada mereka bahwa kalian semua akan dikumpulkan pada 
Hari Kiamat nanti. 

U U aJLJ - flj Kemudian Dia memberi keputusan antara kita 
dengan benar ,” maksudnya adalah, lalu Aku akan memutuskan hukuman 
kalian dengan seadil-adilnya. Bagi orang-orang yang berada di jalan yang 
benar akan Aku berikan pahala yang berlipat ganda, sedangkan bagi orang- 
orang yang sesat akan Aku hukum sesuai dengan perbuatannya. 

I jJhj “ Dia-lah Maha Pemberi keputusan ,” maksudnya adalah, 
Aku adalah Pemberi (Yang memutuskan) hukuman yang paling adil. 

JLJLilIT “Lagi Maha Mengetahui ” maksudnya adalah, Aku Maha 
Mengetahui segala keadaan seluruh makhluk, dahulu, sekarang, dan nanti. 


Firman Allah: 


Jjjxjf ijj t ^ _♦ jjjjT ljjj\ [Ji 


“ Katakanlah, ‘Perlihatkanlah kepadaku sembahan- 
sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai 
sekutu-sekutu(Nya), sekali-kali tidak mungkin! Sebenarnya 
Dia-lah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’.” 

(Qs. Saba’ [34]: 27) 


Firman Allah SWT, “ Katakanlah, 

‘Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan 
dengan Dia sebagai sekutu-sekutu (Nya) Maksud dari memperlihatkan 
disini adalah memperlihatkan dengan secara akal. Oleh karena itu, kata 
pada ayat ini berposisi sebagai maf’ul tsalits (objek ketiga). Makna firman 
ini adalah, beritahukanlah dan kenalkanlah kepadaku patung-patung dan 



berhala-berhala yang kalianjadikan sebagai sekutu Allah itu, apakah patung 
dan berhala itu ikut serta dalam penciptaan sesuatu? Beritahukanlah dan 
jelaskanlah kepadaku apa yang pemah diciptakan oleh patung dan berhala 
itu? Jika kalian tidak bisa menjawabnya, jika memang patung dan berhala itu 
tidak ikut serta dalam penciptaan, jika memang patung dan berhala itu tidak 
mampu melakukan apa-apa, lalu mengapa kalian menyembahnya? 

Atau bisa juga memperlihatkan pada ayat ini adalah memperlihatkan 
dengan secara kasat mata, maka dengan begitu kata berposisi sebagai 

hal (keterangan). 1025 

“ Sekali-kali tidak ,” maksudnya adalah, sekali-kali tidak! Tidak 
seperti yang kalian kira. 

Ada juga yang berpendapat bahwa kata ini adalah bantahan untuk 
jawaban mereka yang tidak disebutkanpada ayat ini. Perkiraan yang dimaksud 
adalah, ketika dikatakan kepada mereka, tunjukkanlah yang kalian anggap 
sebagai sekutu Allah itu, lalu mereka menjawab, “Berhala-berhala inilah sekutu 
Allah.” Lalu dijawab kembali, “Sekali-kali tidak, berhala itu bukanlah sekutu 
Allah karena, %\ y* Jjj ‘Sebenamya Dia-lahAllah YangMaha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana 


Firman Allah: 

£ 


y ‘yidiuiu.jILoj 

' - . ' ■,* t * 9 , if " I " { t's aa ^ 

^:S =. q\ lOiA Jf* ^ • j 

" * . * - ~ 

icp jj 4£'L* j 


“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan 


1025 Lih. I’rab Al Qur'an (3/346). 





sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 
tiada mengetahuL Dan mereka berkata, ‘Kapankah 
(datangnya) janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang 
benar?’ Katakanlah, ‘Bagimu ada hari yang telah 
dijanjikan (Hari Kiamat) yang tiada dapat kamu minta 
mundur daripadanya barang sesaat pun dan tidak (pula) 
kamu dapat meminta supaya dimajukan. ” 

(Qs. Saba’ [34]: 28-30) 


Finnan Allah SWT, Zild=a C.J “DanKami 


tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya 
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. ” Para 
ulama mengatakan bahwa pada ayat ini terdapat taqdim dan ta 'khir (ada 
kalimat yang disebutkan di awal dan ada kalimat yang diakhirkan). Perkiraan 
maknanya adalah, Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa 
berita gembira dan sebagai pemberi peringatan kepada sekalian umat manusia 
secara keseluruhan. 1026 


Az-Zujaj berkata, 1027 “Makna dari ayat ini adalah, Kami tidak 
mengutusmu kecuali untuk mengumpulkan manusia dengan membawa kabar 
gembira dan peringatan untuk mereka.” 

Selainitu, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dari kata as\J= 
adalah pencegah, yakni yang mencegah kekafiran yang ada pada diri saat itu 
dan mengajak untuk memeluk Islam. Huruf ta ‘ marbuthah pada kata ini 
berfimgsi untuk menerangkan makna mubalaghah (hiperbola). 

Ada juga yang berpendapat bahwa sebelum kata ada kata yang 


1026 IbnuAthiyyah dalam tafeimya (13/138) berkata, “Kata pada ayat ini berposisi 

sebagai keterangan. Kata ini dimajukan sebagai kepedulian yang sangat besar terhadap 
umat Nabi SAW, dan ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW 
diantara nabi-nabi lainnya.” 

1027 Lih. I’rabAl Qur'an (3/346). 


Surah Saba' 


tidak disebutkan. Perkiraan kata yang tidak disebutkan itu adalah b, yakni 
*i& b (yang mencegah), sehingga maknanya adalah, Kami tidak mengutusmu 
kecuali untuk mencegah umat manusia untuk menyimpang dari ajaran yang 
kamu bawa yaitu mencegah mereka dari perbuatan kufur. 

1 Ler-t maksudnya adalah, pembawa berita gembira yakni surga sebagai 
karunia bagi siapa pun yang taat. 


maksudnya adalah, pemberi peringatan yakni neraka sebagai 
hukuman bagi siapa pun yang ingkar. 

“Tetapi kebanyakan manusia tiada 
mengetahui, ” maksudnya adalah, pada saat itu orang-orang kafir lebih 
banyak daripada orang-orang yang beriman, dan mereka yang mayoritas ini 
tidak mau menyadari apa yang akan Allah berikan kepadamereka nanti. 


Finnan Allah SWT, o] Ioia J ybj “ Dan 

mereka berkata, ‘Kapankah (datangnya) janji ini, jika kamu adalah 
orang-orang yang benar ’?” maksudnya adalah, mereka malah menantang 
kamu dan mengatakan kapankah janji yang kamu sampaikan tentang Hari 
Kiamat itu akan teijadi. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, js 
“Katakanlah ,” maksudnya adalah, wahai Muhammad, katakanlah kepada 
mereka yang berkata seperti itu. 

Firman Allah SWT, b y>^ilZ3 aIp 'Hyy iU-I jti 

£ 

“ Katakanlah, ‘Bagimu ada hari yang telah dijanjikan (Hari Kiamat) 
yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun 
dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya dimajukan maksudnya 
adalah, saat itu pasti akan datang, tidak terlambat atau tidak terlalu cepat satu 
detikpun. 


Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata jULI pada 
ayat ini adalah waktu dibangkitkannya seluruh makhluk nanti pada Hari Kiamat 
Namun ada juga yang berpendapat bahwa maksud kata tersebut adalah saat 
datangnya kematian, yakni kalian orang-orang kafir memiliki waktu yang telah 


ditentukan untuk mati sebelum datangnya Hari Kiamat yang sebenamya, agar 
kalian menyadari kebenaran perkataanku. Selain itu, adayang berpendapat 
bahwa maksud dari kata adalah hari teijadinya perang Badar. Karena 

pada hari itu adalah hari pelaksanaan adzab untuk mereka selagi di duma 
menuruthukum Allah. 

Para ulama ilmuNahwu memperbolehkan bacaan dengan 

pertimbangan kata berfungsi sebagai mubtada ‘ dan kata j»j* berfungsi 
sebagai badal, sedangkan khabar- nya adalah kata J$. ms 

Begitujuga dengan qira ‘ah \*j> 1029 , di m ana kata uji berfungsi 

sebagai zharaf (keterangan waktu), dan dhamir yang terletak pada kata aLp 
kembali pada kata uj£. 

Namun para ulama bahasa ini tidak memperbolehkan qira ‘ah 
Si , tanpa menggunakan tan win pada kata fji, dan meng- 

idhafah- kannya (menisbatkannya) kepada kata setelahnya, serta 
memperkirakan dhamir yang terletak pada kata kembali pada kata f . 
Karena hal ini termasuk menyandarkan sesuatu pada dirinya sendiri untuk 
menyelamatkan dhamir pada kalimat tersebut. Berbeda halnya jika dhamir 
tersebut kembalinya kepada kata $Uu», maka qira ‘ah ini diperbolehkan. 


Firman Allah: 


Jj >j isj 3J3 


1028 Lih. Ma 'aniAl Qur'an (2/695), I’rabAl Qur'an (3/348) dan^4/ BahrAl Muhith (7/ 
2852). 

1025 Inilah yang menjadi qira ‘ah Ibnu Abu Ablah dan A1 Yazidi, sebagaimana disebutkan 
oleh Abu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (7/282), namun qira ‘ah ini tidak termasuk 
qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir. 


Surah Saba' 



jisif ¥jJ !ijjiliT I dy^o^i 

£5 ijL^L’J 'jijjj ii iiil Jii @ i£3 

tlft *ijri ij 

JJtjC !j^' &M 






o!ju 3T ijfj ill oiaiTlj^fj “iSubf 4 J^j iilyso of 


\j>£& %h&'csJ f^fa J^‘> ^-i 




“Dan orang-orang kafir berkata, ‘Kami sekali-kali tidak 
akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada 
Kitab yang sebelumnya’. Dan (alangkah hebatnya) kalau 
kamu lihat ketika orang-orang yang lalim itu dihadapkan 
kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan 
perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang 
dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri, *Kalau tidaklah karena kamu 
tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman Orang- 
orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang- 
orang yang dianggap lemah, ‘Kamikah yang telah 
menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu 
datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah 
orang-orang yang berdosa’. Dan orang-orang yang 
dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri, ‘(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di 
waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika 
kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan 
menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya\ Kedua belah pihak 


menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat adzab. Dan 
Kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka 
tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka 
kerjakan” (Qs. Saba’ [34]: 31-33) 


Firman Allah SWT, \jji Jl3j “Dan orang-orang kafir 
berkata, ” maksudnya adalah, orang-orang kafir Quraisy. 




AjJL i Qu Sfj l.l 'g; 



“Kami sekali-kali tidak 


akan beriman kepada Al Qur 'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang 
sebelumnya. ” Sa’id meriwayatkan dari Qatadah, bahwa makna firman Allah, 
% adalah, Kitab-kitab dan para nabi yang diutus sebelumNabi 
Muhammad.* 030 


Namun ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah mereka juga 
tidak akan beriman kepada HariAkhir. 1031 Ibnu Juraij mengatakan bahwa 
yang mengatakan hal ini adalah Abu Jahal bin Hisyam. 1032 

Diri wayatkan bahwa ahli kitab menyampaikan sifal-sifat yang ada pada 
diriNabi SAW kepada kaum musyrikin sesuai dengan apa yang disampaikan 
dalam Kitab suci mereka, lalu ahli Kitab bertanya kepada mereka, “Apakah 
sifat-sifat itu sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Nabi SAW?” Kaum 
musyrikin kemudian mengiyakan seluruh sifat yang dikatakan oleh ahli Kitab. 
Namun setelah diketahui bahwa semua sifat telah sesuai dengan Nabi SAW 
kaum musyrikin berkata, “Kami tidak akan beriman kepada Al Qur' an, dan 
tidak juga kepada Kitab suci Taurat dan Injil yang diturunkan sebelumnya.” 
Padahal sebelum mengetahui hal ini orang-orang musyrik itu selalu meminta 
pendapat dari ahli kitab dan berdalil dengan pendapat mereka itu. Setelah 


1030 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/66), As-Suyuthi dalam 
Ad-DurrAl Mantsur (5/238) danAl Mawardi dalam tafsimya (3/361). 

1031 Ini adalah pendapat Ibnu Isa seperti yang dituliskan dalam TafsirAl Mawardi (3/ 
361). 

1032 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/361). 


kejadian tersebut terlihatlah keingkaran mereka, perbedaan diantara mereka, 
dan sedikitnya ilmu yang mereka miliki. 


Setelah itu Allah SWT raemberitahukan tentang keadaan mereka itu, 
Allah SWTberfirman, maksudnya adalah, wahai Muhammad, apabila 

nanti kamu telah melihat. 


AA'y* 1 y&fi )] “Ketika orang-orangycmg lalim itu 
dihadapkan kepada Tuharmya” maksudnya adalah, orang-orang ingkar itu 
terpenjara pada posisi sedang dihisaboleh Allah, mereka saling menyalahkan 
dan mencela satu sama lain, padahal mereka selama di dunia adalah teman- 
teman dekat dan selalu saling menolong. 


Kata y sebenamya adalah kata syarath yang membutuhkan jawaban, 
namun jawabannya pada ayat ini tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, 
apabila kamu telah melihatnya, maka kamu akan menyaksikan sesuatu yang 
tidak selayaknya mereka lakukan. 


Kemudian ayat inijuga menyebutkan diantara perdebatan mereka, yaitu: 
aft “Orang-orang yang dianggap lemah berkata” 
maksudnya adalah, orang-orang kafir yang ketika di dunia dianggap lemah 
berkata. 

“Kepada orang-orang yang menyombongkan diri ,” 
maksudnya adalah, kepada para pemimpin dan orang-orang yang mereka 


< J&f “Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami 

menjadi orang-orang yang beriman ,” maksudnya adalah, kalian telah 
menipukami, kalian telah menyesatkan kami, kalau saja kalian tidak melakukan 
itu pash kami telah beriman kepada Muhammad SAW. 

Bentuk bahasa seperti ini adalah bentuk bahasa yang fasih. Namun 
Sibawaih mengatakan 1033 bahwa beberapa kalangan ada juga yang 


1033 Lih.AlKitab (1/388). 


menyebutkan kalimat j&f 'jyj menjadi jii'SljJ, dimana kata yang 
disembunyikan berada pada posisi khafadh (berharakat kasrah), sedangkan 
kata yang disebutkan secara nyata berada pada posisi rafa ’ (berharakat 
dhammah), sebagai mubtada ‘ yang khabar -nya tidak disebutkan. 


Namun kalimat inidibantaholehMuhammadbinYazid,iabeikata, 

“Kalimat tersebut tidak dapat dibaca seperti itu, karena kata yang tidak 
disebutkan berada setelah kata yang nyata-nyata disebutkan, dan apabila 
posisi kata yang nyata-nyata disebutkan ini dibaca rafa maka kata yang 
tidak disebutkan itu pun seharusnya juga dibaca rafa ” 1034 


Firman Allah SWT, ^yt-\ L A oiuU \jj^zA # alt[}ti 

“ Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada 


orang-orang yang dianggap lemah, ‘Kamikah yang telah menghalangi 
kamu dari petunjuk ” Ini adalah kalimat tanya yang bermakna penolakan. 
Makna ayat ini adalah, kami sama sekali tidak menghalangi kalian untuk 
mendapatkan petunjuk, dan kami juga tidak memaksa kalian untuk ikut dengan 


kami. 


r - ;!! vi \\\ “Sesudah petunjuk itu datang 
* 

kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang 
berdosa, ” maksudnya adalah, kamu sendirilah yang memilih kemusyrikan itu 
dan bersikeras pada kekufuran. 

Firman Allah SWT, JjTjC if, 1 ff&ZA && JlSj 

jLpjlj “Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang- 
* 

orang yang menyombongkan diri, ‘(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di 
waktu malam dan siang (yang menghalangi kami) Kata menurut 
bahasa Arab bermakna penipuan atau tipu daya. Kata ini dibentuk dari 
I . i ° 35 

AlAkhfasy berkata, “Pada ayat ini terdapat kata yang tidak disebutkan. 


1034 Lih. I'rab Al Qur an (3/348). 

1035 Lih. Ash-Shihah (2/819). 


Surah Saba 


Perkiraan yang dimaksud adalah, jl^Tj JJljC >4* (ini terjadi karena tipu 
daya di waktu siang dan malam).” 1036 

Sedangkan An-Nuhas berkata, “Makna ayat ini adalah, akan tetapi 
tipu daya kalian pada siang hari dan malam. Maksudnya, ajakan dan godaan 
kalian lah yang membawa kami kepada kekufuran.” 1037 

Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan bahwa makna ayat ini adalah, perbuatan 
yang kalian lakukan pada siang dan malam hari yang membuat kami seperti 
ini. 103 * 

Qatadah berkata, “Maksudnya adalah, akan tetapi tipu daya yang 
kalian lakukan pada siang dan malam itulah yang menghalangi kami untuk 
beriman.” 1039 

Kata tipu daya ini disandarkan kepada siang dan malam karena pada 
saat itu tipu daya tersebut dilancarkan. Bentuk kalimat ini sama dengan bentuk 
kalimat pada firman Allah SWT, *3 Xr J?-f oj “ Sesungguhnya 

ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan (Qs. 
Nuuh [71 ]: 4) Pada ayat ini kata dinisbatkan kepada Allah, sedangkan 

dalam firman Allah yang lain disebutkan, ipll V 'Xr bji 

“Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun. ” (Qs. A1 A’raaf [7]: 34) Pada ayat 
ini kata dinisbatkan kepada manusia, karena memang ajal itu akan 
dikenakan kepada mereka. Atau contoh lainnya adalah seperti kalimat 
jUli aHj j ’fSCfi (siangnya melakukein puasa dan malamnya melakukan 

shalat). Dalam kalimat ini, kata siang dan malam disandarkan kepada diri 
orang yang melakukannya. 

A1 Mubarrad berkata, “Apabila mengikuti contoh diatas (Kalimat 

1034 Lih. l’rab Al Qw'an (3/348). 

mi Ibid. 

I03 * A tsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/361). 


S £ s 

p\i iDj a), maka makna ayat tersebut adalah, akan tetapi tipu daya 
kalian di siang dan malam hari.” 1040 

Contoh lainnya adalah finnan Allah SWT, 1*^:1 jl gftTj “Dan 
(menjadikan) siang terang benderang." (Qs. Yuunus [10]: 67) 

Qatadah membaca JJIdengan lafazh, 

JJ1—yakni dengan menggunakan tanwin pada kata ^Cdanharakat 
fathah pada kata jjj dan kata J i ^flTj—. 1041 Menurut Qatadah, dalam ayat 
ini ada kata yang tidak disebutkan. Perkiraan yang sebenamya adalah, 

an tetapi tipu daya yang terjadi pada siang dan 

malam). 

Sedangkan Sa’id bin Jubair membacanya hanya dengan mengganti 
qira ‘ah menjadi —dengan menggunakan harakat fathah pada huruf 

kafdan tasydid pada huruf ra‘ —. 1042 Maknanya adalah, pergantian siang 
dan malam. Kata itu dibaca rafa ’ karena kata ini berfungsi sebagai mubtada ', 
sedangkan khabar-nya tidak disebutkan. Atau bisa juga karena kata ini 
berfungsi sebagai fa % yang fi 7-nya tidak disebutkan, namun ditunjukkan 
oleh lafazh *j£\- 

Seakan-akan ketika dikatakan kepada mereka, “Apakah kami yang 
membuat kalian terhalang dan penerimaan hidayah?” Meteka menjawab, “Iya, 
hidayah itu terhalang seiring pergantian siang dan malam.” 

Makna ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan olehnya, yaitu makna 

finnan Allah, jjT if maksudnya adalah, mereka lalai seiring dengan 

✓ / 

perputaran siang dan malam. 

Selain itu, ada yang meriwayatkan bahwa yang membuat mereka seperti 


1040 Lih. 1’rab Al Qur'an (3/349). 

1041 Qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyyah dalam tafsimya(13/141), namun qira'ah 
ini tidak termasuk qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir. 

1042 Qira 'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur 'an (5/419) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya (13/141). Namun qira'ah ini tidak termasuk qira'ah sab ’ah 
yang mutawatir , seperti yang disebutkan dalam Al Muhtasab (2/193). 


~S>. 0* 


Surah Saba 


itu adalah lamanya masa yang mereka lalui dalam keselamatan, seperti juga 
yang terdapat pada firman Allah SWT, JUJ 

“Kemudian berlalulah masa yangpanjang atas mereka lalu hati mereka 
menjadi keras. ” (Qs. A1 Hadiid [57]: 16) 

Qira ‘ah yang sama juga diriwayatkan dari Rasyid, hanya saja ia 
menggunakan harakat fathah. Maksudnya adalah, • 1043 Seperti halnya 
ungkapan g*Ji pXZ* asjJj. Namun qira ‘ah ini dibantah oleh An-Nuhas, ia 
berkata, 1044 “Ungkapan ini hanya untuk ungkapan-ungkapan yang dikenali 
saja. Jika tidak maka qira ‘ah ini tidak diperbolehkan, misalnya yang 
diungkapkan adalah 45 ^'3, tentu ungkapan ini tidak ada.” 

iSl Jjl jA} AilL 4 “Ketika kamu menyeru kami 
supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi- 
Nya. ” Muhammad bin Yazid berkata, “Makna dari kata \%\jfi\ adalah sama, 
mirip, serupa. Contohnya adalah, Ju (si fulan mirip dengan si fulan). 

Makna ini telah kami uraikan dalam tafsir surah A1 Baqarah. 

“Kedua belah pihak menyatakan 
penyesalan tatkala mereka melihat adzab maksudnya adalah, mereka 
memperlihatkan raut menyesal di wajah mereka. Namun ada yang berpendapat 
bahwa penyesalan itu tidak dapat diperlihatkan, karena penyesalan itu adanya 
di dalam hati. Akan tetapi mungkin yang diperlihatkan adalah tanda-tanda 
penyesalannya saja, 1045 seperti yang telah kami jelaskan dalam tafsir surah 
Aali ‘ Imraan dan surah Yuunus. 1046 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa penyesalan mereka itu 
diungkapkan dengan kata-kata, seperti yang tercantum dalam A1 Qur an, 


1041 Qira 'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur 'an (5/419) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya (13/141). Namun qira'ah ini tidak tennasuk qira'ah sab ’ah 
yang mutawatir, seperti yang dijelaskan dalam A l Muhtasab (2/193). 

10,4 Lih. I’rabAl Qur'an (3/349). 

1045 Lih. I’rabAl Qur'an (3/350). 

I#4< Lih. tafsir surah Yuunus, ayat 54. 


J^ U3 o' “Malta sekiranya kita dapat kembali sekali 

lagi (ke dunia), niscayakamiakan menjadiorang-orangyangberiman” 
(Qs. Asy-Syu’araa' [26]: 102) 

Namun pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang mengatakan 
bahwa penyesalan mereka itu tidak diungkapkan dengan kata-kata, sama 
seperti ketika mereka dihisab, “(Mereka) merahasiakan 

pembicaraanmereka." (Qs. AlAnbiyaa' [21]: 3) 

JiilSiT tsL^-j “Dan Kami pasang belenggu di 
leher orang-orangyang kafir. ” Kata JjJcVf adalah bentuk jamak dan kata 
jilt, seperti kalimat, Jdai- a4j ^ (di lehemyateidapat belenggu yang 

terbuat dari besi). Atau seperti ungkapan untuk wanita yang buruk perilakunya: 

j fi } 

jJLs Jp (belenggu kutu). Awal ungkapan ini dari kata belenggu yang biasanya 
tersusun dari ikatan-ikatan, lalu ikatan tersebut menempel pada rambut hingga 
menyebabkan kepalanya berkutu. Atau seperti kalimat, ,^1 (aku 

mengikatkan kedua tangannya di lehemya). 

Dan kata Jill ini juga dapat bermakna rasa dahagayang teramat sangat, 
y ang terkadang kata yang digunakan adalah atau Kata ini dibentuk 

dari kata ji- (P ria itu dibelenggu dengan rantai). 

Makna ini disampaikan oleh A1 Jauhari. 1047 

Ada yang berpendapat bahwa kalimat masih terkait dengan 

kalimat sebelumnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kalimat 
sebelumnya menjadi sempuma ketika sampai pada firman Allah SWT, 
lU “Tatkala mereka melihat adzab.” Kemudian dimulai lagi 
kalimat baru dengan firman Allah SWT, tlLU-j “Dan Kami 

menjadikan belenggu-belenggu itu,” maksudnya adalah, belenggu itu 
dipasang untuk semua orang-orang kafir. 

“Mereka tidak dibalas melainkan dengan 


Surah Saba' 


1047 Lih. Ash-Shihah (5/1784). 



apayang telah mereka kerjakan, ” maksudnya adalah, mereka akan dibalas 
sesuai dengan apa yang telah mereka keg akan selama di dunia. 


Finnan Allah: 


^ iiyiij @i oj>r 

“5 ^UjT_^aI 0-J la — ';i oj JJi 

■3j © bj&i 

✓ ^ ’’ ^ 

4 (*-*3 I plj>- dLlljli J^-Pj£■*!* ^ 

• -r i _T-f" •--» .f*- ^ ^ .» rV?? 

^vibJjl LiljU 0>*HtOi^'j ® 0j~?I* 

~ ^ * ' ** i' "Yt 

y * / ya^-I JLsu I 


“Z)a/i Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang 
pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang 
hidup mewah di negeri itu berkata, ‘Sesungguhnya kami 
mengingkari apa yang kamu diutus untuk 
menyampaikannya’. Dan mereka berkata, Kami lebih 
banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) 
dan kami sekali-kali tidak akan diadzab\ Katakanlah, 
‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya), akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahuV. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan 
(pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada 
Kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal shalih. Mereka itulah yang 
memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa 




yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di 
tempat-tempat yang tinggi (dalam surga). Dan orang-orang 
yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan 
anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan adzab 
Kami), mereka itu dimasukkan ke dalam adzab.” 

(Qs. Saba’ [34]: 34-38) 


Finnan Allah SWT, “Dan Kami 


tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, 
melainkan orang-orang yang hidup mew ah di negeri itu berkata.” 
Qatadah berkata, “Makna dari "Uadalah orang-orang yang kaya, para 
pemimpin, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang mengetuai untuk 
berbuat hal-hal yang buruk terhadap para rasul di antara mereka.’ 


, «1048 


Firman Allah SWT, 


! "l Jli; lIj bj 


IjJ’fj “Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk 
menyampaikannya. Dan mereka berkata, ‘Kami lebih banyak 
mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) Maksudnya adalah, 
kami memiliki lebih banyak harta dan keturunan, apabila Tuhanmu memang 
tidak suka dengan agama yang kami anut, lalu mengapa Dia memberikan 
kelebihan-kelebihan itu kepada kami? 


“Dan kami sekali-kali tidakakan diadzab.” Karena 
biasanya orang yang diberikan kebaikan dan kelebihan tidak akan diadzab. 


Perkataan dan argumentasi mereka yang menggunakan kekayaan itu 
langsung dibantah, Allah berfirman kepada Nabi-Nya, 
jjjLj “ Katakanlah, ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan 

rezeki bagi siapa yang dikehendaM-Nya dan menyempitkan (bagi siapa 


1048 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Qatadah, seperti yang disebutkan 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/23 8), dan Ath-Thabari dalam Jami ’Al Bayan (21/67), dari 
Qatadah, namun redaksinya adalah, “Mereka adalah para pemimpin dan orang-orang 
yang mengajak mereka berbuat keburukan.” 


Surah Saba' 


yang dikehendaki-Nya)” maksudnya adalah, katakanlah kepada mereka 
yang berkata seperti itu, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa 
saja yang la kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki kepada siapa 
saja yang la kehendaki. Bisa saj a kelapangan dan kesempitan pada rezeki itu 
justrumenjadiujiandancobaanterhadappenerimanya. Oleh karena itu, rezeki 
tidak dapat mempengaruhi apa pun yang akan diterima oleh siapa pun di 
akhirat nanti. Selain itu, kelapangan rezeki juga tidak menunjukkan bahwa 
seseorang akan berbahagia nantinya. Janganlah kalian mengira bahwa harta 
dan anak-anakmu itu dapat berguna bagi diii kalian pada Hari Kiamat nanti. 

“Akan tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui, ” maksudnya adalah, mereka tidak mau merenungkan hal 
itu hingga mereka tidak mengetahuinya. 




Setelah itu Allah SWT berfirman lagi untuk menegaskan firman 
sebelumnya, “ Dan sekali-kali 


bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan 
kamu kepada Kami sedikit pun.” Mujahid berkata, “Makna dari kata 
58 adalah sedikit mendekatkan, karena JiijJt itu maknanya adalah 


kedekatan.” 1049 


Sedangkan A1 Akhfasy memaknai kata ini sebagai ism mashdar yang 
artinya hanya penekanan dari kata 1050 Oleh karena itu, kata (jjj 

dalam ayat ini dibaca nashab (berharakatn fathah), seakan-akan yang 
dikatakan adalah, (dantidaklah 

harta dan anak-anakmu yang kamu dekatkan kepada kami menjadi dekat). 


A1 Farra' mengira bahwa kata jJi, disebutkan untuk kedua kata 
tersebut (yakni dan J'jJjl). Padahal tidak demikian adanya. 

Penguraian yang sebenamya adalah seperti pada pendapat A1 Farra' yang 
lain, yang juga diunggulkan oleh Abu Ishak Az-Zujaj, yaitu: Lj 


1049 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (21/68) dari Mujahid. 

1050 Lih. Vrab Al Qur'an (3/351). 






. Kemudian khabar 
(predikat) yang pertama tidak disebutkan lagi karena sudah terwakilkan oleh 
khabar kedua. Atau untuk selain ayat A1 Qur' an boleh juga mengganti kata 
jJb dengan kata lainnya, diantara lain: ss p^'> atau dan 

ji-d' khusus untuk anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. 

Makna ayat ini adalah, harta dan keturunan itu tidak akan menambahkan 
ketinggian atau derajat di sisi Kami, dan tidak mendekatkan kalian kepada 
Kami sama sekali. 

*5] “Tetapi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal shalih ” Sa’id bin Jubair berkata, “Makna finnan 
ir>i adalah, kecuali yang beriman dan beramal shalih, maka hartanya dan 
keturunannya tidak akan memberi mudharat kepadanya selama di dunia.” 



Sebuah riwayat dari Laits bin Thawus menyebutkan bahwa ketika 
berdoa ia terkadang memanjatkan doa, “Ya Allah, limpahkanlah kepada kami 
keimanan dan perbuatan yang baik, dan hindarilah kami dari harta dan 
keturunan, karena aku mendengar firman-Mu, -Id}' 

Ij* * 3 ] (jlj jfeyz ‘Dan sekali-kali bukanlah harta 


dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada 
Kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal shalih 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Doa Thawus ini ada sedikit kerancuan 
yang hams diluruskan. Makna yang dimaksud sebenamya adalah, tentu Allah 
lebih mengetahui apa yang dimaksud dari doa itu, hindarilah kami dari harta 
dan keturunan yang menyesatkan, atau yang tidak dapat memberikan kebaikan. 
Karena, harta dan keturunan yang dapat memberikan kebaikan pastilah akan 
selalu diharapkan oleh siapa pun. Itulah sebaik-baik sesuatu yang dimiliki 
oleh seseorang. Keterangan ini telah kami uraikan dalam tafeir surah Aali 
‘Imraan, Maryam, dan A1 Furqaan. 1051 


1051 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 38, surah Maryam, ayat 5, dan surah A1 


Surah Saba' 



Kata dalam ayat ini berada pada posisi nashab sebagai istitsna 
munqathi (pengecualian yang terpisah). Maknanya adalah, akan tetapi 
barangsiapa yang beriman dan berbuat kebaikan, maka imannya dan amalnya 
itulah yang akan mendekatkan dirinya kepada-Ku. 


Az-Zujaj mengira bahwa kata ini berada pada posisi nashab karena 

istitsna ‘ badal dari dhamir yang terdapat pada kata Namun 

pendapat ini tidak tepat, seperti yang disampaikan oleh An-Nuhas, ia berkata, 

* 

“Pendapat ini tidak benar, 1052 karena dhamir itu adalah dhamir 
mukhathab (kata ganti orang kedua), dan dhamir mukhathab itu tidak boleh 
menjadi badal. Kalau ini dibenarkan maka seseorang akan boleh 
menggunakan kalimat, ijJj (akumelihatkamusiZaid). 


Az-Zujaj juga sebenamya tidak seorang diri berpendapat seperti itu, 
karena A1 Farra' jugamenyampaikan hal yang sama. 1053 Hanya saja A1 Farra' 
menggunakan kata-kata yang berbeda, itu pun dikarenakan orang-orang Kutah 
memang tidak menggunakan kata badal untuk hukum badal, namun tetap 
saja pendapatnya itu tidak berbeda dengan pendapat Az-Zujaj. 


Az-Zujaj juga mengira bahwa firman Allah di ayat yang lain, yaitu: 

^1 “Kecuali orang-orang yang menghadap Allah 
dengan hatiyang bersih.” (Qs. Asy-Syu’araa' [26]: 89) Ini sama seperti 
hukum badal tersebut, yakni kata pada ayat ini dibaca nashab oleh kata 


£*4 yang disebutkan pada firman sebelumnya, yaitu: V3 0^* £-*4 V 


‘‘''(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. ” (Qs. Asy- 
Syu’araa' [26]: 88) 


Selain itu, A1 Farra' membolehkan kata dibaca rafa \ 1054 sehingga 


Furqaan, ayat 74. 

1052 Lih. I’rab Al Qur'an (3/352). Namun kata-kata yang digunakannya adalah, 

* 

“Pendapat ini seakan-akan tidak benar, karena dhamir pada ....” 

1053 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/363). 

1054 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/363). 




maknanya adalah, tidak lain kecuali orang-orang yang beriman. Begitulah yang 
dikatakannya, namun aku tidak menangkap makna yang dimaksud olehnya. 

Firman Allah SWT, i jLp i\y>- “ Mereka itulah 

yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang 
telah mereka kerjakan, ” maksudnya adalah, pelipatgandaan yang tercantum 
pada firman Allah SWT, l^JtLd“ Barangsiapa 
membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat 
amalnya. ” (Qs. A1 An’aam [6]: 160) 

Kata sendiri maknanya adalah penambahan. Maksudnya 

✓ ^ 

adalah, mereka akan mendapatkan pahala yang dilipatgandakan. Makna ini 
berasal dari bab penisbatan bentuk mashdar kepada maf’ul. 

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka akan 
mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, karena kata bermakna 

penggabungan. Penisbatan kelipatan kepada pahala ini seperti penisbatan 
sesuatu kepada dirinya sendiri, seperti kalimat &- atau JTji I 5^,. 
Artinya, mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, untuk satu 
perbuatan ia akan mendapatkan sepuluh pahala, hingga kelipatan yang tak 
terhingga sesuai dengan kehendak Allah SWT. 

Para ulama membaca kalimat f \dengan menggunakan 

idhafah. Namun beberapa ulama diantaranya Az-Zuhri, Ya’qub, danNashr 
bin Ashim, membaca kata dengan nashab dan menggunakan tan win 

sedangkan kata dibaca rafa ’ ( . •.I's.i 'P. 1055 Makna ayat ini 

adalah, maka mereka akan mendapatkan kelipatan dari pahala mereka. Dalam 
ayat ini terdapat makna yang disebutkan di awal dan di akhir. 

Sedangkan makna qira'ah jumhur (. Ryr) adalah, maka 
mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Qira'ah yang 


1055 Qi ra ' a h j n j termasuk qira'ah sab’ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan 
dalam Taqrib A n-Nasyr (hal. 162). 



menggunakan rafa’ pada dua kata tersebut ( uu^j f ”JJ?-), 10S6 hanya 
menjadikan kata sebagai badal dari kata f\^~. 

^ jU*j “Daw mereka aman sentosa di tempat-tempat 
yang tinggi (dalam surga). ” Sebagian ulama mempergunakan ayat ini sebagai 
dalil untuk melebihkan keutamaan yang dimiliki orang kaya dibanding orang 
miskin. 

Muhammad bin Ka’ab berkata, “Sesungguhnya jika seorang mukmin 
itu kaya dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya 
sebanyak dua kali. Karena disamping Allah akan melipatgandakan pahala 
mereka, mereka juga akan mendapatkan jaminan berdasarkan pemyataan 

^ Ji * 

ayat, ‘Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat 

yang tinggi (dalam surga) ” 

Jumhurulamamembacakatadenganmenggunakanbentuk 
jamak. Qira ‘ah ini juga menjadi qira ‘ah yang diunggulkan oleh Abu Ubaid, 
karena pada ayat lain Allah SWT berfirman, lij£ 

“Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang 
tinggi di dalam surga. ” (Qs. A1 Ankabuut [29]: 58) 

Az-Zamakhsyari berkata, 1057 boleh dibaca dengan 

menggunakan harakat dhammah pada huruf ra', atau boleh juga dengan 
menggunakan harakat fathah, atau boleh juga dengan sukun .” 

Beberapa ulama membaca kata .-..ffiT ini dengan menggimakan 
bentuk tunggal (ij^i). 1058 Ulama-ulama itu antara lain: A1 A’masy, Yahya bin 


1056 Qira ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/353) dan A1 
Farra' dalam Ma’ani Al Qur'an (2/364). Namun qira'ah ini tidak termasuk qira'ah 
sab ’ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Mukhtashar Ibnu Khalawiyah 
(hal. 122). 

1057 Lih. AlKasysyaf(3/262). 

1058 Qira’ah yang menggunakan bentuk tunggal ini termasuk qira'ah sab’ah yang 
mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Al Iqna ’ (2/740) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 
162). 



Watsab, Hamzah, dan Khalaf. Dalil mereka adalah firman Allah SWT, 
“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan 
martabatyang tinggi (dalam surga)." (Qs. A1 Furqaan [25]: 75) 

Kata memang terkadang digunakan untuk ismjamah (kata benda 

yang menunjukkan jamak) dan terkadang juga digunakan untuk ism jins (kata 
benda yang menunjukkan jenis). 

Ibnu Abbas berkata, ‘Tempat-tempat yang tinggi yang berada di surga 
itu terbuat dari intan, permata, dan mutiara. Penjelasan mengenai hal ini telah 
kami sampaikan sebelumnya.” 1059 

Makna oyJji adalah mereka di dalam sana akan terbebas dari 
kematian, dari kesulitan, dari sakit, dari kesedihan, dan dari hal-hal yang tidak 
membahagiakan. 

Firman Allah SWT, UiJt; “ Dan orang-orangyang 

berusaha (menentang) ayat-ayat Kami, ” maksudnya adalah, berusaha untuk 
menyanggah dalil-dalil Kami, hujjah-hujjah Kami, ayat-ayat Kami, dan Kitab 
suciKami. 

“Dengan anggapan untuk dapat melemahhan 

* 

(menggagalkan adzab Kami)," maksudnya adalah, mereka berpikir dapat 
meloloskan diri dari adzab Kami. 

“Mereka itu dimasukkan ke dalam 
adzab, ” maksudnya adalah, mereka akan dijejalkan di neraka Jahanam dengan 
dijaga oleh paramalaikat Zabaniyah yang selalu siap untuk memberi hukuman 
kepada mereka. 




1059 Lih. tafsir surah At-Taubah, ayat 72 dan surah A1 Furqaan, ayat 75. 


Firman Allah: 




0 Tit >J .,> ^ 


“ Katakanlah, ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki 
bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba- 
Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki- 
Nya) Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka 
Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang 
sebaik-baiknya” (Qs. Saba’ [34]: 39) 


Firman Allah SWT, Ai jNh) iaJjj <_£) jl 'Ji 

“ Katakanlah, ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan 
bagi (siapa yang dikehendaki-Nya) Kalimat ini diulang lagi sebagai 
penegasan dari kalimat sebelumnya. 

Lj “Dan barang apa saja yang kamu 
nafkahkan, maka Allah akan menggantinya ,” maksudnya adalah, wahai 
Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang terpedaya dengan harta 
dan keturunan mereka, bahwa Allah melapangkan rezeki kepada siapa saja 
yang la kehendaki, dan Allah juga akan menyempitkan rezeki kepada siapa 
saja yang la kehendaki. Oleh karena itu, j anganlah mereka tertipu dengan 
banyaknya harta, namun infakkanlah harta itu, sedekahkanlah harta itu, sebagai 
bentuk ketaatan kepada Allah. Sebab, setiap harta yang mereka infakkan 
sebagai ketaatan kepada Allah pasti akan diganti dengan yang lebih baik. 


Dalam ayat ini sebenamya ada kata yang tidak disebutkan. Perkiraan 

f. , * ' * y 

kata yang dimaksud adalah, liCJip (J^IAp karena biasanya kata UJl> 

• ^ ^ ^ / J 

dibarengi dengan kata _J atau (jj 'j(\‘A atau Kf* Lite-'), yakni 
memberikan setelah diberikan, atau menggantikannya. 





Pengganti ini bisa jadi ketika masih di dunia ataubisa jadi untuk di 
akhirat nanti. Dal am Shahih Muslim disebutkan, sebuah riwayat dari Abu 
Hurairah, ia berkata: Nabi SAW bersabda. 


* * * * / 


JsLpf : J yiS (1)VA-i fji {j* ^ 

/ ' / / / / / / ^ ^ / 

.till Japlj Lils- LLLm* 


“Tidak ada pagi hari yang di lalui oleh para hamba kecuali ada 
dua malaikat yang turun dari atas langit, salah satu dari mereka 
berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah untuk orangyang senang bersedekah 
pengganti dari harta sedekahnya, dan berikanlah untuk orang yang 
fakir kebinasaan pada hart any a ’” 1060 

Masih dalam kitabyang sama, dan diriwayatkan dari riwayat yang sama 
pula, disebutkan bahwaNabi SAW bersabda, 

(jilf 1 JVS 4&1 0} 

x / V/ / 

“Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, ‘Bersedekahlah maka 
Aku akan bersedekah Jcepadamu ’”' 061 

Ini adalah isyarat bahwa pengganti itu diberikan ketika masih di dunia, 
yaitu dengan memberikan kepada orang yang bersedekah pengganti dari uang 
sedekahnya, apabila sedekahnya itu sebagai ketaatannya kepada Allah. Namun 
terkadang pengganti itu memang tidak diberikan ketika di dunia, akan tetapi 
harta yang disedekahkan pasti akan diganti, karena harta yang disedekahkan 
akan selalu berdoa bagi orang yang menyedekahkannya, seperti yang telah 
kami jelaskan sebelumnya. 1062 


1060 HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hadits Mengenai Orang yang 
Murah Hati dan yang Kikir (2/700). 

1061 HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Anjuran untuk Selalu Murah 
Hati, dan Kabar Gembira untuk Orang yang Murah Hati Karena Sedekahnya Akan 
Diganti (2/691). 

1062 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 262. 


Ad-Daraquthni dan Abu Ahmad bin Adi meriwayatkan dari Abdul 
Hamid A1 Hilali, dari Muhammad bin A1 Munkadir, dari Jabir, ia berkata: 
Nabi SAW bersabda, 


L »j SiJL/5 i_ ij IS' 

" * 1 
0 i *■ & n ^ j ^^ ^ J*-' o ( ^ ^ ✓ 

J** 4->^P AJ L*J 4KW> 

^ ✓ ✓✓ 

. a ' . ^/si .a j\ DLjj ^ 4JLLJ jlT L» Ifrfiis- AUl 3JLL> 


“Setiap perbuatan baik adalah sedekah, harta apa saja yang 
dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya dan keluarganya adalah 
sedekah, apa saja yang dikeluarkan seseorang untuk menjaga 
kehormatannya adalah sedekah. Dan setiap harta yang 
dikeluarkannya oleh seseorang maka akan digantikan oleh Allah, 
kecuali harta yang dikeluarkannya untuk mendirikan bangunan 
atau untuk berbuat maksiat. ” 1063 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Para ulama sepakat bahwa harta yang 
dikeluarkan untuk tujuan maksiat tidak akan mendapatkan pahala dan tidak 
juga akan diganti. Sedangkan harta yang digunakan untuk me ndirikan b angiman^ 
yang hanya dibangun sesuai kebutuhannya saja, untuk menutupi aurat 
keluarganya dan menjaga mereka dari segala sesuatu, maka bang un an ini 
akan diganjar dengan kebaikan dan akan diganti. Hal ini sesuai dengan sabda 
Nabi SAW, 


1* S S # Os *./ ». ^ $ S ' ""T a i . ^ ol 

C~j ! <JLy2j>eJ' dJ-fc .^3 (Sj** (3^ ^ t^j^r 

+ S SS / ✓ y •* / 

.*dlj j^Jl cijj> 


“Ibnu Adam tidak berhak (untuk memiliki) kecuali tiga perkara: 
sebuah rumah untuk ditinggalinya, pakaian untuk menutupi 


1063 HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan -nya (3/28). 


fliBBEl) 



auratnya, dan sepotong roti kering dan air (untuk makan 
minumnya).” 


Makna ini telah kami jelaskan secara mendetail dalam tafsir surah A1 
A’raaf. 1064 

jAj “Dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik- 
baiknya. ” Setelah disebutkan sebelumnya bahwa seseorang memberikan 
rezeki (nafkah) kepada anak-anaknya, menjadi pemimpin dalam keluarganya, 
lalu Allah SWT berfirman, “Dan Dia lah Pemberi rezeki 

yang sebaik-baiknya. ” 


Karena, makhluk juga memberi rezeki, namun pemberi annya itu dan 
harta yang diberikan kepada mereka, dan apabila harta itu diambil dannya 
maka ia tidak mampu lagi untuk memberikan rezeki. Berbeda dengan Yang 
Maha Memberi rezeki, Ia memberikan rezeki yang diambil dari 
perbendaharaan yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak akan pemah habis. 
Siapa pun yang dapat menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, maka itulah 
Pemberi rezeki yang hakiki, seperti tercantum dalam firman Allah SWT, 


Jt ijiJy «j£lT> ol Sesungguhnya Allah Dia-lahMaha Pemberi 




rezeki, Yang Mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (Qs. Adz- 
Dzaariyaat [51]: 58) 


Firman ADah: 


i y ti=^J 'jji p 

i* j r i 

0b 


1064 Lih. tafsir surah A1 A’raaf, ayat 74. 


“Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah 
mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah 
berfirman kepada malaikat , ‘Apakah mereka ini yang 
dahulu menyembah kamu?’ Malaikat-malaikat itu 
menjawab , ‘Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung 
kami, bukan merekaBahkan mereka telah menyembah 
jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. n 

(Qs. Saba’ [34]: 40-41) 


Finnan Allah SWT, “ Dan (ingatlah) hari (yangdi 

waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya. ” Ayat ini berhubungan 
dengan firman Allah SWT, ^y jiy ^ j.jLlt jj 3 J 3 “ Dan (alangkah 
hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang lalim itu 
dihadapkan ,” maksudnya adalah, kalau kamu melihat keadaan mereka pada 
saat itu maka kamu akan merasa bahwa keadaan mereka sangat buruk. 

Pesan ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, namun termasuk juga 
didalamnya umat beliau. Setelah itu dilanjutkan pada ayat ini, juga kalau kamu 
melihat pada hari dimana mereka semua Kami bangkitkan, para penyembah 
dan para sesembahan, Kami kumpulkan semua untuk dihisab, kemudian Allah 
bertanya kepada para malaikat, “ Apakahmereka 

ini dahulu yang menyembah kamu?” 


Sa’id meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: Ini adalah pertanyaan 
dari Allah kepada para malaikat, sama seperti ketika Allah SWT bertanya 
kepada Nabi Isa AS, 1065 “ Isa 

putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, 
‘ Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah ’?” (Qs. A1 
Maa'idah[5]: 116) 


1065 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (21/69) dan An-Nuhas 
dalatn I’rabAl Qur'an (3/353) dari Qatadah. 





An-Nuhas berkata, 1066 “Maknanya adalah apabila para malaikat 
mendustakan mereka (mengatakan bahwa ia tidak pemah meminta kepada 
manusia untuk menyembahnya), maka ini adalah dalil yang sangat kuat untuk 
menghukum manusia yang menyembahnya. Kata tanyapada ayat ini adalah 
kata tanya yang bertujuan untuk mencela para penyembah malaikat itu.” 

Para malaikat bukannya berpihak kepada para manusia yang telah 
menyembahnya sebagai pembelaan untuk mereka, namun para malaikat justm 
mensucikan Allah dari perbuatan itu, jXas-zL \J\3 “Malaikat- 

malaikat itu menjawab, ‘Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung 
kami maksudnya adalah, Ya Allah, Engkau terhindar dari memiliki sekutu, 
Engkau adalah Tuhan kami yang kami mintakan pertolongan, yang kami 
sembah, yang kami taati, yang kami ikhlas dalam beribadah. 

“Bahkan mereka telah menyembah jin ” 
maksudnya adalah, yang dijadikan sesembahan oleh mereka itu adalah iblis 
dan kawan-kawannya. 

Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, bahwa ada sebuah daerah yang 
ditinggali olehbani Malih dari Khuza’ah. Penduduknya adalah para penyembah 
jin. Mereka mengira bahwa jin itu menampakkan diri kepada mereka, dan jin 
itu adalah penjelmaandari malaikat, dan malaikat itu adalah putri-putri Allah. 
Inilah yang dimaksud oleh firman Allah SWT, 1^3 aXX-T \jLH>-j “Dan 

mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin.” (Qs. 
Ash-ShaafFat [ 37 ]: 158 ) 


Firman Allah: 



1064 Lih. I’rab Al Qur'an (3/353). 



“Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa (untuk 
memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan 
kepada sebagian yang lain. Dan Kami katakan kepada 
orang-orang yang zhalim , i Rasakanlah olehmu adzab 
neraka yang dahulunya kamu dustakan itu *.” 

(Qs. Saba’ [34]: 42) 


Firman Allah SWT, “ Maka pada hari 

ini sebagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan ,” 
maksudnya adalah, pada hari dimana mereka semua dikumpulkan, tidak ada 
lagi makhluk yang berkuasa, memberi pertolongan, atau syafaat, atas yang 
lainnya. 


“Dan tidak pula kemudaratan, ” maksudnya adalah, tidak ada 
pula makhluk yang dapat membinasakan terhadap makhluk lainnya. Mereka 
juga tidak dapat melakukan sesuatu yang buruk terhadap yang lain. 


Ada pula yang mengatakan bahwa makna firman ini adalah, para malaikat 
tidak memiliki kemampuan untuk mencegah kemudharatan terhadap para 
penyembahnya. Dengan makna ini maka ada mudhaf (malaikat) yang tidak 
disebutkan. 


OjjuSO “Dan Kami 

katakan kepada orang-orang yang zhalim, ‘ Rasakanlah olehmu adzab 
neraka yang dahulunya kamu dustakan itu ” Maksudnya adalah, dikatakan 
kepada para penyembah malaikat itu dan orang-orang yang tidak mau taat 
kepada Allah, “Masuklah kalian ke dalam neraka yang telah dipersiapkan 
untuk kalian.” 


Firman Allah: 



odjJi Diij luj Vj Tli c; 1ijJlij j^Ui; j£J oif is£ 


“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami 
yang terang, mereka berkata , ‘ Orang ini tiada lain 
hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu 
dari apa yang disembah oleh bapak-bapakm u dan mereka 
berkata , ‘(yi/ Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan 
yang diada-adakan saja \ Dan orang-orang kafir berkata 
terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada 
mereka , ‘Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata’.” 

(Qs. Saba’ [34]: 43) 


Firman Allah SWT, L&jI* Bjj “Dan apabila 

dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang ” maksudnya 
adalah, apabila A1 Qur'an dibacakan dan disampaikan kepada mereka. 

July ol G “Mereka berkata , 

‘ Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi 
kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu maksudnya adalah, 
bukannya beriman kepada isi A1 Qur'an yang disampaikan kepada mereka, 
mereka justru mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya ingin 
menghalangi ibadah mereka terhadap sesembahan mereka yang telah mereka 
sembah sejak dahulu kala secara turun temurun. 


ill) VlTlii C Iyiij “Dan mereka berkata, ‘(Al Qur'an) ini 
tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja maksudnya 
adalah, bahkan mereka juga mengatakan bahwa Al Qur'an itu hanya omong 
kosong dan kebohongan yang dikarang Nabi Muhammad saja. 


» i» . 


bj £ ill Ijijjf Jlij “ Dan orang- 


orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang 




kepada mereka, ‘Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata maksudnya 
adalah, terkadang mereka mengatakan bahwa A1 Qur'an itu hanya si hir belaka, 
dan terkadang mereka mengatakan bahwa A1 Qur'an itu hanya karangan Nabi 
saja. Atau mungkin juga maknanya adalah, sebagian dari mereka ada yang 
mengatakan itu sihir dan sebagian yang lain mengatakan itu karangan. 


Firman Allah: 






“Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka 
kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah 
(pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang 
pemberi peringatan pun. Dan orang-orang yang sebelum 
mereka telah mendustakan sedang orang-orang kafir 
Makkah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa 
yang telah Kami berikan kepada orang-orang dahulu itu 
lalu mereka mendustakan rasul-rasul-Ku. Maka alangkah 
hebatnya akibat kemurkaan-Ku.” (Qs. Saba’ [34]: 44-45) 


Firman Allah SWT, ^ 


u Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab 
yang mereka baca, dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada 
mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan puny maksudnya 
adalah, mereka belum pernah membaca sebuah Kitab suci pun yang 
menyebutkan bahwa ajar an yang kamu bawa itu salah dan bertentangan, dan 
mereka juga belum pernah mendengar hal itu dari seorang utusan Allah pun. 

Hal ini serupa dengan firman Allah SWT, <-4^^ 



^ y “Atau adakah Kami memberikan sebuah Kitab 
kepada mereka sebelumAl Qur 'an, lalu mereka berpegang dengan Kitab 
itu?” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 21) 

Oleh karena itu, pendustaan mereka itu tidak memiliki tempat 
bergantung atau dasar yang kuat sama sekali. Seperti halnyayang dikatakan 
oleh ahli Kitab (walaupun merekajuga kaum yang batil setelah itu), “Kami 
adalah umat yang diturunkan Kitab dan diturunkan ajaran kepada kami, 
kami bersandar kepada Rasul yang diutus oleh Allah.” 

Kemudian Allah SWT mencela perbuatan umat-umat itu ketika 
mendustakan para rasul-Nya, “Dan orang-orangyang 

sebelum mereka telah mendustakan ,” maksudnya adalah, umat-umat yang 
terdahulu yang lebih kuat dari mereka, lebih banyak hartanya, lebih banyak 
keturunannya, lebih mewah hidupnya, juga mendustakan para rasul. Oleh 
karena itu, mereka dibinasakan oleh Allah, seperti halnyakaum Tsamud dan 
kaum Ad. 

• X» j O-«« 1 jjJj l2j “Sedang orang-orang kafir Makkah itu 

belum sampai menerima sepersepuluh dari apayang telah Kami berikan 
kepada orang-orang dahulu itu. ” Kata j\lk. memiliki makna yang sama 
dengan kata ^ijJi (sepersepuluh). Namun ada juga yang berpendapat bahwa 
jCKjl* itu sepersepuluhnya sepersepuluh. 

A1 Jauhari berkata, 1067 “Kata j&S* artinya adalah satu persepuluh dari 
sesuatu. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk makna tersebut.” 

Beberapa ulama berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, orang- 
orang terdahulu tidak mensyukuri apa yang telah diberikan kepada mereka 
kecuali hanya sepersepuluhnya saja. 1068 Pendapat ini diriwayatkan oleh An- 
Naqqasy. 


1067 Lih. Ash-Shihah (2/746). 

1068 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/364) dan Ath-Thabari 
dalam tafsimya (21/70). 


Surah Saba' 



Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah tidak 
memberikan kepada mereka kecuali hanya sepersepuluh dan ilmu, penj elasan, 
hujjah, dan bukti yang telah dibenkan kepada orang-orang sebelum mereka. 

Namun pendapat ini dibantah oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Tidak ada satu umat pun yang lebih pintar dari umat Nabi SAW, 
dan tidak ada Kitab suci yang lebih gamblang dan jelas melebihi A1 Qur' an 
yang diturunkan kepada beliau.” 1069 

Diriwayatkan bahwa jlil. adalah sepersepuluh dari Jp*, dan 
adalah sepersepuluh dari P&' Oleh karena itu, jUk, adalah satu bagian 

dari seribu (seperseribu). 

Pendapat ini didukung oleh A1 Mawardi, ia berkata, 1070 “Pendapat inilah 
yang paling diunggulkan, karena yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah makna 
mubalaghah (hiperbola) dalam jumlah yang paling sedikit.” 

<J~»j “ Lalumerekamendustakanrasul-rasul- 

Ku. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan-Ku,” maksudnya adalah, 
orang-orang terdahulu telah mendustakan rasul yang Aku utus kepada mereka, 
tidakkah kalian melihat bagaimana hukuman yang Aku berikan kepada mereka? 

Dalam ayat ini terdapat kata yang tidak disebutkan. Perkiraan yang 
dimaksudkan adalah, lalu mereka mendustai para rasul-Ku, lalu Aku binasakan 
mereka. Lihatlah bagaimana Murka-Ku yang Aku tunjukkan kepada 
mereka. 



1069 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsirnya (3/364) dan Ath-Thabari 
dalam tafsirnya (21/70). 

Maknanya adalah, wahai Muhammad, sesungguhnya Kami tidak memberikan kepada 
umatmu kecuali hanya sepersepuluh dari kekuatan dan kemewahan yang dimiliki oleh 
umat sebelum kamu. 

1070 Lih. TafsirAlMawardi (3/364). 


I Tafsir Al Qurthubi 




Firman Allah: 




\Xs> 


“ Katakanlah , ‘Sesungguhnya aku hendak memperingatkan 
kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap 
Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; 
kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) tidak ada 
penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain 
hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum 
(menghadapi) adzab yang keras’” (Qs. Saba’ [34]: 46) 


Firman Allah SWT, 1 “ Katakanlah , 

‘ Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja 
Maksudnya adalah, suatu perkara yang dapat menyempumakan hujjah 
terhadap orang-orang musyrik. 

Makna adalah, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang 
yang musyrik itu. 

( *5&£>f'Lo! maksudnya adalah, aku hanya ingin mengingatkan dan 
memberi peringatan kepada kalian, baik mereka mau menerimanya maupun 
tidak menerima. 

maksudnya adalah, dengan satu kalimat saja yang mencakup 
seluruh kalimat, yang menunjukkan kepada ketidaksyirikan dan persaksian 
terhadap ketuhanan. 

Mujahid berkata, “Maksudnya adalah kalimat tauhid laa ilaaha 
illallah. ” 1071 


1071 A tsar ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/364) dan As-Suyuthi 
da\amAd-Durr Al Mantsur (5/340). 


Surah Saba' 


Pendapat yang samajuga disampaikan oleh Ibnu Abbas dan As-Suddi. 
Namun Mujahid juga memiliki pendapat lain, bahwa hal itu adalah 
menyampaikan perintah untuk selalu taat kepada Allah. 1072 

Selain itu, adayang berpendapat bahwa maksudnya adalah, A1 Qur'an. 
Karena segala nasehat terkumpul dalam A1 Qur' an. 

Ada juga yang berpendapat bahwa pada ayat ini terdapat kata yang 
tidak disebutkan, yaitu (yakni &**•). Kemudian Allah SWT 

menjelaskan perkara itu pada firman selanjutnya, gj, & of 
“Yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) herdua-dua atau 
sendiri-sendiri. ” Kata dalam ayat ini berada dalam posisi khafadh, karena 
berfimgsi sebagai badal dari kata Atau bisa juga berada di posisi 

rafa ’, sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan (yakni 
I y>yu Sedangkan Az-Zujaj berpendapat bahwa kata di sini berada 

pada posisi nashab karena ada amil yang tidak disebutkan. Perkiraannya 
adalah, . 1073 

Adapun maksud kata (asal kata pada ayat ini bukanlah 

berdiri, yakni lawan kata duduk. Namun maksud dari kata disini adalah, 
melakukan sesuatu berdasarkan ajar an yang benar. Seperti kalimat 
145 jiu d'M i (si fulan melakukan hal itu dengan tulus karena untuk 
mendekatkan diri kepada Allah). Atau seperti yang disebutkan pada finnan 
Allah SWT, IlLoKj \y jis ^ ■ *\\ “Dan (Allah menyuruh kamu) 

supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil .” (Qs. An-Nisaa' 
[4]: 127) 

“ Berdua-dua atau sendiri-sendiri maksudnya adalah, 
bersendirian atau pun berkelompok. 1074 Makna ini disampaikan oleh As- 
Suddi. 


1072 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (21/71), A1 Mawardi dalam 
tafsimya (3/364) dan As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/340). 

1073 Lih. I’rab Al Qur 'an (3/354). 

1074 Atsar ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/364). 


(JTafsir Al Qurthubi 


Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, memiliki 
pendapat sendiri dan bermusyawarah dengan orang lain. Ini adalah pendapat 
yang diambil dari sebuah dalil ma four. 1075 

Sedangkan A1 Qutabi berpendapat bahwa maknanya adalah, berpikir 
dalam diri dan berdebat dengan orang lain . 1076 

Kesemua pendapat-pendapat ini maknanya sangat berdekatan. Namun 
ada makna keempat yang agak jauh, yaitu kata bermakna perbuatan 

yang dilakukan di siang hari, sedangkan kata bermakna perbuatan yang 

dilakukan di malam hari. Karena, pada siang hari biasanya manusia keluar 
dari rumahnya dan bertemu dengan orang lain, sedangkan pada malam hari 
mereka menetap di dalam rumahnya masing-masing. Pendapat ini disampaikan 
oleh A1 Mawardi . 1077 

Ada juga yang berpendapat, bahwa sebabnya dikatakan {jiu 

“ Berdua-dua atau sendiri-sendiri, ” adalah karena akal manusia adalah salah 
satu dalil Allah terhadap mereka. Mereka yang dapat memanfaatkannya lebih 
baik, maka akan lebih beruntung di sisi Allah. Dan apabila seseorang 
bersendirian, maka pikirannya pun hanya satu saja. Namun jika ia bersama 
orang lain (berdua), maka akan bertemulah dua akal yang akan memuneulkan 
ilmu-ilmu yang lebih banyak daripada akal yang hanya satu saja. Wallahu 
a’lam. 

“Kemudiankamupikirkan (tentang 
Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu.” 
Abu Hatim dan Ibnu A1 Anbari berpendapat bahwa waqaf (pemberhentian 
qira 'ah) diperbolehkan pada kalimat, JiS- 

Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama laixmya, mereka 
mengatakan bahwa kalimat ini tidak dapat di-waqaf-Vzn., karena makna 

1075 Ibid. 

1074 Ibid 

1077 Ibid 


Surah Saba" 



kalimat ini dengankalimat setelahnya berhubungan, yaitu kemudian pikirkanlah, 
apakah kalian pemah dibohongi oleh Muhammad? Apakah kalian pemah 
melihat ketidakwarasan padanya? Apakah kalian pemah melihat ia berbuat 
keburukan? Apakah kalian pemah melihat ia berguru kepada seseorang untuk 
mengajarkannya sihir? Apakah kalian pemah melihat ia belajar tentang kisah 
orang-orang terdahulu? Apakah kalian pemah melihat ia pemah membaca 
Kitab-Kitab suci terdahulu? Apakah kalian pemah melihatnya tamak terhadap 
harta kalian? Apakah kalian mampu untuk menandingi satu surah yang 
diturunkan kepadanya? Apabila kalian menjawab tidak untuk semua 
pertanyaan ini lalu mengapa kalian masih mengingkarinya? 


o! “Dia tidak lain hanyalah 
pemberiperingatan bagi kamu sebelum (menghadapi) adzab yang keras. ” 
Dalam Shahih Muslim, disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Setelah diturunkan kepada Nabi SAW finnan Allah SWT, 
jhufj “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat (Qs. Asy-Syu’araa' [26]: 214) 

’ <0 

“Dan sanak keluargamu yang ikhlas dalam beramal,” 1078 Nabi SAW 


kemudian keluar dari rumahnya dan naik ke atas bukit shafa, lalu beliau berseru, 
“Ya shabaahaah. ” 1079 Orang-orang yang mendengar seruan beliau itu lalu 


- » * 

1078 Imam Nawawi mengatakan, kalimat, j “Dan sanak keluargamu 

yang ikhlas dalam beramal,” ini kelihatannya sebuah ayat A1 Qur'an sambungan dari 
ayat sebelumnya, yaitu “Dan berilah peringatan kepada kerabat-herabatmu yang 
terdekat Namun kemudian qira'ah- nya di -nasakh. Itulah sebabnya mungkin 
penambahan ini tidak ada dalam A1 Qur'an dan tidak ada dalam hadits yang diriwayatkan 
olehAl Bukhari. 

1079 Kalimat \j ini biasanya dikatakan oleh orang yang meminta pertolongan, 
dan pada awalnya digunakan oleh orang-orang yang berteriak di dalam gua. Sebab 
digunakannya kalimat itu, adalah karena kalimat tersebut berasal dari kata yang 
artinya adalah waktu pagi, dan orang-orang Arab dahulu sering berada di gua pada pagi 
hari. Penyebab keberadaan mereka di pagi hari karena biasanya mereka berperang di 
siang hari saja, dan malam harinya mereka kembali ke gua-gua. Seakan-akan panggilan 
tersebut adalah seruan atau ajakan untuk bersiap-siap melakukan peperangan. 

Lih. An-Nihayah (3/6-7). 



berkata, “Siapakah orang yang berteriak-teriak itu?” Beberapa dari mereka 
sendiri lantas menjawab, “Itu Muhammad.” Mereka lalu menghampiri dan 
berkumpul disekeliling beliau. Nabi SAW kemudian bersabda, “ Wahai bani 
fulan (yang masih kerabat beliau), wahai banifulan (yang masih keluarga 
beliau), wahai bani Abdu Manaf, wahai bani Abdul Muthallib. ” Lalu makin 
mendekatlah orang-orang yang sebelumnya masih berada di kejauhan dan 
berkumpul disekeliling beliau. Beliau kemudian melanjutkan, “ Bagaimana 
pendapat kalian apabila aku katakan ada seekor unta yang keluar dari 
bawah gunung itu, apakah kalian akan mempercayai aku?” Mereka 
menjawab, “(Tentu saja, karena) kami tidak pemah mengetahui engkau 
berbohong sebelumnya.” Beliau lantas bersabda, “(.Ketahuilah) bahwa aku 
diutus kepada kalian (sebagai Nabi) untuk memberiperingatan sebelum 
datangnya adzab yang sangat keras .” 

Mendengar itu, Abu Lahab 1080 berdiri lantas berkata, “Celakalah kamu! 
Apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu?” Setelah itu 
diturunkanlah firman Allah SWT, “ Binasalah kedua 

tangan abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .” (Qs. Al-Lahab 

[111]: l) 1081 


1080 Abu Lahab adalah julukan untuk Abdul Uzza. Namun para ulama berlainan pendapat 
mengenai hukum pembolehan memberi julukan kepada orang kafir. Sebagian dari mereka 
membolehkannya dan sebagian lain tidak suka jika orang kafir diberi julukan, karena 
julukan itu diberikan untuk pengagungan dan penghormatan kepada seseorang. Namun 
apabila julukan itu diberikan karena memang dikenalnya seperti itu maka diperbolehkan. 
Sedangkan jika Allah yang menyebutkan julukan tersebut maka ini diluar hukum 
kebiasaan, karena Allah berhak untuk melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa julukan itu diperbolehkan hanya karena 
nama itulah yang dikenal darinya. Ada juga yang berpendapat bahwa Abu Lahab itu 
bukanlah julukan, tapi hanya sekedar laqab (panggilan keakraban) saja, karena 
julukannya adalah Abu Atabah. 

Ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan Abu Lahab itu hanya untuk 
mengekspresikan sebuah ungkapan saja. 

Lih. Syarh An-Nawawi Ala Shahih Muslim (3/365). 

ion Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Firman Allah SWT, 
< jtpiVf •lk>yy c - jjifj “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang 
terdekat” (1/194). 



Firman Allah: 


'$ #>jjw <> ■}] pit £ -Ji 



“ Katakanlah , ‘Upah apa pun yang aku minta kepadamu, 
maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan 
Dia Maha Mengetahui segala sesuatu 
(Qs. Saba’ [34]: 47) 


Firman Allah SWT, “ Katakanlah , ’Upah apa 

pun yang aku minta kepadamu’.” maksudnya adalah, upah untuk 
menyampaikan risalah kepada kalian semua. 


jji “Maka itu untukkamu,” maksudnya adalah, jika seandainya 
nanti aku pemah meminta upah maka upah itu akan aku berikan kepada kalian. 

JS auTJp isJ>-\ bi “Upahku hanyalah dari 

Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu ,” maksudnya adalah, 
aku tidak mengharapkan upah dari kalian karena upahku sudah ada yang 
menjaminnya, yaitu oleh Yang Maha Melihat segala sesuatu, Yang Maha 
Mengetahui, dan Yang Mengendalikan apa yang aku dan kalian lakukan. Tidak 
ada yang tersembunyi dari-Nya, dan Dia-lah yang akan membalas dan 
memberi upah atas semua perbuatan mannsia 


Firman Allah: 



Jj oj U» 


“ Katakanlah , ‘Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan 
kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib’.” 
(Qs. Saba’ [34]: 48) 



Firman Allah SWT, ^loJub Jjo!^ “ Katakanlah , 
'Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran' ,” maksudnya adalah, 
menjelaskan dan memperlihatkan hujjah-Nya. 


Qatadah menafsirkan, bahwa makna Jpkl* adalah dengan wahyu. 
Sedangkan pada riwayat lain yang juga dari Qatadah menyebutkan bahwa 

makna Jit* adalah dengan A1 Qur'an. 1082 

✓ * 


Ibnu Abbas berpendapat bahwa ada kata yang tidak disebutkan pada 
ayat ini, yaitu kata Jfevil, seharusnya adalah jUlc JtQO #«£0j 
yijlilT (sesungguhnya Tuhanku melemparkan kebatilan dengan kebenaran, 
Dia Maha Mengetahui segala yang gaib). 


Kata pJc- yang dibaca olehjumhur dengan ra/h ’ ini dibaca oleh Isa 
bin Umar dengan nashab <lc.) 1083 Isa beralasan bahwa kata ini adalah badal 
dari kata <jf). Maksudnya adalah, katakanlah, “Sesungguhnya Tuhanku Maha 


Mengetahui segala yang gaib yang mewahyukan kebenaran”. 


Az-Zujaj berkata, “Dari kedua bentuk tersebut (yakni sebagai badal 
atau pun sebagai khabar) kata ini tetap berada pada posisi rafa 


An-Nuhas berkata, 1084 “Ada dua alasan lain yang membuat kata ini 
menempati posisi rafa ’, yaitu sebagai khabar setelah khabar, atau sebagai 
khabar dari mubtada ' yang tidak disebutkan.” 


Sedangkan A1 Farra' mengira (berpendapat) bahwa posisi rafa ’seperti 
ini banyak sekali disebutkan dalam percakapan bahasa Arab, yaitu jika 
disebutkan setelah khabar inna (jj). Contoh ayat lain yang menyebutkan 
bentuk yang sama adalah firman Allah SWT, jllrf oj 

“Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran 
penghuni neraka.” (Qs. Shaad [38]: 64) 


1082 Kedua atsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/365). 

1083 Qira 'ah Isa bin Umar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/146), 
namun qira 'ah ini tidak termasuk qira ‘ah sab 'ah yang mutawatir. 

1084 Lih. I'rab Al Qur'an (3/354). 


Sedangkan kata y^iJT dapat dibaca dengan tiga harakat (yaitu harakat 
kasrah, harakat fathah, dan harakat dhammah), 1085 karena kata bisa 

seperti kata o j^li, dan kata yyJt bisa seperti kata jMaknanya adalah 
sesuatu yang tidak terlihat dan sangat tersembunyi. 


Firman Allah: 


i £3 u5 


“ Katakanlah , ‘Kebenaran telah datang dan yang batil itu 
tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi’.” 
(Qs. Saba’ [34]: 49) 


Firman Allah SWT, “ Katakanlah , ‘Kebenaran telah 

datang ’ ” Sa’id meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Maksud dari kata 
JjLT pada ayat ini adalah A1 Qur'an.” 

Sedangkan An-Nuhas berpendapat bahwa pada ayat ini terdapat kata 
yang tidak disebutkan, yaitu kata (yakni c-*-Co). Maknanya 

adalah, telah diturunkan Kitab yang isinya dalil dan bukti nyata. 

' ju.i t Cj “Danycmgbatil itu tidak akan memulai .” Qatadah 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ^..t T pada ayat ini adalah 
syetan. Maknanya adalah, syetan itu tidak menciptakan siapa pun. 

“Dan tidak (pula) akan mengulangi .” Kata U biasanya 
digunakan untuk kata negatif, namun bisa juga digunakan untuk kata tanya 
(apa). Apabila yang dimaksud adalah makna kedua (yakni kata tanya), maka 
makna ayat ini adalah, kebenaran sudah datang, maka apa lagi yang tersisa 
dari kebatilan hingga ia dapat diulangi atau dimulai. Maksudnya adalah, 
kebatilan tidak sedikit pun akan tersisa lagi. 


10,5 Ketiga qira'ah dengan tiga harakat yang berbeda ini termasuk qira'ah sab’ah 
yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 96). 


Bentuk kalimat dengan makna seperti ini sama seperti yang terdapat 
pada finnan Allah, ^ (s'j> LU* “Maka kamu tidakmelihat seorang 

pun yang tinggal di antara mereka (Qs. A1 Haaqqah [69]: 8) Dimana 
pada ayat ini kata yang notabene adalah kata tanya (apakah) diartikan 
dengan bentuk negatif. 


Firman Allah: 


f-' > 


ojj Oj J3 


CpV-O* jSiJ 

“ Katakanlah , ‘ Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat 
atas kemudaratan diriku sendiri; dan jika aku mendapat 
petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan 
Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar 
lagi Maha Dekat’.” (Qs. Saba’ [34]: 50) 


Finnan Allah SWT, {S yc> 'Js> oj “ Katakanlah , 

‘Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku 
sendiri ” Ini diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan olehNabi SAW karena 
orang-orang kafir pada saat itu berkata kepada Nabi SAW, “Kamu telah 
tersesat wahai Muhammad, karena kamu telah meninggalkan agama kakek 
moyangmu.” Maka dari itu, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk 
menjawab, “Jika aku memang telah tersesat seperti yang kalian kira, maka 
aku sendiri yang akan menerima akibat dari kesesatan ini.” 

Jumhur ulama membaca kata dengan menggunakan harakat 

fathah pada huruf lam pertama. Berbeda dengan qira ‘ah yang dibaca oleh 
Yahya bin Watsab dan ulama lainnya, yaitu dengan menggtmakan harakat 
kasrah (cJl4»). ,0W 


lose Q( ra < a f l Yahya bin Watsab ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/ 



Kata j sendiri artinya adalah kebalikan dari petunjuk (i&y), dan 

sama artinya dengan kata yaitu kesesatan. Selain itu, kata ,1 ij ^ ini 

adalah bentuk bahasa yang fasih. Kata ini berasal dari . Namun 

pendudukAliyah terbiasa menyebut kata It denganmenggunakan harakat 

^ * 

kasrah pada huruf lam pertama dalam pola kata keija masa lampau (c-LU»), 

sedangkan untuk pola kata sekarang dan akan datang tetap sama (J->f). lor7 

✓ 

Maknanya adalah, dosa kesesatanku akan aku tanggung sendiri. 


“Dan jika aku mendapat petunjuk 


maka itu adalah disebabkan apayang drwahyukan Tuhanku kepadaku ,” 
maksudnya adalah, melalui hikmah dan penjelasan. 


o' jp ^ 

5 “Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 

Dekat ,” maksudnya adalah, Maha mendengar doa siapa pun yang 
memanjatkannya, dan Maha Dekat untuk menjawab doa tersebut. 


Diriwayatkan bahwa jika ayat ini digabungkan dengan ayat-ayat 
sebelumnya sehingga maknanya menjadi, wahai Muhammad, katakanlah, 
“Sesungguhnya Tuhanku telah mewahyukan kebenaran dan menjelaskan 
hujjah-Nya. Kesesatan orang-orang yang sesat tidak akanbisa merubahhujjah 
tersebut. Apabila seandainya pada saat ini aku memang dalam kesesatan, 
maka aku sendiri yang akan menanggung resiko kesesatan itu, dan kesesatanku 
itu juga tetap tidak dapat merubah hujjah Allah. Namun apabila aku dalam 
jalur hidayah yang benar, maka itu adalah karunia dari Allah yang telah 
menetapkan aku pada hujjah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Dekat.” 


Firman Allah: 

0^ o# # i>j» ij Isj jJj 


150), namun qira ‘ah ini tidak termasuk qira ‘ah sab ‘ah yang mvtawatir. 
1087 Lih. Ash-Shihah (5/1748). 


|^Tafsir Al Qurthubi 


“Dan (alangkah hebatnya) jika kamu melihat ketika 
mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakuian (pada 
Hari Kiamat), maka mereka tidak dapat melepaskan diri 
dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk 
dibawa ke neraka)” (Qs. Saba’ [34]: 51) 

Firman Allah SWT, jJj “Dan (alangkah 

hebatnya) jika kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) 
terperanjat ketakutan (pada Hari Kiamat), maka mereka tidak dapat 
melepaskan diri. ” Ayat ini menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir 
tatkala mereka dal am kondisi terpaksa harus mencari kebenaran yang dapat 
menyelamatkan mereka. Makna ayat ini adalah, apabila engkau melihat ketika 
mereka panik pada saat ajal ingin menjemput mereka atau kesusahan lainnya 
di dunia yang diberikan oleh Allah untuk mereka. 1088 

Makna ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Berbeda dengan makna yang 
disampaikan olehAl Hasan, ia mengatakan bahwa makna dari ayat ini adalah 
ketakutan mereka ketika disambar oleh guntur di dalam kubur mereka. 1089 

A1 Hasan juga menyampaikan makna lainnya yaitu, ketakutan mereka 
muncul pada saat mereka dibangkitkan dari alam kubur. Makna ini juga 
disampaikan oleh Qatadah. 

Sedangkan Ibnu MughafFal berpendapat bahwa ketakutan mereka itu 
disebabkan oleh adzab Allah di Hari Kiamat. Sedangkan As-Suddi 
berpendapat bahwa ketakutan ini dirasakan oleh orang-orang kafir pada saat 
perang Badar, yaitu ketika leher mereka ditebas oleh para malaikat, dan 
mereka tidak mampu untuk melarikan diri atau pun bertobat dari kekufuran 
mereka. 

Sa’id bin Jubair berpendapat bahwa sebelumnya, para tentara yang 

1088 Lih. Tcfsir Ath-Thabari (21/72), TafsirAl Mawardi (3/365) dan Ad-DurrAl Mantsur 
(5/240). 


dibinasakan di Baida' menyisakan beberapa orang diantara mereka yang 
menyelamatkan diri dan melarikan diri, kemudian orang-orang tersebut 


bercerita kepada teman-temannya yang membuat mereka semuanya merasa 


panik dan ketakutan. Inilah yang dimaksud dengan ketakutan mereka pada 


ayat tersebut. 1090 


£ “Maka mereka tidak dapat melepaskan diri. ” Ibnu Abbas 
menafsirkan bahwa maknanya adalah tidak ada yang dapat menyelamatkan 
mereka. Sedangkan Mujahid mengatakan, maksudnya adalah, tidak ada 
tempat untuk melarikan diri. 1091 

“Dan mereka ditangkap dari tempat yang 
dekat (iuntuk dibawa ke neraka), ” maksudnya adalah, diangkat dari liang 
kubur mereka. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah dari tempat 
mereka masing-masing berada, karena tidak ada satu pun dari mereka yang 
oleh Allah terasa jauh. Mereka sangat dekat. Oleh karena itu, tidak dapat 
pergi dan tidak dapat melarikan diri dari-Nya. 


Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 
kisah peperangan yang dilakukan oleh 8000 pasukan yang ingin menyerang 
dan menghancurkan Ka’bah. Namun ketika mereka barn memasuki wilayah 
Baida' dan belum sempat sampai di Ka’bah, mereka telah dib inasakan oleh 
Allah. Inilah makna yang dimaksud dari finnan tersebut. 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Makna ini sesuai dengan sebuah hadits 
marfu yang diriwayatkan dari Hudzaifah, yang telahkami sebutkan dalam 
At-tadzkirah. 


,#9# Semua atsar ini disebutkan dalam Tafsir Ath-Thabari (21/72), Tafsir Al Mawardi 
(3/365) dun Ad-DtarAl Mantsur (5/240). 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir (6/515) ditambahkan, “Yang benar adalah bahwa yang 
dimaksud dengan ketakutan mereka pada ayat tersebut adalah ketakutan pada Hari 
Kiamat” 

10,1 Kedua atsar ini disebutkan dalam Tafsir Ath-Thabari (21/73) dan Tafsir Al Mawardi 
(3/365). 


Hudzaifah berkata, “Ketika terj adi fitnah antara orang-orang Barat dan 
orang-orang Timur, As-Sufyani membawa pasukannya dan sebuah lembah 
menuju suatu daerah di kota Damaskus, lalu ia membagi pasukannya menjadi 
dua: bagian pertama ia utus ke bagian Timur, dan pasukan kedua ia kirim ke 
kotaMadinah. 


Kemudian pasukan pertama yang berangkat ke bagian Timur tiba di 
negeri Babilonia, tepatnya di daerah yang mereka anggap terkutuk, yakm di 
wilayah kota Baghdad. Disana pasukan tersebut menyerang hingga ke 
pelosok-pelosok daerah itu. Mereka membunuh sekitar 3000 penduduk sipil, 
menawan 100 orang wanita. Mereka juga menghukum mati 300 pemimpin 
dari keturunan Abbas. Setelah itu mereka melanjutkan peijalanan ke negeri 
Syam, namnn disana mereka mendapatkan perlawananhebat dari tentara 
muslimin yang sudah siap dengan bendera Islam. Peperangan itu berlangsung 

sekitar dua hari, dan pasukan tamu menyerah kalah di tangan pasukan kaum 

mus limin disana. Setelah itu tentara kaum muslimin membebaskan semua 
tawanan yang sebelumnya dibawa oleh mereka, mengambil beberapa harta 
rampasan perang, dan melepaskan pasukan tamu yang tersisa sertamenyuruh 
mereka pulang. 


Sedangkan pasukan kedua yang dikirim ke kota Madinah, mereka 
langsung dapat menduduki kota Madinah dengan mudah. Setelah tiga hari 
lamanya mereka mempersiapkan diri di kota Madinah, mereka berangkat 
menuju kota Makkah, namun baru saja mereka sampai di daerah Baida 4 , 
Allah SWT telah mengutus malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. 
Dengan satu kali hentakan saja dari kaki malaikat Jibril, seluruh pasukan itu 
yang gagah berani itu tewas tidak tersisa. Inilah makna dari firman Allah SWT, 
o5^ cxf ‘Dan (alangkah hebatnya) 

jika kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat 
ketakutan (pada Hari Kiamat), maka mereka tidak dapat melepaskan 
diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke 
neraka)’.” 


Surah Saba' 


Ada juga yang berpendapat bahwa makna dan finnan Allah SWT, 
/ ^ « / | 

ini adalah, nyawa-nyawa mereka direnggut di tempat 
mereka masing-masing berada, sehingga mereka tidak mampu untuk melarikan 
din dan kematiannya. Ini adalah penafsiran dari pendapat yang mengatakan 
bahwa ketakutan yang mereka rasakan itu ketika nyawa mereka dicabut dari 
raga. 


Atau mungkin juga kata disini berarti jawaban (pertolongan), 

seperti kalimat, (pria itumemintapertolonganpada saat ke takutan 


Para ulama yang menafsirkan bahwa makna ketakutan pada ayat ini 
ke bin asa a n atau k e matia n di duma, seperh juga yang menafsirkannya 
pada perang Badar. Mereka juga mengatakan bahwa ketakutan itu teijadi 
pada saat di dunia dan ketakutan itu akan teijadi lagi di akhirat. 

Selain itu, para ulama yang menafsirkan bahwa makna ketalmtan Hkini 
teijadi pada Hari Kiamat. Mereka juga mengatakan, mereka diangkat dari 
perut bumi ke pennukaannya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, 
yjji “Dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat 

(untuk dibawa ke neraka), ” maksudnya adalah, menuju ke neraka Jahanam 
kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. 


Firman Adah: 



“Dan (di waktu itu) mereka berkata, ‘Kami beriman 
(kepada Allah)*, bagaimanakah mereka dapat mencapai 
(keimanan) dari tempat yangjauh itu.” (Qs. Saba’ [34]: 52) 


Firman Allah SWT, L*l» ijilSj “ Dan (di waktu itu) mereka 


berkata, ‘Kami beriman Maksudnya adalah, berimankepada A1 Qur'an. 
Mujahid mengatakan bahwa maksudnya adalah, beriman kepada Allah 
SWT. 1092 

A1 Hasan berkata, “Maksudnya adalah, beriman kepada Hari 
Kebangkitan. ” 1093 

Qatadah berkata, “Maksudnya adalah, beriman kepada Nabi 
SAW.” 1094 

(j'j “Bagaimanakah mereka dapat 
mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu .” Ibnu Abbas dan Adh- 
Dhahhak menafsirkan bahwa makna dari kata ^JtsSjT adalah kembali. 1095 
Maksudnya adalah, mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia agar 
mereka dapat beriman. 

As-Suddi mengatakan bahwa maknanya adalah tobat. 1096 Maksudnya 
adalah mereka mohon diampuni dan diberikan tobat, namun mereka sudah 
jauh dari pengampunan Allah, karena tobat hanya diterima ketika manusia 
masih di dunia. Selain itu, ada yang menafsirkan bahwa kata ini dengan makna 
menggapai. 1097 

Ibnu As-Sikkit berkata, “Kata ini biasanya digunakan untuk 

mengungkapkan seseorang yang memegang (menjenggut) kepala atau janggut 
orang lain. Kata ini dibentuk dari kata Diantara salah satu 


1092 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (21/73) dan A1 Mawardi 
dalam tafsirnya (3/367), dari Mujahid. 

1053 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsirnya (3/367) dan A1 Hasan A1 
Bashri dalam tafsirnya (2/222), dari A1 Hasan. 

1094 A tsar ini disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsirnya (3/367) dari Qatadah. 

1095 A tsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/516) dan A1 Mawardi 
dalam tafsirnya (3/367), dari Ibnu Abbas. 

1096 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (22/74), A1 Mawardi (3/336) dan As-Suyuthi 
(5/240). 

1097 Ini adalah pendapat Mujahid seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya (6/515). 

1098 Lih. Ash-Shihah (3/1023). 


Surah Saba' 



makna dari kata ini adalah bertempur, seperti kalimat, i (kedua 

belah pihak telah bentrok). Makna lainnya adalah kekerasan, seperti kalimat, 


l/jy JJrj (laki-laki yang bersifat kejam dan senang bertindak kasar). 
Sedangkan makna dari kata adalah menggapai, sama seperti makna 


dari kata 1099 Oleh karena itu, makna firman Allah SWT, 

jfcxj <j'j adalah, bagaimana mereka dapat menggapai 


iman di akhirat, sedangkan mereka telah kafir selama mereka di dunia. 


Kata ^jUSjT ini dibaca oleh Abu Amr, A1 Kisa'i, A1 A’masy, dan 
Hamzah, dengan lafazh —yakni dengan menggunakan huruf 

hamzah —. 1,0 ° 


Namun An-Nuhas beikata, 1101 “< Qira'ah ini dibantah oleh Abu Ubaidah, 
karena makna dari kata adalah jauh. Dan apabila kata ini yang 

digunakan pada ayat tersebut, maka maknanya adalah bagaimana mereka 
dapat jauh dari tempat yang jauh.” 

Akan tetapi Abu Ja’far membantah pendapat ini, ia termasuk salah 
satu ulamayang mendukung qira ‘ah ia berkata, “ Qira ‘ah tersebut 

sangat baik dan diperbolehkan. Menurut lisan orang Arab, kata ini memiliki 
dua penj elasan, namun tidak diartikan dengan penafsiran seperti tadi.” 

Salah satu penjelasannya adalah, kata pada awalnya tidak 

menggunakan huruf hamzah tapi tetap huruf wau, namun kemudian huruf 
wau tersebut diganti dengan huruf hamzah karena harakat dhammah jika 
terletak pada huruf wau akan terasa sulit untuk dibaca. Oleh karena itu, untuk 
meringankannya digunakanlah huruf hamzah. Ini banyak sekah digunakan 
pada percakapan bahasa Arab. Contoh lainnya yang disebutkan dalam A1 
Qur'an adalah: lS}3 “Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan 


1099 Lih. Ash-Shihah (3/1024). 

noo Qj ra ‘ a h yang menggunakan huruf hamzah ini termasuk qira'ah sab’ah yang 
mutawatir, seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr (hal. 163). 

1101 Lih. I’rab Al Qur'an (2/356). 




waktu (mereka). ” (Qs. A1 Mursalaat [77]: 11) dimana pada awalnya kata 
,i:j \ ini adalah f, yang diambil dari kata c-3j (waktu). Atau juga seperti 
bentuk jamak dari kata adalah yyj. 

Penjelasan kedua yang disebutkan oleh Abu Ishak, yaitu kata 
diambil dari kata Ir^ 1 , yang artinya adalah gerakan yang sangat lambat. 
Maksudnya adalah, bagaimana mereka dapat bergerak dan tempat yang jauh 
itu. 

A1 Jauhari berkata, 1102 “Kata yang menggunakan huruf 

hamzah berarti diperlambat atau dijauhkan. Kata ini mengikuti pola kata 
(aku mengakhirkan). 

A1 Farra' berkata," 03 “Kata "j>j& —dengan menggunakan huruf 
hamzah atau tanpa menggunakan huruf hamzah — memiliki arti yang hampir 
sama, seperti halnyakata dengan kata 

“Dari tempat yang jauh” maksudnya adalah, dari 
akhirat. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ishak dari At-Tamimi, dan Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Finnan Allah SWT, Jlj ‘Bagaimana mereka dapat" 
maknanya adalah, mereka minta untuk dikembalikan, namun waktu itubukanlah 
saat untuk kembali.” 1104 


Firman Allah: 

iat 

_ x ^4 _ _ * *i-Z \ 2 + 

@ i (J* ^ 

“Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari (Allah) 
sebelum itu; dan mereka menduga-duga tentang yang gaib 
dari tempat yang jauh.” (Qs. Saba* [34]: 53) 


1102 Lih. Ash-Shihah (3/1020). 

1103 Lih. Ma ’aniAl Qur'an (2/365). 

1104 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (22/74), Ibnu Katsir (6/516) dan An-Nuhas 
dalam Ma ’ani Al Qur'an (5/429). 



Firman Allah SWT, 1aij “Dan sesungguhnya mereka telah 
mengingkari ” maksudnya adalah, mengingkari Allah S WT. 1105 Ada juga yang 
berpendapat, maksudnya adalah mengingkari Muhammad SAW. 1106 

qa “Sebelum itu ,” maksudnya adalah, ketika berada di dunia. 

w _! iji o^ji “Z)an mereka menduga-duga tentangyang gaib” 
maksudnya adalah, mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Kalimat ini 
adalah ungkapan orang Arab ketika ada seseorangyang berbicara tentang 
sesuatu di luar dari pengetahuannya. 

jfaf-id&cjt “Dari tempat yang jauh” maksudnya adalah, tidak 
tepatpada sasaran. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang beibicara tentang 
sesuatu yang tidak diketahuinya dan temyata perkataannya itu tidak benar. 
Yakni, mereka mengungkapkan apa yang mereka kira di akal mereka, dan 
bericala, “Tidak ada yang namanya hari pembangkitan, tidak ada yang namanya 
Hari Kiamat, tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka, 
dan lain sebagainya.” Padahal, yang mereka kira dan mereka ungkapkan ini 
tidak benar. Pendapat ini disampaikan oleh Qatadah. 1107 

Ada juga yang berpendapat bahwa kata maknanya adalah 

memfitnah A1 Qur'an. Maksudnya adalah, dengan mengatakan A1 Qur'an itu 
sihir atau dongeng orang-orang terdahulu. 1108 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa yang difitnah adalah Nabi 
Muhammad SAW, yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi SAW itu penyihir, 
penyair, dukun, orang yang tidak warns, dan lain-lain. 1109 

1105 Ini adalah pendapat Mujahid seperti yang disebutkan dalam Tafsir Al Mawardi 
(3/367). 

1,06 Ini adalah pendapat Qatadah seperti yang disebutkan oleh Al Mawardi dalam 
ta&imya (3/367). 

1107 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (22/75), Ibnu Katsir (6/5 16) dan Al Mawardi 
(3/367). 

n “ Pendapat ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin 2^aid, seperti yang disebutkan 
oleh Al Mawardi dalam Tafsir-nya (3/367). 

1109 Ini adalah pendapat Mujahid, seperti yang disebutkan dalam Tafsir Al Mawardi 
(3/367). 


rTafsir Al Qurthubi 


'■'■Dari tempat yang jauh” maksudnya adalah, 
sesungguhnya Allah telah menjauhkan mereka untuk mengetahui dan meyakini 
kejujuran Muhammad SAW. Adajugayang berpendapatbahwa maknanya 
adalah, sesungguhnya Allah telah menjauhkan mereka dari hati mereka sendiri. 
Yakni, di tempat yang jauh dari hati mereka. 

Lafazh y yang dibaca oleh jumhur dengan menggunakan 
bentuk aktif ini dibaca oleh Mujahid dengan menggvmakan bentuk pasif 
sehingga maknanya menjadi, mereka menduga-duga dengan 
menggunakan hal-hal yang gaib. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa 
maknanya adalah, orang-orang yang ingin menyesatkan mereka menyampaikan 
fitnah tentang hal gaib agar mereka terbuai dalam kesesatan. 


Firman Allah: 



“Dan dihalangi antara mereka dengan apayang mereka 
inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang- 
orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. 
Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan 
yang mendalam. n (Qs. Saba’ [34]: 54) 


Firman Allah SWT, b£ b*J ^ j^j “ Dan dihalangi antara 
mereka dengan apayang mereka inginkan .” Diriwayatkan bahwa makna 
firman ini adalah, adzab telah menghalangi mereka untuk menerima 
penyelamatan. 11,1 


1110 Qira'ah Mujahid ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/152), 
namun qira ‘ah ini tidak termasuk qira 'ah sab ’ah yang mutawatir. 
mi Makna ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rab Al Qur'an (3/357). 


Surah Saba' 


Diriwayatkan pula bahwa maknanya adalah, mereka dihalangi untuk 
menikmati apa yang mereka miliki di dunia, harta mereka tidak ada lagi dan 
begitu juga dengan keluarganya. 1112 

Sedangkan Qatadah menafsirkan bahwa maknanya adalah, ketika 
melihat dan merasakan adzab, mereka merasa ingin taat kepada Allah dan 
melakukan apa pun yang diperintahkan Allah kepada mereka, namun adzab 
itu menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan. Karena ketaatan itu 
hanyalah dapat dilakukan ketika mereka masih di dunia, sedangkan pada 
saat itu mereka tidak lagi dapat kembali ke dunia. 1113 

Bentuk kata pada awalnya adalah J y-, lalu harakat kasrah pada 

hurufwnw dirubahmenjadi huruf ha\ kemudian seiring perubahan itu, huruf 
wau pun berubah menjadi hurufyn‘, dan harakatnya dihilangkan karena terasa 
berat dibaca. 1114 

UT “Sebagaimanayang dilakukan terhadap orang- 
orang yang serupa dengan mereka Kata (diambil dari lafazh 

adalah bentuk jamak dari kata , dan kata Cyj 1 adalah bentuk 

jamak dari kata 

[p J) “Pada masa dahulu ,” maksudnya adalah, terhadap orang- 
orang kafir yang sama dengan mereka yang hidup pada zaman sebelimmya. 

(j “Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam 

keraguan ,” maksudnya adalah, mereka ragu tentang perkara kerasulan, Hari 
Kiamat, surga, neraka, dan perkara lainnya. Ada juga yang berpendapat, 
mereka ragu tentang agama dan tauhid. Namun kedua pendapat ini maknanya 


1112 Ini adalah pendapat Mujahid seperti yang disebutkan oleh Ath-Thabari dalam 
tafsimya (21/75) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/516). 

1113 A tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (22/75), dari Qatadah. Ia 

berkata, “Makna firman Allah SWT, Oyrio C* ''Dan dihalangi antara 

mereka dengan apa yang mereka inginkan ’. Pada waktu itu mereka ingin taat kepada 
Allah, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka ketika di dunia.” 

1,14 Lih. I’rab AlQur 'an (3/357). 





tidak j auh berbeda. 


“ Yangmendalam” maksudnya adalah, benar-benar diragukan 
oleh mereka. Bagi yang berpendapat bahwa kata ini berasal dan kata uj 
( keraguan) yang maknanya sama dengan kata yang disebutkan sebelumnya 


Kata ini berposisi sebagai penekanan 
sebelumnya, seperti halnya kaJimat 


dan penegasan dari kata 

, , , <’<'4 

atau 













* j \ ^^>11 


Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
1 agi M aha Penyayang 


Firman Aflah: 


' tf * » 


-jj SlIj ss^Lj' t 


Jp 4 ut oj ^ ^ i3^-i 4 ^ 


“Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumL Yang 
menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk 
mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai 
sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat 
Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu” (Qs. Faathir [35]: 1) 


Finnan Allah SWT, o'ylilT Je>\i & ili-T “Segala puji bagi 

/■ / 

Allah pencipta langit dan bumi.” Kata Je U boleh dibaca dengan tiga 
kondisi, 1115 yaitu: (1) dengan harakat kasrah di akhir kata karena berfungsi 


1115 Lih. I’rab Al Qur'an, karya An-Nuhas (3/359). 



sebagai na t (sifat), ( 2 ) dengan harakat dhammah di akhir kata karena berfungsi 
sebagai mubtada ' (subyek), dan (3) dengan harakat fathah di akhir karena 
berfungsi sebagai pujian. 

Sibawaih 1116 juga menyebutkan riwayat bahwa Jif 41 

* y . 

(segalapuji bagi Allah sang Pemilikpujian) yang sama dengan itu. Begitupula 

dengan lafazh SSLiLLl I JfU-. 

✓ ^ 

Kata Jo li bermakna pencipta. Kata ini sudah dijelaskan dalam tafsir 
surah Yuusuf 117 dan surah lainnya. Sedangkan kata berarti membelah 
sesuatu. Contohnya adalah, ifjai (aku membelahnya, maka itu menjadi 
terbelah), ^ Joi (punuk imta itu muncul), (sesuatu itu 

terbelah), dan jiy {/J. (pedang yang retak). 

Ada yang berpendapat bahwa kata "jo&\ berarti memulai, mengawali 
dan mendahului. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa aku tidak tahu akan 
makna u^jVTj o’yXiJT J? li sampai pada suatu ketika aku bertemu dengan 
dua orang Arab badui yang berselisih paham mengenai sebuah sumur. Seorang 
diantaramerekaberkata, \f\ (aku yang lebihdahulumengawali ). 1118 

Ada juga yang berpendapat bahwa berarti memeras susu dengan 

ibujari dan jari telunjuk . 1119 

Yang dimaksud dengan penyebutan langit dan bum! adalah alam secara 
keseluruhan, dan diberitakan dengan dua hal ini sebagai gambaran bahwa 
siapa yang menciptakan pasti mampujuga untuk mengembalikannya ke bentuk 
semula 

Lafazh Jf £ tidak boleh dibaca dengan tanwin, karena ada 


1116 Lih.AlKilab (1/248). 

11,7 Lih. tafsir surah Yuusuf, ayat 101. 

Riwayat disebutkan oleh Abu Ubaid dalam Al Fadha'il, Abdu bin Hamid, dan 
Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dalam Syu ’ab Al Iman dari Ibnu 
Abbas. 

Lih. Ad-Durr Al Mantsur (5/244). 

1119 Lih. Ash-Shihah (2/781). 


[ Tafsir AI Qurthubi 




kata yang berfungsi sebagai maf’ul (obyek) kedua. Ada juga yang 
berpendapat bahwa itu karena ada fi 7 (kata kerja) yang tidak disebutkan. 
Karena jika fa ’il (pelaku) sudah disebutkan terlebih dahulu, maka dia tidak 
berpengaruh apa-apa. Lafazh itu disebutkan dengan tidak menggimakan 
tanwin agar dibaca dengan mudah. 

Adh-Dhahhak membaca gSfSJJt Jo U & 1ZK dengan lafazh, 
j oijilJi j* Jm —yakni dengan mengganti kata J»li 

dengan fi 7 madhi (^y)—. 

Slij 3S^dUl JpU- “Yang menjadikan malaikat sebagai utusan- 
* * 

utusan funtuk mengurus berbagai macam urusan)” Utusan malaikat 
tersebut adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Malik. 

A1 Hasan membacanya dengan lafazh —yakni dengan 

' 0 + 

membumbuhi harakat dhammah pada akhir kata Jpisr—. SedangkanKhulaid 
bin Nashith membacanya dengan lafazh, J» J**r. Semua qira'ah 
tersebut bisa dibenarkan. 1121 

Jjl “Yang bersayap adalah na ’at (sifat). Maksudnya adalah, 
pemilik sayap-sayap. 

maksudnya adalah, dua-dua, tiga-tiga dan empat- 

empat" 22 

Qatadah berkata, “Diantara mereka ada yang memiliki dua sayap, ada 
yang tiga, dan ada juga yang memiliki empat sayap. Mereka turun dengan 
sayap itu dan langit ke bumi, dan naik dengan sayap itujuga menuju langit” 1123 

Yahya bin Salam mengatakan bahwa mereka (para malaikat) diutus 
untukparanabi. 


1120 Qira ‘ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (13/154) dan Abu Hayyan (7/297). 

1121 Ibid. 

1.22 Riwayat dan Qatadah disebutkan oleh Ath-Thabari (21/76), Al Mawardi (3/368) 
dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr A l Mantsur (5/244). 

1.23 Riwayat ini disebutkan oleh Syaukani dalam FathAl Qadir (3/475). 


Surah Saba' 


Sedangkan As-Suddi mengatakan bahwa mereka diutus untuk para 
hamba (manusia). Dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah riwayat yang 
berasal darilbnuMas’ud bahwa Nabi SAW pemah melihat jibril, yang ketika 
itu dia memiliki enaxn ratus buah sayap. 1124 

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa Jibril berkata, “Hai Muhammad, 
kalau kamu melihat Israfil sesungguhnya dia memiliki sepuluh ribu sayap, yang 
terbentang dari Timur sampai Barat, dan Arys terlihat bagaikan berada di 
pundaknya.” 

Dalam surahAn-Nisaa', 1125 kami telahmembahas tentangmakna lafazh, 
gjjj ti-Jj j . Lafazh tersebut termasuk lafazh ghairu munsharif (lafazh 
yang harakatnya tidak berubah ke bentuk yang lain). 

& jliT j jl>jZ “Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa 

** * 

yang dikehendaki-Nya” maksudnya adalah, dalam penciptaan malaikat. 
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh sebagianbesar ahli tafsir, 1126 
seperti yang dikatakan olehAl Mahdi. 

Sedangkan A1 Hasan berkata, “Maksudnya adalah, menambah dalam 
menciptakan sayap malaikat sesuka hati-Nya.” 

Az-Zuhri dan Ibnu Juraij berkata, “Maksudnya adalah, (ditambah) suara 
yang baik.” 

Haitsam A1 Farisi berkata, “Aku pemah melihat Nabi dalam mimpi dan 
beliau berkata kepadaku, ‘Kamu adalah Haitsam yang menghiasi A1 Qur'an 
dengan suaramu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan’ .” 1127 


1124 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang awal penciptaan, dan tafsir surah An- 
Najm, Muslim dalam pembahasan iman, bab: Sidrat A1 Muntaha (1/158), At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Najm, dan Ahmad dalam Al Musnad(\/395). 

1,23 Lih. tafsir surah An-Nisaa‘, ayat 3. 

1126 Abu Hayyan (Al Bahr Al Muhith, 7/299) berkata, “Malaikat diciptakan dengan 
sayap adalah untuk memudahkan urusan. Karena jarak antara langit dan bumi tidak 
dapatdijangkau dengan berjalan kaki, maka malaikat dibekali dengan sayap agar dapat 
mencapai tempat yang jauh dalam waktu singkat.” 

1127 Riwayat ini disebutkan oleh IbnuAthiyyah dalam tafsimya (13/155). 



Qatadah berkata, “Yang dimaksud adalah diberikan mata yang 
bercahaya, kecantikan pada hidung, dan manis pada mulut.” 1128 

Ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah tulisanyang baik. Muhajir 
A1 Kala‘i berkata, “Nabi SAW bersabda. 




^^A5sJl Jbjj Ja^Jl 


‘Tulisanyang baikakari menambah jelas suatuperkataan’ ” m9 

Selain itu, ada yang berpendapat, maksudnya adalah wajah yang baik. 
Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah wajah yang baik, suara yang 
baik dan rambut yang baik. ] 130 

JT 'Jp iliT oj “Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu ,” maksudnya adalah, Allah lebih mengetahui akan penambahan 
dan pengurangan itu. 

Az-Zamakhsyari 1131 mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak dalam 
menentukan dan mencakup segala penambahan yang baik dalam penciptaan, 
mulai dari tinggi yang sesuai, seimbang dalam penampilan, kesempumaan 
anggota badan, kekuatan, dan kejemihan beipikir dan berpendapat, dan lain 
sebagainya yang tidak mungkin digambarkan. 


Finnan Allah: 

0 pH 


l,M Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam ,4 d-Durr AlMantsur (5/244) dari Qatadah. 

1129 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (2/154) dari riwayat Ad- 
Dailami, dari Salamah. 

1130 Diriwayatkan dari Zamakhsyari secara marfu dalam Al Kassyaf( 3/267). 

1131 Lih. Al Kassyafitlbl. 


Surah Saba' 


“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa 
rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat 
menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka 
tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah 
itu. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. ” (Qs. Faathir [35]: 2) 

Firman Allah SWT, l$j t ,y» “Apa saja 

yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak 
ada seorang pun yang dapat menahannya. ” Untuk teks selain A1 Qur' an, 
para pakar nahwu membolehkan membaca dengan lafazh Sj M 'i dengan 
lafazh £ dan LgJ padamakna tersebut. 

Merekajuga membolehkanmembacanya dengan lafazh^/lIU ill 
dimana & disini bermakna yang. 1132 Maksudnya adalah, sesungguhnya Rasul 
diutus adalah sebagai rahmat bagi manusia, maka tidak ada yang berkuasa 
untuk mengutus selain Allah. 

Ada yang berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh Allah berupa 
hujan dan rezeki, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, 
dan sebaliknya apabila Allah menghalangi hal itu terj adi maka tidak ada yang 
dapat merubah dan melepasnya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah doa. 1133 Demikian yang 
dikemukakan oleh Adh-Dhahhak. Ibnu Abbas mengatakan, itu adalah doa 
ketika bertobat.” 34 Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah taufik dan 
hidayah Allah. 1135 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Lafazh rahmat mencakup itu semua. 
Bahkan lafazh ini lebih umum dari yang disebutkan. 


1.32 Lih. 1’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/361). 

1.33 Riwayat disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/369). 
nM Ibid. 

1135 Ibid. 


(^Tafsir A1 Qurthubi 



Dalam kitab Al Muwaththa‘, Malik berkata: Abu Hurairah pemah 
berkata, “Apabila datang Subuh dan bertepatan denganturunnya hujan, maka 
dikatakan kita dihujani dengan pembuka rahmat, kemudian dibacakan ayat 
ini.” 1136 

“Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana” telah dij elaskan sebelumnya. 


Finnan Allah: 


fSS'jy- of 'A* &<LZs> Ir t r- li i 

© -L$> % 


“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. 

Adakah sesuatu pencipta selain Allah yang dapat 
memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? 
Tidak ada tuhan selain Dio, maka mengapakah kamu 
berpaling (dari ketauhidan)?** (Qs. Faathir [35]: 3) 


Firman Allah SWT, I 3 fs\ tjfo “Hai manusia, 

ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.” Maksud mengingat disini adalah 
bersyukur. 


tf'J* “Adakah sesuatu pencipta selain Allah” 
maksudnya adalah, apakah ada yang mampu selain Allah? Dalam hal ini 
terdapat dua bentuk, yaitu: (1) bermakna tidak ada pencipta selain Allah, dan 
(2) bermakna adakah pencipta selain Allah? 

, T;*j T £ f&jy. “ Yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari 
langit” maksudnya adalah, air hujan. 


» 3 « HR. Malik, dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/244). 



c/0 “Dan bumi ” maksudnya adalah, tanaman dan tumbuh- 

tumbuhan. 

V “Tidak ada tuhan selain Dia, maka 
mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?” Kata dibentuk 

darikata ;»i jfy,vang berarti berpaling. Ada juga yang mengatakan, dibentuk 
dari kata yang berarti mendustakan. 

Hal ini juga sudah disampaikan dalam perabahasan sebelumnya, yaitu 
ketika menyebutkan yang berpaling dari kebenaran menuju kepada 
kebohongan, yakni kebohongan untuk mentauhidkan Allah. 


Firman Allah: 



“Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri 
peringatan), maka sungguh telah didustakan pula rasul- 
rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah-lah 
dikembalikan segala urusan. ” (Qs. Faathir [35]: 4) 


Firman Allah S WT,_13jS maksudnya adalah, kaum kafir 

Quraisy. 

HiZi jZ j oJ maksudnya adalah, mereka meremehkan 

rasul mereka, dan ini adalah bentuk untuk menenangkan hati Rasul untuk 
tidak putus asa dan agar bersabar dalam menghadapinya. 

Jjj Hasan, A1 A’raj, Ya’qub, Ibnu Amir, Abu 
Hawiyah, Ibnu Muhaisin, Hamid, A1 A’masy, Hamzah, Yahya, A1 Kisa'i, dan 
Khalaf membacanya dengan membumbuhi harakat fathah pada huruf 
ta ', sebagai bentuk fa ’il. Sedangkan yang lain membacanya tetap dengan 
memberikan harakat dahmmah pada huruf ta\ sebagai bentuk fi’l 
majhul. 


Firman Allah: 


<&% % sj 4 % 

©jj^K* 


“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, 
maka sekali-sekali janganlah kehidupan dunia 
memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah orang 
yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. ” 

(Qs. Faathir [35]: 5) 


Firman Allah SWT. Ipj jl t£bj “Hai manusia, 

sesungguhnyajanji Allah adalah benar” adalah peringatan dan ancaman 
dari Allah terhadap orang yang mendustakan Rasulnllah SAW setelah 
dij elaskan kepada mereka petunjuk dan keterangan tentang kebenaran ucapan 
beliau bahwa sesungguhnya Hari Kebangkitan, pahala dan hukuman adalah 
sesuatu yang haq (benar). 


l^ilTs^J! $ “Maka sekali-sekali janganlah kehidupan 


dunia memperdayakan kamu .” Sa’id Ibn Jubair mengatakan bahwa Ghurur 
(teiperdaya) dalam kehidupan dunia adalah, manusia sibuk dengan kenikmatan 
dan kelezatan dunia dan lupa akan hari akhirat, sehinggaberucap, “Kalaulah 
aku mampu menentukan hidup aku sendiri” atau “kalaulah aku mampu hidup 
kembalike dunia”. 


“Dan sekali-kalijanganlah orang yang pandai 
menipu memperdayakankamu tentang Allah.” Ibnu Sikkit dan Abu Hatim 
mengatakan bahwa al ghurur itu adalah syetan. 1137 Yang tepat adalah pendapat 
yang dikatakan oleh Sa’id bin jubair bahwa ghurur terhadap Allah adalah 
apabila seorang manusia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia 


1137 Lih. Ash-Shihah (2/768). 


mengharapkan ampunan Allah. 1138 

Qiraa ‘ah secara umum adalah —yakni dengan harakat fathah 

pada huruf ain —, artinya adalah syetan. Jadi Janganlah kamu terperdaya 
dengan bisikan-bisikan syetan. 

Sedangakan Abu Haiwah, Abu As-Sammal A1 Adawi dan Muhammad 
As-Sumaiqa’ membacanya dengan lafazh jj^ji, 1139 —yakni dengan harakat 
dhammah pada huruf ain —. Maknanya adalah kebatilan. Maksudnya, 
janganlah kamu terperdaya dengan sesuatu yang bathil. 

IbnuAs-Sikkit berkata, “Kata bermakna segala kesenangan dunia 

yang membuat tertipu dan terperdaya.” 

Az-Zujaj berkata, “Kata bolehjugajamak dari kata * \£, seperti 

kata dan y^i” 1140 

An-Nuhas berkata, “Bolehjuga kata itu adalahjamak dari y.. Atau 
seperti kalimat, && (penyakit itu sangat menyiksanya).” 1141 


Firman Allah: 


* 1 ■* ^ i * \ * 9 * i ^ ^ !«: ^ I * * sf 4 . 

j4jy>- I^PJU UjI IjJ-P - <£J1 £)l 

x i=S- S 4 9 

i^i; jyfij 


“Sesungguhnya syetan itu adalah musuh bagimu, maka 
anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syetan - 
syetan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka 


1138 Lih. I’rabAlQur'an, kaiyaAn-Nuhas (3/361). 

1139 Riwayat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma’aniAlQur'an (4/438), namun 
ini adalah qira *ah yang tidak mutawatir. 

1140 Lih. Lisan Al Arab, entri: gharara. 

1141 Lih. Ma’aniAl Qur'an (5/438). 


(JTafsir AI Qurthubi 




menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang- 
orang yang kafir bagi mereka adzab yang keras. Dan 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih 
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. ” 

(Qs. Faathir [35]: 6-7) 


Firman Allah SWT, oj “Sesungguhnya 


syetan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)” 
maksudnya adalah, musuhilah syetan dan jangan menaatinya. Tanda bahwa 
mereka adalah musuhmu adalah mereka telah mengeluarkan bapakmu dari 
suiga, dan tujuannya adalah menyesatkan kamu, seperti firman Allah, 



"MS* ?¥£■% 'r&Hi 




'/tr 


“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar- 
benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan 
Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang 
menjadikan syetan menjadipelindung selain Allah, maka sesungguhnya 
ia menderita kerugianyang nyata. ” (Qs. An-Nisaa' [4]: 119) 

Dalam hal ini Allah SWT mengabari kita bahwa syetan adalah musuh 
yang nyata bagi kita, dan Allah menceritakan kisahnya kepada kita, dan apa 
yang diperbuatnya terhadap Adam. Karena tujuannya adalah menyesatkan 
dan meghancurkan kita, maka sudah seharusnya kita menjauhinya. 

A1 Fudhail bin Iyadh pemah berkata, “Wahai pembohong bertakwalah 
kepada Allah, danjanganlah mencaci syetan secara lahiriah sedangkan kamu 
berkawan dengannya secara sembunyi-sembunyi.” 

Ibnu As-Samak berkata, “Sangat aneh orang yang bermaksiat setelah 


Surah Saba' 



mengetahui kebaikannya, dan menaati orang yang terkutuk setelah mengetahui 
adanya permusuhannya terhadap dirinya.” 


Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan dalam tafsir surah A1 
Baqarah. 1142 

Kata yang terdapat pada lafazh j|. Boleh 

dimaknai dengan tempat kembali. Kata ini juga boleh dibentuk jamak dan 
mu ‘annats. Selain itu, kata ini bisa dimaknai nasab atau keturunan, sehingga 
menjadi tunggal dalm setiap kondisi. 1143 Ini seperti finnan Allah Azza waJalla, 
ggp /twoljdT £>j *71 -J 1 jlp p 4 li “Karena sesungguhnya apa yang kamu 
sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. ” (Qs. Asy- 
Syu’araa' [26]: 77) 


“Karena sesungguhnya syetan-syetan itu hanya 

* 4 

mengajak golongannya.” Huruf U pada lafazh llil tidak berfungsi apa- 
apa, dan setelahnya disebutkan fi 7. A7y>- berarti golongan syetan. 

“Supaya mereka menjadi penghuni neraka 
yang menyala-nyala Seperti inilah bentuk permusuhan yang ditampakkan 
oleh syetan. 


Firman Allah SWT, <!L>\Xs> ijy&" oijJl “ Orang-orangyang 
kafir bagi mereka adzab yang keras Kata ^ioll dalam ayat ini berfungsi 
sebagai badal dari ^ sehingga dia berada pada posisi khafadh. 

Atau, berfungsi sebagai badal dari lafazh sehingga dia berada pada 
posisi nashab. Atau, menjadi badal dari huruf wau sehingga dia berada pada 
posisi rafa’. 


Sementara Ar-Rabi’ berkata, “Kata tersebut berada pada posisi rafa ’ 
karena berfungsi mubtada ' dan khabar-nya. adalah lafazh ^ 


1144 


1142 Lih. tafsir surah A1 Baqarah, ayat 168. 

1.43 Lih. I’rabAl Qur'an (3/361). 

1.44 Ibid. 


[^Tafsir Al Qurthubi 



Ini mengesankan bahwa Allah seolah-olah ingin menj elaskan kondisi 
kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dan pembicaraan itu menjadi sempuma 
pada lafazh j$yS\jJA ^ . Setelah itu dimulai dengan kalimat baru yaitu, 
firman Allah SWT, juji, 4>l op pi 1 “Orcmg-orang yang kafir 
bagi mereka adzab yang keras.” 

1jJLjPj Ijii; ^jjlj “Dan orang-orangyang beriman dan 
mengerjakan amal shalih,” berada pada posisi rafa ’ karena berfungsi 
sebagai mubtada Sedangkan khabar- nya adalah i “ Bagi mereka 
ampunan ,” maksudnya adalah, ampunan atas dosa-dosa mereka. 

“Dan pahalayang besar ,” maksudnya adalah, suiga. 


Firman Allah: 


i\dAcj* AAms>- alijd Ay* jaJ 

XL ^ 

’ft. f&dnJjiicsL <6 f&j: 




“Maka apakah orang yang dijadikan (syetan) menganggap 
baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan 
itu baik (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syetan)? 
Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang 
dikehendaki-Nya, maka janganlah dirimu binasa karena 
kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka perbuat ” 

(Qs. Faathir [35]: 8) 


Firman Allah SWT, X'csZcA* “ Maka apakah orang 

yang dijadikan (syetan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk,” 
berada dalam posisi rafa ’ karena berfungsi sebagai mubtada ', dan khabar- 


Surah Saba' 


nya tidak disebutkan. AJ Kisa' i mengatakan bahwayang menunjukkan bahwa 
kalimat ini adalah mubtada ' adalah firman Allah selanjutnya, cJ> ju 
o>^uo- j^lp ilULjii “Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapayang 
dikehendaki-Nya, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan 
terhadap mereka ,” maksudnya adalah, barangsiapa yang dijadikan 
pekerjaannya dianggap baik oleh syetan, maka dirinya telah menjadi binasa. 
Dengan ini Allah SWT melarang Nabi SAW bersedih kepada mereka. 

An-Nuhas berkata, “Yang dikemukakanolehAlKisa'i adalah pendapat 
yang paling baik tentang ayat tersebut. Karena dia menyebutkan adanya kata 
yang tidak disebutkan. Maknanya adalah Allah SWT memperingatkan Nabi 
SAW agar tidak memperhatikan dan bersedih lantaran mereka.” 1145 

Ada yang berpendapat bahwa jawab dari kalimat tersebut tidak 
disebutkan, sehinggamaknanya menjadi, apakahorangyang dijadikan syetan 
menganggap baik pekerjaannya yang buruk seperti orang yang diberi hidayah? 
Yang menunjukkan adanya lafazh yang tidak disebutkan adalah finnan Allah 
SWT, “ Maka sesungguhnya Allah 

menyesatkan siapayang dikehendaki-Nya .” 

Sementara Yazid A1 Qa’qa’ membacanya dengan lafazh Sti 

ii4< 

Dalam firman Allah SWT, ^ iyL terdapat empat 

pendapat, yaitu: 

1. Yang dimaksud adalah kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini adalah 

pendapat Abu Qilabah. Dengan demikian makna iyL adalah, 

perlawanan dan permusuhan terhadap Rasulullah SAW. 

2. Mereka adalah kaum Khawarij, seperti yang diriwayatkan oleh 
Umar bin A1 Qasim. Dengan demikian makna iyl adalah 


1,45 Lih. I’rab Al Qur 'an (2/362). 

1144 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya(13/157). 



penyimpangan penafsiran. 

3. Itu adalah syetan. Demikian pendapat yang dikatakan oleh A1 Hasan. 
Dengan demikian makna ijL adalah kesesatan. 

4. Maksudnya adalah kaum kafir Quraisy, seperti yang dikatakan oleh A1 

Kalbi. Dengan demikian makna adalah kemusyrikan. 

Ada yang mengatakan, ayat ini turun kepada A1 Ash bin Wa‘il As- 
Sahmi dan A1 Aswad bin A1 Muththalib. Sedangkan yang lain mengatakan, 
ayat ini turun kepada Abu Jahl bin Hisyam. 

lili- “Lain dia meyakini pekerjaan itu baik .,” maksudnya 
adalah, pekeijaan yang dilakukannya itu dianggap benar. A1 Kalbi berkata, 
“Maksudnya adalah, pekerjaan itu dianggap bagus dan indah.” 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Pendapat yang mengatakan itu adalah 
kaum kafir Quraisy adalah pendapat yang dapat diterima, berdasaikan finnan 
Allah, <UpJmJ “Bukanlah 

kewajibanmu menjadikan mereka mendapatpetunjuk, akan tetapiAllah- 
lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki- 
Nya. ’’ (Qs. A1 Baqarah [2]: 272), 

CLi 4j!)T ^ “Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang 

segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat 
memberi mudharat kepada Allah sedikit pun. ” (Qs. Aali ‘Tmraan [3]: 
176), bL.lt^oaJl Ijjlaj >J t‘)j jL *yin “Maka 

(apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati 


setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada 
keterangan ini (Al Qur'an). ” (Qs. A1 Kahfi [18]: 6), 

0O&P i \ “BolehJadi kamu (Muhammad) akan membinasakan 
dirimu, karena mereka tidak beriman. ” (Qs. Asy-Syu’araa' [26]: 3) dan 
firman-Nya dalam ayat ini, £~*ju *>U “Makajanganlah 

dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka ,” sangat jelas dan nyata. 


bahwa tidaklah bermanfaat apa yang kamu sedihkan dan kamu sesalkan atas 




apa yang mereka kehendaki yaitu kekafiran. Karena Allah yang menyesatkan 
mereka. Apabila kamu melihat mereka dalam kekafiran maka tugas kamu 
hanya sebatas menyampaikan, tidak untuk menunjukinya karena itu adalah 
hak prerogative Allah semata. 


Abu Ja’far, Syaibah dan Ibnu Muhaishin membaca r.* Jo ^ dengan 
lafazh Sti. 1147 


Lafazh .ji'aC dibaca nashab karena berfungsi sebagai maf’ul (obyek). 

pv^>- dibaca nashab karena berfungsi sebagai maf’ul min ajlih. im 
adalah shilah dari r Jt Jo seperti kalimat 'S'f- oUj if?- 


(dia binasa dan mati karena cinta dan kesedihan). Ia adalah keterangan bagi 
orang yang bersedih. Dan itu tidak boleh berkaitan dengan kata 
Karena shilah sebuah mashdar tidak disebutkan di awal. Selain itu, boleh 
juga berfungsi sebagai hal karena seakan-akan semuanya menj adi bersedih 
lantaran kesedihan yang berlebih-lebihan. Atau, bisa juga sebagai mashdar 


dan firman Allah SWT, 0 j **+*4 ^ oj “Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat.” 


Finnan Allah: 


i&X C&’J* S~j STj 


“Dan Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin, lalu angin 
itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke 
suatu negeri yang mati, lalu Kami hidupkan bumi setelah 


1147 Qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam 1’rab Al Qur'an (3/363) dan A1 
Farra dalam Ma ’aniAl Qur an (2/367). Qira ‘ah ini adalah qira‘ah mutawatir seperti 
yang disebutkan dalam Taqrib An-Nasyar (hal. 164). 

1,48 Lih. I’rab Al Qur 'an (3/363). 




matinya dengan hujan itu, demikianlah kebangkitan itu.” 
(Qs. Faathir [35]: 9) 


FirmanAUahSWT, J) Ck&'j&a Jljl 2>T> 

“Dan Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu 
menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang 
mati.” Antara kata mayyit dan maitun adalah sama (satu makna) demikian 
pula mayyitah dan maitah. Ini adalah pendapat Al Hudzdzaq, seorang ulama 
nahwu. 


M uhammad bin Yazid mengatakan, ini adalah ucapanpenduduk Bashrah 
dan tidak ada yang menyangkal pendapatnya. 

Jika ada yang mengatakan, kenapa kalimat disebutkan dalam 
bentuk mudhari ’ (bentuk waktu sekarang dan akan datang) sedangkan kalimat 
sebelum dan sesudahnya dalam bentuk madhi (masa lampau)? 

Menurut Saya (Al Qurthubi): Ini adalah bentuk untuk menceritakan 
keadaan bahwa angin itu meniup awan. Oleh karena itu, gambaran ini 
dihadirkan sebagai bentuk kekuasaan Allah. 

Qiraa ‘ah umum untuk adalah sedangkan Ibnu Muhaishin, 

Ibnu Katsir, Al A’masy, Yahya, Hamzah dan Al Kisa' i membacanya dengan 
lafazh 1149 yakni dalam bentuk tunggal. Penjesalannya telah dikemukakan 

dalam pembahasan sebelumnya. 

jjlilT dlj vK “Demikianlah kebangkitan itu,” maksudnya adalah, 
seperti itulah kalian dihidupkan setelah kematian. 

Diriwayatkan dari Abu Razin Al Uqaili, dia berkata: Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati? Dan 
apakah tanda-tanda itu pada ciptaan-Nya?” Nabi SAW menjawab, “Apakah 


1149 Qira'ah ini adalah qira'ah sab’ah yang mutawatir. Lih. Al Iqna’ (2/605) dan 
Taqrib An-Nasyr (hal. 95). 


Surah Saba' 



kamu pernah melintas pada sebuah lembah yang binasa dan tandus, 
kemudian berguncang dan tiba-tiba menjadi bijou?" Aku berkata, “Benar 
wahai Rasul.” Nabi SAW kemudian bersabda, “ Maka demikianlah Allah 
menghidupkan yang mati dan itulah tanda-tanda pada ciptaan-Nya.” 
Sebelumnya, kami telah menyebutkan cerita ini dalam tafsir surah A1 A’raaf 
dan surah lainnya. 


Firman Allah: 


IJL&JI aJI iLi* sjJT M sjJl 

JUJLui ji-i 0I4UI jJlj 


“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi 
Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik 
perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih 
dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan 
kejahatan bagi mereka adzab yang keros, dan rencana jahat 
mereka akan hancur. ” (Qs. Faathir [35]: 10) 


Firman Allah SWT, J* “ Barangsiapa 

* 

yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu 
semuanya .” Bentuk qira'ah dan makna yang sebenamya menurut A1 
Farra' 1150 adalah barangsiapa yang menghendaki pengetahuan tentang 
kemuliaan. Demikianjuga yang dikatakan oleh ulama lainnya, yaitu barangsiapa 
yang menghendaki pengetahuan tentang kemuliaan yang tidak ada kehinaan 
padanya. Dan kemuliaan yang tidak tercela dan terhina adalah kemuliaan yang 
dimiliki oleh Allah. 


1150 Lih. Ma’aniAl Qur'an (2/367). 




Lafazh lt.^ - dibaca nashab karenaberfungsi sebagai hal. 

Az-Zujaj memaknai ayat ini dengan berkata, “Barang siapa yang 
bermaksud menyembah Allah untuk tujuan mendapatkan kemuliaan, maka 
sesungguhnya Allah memuliakannya di dunia dan di akhirat.” 1151 


Menurut saya (A1 Qurtubi): Pemaknaan seperti ini baik, dan 
firman Allah, iVi s sjJT & diriwayatkan secara marfu ’. Ayat ini jelas 
meyakinkan pendengar akan kemuliaan itu datangnya hanya dari Allah. 
Huruf alif dan lam pada kalimat itu adalah bentuk janji dari Allah. Makna 
ini tertuang juga dalam firman Allah, &^J>- & 3jJT oi Hbjjfr Yj 
i0s jjjJT “Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. 

Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dia- 
lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ” (Qs. Yuunus [10]: 
65) 


Bisa juga Allah SWT ingin menjelaskan lewat ayat ini bahwa Allah 
memberikan peringatan dan tanda-tanda dari mana akan mendapatkan 
kemuliaan dan dari siapa akan diperoleh. Oleh karena itu, barangsiapa 
mengharapkan dan meminta kemuliaan dari Allah, dan dia meminta dengan 
sungguh-sungguh dan dengan ketetapan hati dan segala kerendahan hati, maka 
dia akan mendapatkannya dari Allah tanpa ada rintangan dan hambatan dari- 
Nya. Rasulullah SAW bersabda, 


.<*5 j Ail 


j* 


“Barangsiapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah 
akan mengangkat derajatnya.” U52 

Kemudian Nabi SAW menafsirkan ayat ini dengan menyatakan. 


1151 Lih. I’rab Al Qur'an , karya An-Nuhas (3/394). 

1152 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’AlKabir (4/450), dari riwayat Abu 
Na’im dalam Al Hilyah dari Abu Hurairah, dan dalam Al Jami' Ash-Shaghir, no. 2. 
Penulis Al Jami’ Ash-Shaghir memberi kode hasan pada hadits ini. 


Surah Saba' 



“Barangsiapa menghendaki kemuliaan pada dua tempat (dunia dan 
akhirat), maka taatilah Allah SWT.” 1153 


<1^S\ JUSCjT *JI “ Kepada-Nyalah naik 

perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya .” 


Dalam hal ini ada dua masalah: 


Pertama: Firman Allah SWT, *JI. Ini adalah akhir 

dari satu tema, kemudian dimulai lagi dengan mengatakan, 
maksudnya adalah, Allah SWTmengangkat (menaikkan) 
yaitu menaikkan orang yang melakukan amal shalih itu. Boleh juga dikatakan 
bahwa maknanya adalah, amal shalih dapat menaikkan ucapan-ucapan yang 
baik. Dalam hal ini kalimat pertama dan kedua saling berkaitan. 


jJL ^ berarti gerakan menuju ke atas diungkapkan juga dengan 
(menapak naik). Gambaran untuk naiknya ucapan baik tidak dapat 
digambaikan karena tidak berbentuk materi, tetapi dapat diamati bahwa contoh 
dinaikkannya amal dan ucapan adalah diterimanya amal tersebut. Karena 
tempat bagi pahala itu ada di atas, dan adzab serta hukuman berada di bawah. 


<JJ “ Kepada-Nya ,” maksudnya adalah, menuju dan naik kepada Allah. 
Ada yang mengatakan, maknanya naik menuju langit. Ada juga yang 
berpendapat, maksudnya adalah kitab amal mereka dibawa ke atas. 

4 00 

^JSo! “Perkataan-perkataan yang baik” maksudnya adalah, 

* * 

sifat dan sikap ketauhidan yang bersumber dari aqidah yang baik juga. 


“Dan amal yang shalih dinaikkan-Nya .” Ibnu 


Abbas dan Mujahid dan lainnya berkata, “Maksudnya adalah, amal shalih 


dapat menaikkan ucapan baik.” 


Dalam hadist disebutkan, “Allah tidak menerima suatu ucapan kecuali 
diikuti dengan amal (perbuatan), dan tidak menerima ucapan dan perbuatan 
kecuali dengan niat, dan tidak menerima ucapan, perbuatan dan niat kecuali 


1153 Disebutkan oleh A1 Alusi dalam Ruh Al Ma ’ani (7/167). 




dengan mengikuti sunnah.” 1154 

Ibnu Abbas berkata, “Apabila seorang hamba mengingat Allah dan 
mengucapkan ucapan baik dan melaksanakan kewajibannya, maka ucapan 
dan perbuatannya itu akan dinaikkan. Dan apabila mengucapkan sesuatu dan 
tidak melaksanakan kewajibananya, maka ucapannya dikembalikan kepada 
perbuatannya.” 

Ibnu Athiyyah 1155 berkata, “Pendapat ini ditolak oleh penganut ahlu 
sunnah, dan tidak benar berasal dari Ibnu Abas. Kenyataanya, orang yang 
bermaksiat dengan meninggalkan kewajibannya, dan masih mengingat Allah 
dan mengucapkan perkataan yang baik. Oleh karena itu, itu sudah ditulis 
untuknya dan dia memperoleh kebaikan.” 

Allah Ta ’ala menerima siapa saja yang meninggalkan (takut terhadap) 
syirik. Selain itu, ucapan yang baik itu sudah termasuk kedalam bentuk amal 
shalih. 

Ibnu Al Arabi 1156 berkata, “Ucapan seorang hamba dalam mengingat 
Allah tanpa dibarengi dengan perbuatan baik tidak akan bermanfaat, karena 
orang yang berbeda antara ucapan dan perbuatannya maka itu adalah bencana 
baginya. Hal itu karena amal adalah syarat untuk diterimanya perkataan dan 
keduanya saling berkaitan. Yang satu tidak dapat diterima kecuali jika yang 
lainnya disertakan. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Apa yang dikatakan IbnuA1 Arabi 
adalah hakikat, karena amal shalih adalah syarat untuk diterimanya perkataan 
yang baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa apabila seorang hamba 
mengatakan, la ilaha ilia Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka 
malaikat melihat kepada perbuatannya. Apabila perbuatannya sesuai dengan 

1154 Disebutkan oleh Alusi dalam Ruh Al Ma’ani (7/186), dan dia berkata, “Aku 
meragukan ke-shahih-annya, apabila diterima maka maksud hadits adalah menafikan 
penerimaan itu.” 

1155 Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (13/159). 

1156 Lih. Ahkam Al Qur'an (4/1606). 


Surah Saba' 



ucapannya, maka akan dinaikkan secara bersamaan, namun apabila amalnya 
bertentangan dengan ucapannya, maka ucapannya akan diberhentikan 
sementara sampai dia bertobat dengan perbuatannya. Oleh karena itu, amal 
shalih akan mengangkat perkataan-perkataan yang baik kepadaAllah SWT. 

Sedangkan kinayah pada kata yang dimaksud adalah perkataan- 

perkataan yang baik. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Syahr bin Hausyab, 
Sa’id bin Jubair, Mujahid, Qatadah, Abu A1 Aliyahdan Adh-Dhahhak. 1157 

d.^aJIJUSdl “ Perkataan-perkataan yang baik" adalah kalimat 

✓ ^ 

tauhid, dan inilah yang menaikkan amal shalih. Karena amal shalih tidakdapat 
diterima kecuali jika dibarengi dengan iman dan tauhid. 


Kedua: Para ulama menyebutkan riwayat dan Ibnu Abbas mengatakan 
bahwa anjing membatalkankan shalat, maka dibacalah ayat ini: 




Ini adalah dalil yang dipakai oleh para ulama salaf dalam mengambil 
keumuman lafazh ayat dan bukan kekhususan sebabnya. Hal ini sesuai dengan 
sabda Rasul yang menyebutkan, “ Shalat itu terputus karena sebab wanita, 
keledai dan anjing berwarna hitam." Aku (perawi) bertanya, “Apa 
hubimgannya antara anjing hitam, putih dan merah?” Rasulullah SAW 
menjawab, “ Yang berwarna hitam adalah syetan .” (HR. Muslim) 


Namun ada riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat ini, yaitu 
hadits yang diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan IbnuAkhi, Ibnu Syihab, bahwa 
dia pemah bertanya kepada pamannya tentang shalat yang terputus lantaran 
sesuatu, maka dij awab bahwa tidak ada yang dapat memutuskan shalat, karena 
aku diberi kabar oleh Urwah bin Az-Zubair berkata: Aisyah berkata, “Pada 
suatu, waktu Nabi SAW shalat malam, sedangkan aku saat itu sedang 
berbaring di atas ranjang beliau di tengah-tengah antara Rasulullah dan kiblai.” 


o^UlUT o^ JjTj “Dan orang-orang yang merencanakan 


1157 Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (13/159). 



kejahatan^ Ath-Thabari menyebutkan dala mAdabAn-Nufus: Yunus bin 
Abdul A’ la menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan 
kepadakami dari Al-Laits binAbu Salim, dan Syahr binHausyab A1 Asy’ari 


tentang finnan Allah, .iUdjljCj 1>j1 <1>IIp jjk ^jjlj 

jjk maka dij awab, “Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang 
yang berbuat riya.” 115 * Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah. 


Abu A1 Aliyah mengatakan bahwa mereka adalah yang berbuat makar 
kepada Nabi SAW ketika berkumpul di Dar An-Nadwah. 


A1 Kalbi mengatakan bahwa mereka adalah yang melakukan perbuatan 
maksiat di dunia. Sedangkan Muqatil mengatakan bahwa itu adalah perbuatan 
syirik. 

Dengan demikiankata oA*IUT berfungsi sebagai maf’ul. Sedangkan 
makna adalah binasa dan terhapus (dibatalkan). Contohnya adalah, 

jyji Ojtj (pasar itu mengalamikerugianataukebinasaan). 1159 Begitujuga 
dengan firman Allah SWT, ^ l%5 “Dan kamu menjadi kaum 

yang binasa. ” (Qs. A1 Fath [48]: 12) 


Sedangkan makar adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar 
pengkhianatan. Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Saba'. 


Firman Allah: 

^3 O ? ^'3 

c * <'t 7 /u * "" vi- , f f 

UUJ ^ JAM L.J tiP 1 

a. * " " i. f & <■>* <, 

5^ Oj 4 V) 


» * 


ns* Riwayat dari Syahr bin Hausyab disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’Al 
Bayan (22/80) dan As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/246). 

1159 Lih. Ash-Shihah (2/598). 


Surah Saba' 


“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari 
air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan 
(laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang 
perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan 
melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali 
tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang 
dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan (sudah 
ditetapkan) dalam kitab (lauh mahfudz). Sesungguhnya 
yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. ” 

(Qs. Faathir [35]: 11) 

Firman Allah SWT, & p y\j> u Dan Allah 

menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani” Ibnu Sa’id 
meriwayatkan dari Qatadah, dia berksta, “Yang dimaksud adalah Adam AS, 
dan bentuk ayat itu adalah Dia yang menj adikan asal kamu dari tanah, kemudian 
dari mani.” 

^ j*j “Dari air mani” maksudnya adalah, yang dikeluaikan Allah 
dari tulang punggung bapak moyang kamu. 

Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan 
(laki-laki dan perempuan ),” maksudnya adalah, kamu dikawinkan atau 
dij adikan berpasang-pasangan. 1160 Oleh karena itu, laki-laki adalah pasangan 
untuk wanita untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia sampai tiba masanya 
(HariKiamat). 

c-<+Lj' "5] ^2- C.j “Dan tidak ada seorang 

perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan 
dengan sepengetahuan-Nya ,” maksudnya adalah, dijadikan antara kamu 
berpasangan, dan dikawinkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian 
wanita itu hamil atas pengetahuan Allah, maka kehamilan dan kelahiran bagi 

1160 Riwayat dari Qatadah diriwayatkan oleh Ath-Thabari (22/81) danAs-Suyuthi dalam 
Ad-DurrAl Mantsur (5/247). 


801 




seorang wanita itu pasti diketahui oleh Allah, dan tidak ada satu pun yang 
keluar dari pengawasan-Nya. 


' <4 fj Cr? XJy 1 " kj “ Dan sekali-kali 

tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak 
pula dikurangi umumya melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (lauh 
mahfudz).” Ada yang berpendapat bahwa kata (berumur) berarti tetap 

hidup dalam usia yang panjang. Diriwayatkan dari Sa’idbin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata: y*" q* maksudnya adalah, setiap waktu dari 

umumya sudah dituhs dalam kitab, yaitu umumya setahun, sebulan, sehari, 
dan sejam. Kemudian ditulis dalam kitab yang lain bahwa umumya dikurangi 
satuhari, sebulan, setahun, sampaitibaajalnya. 1161 


< 'i 


*4 . 


Pendapat yang sama pun dikemukakan dari Sa’id bin Jubair, dia 
berkata, “Apa pun yang dikurangi dari ajal adalah umur yang dikurangi, 
dan apa pun yang dipanjangkan itulah yang disebut dengan umur yang 
dipanjangkan.” 1162 


Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, “Muammar adalah orang yang 
usianya mencapai enam puluh tahun, dan yang dikurangi umumya adalah orang 
yang tidak mencapai usia enam puluh tahun.” 1163 

Ada yang berpendapat bahwa Allah memanj angkan umur manusia 
sampai seratus tahun jika dia taat, dan dikurangi sembilan puluh tahun jika dia 
bermaksiat, dan apa pun itu hanya dapat diketahui dalam lauh mahfudz. Hal 
ini seperti yang diumpakan oleh Rasulullah SAW, 


.‘Uj-j J-V2-U 0j\ i <J CJjj A3jj ^ JaLJj oi 


dr" 


“Barangsiapa yang ingin rezekinya diluaskan dan umumya 


1161 Riwayat disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAlQur 'an (3/365). 

1162 Riwayat ini disebutkan dalam ZadAlMasir (6/480) dan Ad-Durr AlMantsur (5/ 
247). 

1163 Disebutkan dalam Ad-Durr A l Mantsur (5/247). 


Surah Saba' 



dipanjangkan, maka dia hendaknya menyambung tali 
silaturahmi.” 1164 


Maksudnya adalah, dalam lauh mahfudz sudah ditetapkan umur si 
fulan, apabila dirahmati Allah maka umumya ditambah setahun. 

Jp viU'S oj “Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah 
adalah mudah ,” maksudnya adalah, bahwa menulis amal perbuatan dan ajal 
manusiabukan sesuatu yang susah bagi Allah. 


Firman Allah: 




“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, sedap, 
segar diminum dan yang lain asin lagi pahit Dan dari 
masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang 
segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat 
kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu 
lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu 
dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.” 

(Qs. Faathir [35]: 12) 


Firman Allah SWT, 1>$ t >I li ol>5l &££ Cj “Dan tiada 
sama (antara) dua laut; yang ini tawar, sedap, segar diminum dan yang 
lain asin lagi pahit” 


1164 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli, bab no. 12,13, Muslim dalam 
pembahasan tentang kebajikan, bab no. 20,21, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang 
zakat, bab no. 45. 





Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu: 

Pertama: Ibnu Abbas mengatakan bahwa adalah sesuatu yang 

manis, dan r-U-l adalah sesuatu yang pahit. 1165 Thalhah membaca loii; 

Jf f ji * ^ f ^ J 

I ^L. dengan lafazh '•&j, —yakni dengan harakat fathah pada 

huruf mim dan kasrah pada huruf lam tanpa alif—. Isa dan Ibnu Abu Ishak 
membaca dengan lafazh*^ ^*. 1166 

k/° Js “Dan dari masing-masing laut itu kamu 

dapat memakan dagingyang segar .” Ulama tidak berbeda pendapat bahwa 
daging tersebut berasal dari keduanya. Mengenai hal ini, kami jelaskan dalam 
tafsir surah An-Nahl. 1167 

Kedua : Firman Allah SWT, 0>>-5j “Dan ifea/nw 

S' 

dapat mengeluarkan perhiasanyang dapat kamu memakainya Pendapat 
dari Abu Ishak bahwa kata (perhiasan) dikeluarkan dari sesuatu yang 

asin. Ada juga berpendapat bahwa itu dikeluarkan dari keduanya, karena 
keduanya saling bercampur. 

Pendapat selain Abu Ishak mengatakan bahwa rumah-rumah kerang 
dikeluarkan dari sesuatu yang asin dan pahit seperti mutiara yang keluar dari 
kulit kerang. Pendapat lain mengatakan, itu berasal dari air hujan yang jatuh 
darilangit. 

Sedangkan Muhammad bin Yazid mengatakan bahwa perhiasan itu 
dikeluarkan khusus pada tempat yang asin. 

Ketiga: Firman Allah SWT, I '.'h “Yang dapat kamu 
memakainya ,” ini adalah dalil bahwa perhiasan itu diletakkan pada tempatnya, 
sebagaimana halnya cincin diletakkan di jari-jari tangan, kalung di leher, dan 
gemerincing di kaki. 

1165 Riwayat Ibnu Abbas ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/366). 

1166 Kedua qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/162) dan 
keduanya adalah qira ‘ah mutawatir. 

1167 Lih. tafsir surah An-Nahl, ayat 14. 



A1 Bukhari dan An-Nasa‘i meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia berkata: 
Aku pemah berkata kepada Ubaidah, “Apakah alas kasur dari sutra dipakai?” 
Dia menjawab, “Iya .” 1168 

Sedangkan dalam Ash-Shihah disebutkan riwayat yang berasal dari 
Anas, dia berkata, “Aku kemudian berdiri di atas tikar milik kami yang 
wamanya telah berubah hitam lantaran sudah lama dipakai .” 1169 

Keempat: Firman Allah SWT, iliiJT 3 “Dan pada 

masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut.”An- 
Nuhas mengatakan bahwa kapal itu berlayar hanya pada air as in saja, kalau 
tidak demikian maka akan dikatakan pada keduanya (tawar dan as in). 

^Ijiisl “Supaya kamu dapat mencari karuma-Nya” 
Mujahid berkata, “Ini adalah sebuah bentuk perdagangan dengan 
menggunakan kapal untuk mencapai jarak yang jauh dengan cepat, dan 
pembahasan tentang ini sudah dibahas dalam surah A1 Baqarah .” 1170 

Ada yang mengatakan, apa-apa yang didapat dari laut diperdagangkan 
pada kapalnya. 

“Dan supaya kamu bersyukur” maksudnya 
adalah, agar kamu bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan- 
Nyakepadamu. 


,l6 ’ HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, bab: Mengenakan sutra (4/ 

31) . 

1169 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 20 dan dalam 
pembahasan tentang adzan, bab no. 161, Muslim dalam pembahasan tentang masjid, 
bab no. 266, Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 70, An-Nasa‘i Halam 
pembahasan tentang kepemimpinan, bab no. 19, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang 
shalat, Malik dalam pembahasan tentang perjalanan, serta Ahmad dalam Al Musnad(3/ 
121 ). 

,l7 ° Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 164. 


^Tafsir Al Qurthubi 





Firman Allah: 


zw sJt 4 jiiirf gjj& jiiiir a 


% 9 ' 


“Dia memasukkan malam ke dalam siang dan 
memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan 
matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut 
waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah 
Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang- 
orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada 
mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit art ” 

(Qs. Faathir [35]: 13) 


Firman Allah SWT, jjl u Dia 

memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam 
malam? Pembahasan tentang ini sudah dijelaskan dalam surah Aali ‘Imraan 1171 
dan surah lainnya. 


i'i 


j “Dan menundukkan 


matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang 
ditentukan.” Sudah dijelaskan juga dalam tafsir surah Luqmaan. 1172 


-liar aJ 2>T ^.4 =d‘3 “Yang (berbuat) demikian itulah Allah 

Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan ” maksudnya adalah, inilah sebagian 
dari ketentuan dan kehendak dari sang Pencipta dan sang Pengawas, dan 
Dia-lah seharusnyayang disembah. 


1171 Lih. tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat27. 

1172 Lih. tafsir surah Luqmaan, ayat 30. 



qa j £jg oijUTj orang-orang yang kamu seru 

(sembah) selain Allah” maksudnya adalah, berhala-berhala. 

^ C “Viada mempunyai apa-apa walaupun setipis 

kulit ari” Maksudnya adalah, berhala-berhala itu tidak mampu untuk 
mencipta. 

Kata adalah kulit tipis yang putih (kulit an). Demikian pendapat 

yang dikemukakan sebagian besar ahli tafsir. 1173 


Firman Allah: 

j* 


c; tjir pj Iol 



“Jika kamu menyeru mereka, maka tiada mendengar 
seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak 
dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di Hari 
Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan 
tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu 
sepertiyang diberikan oleh yang Maha Mengetahui” 
(Qs. Faathir [35]: 14) 


Firman Allah SWT, y ^pjg q\ Jika kamu menyeru 

mereka, maka tiada mendengar seruanmu ,” maksudnya adalah, jika kamu 
berharap kepada berhala-berhala itu, sesungguhnya mereka tidak dapat 
mendengar permintaan kamu. Karena, mereka adalah materi dan benda mati, 
yang tidak dapat melihat dan tidak juga mendengar. 


^3 IjilAliT £ “Dan kalau mereka mendengar, mereka 


1,73 Lih. Tafsir Ath-Thabari (22/82), Tafsir Ibnu Katsir (6/527) dan Tafsir IbnuAthiyyah 
(13/164). Ini juga adalah pendapat sebagian besar para ahli bahasa. 





tidak dapat memperkenankan permintaanmu ,” maksudnya adalah, jikalau 
mereka mendengar. Ini bermakna tidak semua yang mendengar itu dapat 
berbicara. Qatadah berkata, “Kalaulah mereka dapat mendengar, maka 
mereka pun tidak akan dapat bermanfaat bagimu.” 

Ada yang berpendapat bahwa jika seandainya Allah memberikan 
mereka akal dan kehidupan (nyawa) kemudian mereka mendengar 
permintaanmu, niscaya mereka akan lebih taat kepada Allah daripada kamu, 
dan mereka tidak akan menjawab kekafiran kamu (tidak membenarkan 
kekafirankamu). 

Dan di Hari Kiamat mereka akan 
mengingkari kemusyrikanmu ,” maksudnya adalah, pada Hari Kiamat kamu 
bersikeras bahwa kamu menyembah mereka, tetapi mereka (berhala) itu 
bersikap tidak tahu menahu atas perbuatan kamu. 




Ayat ini juga dinisbatkan kepada sesembahan yang berakal seperti 
malaikat, jin, para nabi dan syetan. Mereka membantah bahwa apa yang 
kamu lakukan itu (menyembah mereka) adalah sesuatu yang benar, 
sebagaimana halnya mereka menolak bahwa merekalah yang menyuruh kalian 
menyembahnya. Hal ini seperti yang dikabarkan dari Isa AS, dia berkata, 
J Cly' b 1 J Boleh juga dikatakan bahwa pada Hari 

Kiamat, Allah menghidupkan berhala-berhala itu, kemudian mereka bersaksi 
bahwa mereka bukanlah yang berhak untuk disembah. 

“Dan tidak ada yang dapat memberikan 
keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha 
Mengetahui” maksudnya adalah, Allah Ta’ala. Tidak ada yang lebih 
mengetahui dan memberikan kabar tentang ciptaan Allah kecuali Allah sendiri. 


Finnan Allah: 


“Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, 
dan Allah Dia-lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) lagi Maha TerpujL” (Qs. Faathir [35]: 15) 


Firman Allah SWT, &\ Jj “Hai manusia, 

kamulah yang berkehendak kepada Allah,” maksudnya adalah, kalianlah 
yang membutuhkan Allah demi kehidupanmu dan segala yang berkaitan dengan 
hidupmu. 

Az-Zamakhsyari 1174 berkata: JikaAndabertanya, “Kenapadipakaikata 
fuqaral” Aku menj awab, “Ini digunakan untuk menunjukkan kepada mereka 
bahwa mereka sangat membutuhkan dan mengharapkan Allah. Karena 
kefakiran ada kaitannya dengan kelemahan. Hal ini seperti Allah gambarkan 
dalam firman-Nya, ^ ‘Dan manusia itu diciptakan 

dalam keadaan lemah (Qs. An-Nisaa' [4]: 28) 


'***°fj* ;*-*-> (j* ayy**-* 9 •U>££ qa <^11 4)1 

1*11 i Lij J 


Allah, Dia-lahyang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan 
beruban. Dia menciptakan apayang dikehendaki-Nya dan Dia-lah yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa ’. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 54) 

Kata iTjiiJT disandingkan dengan kata <^UT. Lalu apa m an faat 
penyebutan kata .V ,X,1 T. 

Az-Zamakhsyari mengatakan, setelah Allah menyebutkan bahwa 
manusia membutuhkan-Nya, dan Allah adalah Dzat yang Maha Kaya, yang 
kepada-Nya manusia berharap. Kekayaan itu tidak akan berguna apabila 
tidak ada yang memanfaatkan kekayaan itu, dan apabila dimanfaatkan maka 


1174 Lih. AlKctssyqf (3/272). 


^Tafsir Al Qurthubj 




manusia akan bersyukur dan memuji kepada-Nya. Oleh karena itu, anugerah 
dari yang Maha Kaya akan disyukuri dan dipuji oleh hamba-Nya. 

Selain itu, penyebutan kata j --l it (Maha Terpuji) ini untuk 
menunjukkan bahwa Dia Maha Kaya dan Pemberi manfaat dengan 
kekayaannya, Maha Pemurah lagi Pemberi anugerah kepada hamba-Nya. 
Maka dari itu, Dia berhak untuk dipuji lantaran anugerah yang diberikan-Nya 
itu 


“Dan Allah Dia-lah yang Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji .” Kata ganti ^ adalah tambahan 
yang tidak memiliki posisi apa-apa dalam i ’rab. Kata ini jugaberfungsi sebagai 
mubtada' (subyek) yang berada pada posisi rafa \ 1175 


Firman Allah: 




| j » | 


“Jika Dia menghendaki, rtiscaya Dia memusnahkan kamu 
dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk 
menggantikan kamu). Dan yang demikian itu sekali-kali 
tidaksulitbagiAllah.” (Qs. Faathir [35]: 16-17) 


Firman Allah SWT, llS “Jika Dia menghendaki, niscaya 

Dia memusnahkan kamu.” Dalam ayat ini ada kata yang tidak disebutkan 
yaitu apabila Dia berkehendak untuk membuat kamu pergi (musnah), maka 
kamu akan musnah. 

cAj “Dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk 
menggantikan kamu)” maksudnya adalah, dijadikan panggantimu yang lebih 
pintar dan bagus. 


1175 Lih. I‘rab Al Qur'an (3/368). 


(Ji-tiJJ’i L*j “Danyang demikian itu sekali-kali tidaksulit 
bagi Allah .” Hal yang demikian itu tidaklah sesuatu yang susah dan sulit bagi 
Allah. Penjelasan tentang hal ini sudah dikemukakan dalam tafsir surah 
Ibraahiim. 1176 


Firman Allah: 


iL >3 igfc jj lu£i ojj jjj Ijjij j/ -ft 

yUI'W ,43 jaJ l4j IS o<? jlj ^ 

j]5 


“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil 
(orang lain) untuk memikul dosa itu tiadalah akan 
dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang 
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang 
dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut 
pada adzab tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat- 
Nya, dan mereka mendirikan shalat Dan barangsiapa yang 
mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri 
untuk kebaikan dirinya sendirL Dan kepada Allah-lah 
kembalimu. ” (Qs. Faathir [35]: 18) 


Pembahasan ini sudah dibahas sebelumnya. Asal kata j_p adalah jjjs, 
kemudian huruf wau dihapus. 

Iffe- Jj ojj “ Dan jika seseorang yang berat dosanya 

memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu .” A1 Farra' 1177 


1176 Lih. tafsir surah Ibraahiim, ayat 20. 
1,77 Lih. Ma 'aniAl Qur'an (2/368). 




mengatakan, itu adalahjiwayang berat dosanya. 

A1 Akhfasy berkata, “Maksudnya adalah apabila diamemanggil manusia 

lain untuk memanggul dosanya” 

* • 

Kata disini bermakna memanggul dengan pundak, sedangkan 

jiJJi adalah wanita yang mengandung (hamil). 

^3 |S il. J ^ “Tiadalah akan dipikulkan untuknya 

sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya .” 
Perkiraan makna menurut A1 Akhfasy adalah, meskipun manusia yang diajak 
itu memiliki hubungan kekerabatan. Sementara A1 Farra' membolehkan 
perkiraan maknanya dengan kalimat meskipun ia memiliki hubungan 
kekerabatan. 1178 Ini juga dipandang boleh oleh Sibawaih. 1179 Firman Allah 
yang sama dengan ini adalah, 

piZ, J] ZL> € ojj “Dan jika (orang yang berutang 

itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia 
berkelapangan. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 280) ^ IT di sini bermakna teijadi 
atau berfungsi sebagai khabar yang tidak disebutkan. Maknanya adalah, 
meskipun orang yang kamu tuntut itu menghadapi kesukaran. 

Diriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata: Aku diberitahu bahwa Yahudi 
dan Nasrani pemah melihat muslim di Hari Kiamat, kemudian berkata 
kepadanya, “Bukankah kami telah membantumu? Bukankah kami telah 
berbuat baik kepadamu?” Muslim itu berkata, “Betul.” Orang itu berkata, 
“Kalau begitu tolong aku.” Maka si muslim itu pun terns meminta agar Allah 
meringankan adzabnya, kemudian ada seorang anak meminta kepada 
bapaknya pada Hari Kiamat sambil berkata, “Bukanlah aku sudah berbuat 
baik kepadamu? Dan kamu melihat apa yang teijadi padaku sekarang, maka 
tolong Bantu aku dengan kebaikan yang kamu miliki atau tolong panggulkan 


1178 Ibid. 

1179 Lih. ^4 / Kitab (1/131). 


Surah Saba' 



dosa-dosaku.” Bapaknya lalu berkata, “Apa yang kamu minta itu ringan 
tetapi aku takut kepada yang kamu takutkan (Allah).” Kemudian seorang 
berkata pada istrinya, “Bukankah aku telah menggauli kamu dengan baik? 
Maka tolong ringankan dosa aku dengan sedikit memanggulnya.” Istri 
tersebut berkata, “Apa yang kamu minta itu mudah tapi aku takut kepada 
Dzat yang kamu takutkan itu.” Setelah itu ikrimah 1180 membaca ayat. 


,j£S lio&'jJjy Jj itiLH o]3 “Dan jika seseorang 


yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu 
tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang 
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya .” 


Fudhail bin Iyadh berkata, ‘la (yang menyeru) itu adalah seorang wanita 
yang bertemu dengan anaknya kemudian berucap, ‘Hai anakku, bukankah 
kamu berada nyaman dalam perutku? Bukankah dengan dadaku haus kamu 
terobati?’ Anak itu berkata, ‘Benar, hai ibuku’. Kemudian wanita itu berkata, 
‘Hai anakku, dosaku memberatkanku, maka tolong bawakan untukku satu 
dosaku saja’. Anak itu berkata, ‘Menjauhlah dariku ibu, karena aku dengan 
dosaku dan kamu dengan dosamu sendiri juga’.” 

jXs2 tlj] “<Sesungguhnya yang dapat 
kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut pada adzab 
tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya” maksudnya adalah, 
sesungguhnya yang dapat menerima peringatan kamu adalah orang yang takut 
akan adzab Allah. 

. t ^j“Dan barangsiapa yang mensucikan 

dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya 
sendiri ,” maksudnya adalah, barangsiapa yang ditunjuki maka sesungguhnya 
petunjuk itu hanya untuk dirinya sendiri. Ada juga yang membacanya dengan 
lafazh*~i3 J*j. 

// / X / 


1180 Riwayat dari Ikrimah disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’rabAl Qur'an (3/368). 



$ j]3 “Dan kepada Allah-lah kembalimu,” maksudnya 
adalah, kepada-Nya kembali semua makhluk ciptaan-Nya. 


Firman Allah: 


'£i oj -5j ffeJ-Vf Cj © j#T S)T 

^ # , > fj- x /r- ✓ ' -* 9 * 

^*-5 iCT* £ r - 


“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orangyang 
melihat Dan tidak pula sama gelap gulita dan cahaya. Dan 
tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak 
pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang 
mati sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada 
sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat 
mendengar.” (Qs. Faathir [35]: 19-22) 


Firman Allah SWT, Dan tidaldah sama 

orangyang buta dengan orangyang melihat,” maksudnya adalah, tidaklah 
sama antara yang kafir dan yang beriman, yang bodoh dan yang berilmu, 
seperti firman Allah SWT, *5 J5 “Katakanlah, 'Tidak 

sama yang buruk dengan yang baik ” (Qs. A1 Maa'idah [5]: 100) 

jjM ‘jj .- ,'\Lu “Dan tidak pula sama gelap gulita dan 
cahaya.” A1 Akhfasy mengatakan itu adalah kebahagiaan, sedangkan kata V 
adalah kata tambahan. Maknanya adalah wala azzulumat wa an-nuur, wala 
azzillu wa al-harur (tidak sama antara gelap gulita dan cahaya, serta tidak 
sama pula keteduhan dan kepanasan). 

A1 Akhfasy berkata, “Kata jjjjLT tidak akan teg adi kecualijikaadanya 


Surah Saba' 


sinar matahari di siang hari. Sedangkan ^jilJt (angin panas) teijadi pada 
waktumalam.” 1181 


Ada juga yang berpendapat sebaliknya. Ru’bah bin A1 Ujaj 
meriwayatkan bahwa jjJiT itu digunakan untuk siang hari saja, sedangkan 
digunakan untuk malam hari saja. 1182 


A1 Farra berkata, “Kata ^jilJt tidak teijadi kecuali pada waktu siang 
sedangkan jjjiT teijadi pada kedua waktu tersebut.” 


Menurut say a (A1 Qurthubi): Dalam Shahih Muslim disebutan 
bahwaAbu Hurairah RA meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. 





“Api neraka berkata kepada, ‘Wahai Tuhanku, sebagian dari diriku 
memakan bagian yang lain. Maka, izinkanlah diriku untuk 
bernafas '. Allah kemudian memberikan izin kepada api neraka 
untuk bernafas dua kali, yaitu (a) di waktu musim dingin, dan (b) 
di waktu musim panas. Dingin yang kalian rasakan itu berasal 
hembusan nafas neraka Jahanam. Sedangkan panas yang kalian 
rasakan itu berasal dari hembusan nafas neraka Jahanam.” 1193 


11.1 Lih. TafsirAlMawardi (3/373). 

11.2 Riwayat disebut oleh An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (5/451) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya (13/167). 

Ibnu Athiyyah tidak mengatakan seperti pendapat Ru’bah melainkan menurut apa 
yang dikatakan oleh Al Farra', bahwa al harur adaiah panas waktu malam dan panas 
siang, sedangkan samum (angin panas) hanya untuk siang saja. 

11.3 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Anjuran berteduh di waktu 
Zhuhur (1/432). 



Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa’id, dari Abu Hurairah, dia beikata, 
“Apa yang didapat dan dirasakan dari panas itu berasal dari as-samum (angin 
panas), dan kedinginan yang dirasakan itu berasal dari zamharir- nya.” 1184 

Riwayat ini mencakup semua pendapat tadi, bahwa as-samum dan al 
harur teij adi pada waktu siang dan malam. Ada yang berpendapat bahwa 
yang dimaksud dengan ^lT adalah al harur, surga dan neraka. Surga itu 
memiliki keteduhan yang abadi, dan neraka memilki panas yang abadi pula. 

VT Vj £l^-Vt tjjiZZX 'j “Dan tidak pula sama orang-orang 
yang hidup dan orang-orang yang mati Ibnu Qutaibah berkata, “Yang 
hidup itu adalah yang berakal, dan yang mati adalah yang bodoh (tidak 
berakal).” 1185 


Qatadah mengatakan bahwa ini adalah perumpamaan, apabila tidak 
sama antara yang hidup dan yang mati, maka demikian pula tidak sama antara 
mukmin dan kafir. 1186 


f[l^^ “Sesungguhnya Allah memberikan 

pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya" maksudnya adalah, 
memberikan pendengaran bagi wali-wali-Nya yang ditakdirkan menghuni 


surga-Nya. 

“Dan kamu sekali-kali tiada sanggup 
menjadikan orangyangdi dalam kubur dapat mendengar ,” maksudnya 
adalah, tidak dapat menjadikan mendengar kebenaran bagi orang kafir yang 
telah ditutup hatinya, atau bagaikan orang mati yang sudah tidak dapat 
mendengar atau diperdengarkan lagi. 


Hasan, Isa Ast-Tsaqafi, dan Amr bin Maimun membacanya dengan 

f * 

lafazh, 1187 , dengan menghilangkan tanwin sebagai bentuk 


1184 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/432). 

1185 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/373). 

1186 Ibid. 

1187 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (13/170) dan Ibnu 
Hayyan dalam Al BahrAl Muhith (7/309). Qira 'ah ini tidak mutawatir. 


Surah Saba' 


penghalusan. Maknanya, mereka yang kafir dan tidak mendengar adalah 
bagaikan penghuni kubur yang tidak bermanfaat lagi apa yang mereka dengar 
dan mereka tidak dapat menerima apa-apa lagi 


Finnan Allah: 



“Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. ” 
(Qs. Faathir [35]: 23) 


Maksudnya adalah, Rasulullah SAW yang memberikan peringatan, dan 
tidak ada kewajiban baginya selain menyampaikan, dan kamu (Nabi SAW) 
tidak dapat memberikan petunjuk, karena petimjuk itu berlaku hanya 
kehendak Allah saja. 


Finnan Allah: 



“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa 
kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun 
melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. ” 

(Qs. Faathir [35]: 24) 


Firman Allah SWT, dfilLljl b[ '''’Sesungguhnya Kami 

mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita 
gembira dan sebagai pemberi peringatan ,” maksudnya adalah, 
memberikan berita gembira berupa surga bagi yang taat, dan peringatan akan 
neraka bagi yang bermaksiat. 




j£ *5] oj3 tzc/a& acfa swata w/waf /?wn 

melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan” maksudnya 
adslsih, nm at yang terdahulu juga telah diutus kepada mereka seorang rasul. 

Ibnu Juraij mengatakan, semua umat diutus kepada mereka nabi dan 
rasul, kecuali bangsa Arab yang hanya mendapat utusanNabi Muhammad 
SAW. 


Firman Allah: 


fjfrP <ji ^ jDy.&i oJ3 


“Dfl/i jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya 
orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (rasul- 
rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasulnya 
dengan membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab 
yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian Aku 
adzab orang-orang kafir, maka (lihatlah) bagaimana 
(hebatnya) akibat kemurkaan-Ku. ” 

(Qs. Faathir [35]: 25-26) 


Firman Allah SWT, ojj “ Dan jika mereka mendustakan 

kamu" maksudnya adalah, kaum kafir Quraisy. 

• Csm -Ui “Maka sesungguhnya orang-orang 

sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya)” maksudnya adalah, 
nmat terdahulu pun berbuat demikian. Mereka mendustakan nabi mereka, 
dan ini adalah sebagai bentuk penenangan hati Rasulullah SAW. 

t “Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya 


Surah Saba' 


dengan membawa mukjizat yang nyata maksudnya adalah, dengan 
mukjizat yang nyata, dan syariat yang jelas. 

AS H13 “Dengan Zabur ,” maksudnya adalah, kitab yang berisi ajaran- 
ajaran yang tertulis. 


“Dan kitab yang memberi penjelasan yang 
sempuma ,” maksudnya adalah, kitab yang terang danjelas. Penyebutan antara 
Zabur dan kitab disebutkan lagi karena perbedaan lafazh. Semuanya diturunkan 
kepadaparanabi. 


j tf “Kemudian Aku adzab orang- 
orang kafir, maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan- 
Ku,” maksudnya adalah, lihat bagaimanakah nantinya adzab-Ku kepada 
mereka yang mendustakan rasul. 


Firman Allah: 


0.J.S 


%' - 


<i£s-f/J *5 ^ iU S U*JT 5 * 3>T o‘\'J jJi 




* Ji 

V * 




^ ^ . N 4 _ 




- t.*.*. ,*s! 


jj I 1_ a l t‘-£ { yulIiT 


* Jr » - < iT' «" *■ '41 ' 

)| oiLf ^ aul 

* / «*» ,. w w 


“Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan hujan 
dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah- 
buahan yang beraneka macam jenisnya, dan diantara 
gunung-gunung itu ada garis putih dan merah yang 
beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. 
Dan demikian (pula) di antara manusia binatang-binatang 
melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam- 
macam warnanya (jenisnya). Sesungguhnya yang takut 


[Tafsir Al Qurthubi 



kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun.” (Qs. Faathir [35]: 27-28) 

Finnan Allah SWT, jul “ Tidakkahkamu 

melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit .” Maksud melihat 
disini adalah melihat dengan hati dan dengan ilmu pengetahuan. Maknanya, 
bukankah ilmumu melihat dan mempeihatikan, dan hatimu melihat keagungan 
Allah bahwa Dia menurunkan air dari langit, kemudian keluar dan itu buah- 
buahan yang beraneka wama. 

Kata beserta ism dan khabar-nya menempati posisi obyek kedua 
dari kata j>. 

“Lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah- 
buahan,” merupakan jenis kalimat lain agar terkesan lebih bervariasi. 

“Yang beraneka macam jenisnya,” berada pada posisi 
nashab, dan Ul£t adalah war? kepada kata Sedangkan dibaca 

rafa' karena mengikuti kata uj£t. Bisa juga kata ini menjadi na’t kepada 
kata karena iakembali kepada kata tersebutketikadisebutkan. Selain 

itu, bisa pula dibaca rafa ’ kepada kata selain A1 Qur' an. Contohnya adalah, 
iyi yJrj cjfj(aku melihat seorangpria keluar bersamaayahnya ). 11 * 8 
maksudnya adalah, dengan air. 

rf^if . i- r i * ;^j “Dan diantara gunung- 
gunung itu adagaris putih dan merah yang beraneka macam warnanya, ” 
Kata adalah bentuk jamak dari 5 ^. yang artinya tanda dan jalan yang 

beraneka wama. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Sj 4- berarti bagian 
(potongan). Demikianpendapat yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. 

A1 Jauhari mengatakan bahwa kata % yaitu titik atau bintik yang 

berada di punggung keledai yang memiliki wama berbeda. Bentuk jamak 

1188 Lih. VrabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/370). 


Surah Saba' 



dari kata adalah yang artinya, jalan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah jalan yang tidak 
samadenganwamagunung. Contohnya adalah kalimat, j* 3jl>- Ci'M LSj 
(si fulan melihat di jalan itu sesuatu). 

Az-Zamakhsyari berkata, “Az-Zuhri membaca kata S-ii- dengan 
harakat dhammah yang merupakan bentuk jamak dari kata Dalam 

bahasaArab disebutkan, Soi- dan jjiair, seperti kata aZ£*, dan 

”1189 

Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri bahwa dia membacanya dengan kata 
zSk yakni dengan dua harakat fathah. Artinya, jalan luas yang dibuat di area 
yang terlihat jelas dan terpisah dari yang lain. 

>4-djallj i r .lill ^ “Dan demikian (pula) di antara manusia 
binatang-binatang melata” Kata * djjjTj dibacajuga tanpa tasydid pada 
huruf ba', yakni Qira 'ah yang sepadan dengan ini adalah qira 'ah 

kalangan yang membaca 'Ji iCalt 'ij. Karena setiap qira 'ah tersebut mencoba 

✓ 

untuk menghindari bertemunya dua hurufbeiharakat sukun. Pendapat ini seperti 
yang dikemukakanoleh Az-Zamakhsyari. 1190 

oVlj “Dan binatang-binatang ternak, ada yang 
bermacam-macam warnanya (jenisnya)” maksudnya adalah, diantara 
hewan ternak tersebut ada yang berwama merah, putih, dan hitam, dan lainnya. 
Ini adalah dalil dan tanda bahwa pencipta (Allah) itu berbuat sekehendak 
hati-Nya. Kata ganti dalam lafazh disebutkan untuk menjaga 

kata j*. Pendapat ini seperti yang dikemukakan olehpara ahli sejarah. 

Abu Bakar bin Ayyasy menyebutkan bahwa itu disebutkan dengan gaya 
bahasa kinayah agar lafazh terebut merupakan dikembalikan kepada £ yang 
tidak disebutkan. 


1189 Lih. AlKasysyafi 3/274). 

1190 Ibid. 


| Tafsir Al Qurthubi 




menurut Abu Ubaidah, 1191 kata berarti hitam 

pekat. Dalam Infazh ada yang disebutkan di awal dan ada yang disebutkan di 
akhir. Maknanya adalah di antara gunung-gunung itu ada wama hitam gelap. 
Orang Arab biasanya mengungkapkan kondisi hitam pekat dengan ungkapan 

o ' ' 9 \ 

A1 Jauhari 1192 berkata, “Kalimat *P berarti hitam pekat Namun 

jika kalimat itu diungkapkan dengan *P^Xj*, maka kata s'y* berfungsi 
sebagai badal dari Ll>Xp karena ia merupakan penegasan terhadap wama- 
warna yang tidak disebutkan. Dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan, 



“Sesungguhnya Allah tidak menyukai sifat Jcikiryang sangat .” 1193 

<ib ,K “Demikian (pula),” di sini adalah penutup kalimat. 
Maksudnya, seperti itulahkondisi ketakutanparahambaketikatakut Setelah 
itu Allah SWT melanjutkan dengan firman-Nya, oCf ^ '-&T 
jJ>±- 'ZX\ iJuiiiT “Sesungguhnya yang takut kepada Allah 
diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama .” Yang dimaksud dengan 
ulama disini adalah mereka yang takut akan kekuasaan Allah. Sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah dan Ibnu Abbas bahwa firman 
Allah SWT, ijiiliiT» oCp ^ 4&T jXi-' Uj] maksudnya adalah, bagi mereka 
yang mengetahui bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. 1194 


1,91 Lih. Majaz Al Qur 'an (2/154). 

nn \Jh.Ash-Shihah{\!\92). 

1193 Hadits ini dha ’if seperti yang dihukumi oleh Al Albani dalam Dha ’if AIJami ’Ash- 
Shaghir (no. 1688) 

1194 Riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan oleh Ath-Thabari (22/87) dan Ibnu Katsir (6/ 
530). 

Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah 
ulama yaitu orang yang tahu dengan kekuasaan Allah, mengetahui bahwa Allah berkuasa 
dan Dia memiliki nama dan sifat yang terbaik, serta semakin mengetahui hal itu lebih 
dalam, maka ketakutannya kepada Allah lebih besar pula. 


Surah Saba' 



Rabi’ bin Anas berkata, “Barangsiapa yang tidak takut kepada Allah, 
maka dia bukanlah orang alim.” 1195 

Mujahid berkata, “Orang alim (berilmu) adalah orang yang takut kepada 
Allah.” 1196 

Sa’ad bin Ibrahim ketika ditanya tentang siapakah yang paling berilmu 
diantara penduduk Madinah? Dia menjawab, “Dia adalah orang yang paling 
bertakwa kepada Tuhannya.” 

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Seorang faqih (berilmu) itu 
adalah yang takut kepada Allah Ta ’ala.'” 

Ad-Darimi meriwayatkan dari Makhul, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


.^rusf Ji- J^k j* jjdi jk d\ 


“Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan seorang 
hamba adalah bagaikan diriku dengan kamu sekalian” 

Kemudian beliau membaca ayat, 

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya 
hanyalah ulama. ” 1197 Hadist ini adalah hadist mursal. 


Ad-Darimi berkata: Abu An-Nu’man bercerita kepadaku, Hammad 
bin Zaid bercerita kepada kami dari Yazid bin Hazim, dia berkata: Pamanku 
Jarir bin Zaid bercerita kepadaku, bahwa ia pemah mendengar Tubai’an 
menceritakan dari Ka’ab, dia berkata, “Sesungguhnya aku menemukan 
sekelompok orang yang belajar bukan karena pekeqaan, mendalami agama 
bukan karena untuk beribadah, mencari kemewahan dunia dengan perbuatan 
akhirat, mengenakan kulit domba sementara hati mereka lebih pahit dari perasan 


1195 Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath At Qadir (3/489). 

U96 Ibid. 

1197 HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang mukadimah, bab no. 29, dan At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tentang ilmu, bab no. 19. 



air pohon. Mereka tertipu dengan diriku, dan mereka menipuku. Dengan diriku, 
aku bersumpah bahwa aku benar-benar akan memberikan fitnah yang 
menyebabkan orang dermawan di tengah-tengah mereka menjadi bingung ” 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara marju 'dari hadits Abu 
Ad-Darda‘ dan kami telah menyebutkan hadits ini di awal mukadimah kitab 
ini. 

Az-Zamakhsyari berkata, 1198 “Jika Anda mengatakan, apa alasannya 
qira'ah orang yang membaca ^oiTdengan lafazh ill 
—yakni dengan harakat dhammah pada lafazh —, dan dibaca nashab 

seperti yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz dan diriwayatkan dari Abu 
Hanifah? Maka aku menjawab, ‘Ketakutan yang digambarkan dalam ayat ini 
adalah ungkapan pinj aman. Maknanya, sesungguhnya Allah akan memuliakan 
dan mengagungkan mereka seperti halnya Dia memuliakan orang yang takut 
kepada-Nya’.” 

4 S 1 T *■ j j “Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMaha 
Pengampun merupakan argumentasi teihadap kewaj iban takut kepada Allah 
Ta ’ala, karena hal itu menunjukkan akan akibat dan kedurhakaan para pelaku 
maksiat serta pertobatan ahli ketaatan dan permohonan ampunan dari mereka. 



Finnan Allah: 


rfcijj lL i jL' iif oj 


J / ^ ~ ^ 


jyiS- j4j\ lApai QA 


“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 
Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian 


1198 Lih. AlKasysyaf{ 3/275). 


Surah Saba' 



dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan 
diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
perniagaan yang tidak akan merugu Agar Allah 
menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan 
menambah kepada mereka dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri.” (Qs. Faathir [35]: 29-30) 


kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang- 
terangan” adalah tanda-tanda pembaca A1 Qur'an yaitu mereka 
mengamalkan apa yang dibaca dengan mendirikan shalat fardhu dan shalat 
sunat, serta menafkahkan sebagian rezeki yang diperoleh. Mengenai apa yang 
seharusnya ditanamkan bagi pembaca A1 Qur'an sudah dijelaskan di awal 
mukadimah kitab ini. 


Firman Allah SWT, iL. i jlLlj i jiSjT M 

j !5>- “’’Sesungguhnya orang-orangyangselalu membaca 


JJ&t C&AI' oj 


“Mereka itu mengharapkan perniagaan 
yang tidak akan merugi,” menurut Ahmad bin Yahya, khabar (predikat) 
0 ] adalah 1199 

^ “Dan menambah kepada mereka dari karunia- 

Nya,” maksudnya adalah, ditambah dengan syafaat di akhirat, sebagaimana 
dalam ayat lain disebutkan. 




gg3) ^>Ll>- y«j-> <3jji 


“(Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan 


1199 Lih. I’rabAl Qur'an (3/371). 




balasan kepada mereka (dengan balasan)yang lebih baik dari apayang 
telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya 
kepada mereka. dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya tanpa batas. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 
perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan 
(dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut 
kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi 
goncang. ” (Qs. An-Nuur [24]: 37) dan firman-Nya, 



“Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal shalih, maka 
Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk 
mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan 
dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan 
siksaan yangpedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, 
pelindung danpenolong selain daripada Allah. ” (Qs. An-Nisaa' [4]: 173) 

Kemudian Allah SWT menyebutkan, *L\ bahwa Dia Maha 
Pengampun terhadap perbuatan dosa yang dilakukan, dan j Dia Maha 

Menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. 


Firman Allah: 




“Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al 
Kitab (Al Qur'an), itulah yang benar, membenarkan kitab- 



kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba- 
hamba-Nya. ” (Qs. Faathir [35]: 31) 


Firman Allah SWT, ^ “Dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamuyaitu Al Kitab (Al Qur 'an)” maksudnya 
adalah. A1 Qur'an. 

4 j jj ^ UJ tfjuJ “Itulahyang benar, membenarkan kitab- 

kitab yang sebelumnya” maksudnya adalah, Al Qur'an itu adalah pembenar 
kitab-kitab sebelumnya. 

^)T oj maksudnya adalah, Allah Maha Mengetahui 
dan Maha Melihat keaadan dan perbuatan hamba-hamba-Nya. 


Firman Allah: 


^ l44^T U&ffS 


* 


> -^J'i "I 0% ,4,j 

lic-iif A tjJij oi> ty 




^ dif iil 0 jjfci Hi ojiT 

© v>jl/ ty ni4 •Jj ty u±4 v ^LiJ 


“Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang 
yang kami pilih diantara hamba-hamba Kami, lalu 
diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri 
dan diantara mereka ada yang pertengahan, dan diantara 
mereka ada (pula) yang lebih cepat berbuat kebaikan 


,(2S2SLffilffl3 



dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang 
amat besar. (Bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke 
dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan 
gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka 
didalamnya adalah sutera. Dan mereka berkata, ( Segala 
puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari 
kami, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan 
kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunianya, di 
dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa 
lesu’.” (Qs. Faathir [35]: 32-35) 


Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu: 

Pertama: Dalam ayat ini terdapat kemusykilan karena Allah SWT 
berfirman, libllc- “Kamipilihdiantarahamba-hambaKami.” 

Kemudian Allah Ta ’ala berfirman, “Diantara mereka 

adayang menzhalimi dirinya .” Para ulama dari para sahabat tabi’in dan 
generasi selanjutnya membahas kemusykilan ini. 

An-Nuhas 1200 berkata, “Yang diangggap benar dari itu adalah riwayat 
dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang menzhalimi dirinya itu adalah 
kaum kafir.” 1201 

Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Atha‘, dari 
IbnuAbbas. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga pendapat lain bahwa ayat, 

jJJUp “Lalu diantara mereka 
adayang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka adayang 
pertengahan, dan diantara mereka ada (pula) yang lebih cepat berbuat 


1200 Lih. Vrab Al Qur'an (3/371). 

i 2 °i Riwayat ini disebutkan oleh Ibn Katsir (6/532) dan An-Nuhas dalam Ma'ani Al 
Qur'an (5/455). 




kebaikan” dia berkata, “Dalam hal ini ada dua kelompok yang selamat. 1202 
Dengan demikian maknanya, sebagian dari mereka ada yang menzhalimi 
dirinya, yaitu kafir.” 

Hasan mengatakan bahwa kelompok itu adalah kaum fasiq. Kata ganti 
yang terdapat pada {<lafazh kembali kepada muqtashid dan sabiq 
bukan zhalim. 

Diriwayatkan dari Ikrimah, Qatadah dan Adh-Dhahhak, dan A1 Farra' 
bahwa muqtashid adalah mukmin yang berbuat maksiat, dan as-sabiq bi at 
khairat adalah yang bertakwa. 1203 

Mujahid berkata, “Lafazh adalah golongan kiri, 

adalah golongan kanan, dan *SiT o%o5^J adalah 
semua manusia yang bersegera melakukan kebaikan.” 1204 

Ada juga yang berpendapat bahwa dhamir dalam kalimat t+JLZi 
kembali kepada ketiga golongan tersebut, 1205 dengan tidak mendefinisikan 
z halim disini sebagai kafir dan fasiq. Pendapat ini diriwayatkan oleh Umar, 
Ustman, Abu Ad-Darda‘, dan Ibnu Mas’ud, UqbahbinAmr, danAisyah. 
Makna dari ayat dari pendapat ini, yang me nzhalimi dirinya adalah yang 
melakukan dosa kecil. 

At Muqtashid, menurut pendapat Muhammad binYazid adalah mereka 

,2#2 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir (6/532), An-Nuhas dalam I’rabAlQur'an 
(3/371) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/252). 

1203 Disebutkan oleh Ath-Thabari (22/89) dan Ma ’aniAl Qur'an, karyaA1 Farra' (2/ 
269). 

,204 Atsar dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (2/89), Ibnu Katsir (6/533) dan 
An-Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/457). 

1295 Ini adalah pendapat sebagian besar ahli tafsir bahwa ketiga golongan tersebut 
( zhalim, muqtashid dan sabiq) adalah Muslim. 

Ibnu katsir (6/532) berkata, “Mereka adalah umat Islam, kemudian dibagi tiga yaitu: (a) 
orang yang menzhalimi dirinya yaitu yang terjerumus melakukan perbuatan yang 
diharamkan, (b) muqtashid, yaitu orang yang melakukan kewajiban dan meninggaikan 
yang haram, kadangkala meninggaikan yang dibolehkan dan mela!<ukan sesuatu yang 
dimakruhkan, dan (c) sabiq bi al khairat, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban, 
dan meninggaikan yang haram.” 


(TafsirAl Qurthubi 




yang memberikan hak dunia dan hak akhirat secara seimbang. Dengan demikian 
“(Bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke 
dalamnya ,” kembali kepada semua golongan tersebut berdasarkan penjelasan 
tadi. 

Usamah meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW membaca ayat ini, 
beliau kemudian bersabda, “ Semuanya masuk ke dalam surga. ” im 

Umar bin khaththab membaca ayat ini kemudian dia berkata; RasuluHah 
SAW bersabda, 





j jiC. lie 


“Yang mendahutui kita adalah orang yang sudah lewat, yang 
pertengahan dari kita adalah orang yang selamat, dan zhalim 
diantara kita adalah orang yang diampuni dosanya.” nm 

Berdasarkan pendapat ini, obyek diperkirakan berasal dari 

firman-Nya, llJU^d 3»JJI cluSyiT liSjjl p> sebagai mudhaf yang tidak 
disebutkan seperti firman Allah SWT, J»ij 

ijjj tpj uLjf “Dantanyalah (penduduk)negeriyangkami 
berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan 
sesungguhnya kami adalah orang-orangyang benar. ” (Qs. Yuusuf [12]: 
82 ) 

An-Nuhas 1208 mengatakan dalam pendapat yang lain, “ Zhalim adalah 
yang melakukan dosa besar, muqtashid adalah yang belum berhak 


1206 HR. Ahmad dalam AlMusnad(3/IS). 

Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur {5/25 1), dan 
Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/555). Dia juga berkata, “Hadits ini adalah hadits gharib 
dari sisi ini dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan.” 

1207 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr A l Mantsur (5/252), Az-Zamakhsyari 
dalam AlKasysyaf (3/276), Ibnu Athiyyah (13/175), dan Alusi dalam RuhAlMa ’ani (7/ 
184). 

120 ‘ Lih. I’rab Al Qur'an (3/372). 


Surah Saba' 



s ** - <m * * 4 * 

mendapatkan surga. Dengan demikian tf q jlp c-i~- kembali kepada 
orang-orang yang berbuat kebaikan, bukan kepada yang lain. Ini adalah 
pendapat kelompok rasionalis, karena kata ganti pada hakekatnya kembali 
kepada yang terdekat dengan kata tersebut. 


Menurut saya (AI Qurthubi): Yang dapat diterima adalah pendapat 
yang pertengahan karena kafir dan munafiq tidak dipilih oleh Allah, dan agama 
mereka pun tidak dipilih oleh Allah. 

Kedua: Finnan Allah S WT, / >-< \'\ \s5jji “ Kitab itu kami wariskan ,” 
maksudnya adalah, Kami berikan kitab itu. Warisan itu adalah pemberian 
dalam bentuk majaz dan hakikat. Sedangkan kitab yang dimaksud adalah 
makna dan isi kitab, pengetahuan, hukum dan aqidah yang ada di dalamnya. 
Ketika Allah Ta ’ala memberikanumat M uhammad AI Qur'an, maka sudah 
terkandung di dalamnya makna dan kandungan isi kitab tersebut, dan seakan- 
akan Allah mewariskan kitab yang sama seperti umat terdahulu. 

qa “Diantara hamba-hamba Kami.” Ada. yang berpendapat 
bahwa yang dimaksud adalah umat Muhammad SAW. Demikian pendapat 
yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. 


Tapi apabila dilihat dari redaksi ayat, maka seakan-akan yang dimaksud 
adalah seluruh mukmin dari setiap umat, hanya saja kata mewariskan hanya 
dapat dipakai untuk umat Muhammad saja, dan umat yang terdahulu tidak 
di wariskan. Karena mewariskan berarti memindahkan dari yang satu kepada 
lainnya. Allah SWT berfirman, “Dan Sulaiman telah 

mewarisi Baud. ” (Qs. An-Naml [27]: 16) 


O 4*JIX & "Yang akan mewarisi 

aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, ya 
Tuhanku, seorangyang diridhai. ” (Qs. Maryam [19]: 6) 


Jika kenabian saja bisa diwariskan, maka begitu pula dengan AI Kitab. 
Sedangkan lafazh JJJUojLfLi, maksudnya adalah, orang yang 

melakukan dosa-dosa kecil. 



IbnuAthiyyah berkata, “Pendapat ini tidak bisa diterima.” 1209 

Adh-Dhahhak berkata, “Makna. Jjtiu • adalahdi antara 

keturunan mereka ada yang menzhalimi dirinya, yaitu orang musyrik.” 

Ulama berbedapenafsiran tentang keadaan hati zhalim, muqtashid, 
dan sabiq bil khairat. 

Sahal bin Abdullah berkata, “ Sabiq adalah orang yang berilmu, 
muqtashid adalah orang yang belajar, dan zhalim adalah orang yang bodoh.” 

Dzu An-Nun A1 Mishri berkata, “ Zhalim adalah orang yang mengingat 
Allah dengan lisarmya saja, muqtashid adalah orang yang mengingat dengan 
hatinya, dan sabiq adalah orang yang tidak melupakan Allah SWT.” 

A1 Anthaqi berkata, “ Zhalim adalah orang yang berbicara, muqtashid 
adalah yang berbuat, dan sabiq adalah orang yang merasakan suatu keadaan.” 

Ibnu Atha berkata, “Zhalim adalah orang yang mencintai Allah demi 
dunia, muqtashid adalah orang yang mencintai-Nya hanya demi menghindari 
hukuman, dan sab iq adalah orang yang tidak ada keinginan selain keinginan 
dari yang benar (Allah).” 

Ada yang berpendapat bahwa zhalim adalah orang yang menyembah 
Allah karena takut akan api neraka, muqtashid adalah orang yang menyembah 
Allah karena keinginan kuat untuk masuk surga, dan sabiq adalah orang yang 
menyembah Allah hanya karena Dia bukan didasari oleh sebab yang lain. 

Ada juga yang berpendpat bahwa zhalim adalah orang yang zuhud 
terhadap dunia, muqtashid adalah orang yang bijak, dan sabiq adalah orang 
yang mencintai. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa zhalim adalah orang orang 
yang berjuang denga n hartanya, muqtashid adalah orang yang bequang dengan 
agamanya, dan sabiq adalah orang yang berjuang dengan (karena) tuhannya. 


^Uh.AlMuharrarAl Wajiz{\3/\16). 


Ada pula yang beipendapat bahwa zhalim adalah orang yang membaca 
A1 Qur'an dan mengeijakan apa yang disuruhnya, muqtashid adalah orang 
yangmembacaAl Qur'an dan mengeijakan yang disuruhnya, se dangkan sabiq 
adalah orang yang membaca A1 Qur'an, mengamalkannya dan tahu akan 
kandungan isinya. 

Ada yang berpendapat bahwa sabiq adalah orang yang memasuki 
masjid sebelum adzan, muqtashid adalah orang yang memasuki masjid 
sesudah adzan, dan zhalim adalah orang yang memasuki masjid ketika shalat 
sedang berlangsung. 

Ada juga yang mengatakan bahwa zhalim yaitu orang yang mencintai 
dirinya sendiri, dan muqtashid yaitu. orang yang mencintai agamanya, dan 
sabiq adalah orang yang mencintai tuhannya. 

Aisyah mengatakan bahwa sabiq adalah orang yang masuk Islam 
sebelum hijrah, dan muqtashid adalah orang yang masuk Islam sesudah hijrah, 
sedangkan zhalim adala h orang yang masuk Islam melalui peperangan, dan 
mereka semua itu diampuni. 

Menurut saya (AI Qurthubi): Ats-Tsa’labi telah menyebutkan semua 
pendapat tersebut bahkan lebih dan itu dalam kitab tafsimya. Kesimpulannya, 
ada dua golongan yang ekstrim dan yang lain adalah golongan moderat, yakni 
muqtashid yang senantiasa bersikap moderat atau seimbang dan berupaya 
meninggalkan kecenderungan apa pun. OlehKarena itu, muqtashid adalah. 
golongan moderat yang tidak menzhalimi diri dan tidak bersegera melakukan 
kebaikan. 

j&j£=S\ -UlU'i “Yang demikian itu adalah karunia yang 
amat besar ,” maksudnya adalah, karunia berupapemberian kitab kepada 
mereka. Ada berpendapat bahwa maksudnya adalah pemilihan yang 
dilakukan dengan landasan pengetahuan bahwa mereka memiliki 
kekurangan adalah karunia yang besar. Ada juga yang beipendapat bahwa 
maksudnya adalah janji surga yang diberikan kepada mereka merupakan 



karunia yang paling besar. 

Ketiga: Ada beberapa pendapat tentang didahulukannya zhalim atas 
muqtashid dan sabiq. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penyebutan 
Iebih dahuhi tidak bennaknamemuliakan. Ini samadengan finnan Allah SWT, 
0“Hidaklah 
sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; 
penghuni-penghuni surga itulah orang-orangyang beruntung. ” (Qs. A1 
Hasyr [59]: 20) 

Ada yang berpendpat bahwa kata zhalim disebutkan terlebih dahulu 
karena banyaknya orang yang berbuat fasiq dari mereka, sedangkan 
muqtashid termasvk sedikit, apalagi sabiq lebihsedikit lagi diantara mereka 

Ada juga yang berpendapat bahwa kata zhalim disebutkan terlebih 


■ t Rl iTfl till III S 11 38 ii | fa I 


Tuhan bagi orang zhalim itu Iebih besar, sedangkan untuk muqtashid aMsih 




ketaatannya pada Tuhannya 






yang berbuat zhalim itu tidak putus asa akan rahmat Allah, sedangkan kata 
sabiq disebutkan di akhir agar sikap sombong tidak timbul dalam perbuatan. 

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa kata sabiq disebutkan di akhir 
agarjaraknya Iebih dekat ke surga dan pahala, seperti halnya kata shawami ’ 
dan biya ’ yang disebutkan dalam surah AlHajj Iebih dahulu dari kata masjid. 
Tujuannya, agar kata shawami ’ Iebih cepat atau dahulu hancur, sedangkan 
masjid Iebih dekat digunakan untuk berdzikir. 

Ada pula yang berpendapat bahwa apabila para penguasa ingin 

menggabungkan beberapa hal, mereka biasanyamen^ebutkan yang terdekat 

Iebih dahulu, seperti finnan Allah SWT, •—_Hl5j oj 

“Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” 







(Qs. Al A’raaf [7]: 176) "Dia 

memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki 
dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. ” 
(Qs. Asy-Syuuraa [42]: 49) 


. - i * 


* 1^11 ■*-* “Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka 


denganpenghuni-penghuni surga;penghuni-penghuni surga itulah orang 
orangyang beruntung. ” (Qs. Al Hasyr [59]: 20) 


Keempat-. Firman Allah SWT, t+JL ju o«^oa^>- “(Bag/ mereka) 
surgaAdn, merekamasukkedalamnya” AllahSWTmemasukkanmereka 
ke dalam surga secara bersamaan karena itu adalah warisan atau pemberian. 
Orang yang durhaka dan orang yang baik juga mendapatkan warisan atau 
pemberian yang sama jika mereka mengaku satu garis keturunan. 

Ada yang membaca <US- dengan lafazh , 1210 yakni 

dengan bentuk tunggal, seakan-akan surga itu hanya khusus untuk orang- 
orang yang bergegas melakukan kebaikan diantara mereka. Sedangkan 
qira‘ah q js- dibaca nashab karena ada kata keija yang ditafsirkan 

oleh kata yang disebutkan. Maknanya, mereka masuk ke dalam surga Adn. 
Hal ini berlaku kepada semua orang dan ini shahih insya Allah. 


Selain itu, AbuAmr membaca ju dengan lafazh ii’j&S —yakni 

dengan harakat dhammah pada hurufya ‘ dan harakat fathah pada huruf 
kha ‘—, 1211 


OjU- “Mereka diberi perhiasan telah dijelaskan dalam surah Al 
Hajj ketika membahas firman Allah SWT, 




4 


/A J 




12,0 Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (13/177) dan Abu Hayyan (7/314). 
Qira ah Abu Amr ini adalah qira ‘ah sab ’ah yang mutawatir seperti yang 
disebutkan dalam Allqna ’ (2/741). 



“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan 
mengerjakan amal yang shalih ke dalam surga-surga yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan 
gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah 
sutera. ” (Qs. A1 Hajj [22]: 23) 


Finnan Allah SWT, & l&T ] u Segalapuji 


bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami Abu Tsabit 
berkata, “Seorang memasuki masjid lalu berkata, ‘Ya Allah, rahmatilah 
keasinganku, hiburlah kesendirianku, dan mudahkanlah aku memperoleh 
keshalihanY’Mendengaritu, AbuAd-Darda' berkata, “Jika kamu memperoleh 
itu, maka ada yang lebih menyenangkan dari itu, aku mendengar Nabi SAW 


ketika menafsirkan ayat S- y/* lolly ^ clisSdT USjjl p 

g*tl jUli bersabda, kemudian 

datang lalu memasuki surga tanpa dihisab, menyusul muqtashid, ia dihitung 
dengan hitungan yang ringan dan mudah, sedangkan yang zhalim, diatetapdi 
tempatnya sampai mengering, kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka 
inilah yang berucap, _>j oj£T &<lJol ofaliJ 

Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari 
kami” uu 


Kesimpulannya adalah, bahwa yang kafir dan yang munafiq bukanlah 
termasuk yang dipilih oleh Allah. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Inilah yang benar, karenaNabi SAW 
bersabda. 


i Ilg l_£>o j Ji* jljill iyij (_$Ul JilUl 


it 

J* 


1212 HR. Ahmad dalam AlMusnad (5/198). 

Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-DurrAl Mantsur (5/251). 



“Perumpamaan orang munafikyang membaca Al Qur 'an adalah 
bagaikan rihanah, baunya wangi dan rasanya pahit. ” 

Allah Ta ’ala mengabarkan bahwa orang munafik itu membaca Al 
Qur an. Namun begitu mereka berada pada level paling bawah di neraka. 
Bahkan orang kafir, Yahudi dan Nasrani pun di zaman ini membaca Al Qur'an. 


Finnan Allah: 


Vj I y>y»£ ^3^ Is***-* ^ 1 0±$J 

jJjfl&SiZk, iSJii >fu5j ty 


* * * 


U3 Iyj03^olll jT-l» ^ja jL=>>x^i U 

„ < 


,<r i. 


“Dan orang-kafir bagi mereka neraka Jahanam, mereka 
tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak (pula) 
diringankan dari mereka adzabnya. Demikianlah Kami 
membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka 
berteriak di dalam neraka itu, ‘Ya tuhan kami, 
keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal 
yang shalih berlainan dengan yang telah kami kerjakan\ 
Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam 
masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau 
berfikir, dan (apakah tidak) datang kepadamu pemberi 
peringatan? Maka rasakanlah adzab Kami dan tidak ada 
bagi orang-orangyang zhalim seorangpenolongpun.” 

(Qs. Faathir [35]: 36-37) 



Firman Allah SWT, Don orang-kqfir bagi 

mereka nerakaJahanam ” Setelah Allah menyebutkan tentang ahli surga, 
maka dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang ahli neraka dan apa yang 
menimpa mereka. 


“Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka 
mati” sama dengan firman Allah SWT, 

“Kemttdian dia tidak akan matidi dalamnya dan tidak (pula) hidup. ” 
(Qs. A1 A’laa [87]: 13) 

L$jt Ip “ftew tidak (pula) diringankan dan mereka 

adzabnya ,” sama juga dengan firman Allah SWT, tils' 

Qjtjp ritf J* - >j tijp tSjl?- Setiap 

kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang 
lain , supaya mereka merasakan adzed. Sesunggtdmya Allah Maha 



mmtamm ” (Qs. AlMursalaat[77}: 36) 

A1 Kisa'i berkata, “Firman Allah SWT, CPjj V3- 


firman-Nya, (£ 



1213 0ra ‘aA ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I’mb Al Qur 'an (3/374) dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsimya(13/17&). Nmumqira'ah ini adalah qira 'ah yang menyimpang 
seperti yang disebutkan dalam Al Muhtasab (2/201). 


Surah Saba' 




karena ia bukan awal ayat. Namun apa yang berlaku pada masing-masing 
ayat boleh berlaku pada yang lain.” 1214 

CfJ Iaj “Dan mereka berteriak di dalam neraka itu” 

maksudnya adalah, orang kafir itu berseru dan berteriak dari dalam neraka 
denganteriakan, 

\jJ-“Ya tuhan kami, keluarkanlah kami ,” maksudnya adalah, 
wahai tuhan kami keluarkan kami dari neraka Jahanam ini dan kembalikan 
kami ke dunia agar kami berbuat kebaikan dan amal shalih 

“Kami berbuat amal shalih," menurut Ibnu Abbas, yaitu 
ucapan laa ilaaha illaah. Itulah makna firman-Nya, 

if “Bukanyang telah kami lakukan Perbuatan 
yang dimaksud adalah syirik. Maknanya, kami beriman sebagai ganti kekafiran, 
dan taat sebagai ganti kemaksiatan, dan mengamalkan perintah Rasulullah 
SAW. 


“Dari apakah Kami tidak 
memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi 
orang yang mau berfikir ,” adalah jawaban atas seruan, teriakan dan 
permintaan mereka. 


A1 Bukhari menyebutkan dalam kitabnya perihal orang yang berumur 
60 tahun adalah sebagai bentuk keringanan dari Allah. A1 Bukhari berkata: 
Kami telah diberitahu oleh Abdu As-Salam bin Muthahhir, dia berkata: Umar 
bin Ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma’an bin Muhammad A1 
Ghifari menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Abu Sa’idAl Maqburi, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


^ o'? * ^ 


J\&\ 


“Allah memberikan keringanan kepada seseorang dengan 


1214 Lih. I’rabAl Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/374). 



mengangguhkan ajalnya sampai usia enam puluh tahun” 1215 
Ali, Ibnu Abbas, dan Abu hurairah ketika menakwilkan ayat ini 


60 tahun. 1216 


At-Tirmidzi menyebutkan dari hadist Atha‘ bin Abu Rabah dan Ibnu 
Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 



“Pada waktu Hari Kiamat maka dipanggillah merekayang berusia 
enam puluh tahun, dan ini adalah umuryangdisebutkan oleh Allah 
dalam ayatnya, ‘ Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu 
dalam masayang cukup untuk berfikir ‘.” 1217 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa usia yang diringankan itu adal ah 
40 tahun. 1218 Demikian juga yang dikatakan oleh Hasan A1 Bashri dan A1 
Masiuq. Pendapat ini juga dapat dibenarkan dengan dalil finnan Allah, 


jSCil o' D 1 * ^ ls?~ 

b* Jjj dJJ] <14> «j] 4 4 ^ ^ 


1215 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang memerdekakan budak, bab no. 5, 
Ahmad dalam AlMusnad dan An-Nasa‘i dalam As-Sunan. 

1216 Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari (22/93), Ibnu Katsir (6/539) dan An- 
Nuhas dalam Ma ’aniAl Qur'an (5/461). 

12,7 Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (13/176), As-Suyuthi 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/254) dan Asy-Syaukani dalam Fath A l Qadir{ 4/501). 

Asy-Syaukani berkata, “Dalam sanad hadist ini ada Ibrahim bin Al Fadhl Al Makhzumi 
yang diragukan.” 

1218 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (22/93), An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur'an (5/ 
461) dan Ibnu Katsir (6/539). 


Surah Saba' 



“Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empatpuluh 
tahun ia berdoa, ‘Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat 
Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku 
dan supaya aku dapat berbuat amal yang shalih yang Engkau ridhai; 
berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 
cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang berserah diri’. ” (Qs. A1 Ahqaaf [46]: 
15) 

Malik berkata, “Aku pemah melihat orang alim di negri kami, mereka 
sibuk dengan dunia dan ilmu serta berbaur dengan manusia lain, sampai salah 
seorang dari mereka hampir berumur 40 tahun. Apabila hampir sampai pada 
usia itu mereka kemudian mengasingkan diri, dan sibuk dengan persiapan 
hari akhir sampai ajal menjemputnya.” 

Hal ini sudah dijelaskan dalam surah AlA’raaf. 12,9 

IbnuMajahmeriwayatkan dari Abu HurairahbahwaRasulullah SAW, 
beliaubersabda. 


.dill ypj ^ ^ & £ JA 


“ Umur umatku adalah antara enam puluh sampai tujuh puluh, 
dan sedikityang melewati itu.” n2 ° 

“Dan (apakah tidak) datang kepadamu pemberi 
peringatanY Adajuga qira 'ah yang membaca dengan jJl)i ^iJs-lirj Ulama 
berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa nadzir (pemberi peringatan) 
itu adalah A1 Qur' an, dan ada yang berpendapat bahwa itu adalah Rasulullah 
SAW. 1221 Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Zaid bin Ali dan Ibnu 


12,9 Lih. tafsir surah AlA’raaf, ayat 142. 

1220 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud (2/1415). 

1221 Ini adalah pendapat sebagian besar ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir (6/542). 
Inilah pendapat yang benar dan masyhur dari Qatadah dan ini juga adalah pilihan Ibnu 
Jarir. 




Zaid. Sedangkan Ibnu Abbas, Ikrimah, Sufyan, Waki’, Husain Ibnu A1 Fadhl, 
A1 Farra' 1222 dan Ath-Thabari mengatakan, peringatan itu adalah uban (tanda 
tua). 

Ada yang berpendapat bahwa pemberi peringatan itu adalah demam 
panas. Pendapat lain mengatakan, pemberi peringatan itu adalah matinya 
keluargadekat dan keluarga. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa pemberi 
peringatan itu adalah kesempumaan akal. 

Menurut saya (A1 Qurthubi): Uban, demam panas, kematian anggota 
keluarga semuanya adalah tanda-tanda kematian sudah dekat, berdasarkan 
Sabda Nabi SAW, 

.op 1*0 


“Demam panas adalah utusan kematian ” 1223 

Artinya, demam itu adalah tanda atau sinyal yang memberitahukan atau 
memperingatkan bahwa kematian akan dating. Uban juga merupakan tanda 
kematian. Karenaubanbiasanyamunculketikausiatelahlanjut. Iamerupakan 
tanda berpisahnya usia muda yang penuh dengan canda dan tawa. Kematian 
keluarga, kerabat, sahabat dan saudara muncul di setiap ruang dan waktu. 

Seorang penyair mengungkapkan. 


LL lip aJU^ ^ UiSsJl (j ->■ J cjjDI 

Kematian di setiap waktu menebar kain kafan 
Sedang kami lalai terhadap apayang menjadi tujuan akhir kami 

Dengan akal yang sempuma dapat diketahui hakikat sesuatu, dan dapat 
memisahkan antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, orang yang 


1222 Lih. Ma’ani Al Quran, karya A1 Farra (2/370) dan Jami’Al Bayan karya Ath- 
Thabari (22/93). 

1223 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami’Al Kabir (2/121) dan dalam Ash- 
Shaghir (no. 3845) dan disimbolkan dengan kode dha ’if. 


Surah Saba' 



berakal (sempuma akalnya) akan berbuat untuk akhirat, dan sangat 
menginginkan apa yang di milik i oleh Tuhannya. Ini adalah sebnah peringatan. 


Muhammad diutus oleh Allah Ta ’ala sebagai pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan kepada hamba-hamba-Nya, agar tidak 
ada lagi yang berdalih bahwa belum sampai kepada mereka risalah atau 

nabi, seperti finnan Allah, L>J>- M jip 5U) 

i * oKj jljlT jljJ “ (Mereka Kami utus) selaku rasul- 

rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya 
tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul- 
rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ” (Qs. 
An-Nisaa' [4]: 165) 

i0i ^& C.j “Dan Kami tidak akan mengadzab 
sebelum Kami mengutus seorang rasul. ” (Qs. A1 Israa' [ 17]: 15) 


ijSjji “Maka rasakanlah,” maksudnya adalah, siksaan neraka 
Jahanam. Karena, kalian tidak bisa mengambil pelajaran dan ibrah. 

qa oi-JdaU Ui “Dan tidak ada bagi orang-orangyangzhalim 
seorangpenolongpun," maksudnya adalah, orang yang dapat menghalangi 
siksaan Allah Ta ’ala. 


Firman Allah: 



“Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di 
langit dan di burnt Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
segala isihatt ,> (Qs. Faathir [35]: 38) 


Mengenai makna ayat ini sudah diterangkan dalam banyak tempat di 
dalam kitab ini. Maknanya secara ringkas, Allah Ta’ala tahu jika kamu 





dikembalikan ke dunia, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan yang 
shalih, sebagaimana halnya yang difirmankan Allah SWT, Ij^uJ 
CgJ by.f^ frj3 *-*4 “Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, 

tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang 
mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta 
belaka. ” (Qs. A1 An’aam [6]: 28) 

JLLp “Yang mengetahui,” yka. disebutkan tanpa tanwin maka kata ini 
boleh digunakan untuk kata keg a bentuk lampau dan akan datang. Namun 
jika disebutkan dengan tanwin, maka kata ini tidak boleh digunakan untuk 
kata keija lampau. 1224 

Finnan Allah: 





4jJj % VI ^3 

©ft 


llL 'J~ 






“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka 
burnt Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya 
menimpa dirinya sendirt Dan kekafiran orang-orang yang 
kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan 
disisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu 
tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka 
belaka.” (Qs. Faathir [35]: 39) 


Firman Allah SWT, 


“ Dia-lah yang 


menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.” Qatadah berkata, 


1224 Lih. I’rabAl Qur'an (3/375). 



“Maksudnya, pemimpin demi pemimpin dan masa demi masa. 1225 Kata CxfiS- 
adalah orang yang datang sesudahnya sesudah yang lain. Oleh karena itu, 
ketika Abu Bakar dipanggil dengan sebutan Khalifatullah, dia menjawab, 
“Aku bukan khalifatullah, akan tetapi khalifatu Rasulullah SAW dan aku 
terimahalitu.” 

jo jiS “Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) 

kekafirannya menimpa dirinya sendiri,” maksudnya adalah, balasan atas 
kekafirannya adalah hukuman dan adzab. 

p-rJ A»ji Vi “Dan kekafiran orang-orang 

yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan disisi 
Tuhannya,” maksudnya adalah, kekafiran mereka hanya akan menambah 
murka dan kemarahan Allah. 

\j\ 1S~ lif Vj “Dan kekafiran orang-orang yang 

kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belakaf 
Dan tidak ada yang didapat dari kekafirannya selain bencana, kebinasaan 
dan kesesatan. 


Firman Allah: 


Cfi Ojjf jST ojt at J3 aM p& pi D* 

f & y$'7r >Kj>\ ,4 4/4 

® Cu^ VJ iX*-> Oaj oj aII 

“Katakanlah terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu- 
sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah 
kepada-Ku (bagian) manakah dari bumi ini yang telah 




1225 Riwayat dari Qatadah disebutkan oleh Ath-Thabari (22/95), dan dalam redaksinya 
disebutkan, “Ummah ba’da ummah wa qarnan ba’da qarnin 





mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai saham 
dalam (penciptaan) langit atau adakah Kami memberi 
kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat 
keterangan-keterangan yang jelas daripadanya? 
Sebenarnya orang-orang yang zhalim itu sebagian dari 
mereka tidak menjanjikan Aepada sebagian yang Iain, 
melainkan tipuan belaka.” (Qs. Faathir [35]: 40) 


Firman Allah SWT, J&o' D* “ Katakanlah 

terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru ,,” 
maksudnya adalah, Allah berfirman, ‘Terlihatkanlah kepada-Ku dan berikanlah 
berita kepada-Ku tentang sekutu-sekutu kamu yang memohon kepada selain 
Allah, apakah kalian menyembahnya karena mereka merasa ikut dalam 
penciptaan langit, dan menciptakan bumi juga?” 

Kata If;dibaca nashab karena merupakan obyek dari kata . 
Kata ini tidak boleh dibaca rafa Namun demikian Sibawaih membolehkan 
menggunakanharakatdhammahsepertikalimat, £ lJUj cJty.Karena 

Zaid dalam kalimat ini dapat dipahami dan dikenal. 

jif “ Atau adakah Kami memberi kepada mereka 
sebuah kitab,” maksudnya adalah, apakah mereka memiliki kitab yang Kami 
turunkan kepada mereka agar berbuat syirik? Ini adalah bentuk penolakan 
terhadap siapa pun yang menyembah selain Allah, karena dalam kitab manapun 
tidak akan ditemukan perintah untuk menyembah selain Allah. 1226 


“Sehingga mereka mendapat keterangan- 
keterangan yang jelas daripadanya ” Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, dan 
Hafash dari riwayat Ashim membaca cjZ dengan lafazh J2 j dalam bentuk 

1227 



me Prab Al Qur'an, karyaAn-Nuhas (3/376). 

1227 Qira ‘ah dalam bentuk jamak dan tunggal dalam ayat ini adalah qira ‘ah mutawatir 
seperti yang disebutkan dalam Al Iqna 1 (2/741) dan Taqrib An-Nasyr (no. 164). 


Surah Saba' 



Kedua makna baik dalam bentuk jamak dan tunggal adalah berdekatan 
(sama) hanya saja qira ‘ah dalam bentuk jamak lebih dominan. 

Abu Hatim dan Abu Ubaid mengatakan, qira ‘ah bentuk jamak lebih 
utama karena sesuai dengan tulisan mushaf Ustmani yaitu dengan tulisan 
—-yakni dengan huruf alif dan ta l —. 

*5j jXj'JaJt oj “ Sebenarnya orang-orang 

yangzhalim itu sebagian dari mereka tidakmenjanjikan kepada sebagian 
yang lain, melainkan tipuan belaka ,” maksudnya adalah, semua yang 
dijanjikan oleh sekutu mereka itu hanyalah tipuan belaka bahwa tuhan buatan 
ini bermanfaat dan mendekatkan kamu kepada Allah. Ada yang berpendapat 
bahwa ini adalah apa yang dijanjikan syetan kepada kaum musyrik itu. Ada 
jugayang berpendapat bahwajanji syetanitu adalah mereka akan dimenangkan 
olehnya. 


Finnan Allah: 




*r , * |«• i r' ' \ ^ \ ' ^^? 

L» ^L> (])D jAjI Jju Ju>-1 ^ 

“Sesungguhnya Allah menahan langit dan burni supaya 
jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap 
tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya 
selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun 
lagi Maha Pengampun. ” (Qs. Faathir [35]: 41) 


Firman Allah SWT, y& pf 1 1 lj q\ 

“Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap 
KetikaAllah Ta ’ala menjelaskan bahwa tuhan-tuhan kaum musyrik itu tidak 
mampu mencipakan langit dan bumi, maka Allah menjelaskan dan menegaskan 
bahwa yang menciptakan dan yang menahannya agar tidak lenyap adalah 





Allah Ta 'ala. Maka, apa pun tidak akan teijadi kecuali dengan kehendak- 
Nya, dan tidak akan kekal kecuali jika Dia yang mengekalkan. 

lajiil £ scA b] (As “Dan sungguh jika 
keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan 
keduanya selain Allah ” Al Farra' 1228 mengatakan bahwajika langit dan 
bumi itu lenyap maka tidak ada yang dapat menahannya. Kata oj bennakna 


maa. Seperti firman Allah SWT, 

i0i "Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada 

tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi 
kuning (leering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang 
yang ingkar. ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 51) 


Ada y ang berpendapat bahwa keduanya hilang ketika Hari Kiamat 

tiba 

Diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata: Seorang kawan Ibnu Mas’ud 
belajar pada Ka’ab A1 Ahbar, setelah selesai dari proses belajamya, Ibnu 
Mas’ud bertanya kepadanya, “Apa yang kamu peroleh dari Ka’ab?” Dia 
berkata, “Aku mendengar Ka’ab berkata, ‘ Sesungguhnya langit itu beredar 
pada porosnya’.” Mendengar itu, Abdullah berkata, “Ka’ab telah berdusta, 
dia belum meninggalkan keyahudiannya. Karena sesunggguhnya Allah 
berfirman, 'Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supayajangan 
lenyap ‘. Sesungguhnya langit itu tidak beredar atau berputar, karena jika 
memang berputar, maka akan lenyap.” 1229 

Demikian juga dengan pendapat Ibnu Abbas, ketika dia bertanya kepada 
seseorang yang datang dari Syam, “Dengan siapa kamu belajar?” Dia 
menjawab, “Ka’ab.” Ibnu Abbas bertanya lagi, “Apa yang dikatakannya?” 
Orang itu menjawab, “Aku mendengar dia mengatakan, bahwa langit itu berada 


1224 Lih. Ma ’aniAl Qur 'an (2/370). 

1229 Riwayat disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami’At Bayan (22/95) dan As- 
Suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (5/255). 


Surah Saba' 


pada pangkuan malaikat.” Mendengar itu, Ibnu Abbas berkata, “Ka’ab itu 
berdusta, temyata dia belmn meninggalkan sifat yahudinya, karena 
sesungguhnya Allah berfirman, ‘ Sesungguhnya Allah menahan langit dan 
bumi supaya jangan lenyap 

SelanjutnyaAllah SWTmenutup ayat ini dengan berfirman, 

“Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha 
Pengampun ” Beberapa ahli takwil menakwilkan ayat ini bahwa Allah 
menahan langit dan bumi agar tidak lenyap karena akibat dari kekufuran kaum 
kafir, dengan ucapan mereka Allah itu memiliki anak. 

A1 Kalbi mengatakan, ketika Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah 
anak Allah dan kaum Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, maka 
seakan-akan langit dan bumi itu lenyap dari tempatnya, namun Allah Ta ’ala 
mencegahnya. 


Firman Allah: 


* t /» f i f ■ . * * ,7/ : *fj't 5 * 'if, 

q* ji 




fj&sZA @ljyWj j>*lj ll ias llS 


^ ~ ^ \ y ^ rf ^ o a , ^ - 

*■*■£ Crb ^< 5 *? ^ J -€’ 0 ^ c-5— a] 



“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan 
sekuat-kuat sumpah, sesungguhnya jika datang kepada 
mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan 
lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang 
lain). Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, 
maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, 



6EB2B) 



kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran). Karena 
kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana 
(mereka) yang jahat Rencana yang jahat itu tidak akan 
menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. 

Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan 
(berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada 
orang-orang terdahulu. Maka sekali-sekali kamu tidak 
akan menemui perubahan bagi sunnah Allah, dan sekali- 
sekali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi 
sunnah Allah itu.”(Q s, Faathir [35]: 42-43) 


Finnan Allah SWT, ^ jo a Dan 

mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, 
sesungguhnya jika datang kepada mereka seorangpemberiperingatan .” 
Mereka arlalah bangsa Quraisy yang bersumpah sebelum Allah mengutus 
Muhammad, ketika sampai kepada mereka berita bahwa Ahli Kitab telah 
mendustakan rasulnya. Oleh karena itu, mereka melaknat kaum yang 
mendustakan nabinya, kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah. 

“Sesungguhnya jika datang kepada mereka 
seorang pemberi peringatan" maksudnya adalah, nabi (pemberi 


peringatan). 

& ai* Niscaya mereka akan lebih mendapat 

petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain)," maksudnya adalah, 
berharap mereka memiliki rasul seperti rasul bani Israil, dan ketika utusan itu 
datang mereka tidak mempercayainya, karena sifat kesombongan mereka. 


r;iT ‘‘‘‘Karena kesombongan (mereka)" maksudnya adalah, 

•J • S’ 

semakin menj auh dari keimanan, dan mereka melakukan. 

■ » 

jJsiJt “Dan karena rencana (mereka) yang jahat" maksudnya 

adalah, rencana makar (perbuatan jahat) yaitu kekufuran, pengkhianatan, 
dan pendustaan. Dia menghalangi mereka untuk beriman agar pengikutnya 



semakinbanyak. 

Lafazh Diungkapkan dalam bentuk mu ‘armats karena 

mengikuti kata ummah. Pendapat ini dikemukakan oleh A1 Akhfasy. Hamzah 

'Pj- 



Az-Zujaj berkata, “Iniadalahdialek. Dan ini terjadi karena i 'rafrdihapus 
darinya.” 

Sementara itu, A1 Mubarrad menyangka bahwa itu tidak boleh 
dipraktekkan dalam kalimat dansyair. Karena tidak boleh menghapus harakat 
i’rab dan itu dimaksudkan untuk membedakan antara makna. 

Az-Zamakhsyari berkata, “Hamzah membacanya dengan lafazh 
j. Itu karena beratnya harakat tersebut dilafalkan. Barangkali ia 


kemudian dimulai dengan kalimat baru . Sementara Ibnu Mas’ud 

membacanya dengan lafazh 

A1 Mahdawi berkata, “Kalangan yang membacanya dengan harakat 
sukun karena perkiraan waqaf pada kalimat tersebut. Kemudian 
memperlakukan bacaan sambung seperti halnya waqaf. Atau, karena huruf 


A1 Qusyairi berkata, “Hamzah membacanya dengan lafazh “j&j 

—-yakrn dengan harakat sukun pada huruf hamzah—. Qiraa 'ah ini dianggap 
salah oleh para ulama. Ulama berpendapat maksudnya mungkin ini adalah 
bentuk waqaf (berhentinya) ucapan, kemudian dimulai dengan kalimat yang 
bam.” 


i23° Qj ra < a h j n j adaiah qj ra ' a h mutawatir seperti yang disebutkan dalam AlIqna ’ (2/ 
741) dan Taqrib An-Nasyr (hal. 164). 

1231 Uh.AlKasysyafQI'm). 


6DESB) 



“Rencana yang jahat itu tidak 
menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri,” maksudnya 
adalah, akibat dari perbuatan jahat itu hanya kembali kepada yang 
melakukannya. 

A1 Kalbi berkata, “Kata berarti melingkupi.” 1232 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ka’ab berkata kepadanya, “Aku 
mendapati dalam Taurat perkataan, ‘Barangsiapayangmenggali lubang untuk 
saudaranya, maka dia sendiri yang akan masuk ke dalamnya’.” Ibnu Abbas 
berkata, “Aku dapati bagimu dalam A1 Qur'an seperti itu.” Ka’ab berkata, 
“Mana?” Maka Ibnu Abbas mengatakan bacalah firman Allah, 

^1 “Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain 

orang yang merencanakannya sendiri 


Pepatah Arab mengungkapkan, “Barangsiapa menggali lubang untuk 
saudaranya maka dia yang akan terperosok ke dalam lubang itu sendiri.” 


Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Nabi SAW, beliaubersabda, “ Jangan 
berbuat makar, dan jangan pula menolong orang yang berbuat, karena 
Allah berfirman, Vj ‘ Rencana yang jahat itu 

tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri’. 
Jangan menganiaya dan menolong orang yang menganiaya, karena Allah 


berfirman, 



0 1 ‘Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya 

akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan 
barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan 
memberinyapahalayang besar ” (Qs. A1 Fath [48]: 10) 


Dalam hadits disebutkan. 


.jlill J ijjbJl j £j| 


1232 Diriwayatkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/380). 


Surah Saba' 



“Yang berbuat makar dan berdusta dan khianat tempatnya adalah 

neraka .” 

Kalimat “di dalam neraka” bermakna bahwa di akhirat pelakunya akan 
masuk neraka, karena apa yang dilakukannya adalah termasuk akhlak (sifat) 
kaum kafir, dan bukan dari akhlak kaum mukmin. Oleh karena itu, dalam 
hadits Nabi SAW disebutkan, 

.ieJf, £Ji 

* Z' / ✓ 

“Bukan termasuk akhlak mukmin perbuatan makar, menipu dan 

berkhianat.” 

Hadits ini adalah pemyataan untuk keluar dari akhlak yang tercela. 

CjJjM oil VJ $4’Jji “Tiadalah yang mereka nanti-nantikan 
melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang- 
orang terdahulu” maksudnya adalah, mereka menunggu-nunggu adzab 
seperti yang diturunkan kepada kaum kafir sebelumnya. 

Sl ip- ffioIll ffi -r f... I a i. JA “Maka sekali-sekali 

kamu tidak akan menemui perubahan bagi sunnah Allah, dan sekali- 
sekali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah 
itu” Allah SWT menimpakan adzab itu kepada kaum kafir, dan Allah 
menjadikan adzab itu sunnah bagi mereka. Allah Ta ’ala mengadzab orang 
yang berhak untuk itu, dan tidak ada kemungkinan adzab itu akan diganti. 
Selain itu, tidak ada kemungkinan adzab itu akan dipindahkan dari dirinya 
kepada yang lain. 

Sunnah itu adalah metode atau jalan. Hal ini sudah dijelaskan dalam 
surah Aali ‘Imraan. 1233 




1233 Lih.tafsir surah Aali ‘Imraan, ayat 137. 


Tafsir A1 Qurthubi 





Firman Allah: 


yd oyf a 



“Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu 
melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum 
mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar 
kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatu pun yang 
dapat melemahkan Allah balk di langit maupun di burnt 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. ” 

(Qs. Faathir [35]: 44) 


Dalam ayat ini Allah Ta ’ala menjelaskan tentang sunnah yang telah 
disebutkan-Nyapada ayat sebelumnya, dan Allah bertanya, “Tidakkah mereka 
melihat apayang telah teijadi terhadap kaumAd, Tsamud, negri Madyan dan 
yang semisal dengan itu ketika mereka mendustakan nabi mereka? Bukankah 
peristiwa itu cukup menjadi pelajaran dan penjelasan bagi mereka, dan mereka 
(kafir Quraisy) tidaklah sekuat dan sebaik mereka, bahkan mereka lebih kuat.” 
Dalilnya adalah firman Allah SWT, 1ST IT sip iil 

• <4 V3 f.7J* ^ “Sedangkan orang-orang itu adalah lebih 

besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatu pun yang dapat 
melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi ” maksudnya adalah, 
jikaDia berkehendak untuk menurunkan siksaan kepada suatukaum, itu sangat 
mudahbagi-Nya. 

l^ui i *\a ,<) & j£>\ maksudnya adalah, Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha kuasa atas hal itu semua. 



Surah Saba' 


Firman Allah: 


jp ^ u iv j-israt 
&£» ^ ffcf :Ii JUS J^-f JJ 

.d^Lju 


^4 < 


✓ ♦/ • 


“Z)a« kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan 
usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas 
permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan 
tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka sampai 
waktu yang tertentu, Maka apabila datang ajal mereka, 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) 
hamba-hamba-Nya. ” (Qs. Faathir [35]: 45) 

Finnan Allah SWT, \ J.r-Z- llj “Dan kalau 

sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya ,” maksudnya 
adalah, usaha mereka melakukan perbuatan dosa. 

3?^ cr? ? *-* “Niscaya Dia tidak akan meninggalkan 

di atas permukaan bumi suatu makhlukyang melata pun.” Ibnu Mas’ud 
mengatakan, yang dimaksud adalah semua jenis hewan melata dan tidak 
melata. 1234 

Qatadah berkata, ‘Hal ini sudah dilaksanakan pada zaman Nuh AS.” 1235 

Sedangkan A1 Kalbi berkata, “Yang dimaksud dengan Daabbah adalah 
jin dan manusia, bukan yang lain. Karena mereka memiliki akal.” 1236 


Sedangkan Ibnu Jarir, A1 Akhfasy dan A1 Husain bin A1 Fadhl berkata. 


1234 Disebutkan oleh A1 Mawardi dalam tafsimya (3/380). 

1235 Ibid 

1236 Ibid 


gggygg) 



“Yang dimaksud adalah manusia saja.” 1237 


Menurut saya (A1 Qurthubi): Pendapat pertama adalah pendapat 
yang lebih benar kerena pendapat itu berasal dari sahabat yang dekat dengan 
Nabi SAW. Ibnu Mas’ud berkata, “Hampir saja kumbang diadzab dalam 
lubangnya karena dosa anak Adam.” 1238 

Yahya bin Abu Katsir berkata, “Seorang menyuruh amar makruf dan 
melarang kemungkaran, kemudian dia berkata, ‘ Jagalah dirimu, karena orang 
zhalim tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri’.” 


Namun AbuHurairah membantah dengan berkata, “Kamu berdusta, 
demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, dan demi jiwaku yang berada di 
tangannya, sesungguhnya Al Hubara (sejenis burung) akan mati dalam 
keadaan kurus akibat dosa yang dilakukan oleh orang zhalim.” 

Ats-Tsumali dan Yahya bin Sallam berkata mengenai ayat ini, Allah 
SWT menghentikan turunnya huj an, maka semua makhluk akan binasa. Dalam 
A1 Baqarah sudah dijelaskan hal yang sempa dengan pendapat ini dari Ikrimah 
dan Mujahid bahwa yang melaknat mereka adalah serangga, binatang temak 
karena dosa ulama yang berbuat keburukan. Oleh Karena itu, mereka 
melaknatnya. 


(jj “Akan tetapi Allah menangguhkan 


(penyiksaan) mereka sampai waktu tertentu .” Muqatil berpendapat bahwa 

f "4 i" f ' 

t)?-' adalah apa yang telah dijanjikan dalam Lauh Al Mahfuzh. m9 
Sementara Yahya berpendapat bahwa itu adalah Hari Kiamat. 1240 




^ ^ *•_ “Maka apabila datang ajal mereka, 


maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba- 


1237 Ibid. 

i23SRj wa yat disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/256) dan Asy- 
Syaukani dalam Fath Al Qadir (3/502). 

1239 Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (3/381). 

1240 Ibid. 


Surah Saba' 



hamba-Nya maksudnya adalah, bagi siapa yang mendapatkan adzab maka 
Allah memperhatikan dan mengawasinya. 

Kata tidak boleh menjadi amil pada kata bi, seperti halnya 
kalimat <31 y4m// pada kata tersebut sebaiknya adalah '~\S- 

karena memiliki kemiripan dengan hurufal mujazaah , 1241 Am yang dibaca 
secara mujazaah mempengaruhi kata sesudahnya. Sibawaih berpandangan 
bahwa mujazaah dengan 'i! hanya berlaku dalam syair seperti ungkapan, 

1 J j' ■/’■* LjUp! Ulja^- 

s s s 

Jika pedang kami pendek, maka yang menyambungnya 
Adalah langkah kami menuju musuh lalu kami berperang 1242 


Igjl*? j jir olil 


1241 Lih. 1 ’rab Al Qur 'an (3/379). 

1242 Bait syair ini milik Qais bin Al Khathim. Lih. Diwan Qais bin Al Kathim (no. 34) 
dan ,4/ Kitab (1 /434). 


IJFafsir Al Qurthubi 





